





DAFTAR ISI 


Bab: Keraguan di Dalam Talak dan Perselisihan 


Suami-Istri Mengenainya ........................ooooo 1 
Masalah: Bila ia mempunyai dua istri lalu menalak ............................ 9 
Cabang: Jika ia mempunyai tiga istri lalu .....................oo 10 
Cabang: Bilaia berkata, “Yang ini ditalak,” ...................o 13 
Cabang: Bila ia menetapkan talak pada satu ......................o. 14 
Cabang: Bila ia mempunyai beberapa istri.......................o.. 14 
Hukum-hukum: Bila ia menalak salah satu............................ 17 
Masalah: Bila ia mempunyai dua istri.....................ooooo 23 
Hukum-hukum: Bila seorang lelaki melihat seekor ......................... 26 
Cabang: Bila ia berkata, “Bila burung ini ..........oooooooooooooooo 31 
Hukum-hukum: Bila istri mengaku kepada suaminya ..................... 35 
Cabang: Bila suami memberi hak pilih .............ooooooooooooooooooooooo 36 
EA SE PAN PA INA Apa AA 37 
Masalah: Suami boleh menalak ......................ooomooooo 45 
Cabang: Bila suami berkata, “Aku merujukmu ............o 52 
Masalah: Perkataan pengarang: “Dan tidak ............................... 56 
Masalah: Bila suami berkata, “Aku telah ..................ooo 57 
Cabang: Bila ia menalak istrinya satu atau .....................o. 61 
Cabang: Disebutkan di dalam A/ UMM ........ooo.ooooooo 63 
Cabang: Bila si wanita dinikahi anak kecil....................... 81 
Cabang: Bila suami kedua menggaulinya ........................ 82 
Cabang: Bila lelaki muslim menalak istri dLIMMI .........oooo 83 


Daftar Isi | V 


Cabang: Asy-Syafi'i 8 berkata, “Bila persetubuhan ....................... 84 


Masalah: Bila suami menalaknya tiga talak ..................................... 85 
Cabang: Bila ia menalak istrinya dengan tiga talak ........................... 89 
Masalah: Perceraian yang menyebabkan haram.............................. 89 
KI PAB IA ea AL NE NN ama 92 
Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan, jika dia ..........................oo. 109 
Cabang: Asy-Syafi'i menyatakan, jika seseorang ............................ 110 
Hukum: Asy-Syafi'i 8 berkata: Tidaklah .............ooooooooooooooooo 119 
Hukum: Satu di antara beberapa syarat ilaa'.......................ioo..... 135 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah ......................... 139 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah ......................... 141 
Cabang: Jika pada bulan Muharram ...................oo 142 
Masalah: Apabila sang suami berkata ...........................o..o. 158 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah ....:.................... 170 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah ......................... 172 
Cabang: Asy-Syafi'i as menyatakan, apabila ................................. 174 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Setiap................................ 175 
Cabang: Apabila sang suami berkata kepada................................. 177 
Cabang: Jika seorang yang berakal mensetubuhi ........................... 190 
Cabang: Jika istrinya berupaya untuk memasukkan ....................... 191 
Masalah: Perkataan Asy-Syirazi, “Apabila sang .............................. 191 
Cabang: Seorang budak wanita adalah sama ......................i...... 198 
Cabang: Apabila dia kembali dari daa nya ...................... Dena 210 
Cabang: Apabila ilaa “dikaitkan dengan ....................oooo 214 
Hukum: Apabila sang suami terhalang ........................ 226 
Cabang: Jika masa ilaa'telah habis ....................ooooooooo 228 
Cabang: Thalak yang diwajibkan kepada sang suami....................... 229 
Cabang: Apabila waktu ilaa “nya telah habis ............................... 231 
Cabang: Orang yang kembali dari ilaa nya ....................ooo 234 


Wo || M1 Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 


Cabang: Sebelumnya telah kami katakan .................... 242 


Cabang: Tentang seseorang yang melakukan Zhihar....................... 243 
Cabang: Pada pasal yang sebelumnya .....................o. 246 
Cabang: Jika sang istri menyatakan bahwa ....................... 247 
Masalah: Asy-Syafi'i as menyatakan, bahwa orang ........................ 247 
Masalah: Jika suami istri berselisih pendapat ................................. 248 
KITAB. ZHIAR 001065 ehanyei an inna ama man anna as 252 
Cabang: Apabila sang suami menyerupakan .....................o.. 265 
Cabang: Apabila sang suami berkata, “Engkau .............................. 280 
Hukum: Zhihar secara periodik hukumnya ..................o. 289 
Masalah: Pendapat yang mengatakan, bahwa dibolehkan ............... 292 
Cabang: Asy-Syafi'i dalam A/ Umm menyatakan ........................... 293 
Cabang: Apabila sang suami berkata kepada istrinya ...................... 296 
Masalah: Wanita tidak boleh melakukan Zhihar ..............e............ 296 
Cabang: Asy-Syafi'i 8 menyatakan, apabila sang suami ................ 313 
Cabang: Jika seorang pria muslim men-Zhihar ................... 315 
Masalah: Asy-Syafi'i 8 menyatakan, bahwa ............................. 315 
Masalah: Dalam perkara menarik kembali ..................................... 316 
Hukum: Apabila dia men-zhiharkeempat orang ............................. 320 
Masalah: Jika sang suami men-Zhiharistrinya ................... 323 
Hukum: Diharamkan bagi orang yang melalukan zhihar .................. 327 
Cabang: Bersenang-senang pada selain vagina .............................. 328 
Cabang: Jika dia tidak berpuasa pada suatu hari ........................... 354 
Cabang: Apabila dia berpuasa di tengah-tengah.............................. 358 
Hukum: Maka sebagaimana yang telah kami .................................. 362 
Cabang: Tidak diperbolehkan baginya untuk ............................... 363 
Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: Jika dia tidak mampu ................... 364 
. Cabang: Pemberian makanan yang wajib ditunaikan ...................... 365 
Hukum: Para ulama madzhab kami berbeda pendapat .................... 371 


Daftar Isi | vi 


Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: “Dantidak .................................. 373 
Cabang: Pemberian yang membebaskan seseorang ....................... 375 
Hukum: Tidak diperbolehkan memberikan kafarah ......................... 381 
Cabang: Jika dia telah memberi makan kepada ............................. 381 
Cabang: Tidak boleh memberi makan ...................oooooooo 382 
KITAB EPAN ee naa ma nam ana 386 
Hukum: Para ulama berbeda pendapat tentang .............................. 398 
Hukum: Apabila seorang pria menuduh berzina pria........................ 410 
Cabang: Kondisinya sama, apakah sang suami .............................. 415 
Cabang: Apabila ada seorang anak yang ......................o.... 416 
Hukum: Hukuman hadyang dikenakan bagi orang ........................ 422 
Masalah: Jika telah ditegakkan bukti ..............................ooo. 429 
Cabang: Jika sang suami melemparkan tuduhan ............................. 432 
Cabang: Ibnu Ash-Shabbaagh dalam Asy-Syaamil ..................... 434 
Bab: Ulasan Seputar Nasab......................o. 437 
Hukum: Berkenaan dengan sesuatu yang dapat ............................. 443 
Cabang: Pendapat-pendapat para ulama ........................... 449 
Masalah: Sebagian ulama madzhab kami ................oo..oooooooooo.o.. 454 
Cabang: Ulama madzhab kami berkata...............oo.oooooooooooooo 455 
Cabang: Jika dia menikah dengan seorang wanita.......................... 460 
Cabang: Tentang penjelasan pendapat para ulama ......................... 465 
Cabang: Jika sang suami mentalak istrinya .................oo 467 
Cabang: Jika sang wanita melahirkan anak .................... 469 
Masalah: Jika ada dua orang pria menikahi ................................... 478 
Masalah: Jika pria itu berkata, “Engkau tidak ........................... 481 
Cabang: Jika dia mentalak istrinya .............oooooooo 482 
Hukum: Seorang pria diharamkan ..........................ooo 496 
Cabang: Melakukan #an adalah hukumnya Wajib .......................... 498 
Cabang: Al Muzani menukilkan tiga masalah .............................. 501 


vii || 41 Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 


Cabang: Jika suami mentalak istrinya .............ooooooooooooo 506 


Hukum: Hadits Ibnu Abbas merupakan dalil ................................. 514 
Cabang: Apabila sang suami menikahi seorang istri ........................ 516 
Hukum: Apabila istrinya suci dari haid ...............oooooo. 525 
Cabang: Jika suami mensetubuhi istrinya ......................o... 526 
Masalah: Jika sang suami melempar tuduhan ............................... 528 
Cabang Permasalahan: Pendapat Para Ulama .............. 533 
Masalah: Apabila seorang laki-laki mendapati ................................ 533 
Cabang: Apabila sang suami berhalangan ..................................... 537 
Cabang: Apabila sang suami mengatakan, .................................... 543 
Masalah: Sedangkan berkenaan dengan redaksi ............................ 544 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi ................................... 549 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menthalak ................................. 550 
Cabang: Pendapat para ulama.....................oooooooooooooooo 550 
Cabang: Apabila dua anak tersebut dinisbatkan ............................. 551 
Cabang: Apabila salah satu dari dua anak kembar ......................... 553 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh ....................oooo.. 553 
Cabang: Pendapat Para Ulama.............................. 559 
Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 572 
Masalah: Apabila seorang laki-laki memiliki .................................... 574 
Cabang: Apabila seorang budak perempuan melahirkan ................ 576 
Cabang: Apabila seorang budak perempuan ................................. 577 
Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya ......................... 580 
Hak-Hak Anak dalam Islam ...............oooo 581 


Bab: Orang yang Sah Melakukan li'an, Cara 
Melakukannya dan Berbagai Hukum yang 


Mewajibkannya ..............»cococooooooooooooooo 588 
Cabang: Apabila salah satu dari pasangan suami istri ..................... 592 
Masalah: Sedangkan orang bisu, apabila dia tidak bisa ................... 594 


Cabang: Apabila laki-laki bisu melakukan Man ...........oooooo. 594 


Daftar Isi | K 


Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya ......................... 595 


Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 596 
Cabang: Apabila seorang laki-laki hilang akalnya ............................ 600 
Masalah: Apabila salah satu dari pasangan.................................... 601 
Masalah: Apabila pasangan suami-istri ...........................ooooooo.. 602 
Cabang: Apabila seseorang bersaksi, bahwa seorang suami............ 603 
Masalah: Lf'an adalah seorang hakim mengatakan......................... 609 
Cabang: Apabila salah satu dari keduanya .................................. 614 
Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 617 
Hukum: Apabila hakim hendak memandu Han ............................ 624 
Cabang: Apabila /'an dilakukan pasangan suami istri ..................... 630 
Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 632 
Masalah: Apabila lahir seorang anak, maka ................................... 649 
Hukum: Apabila seorang suami melakukan Han ............................. 654 
Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina .......................... 655 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi ................................... 665 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi ................................... 666 
Cabang: Hadits Ibnu Umar bisa dijadikan dalil .............................. 668 
Hukum: Asy-Syafi'i 8, berkata: Apabila suami ............................... 673 
Cabang: Asy-Syafi'i 8 berkata: Apabila suami.............................. 673 
Cabang: Sebelumnya telah kami katakan ...................................... 674 
Cabang: Perpisahan karena #anitu .............oooooooooooo 675 
Cabang: Tentang redaksi, “Apabila suami ..................................... 676 
Masalah: Apabila suami melakukan fan ..................oooooooooo 676 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh ................................ 678 
Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Suami Yang 

Mendustakan Dirinya .................o.ooocoocooooooooo 680 
Cabang: Perempuan yang melakukan Mf'an..................oooooooo. 683 
Masalah: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya ...................... 687 
Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina .......................... 689 


XI 41 Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 


Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina .......................... 691 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh ...................... Na at 692 
Cabang: Apabila seorang budak laki-laki ................................... 693 
Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi .......... DN RA Natan 695 
Cabang: Apabila seorang perempuan mengklaim .......................... 696 
Cabang: Apabila suami istri berselisih ............................o.. 697 
Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 698 
Cabang: Apabila suami tidak mendustakan dirinya ........................ 700 
Masalah: Apabila sang suami menuduh istrinya ............................ 701 
KITAB SUMPAH 25.205 oosbin0nkesa hn ennmmanamamana 703 
Bab: Orang yang Sumpahnya Sah dan Orang yang 
Sumpahnya Tidak Sah ............................o.oo 703 
Hukum: Hukum asal sahnya sumpah................... NN PAP NE ea 715 
Cabang: Pendapat Para Ulama.................................... 718 
Cabang: Apabila ada orang yang hilang akalnya ............................ 720 
Cabang: Ash-Shan'ani berkata dalam Subulus Salam .................... 720 
Masalah: Sedangkan berkenaan dengan perkataan ........................ 721 
Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Sumpah Orang 
Yang Dipaksa ...............oooooo an neon aan alan 723 
Hukum: Sumpah hukumnya sah untuk masa lampau dan masa 
TENANG Se RENA ANA AAN REA 733 
Cabang: Pendapat Para Ulama................................... 741 
Masalah: Al Gurthubi berkata: Hadits-hadits ................................ 744 
Cabang: Tentang redaksi, “Apabila untuk sesuatu ......... Kata nat 746 
Hukum: Terdapat hadits-hadits lain selain yang telah ...................... 755 
Masalah: Imam Asy-Syafi'i & berkata .............o.ooooooooooooo. 756 
Cabang: Pendapat para ulama ......................oooo.oo 759 
Masalah: Apabila seorang laki-laki ........................oooo 764 
Hukum: Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain ...............o.oo. 716 


Daftar Isi | xi 


Cabang: Sumpah dengan sifat-sifat Allah ...................................... 787 


Cabang: Apabila seseorang mengatakan, “Demi hak ..................... 789 
Masalah: Apabila seseorang mengatakan, “Atasku.......................... 790 
Cabang: Ath-Thabari berkata, “Apabila ........oo..oooooooooooo. 794 
Hukum: Huruf gasam ada tiga ....................ooo 807 


xi || 41 Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 


Bab: Keraguan di Dalam Talak dan Perselisihan 
Suami-lstri Mengenainya 


Asy-Syirazi & berkata, Bila suami ragu, apakah 
istrinya sudah tertalak ataukah belum? Maka si istri 
tidak tertalak, karena pernikahan itu diyakini, 
sedangkan yang diyakini tidak dapat dihilangkan oleh 
keraguan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh 
“Abdullah bin Zaid #, bahwa Nabi & ditanya mengenai 
seseorang yang terbayangkan olehnya bahwa ia 
menemukan sesuatu di dalam shalat, maka beliau 
bersabda, Li) H4  Cpo aan & Oa Y (Hendaknya ia 
tidak berpaling hingga ia mendengar suara atau 
menemukan bau). Yang lebih berhati-hati adalah 
menetapi talak berdasarkan sabda Rasulullah &, & £5 
Uap y & d Uk (Tinggalkanlah apa yang membuatmu 
ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu). Bila 
telah menggaulinya maka merujuknya, dan bila belum 
menggaulinya maka memperbaharui pernikahannya. 
Bila tidak mempunyai keinginan terhadapnya maka 
hendaklah menalaknya agar menjadi halal bagi yang 
lainnya dengan yakin, dan bila ragu tentang jumlah 
bilangannya maka hendaknya berpedoman kepada yang 
minimal, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 1 


“Abdurrahman bin 'Aufss, bahwa Rasulullah & 
bersabda, yes s1 ab ina YG ke SIA UN) 
Bh Ah y3 gina eni HAK H3 ab GO die (Apabila 
seseorang kalian ragu di dalam shalatnya sehingga tidak 
lagi tahu apakah satu (raka'at) ia shalat ataukah dua, 
maka hendaklah berpedoman pada satu. Bila ia tidak 
tahu apakah dua (raka'at) ia shalat ataukah tiga, maka 
hendaklah berpedoman pada dua. Dan bila tidak tahu 
apakah tiga (raka'at) ia telah shalat ataukah empat, 
maka hendaklah berpedoman pada tiga. Dan hendaklah 
sujud dua kali sebelum salam). Jadi mengembalikan 
kepada yang minimal. Dan karena yang minimal itu 
diyakini sedangkan yang lebih diragukan dalam 
pemastiannya, sehingga yang diyakini tidak dihilangkan 
oleh yang diragukan. Yang lebih berhati-hati adalah 
menetapi yang lebih banyak. Karena bila yang 
diragukan itu tiga atau kurang, maka hendaklah 
menalaknya tiga agar menjadi halal bagi yang lainnya 
dengan yakin. 

Pasal: Bila ia mempunyai dua istri, lalu ia 
menalak salah satunya dengan pasti, kemudian ia lupa 
atau samar baginya kepastian itu, misalnya karena ia 
menalaknya dalam kegelapan atau dari balik tirai, maka 
ia kembali kepadanya dalam memastikannya karena 
dialah yang menalak. Dan tidak halal baginya satu pun 
dari keduanya hingga ia memastikan, dan nafkah 
keduanya diambil hingga ia memastikan bahwa kedua- 
nya menjadi tanggungannya. Bila telah menetapkan 


» 1 M1 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


talak pada salah satu dari keduanya, lalu keduanya 
mendustakannya, maka ia bersumpah kepada yang 
lainnya, karena istri yang dipastikan bila suami menarik 
kembali talaknya maka tidak diterima. Bila suami 
berkata, “Yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini.' Maka 
keduanya ditalak secara hukum, karena ia mengakui 
penalakan yang pertama, kemudian menariknya kepada 
yang kedua. Maka kami menerima pe-ngakuannya pada 
yang kedua dan tidak menerima penarikannya pada 
yang pertama. Bila tiga istri, yang mana suami berkata, 
“Yang ini ditalak, bukan tapi yang ini, bukan tapi yang 
ini. Maka semuanya tertalak. 


Bila ia berkata, “Yang ini atau yang ini ditalak, 
bukan, tapi yang ini.” Maka yang ketiga dan salah satu 
dari dua yang pertama tertalak, dan ia diputuskan 
dengan penetapannya, karena ia mengaku bahwa ia 
menalak salah satu dari dua yang pertama, kemudian 
menariknya kembali bahwa yang ditalak adalah yang 
ketiga. Maka apa yang ditariknya itu berlaku, sedang- 
kan penarikannya dari apa yang telah ia tetapkan tidak 
diterima. bila ia berkata, “Yang ini ditalak, bukan tapi 
yang ini atau yang ini.” Maka yang pertama dan salah 
satu dari dua yang terakhir tertalak. Bila ia berkata, 
Yang ini atau yang ini dan ini ditalak.' Maka diputus- 
kan dengan penjelasan talak pada yang pertama dan 
dua yang terakhir. Bila ia menetapkan pada yang 
pertama, maka dua yang terakhir tetap pada per- 
nikahan. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 3 





Bila ia berkata, “Aku tidak menalak yang 
pertama.” Maka dua lainnya tertalak, karena keraguan 
pada yang pertama dan dua yang terakhir, sehingga 
sebagaimana bila ia berkata, “Yang ini atau dua ini 
ditalak.” Dan ia tidak boleh memastikan dengan 
persetubuhan. Bila ia menyetubuhi salah satu dari 
keduanya, maka itu bukan kemestian talak pada yang 
lainnya, maka di dituntut untuk memastikan dengan 
ucapan. Bila ia menetapkan talak di dalam per- 
setubuhan, maka diharuskan membayar mahar standar, 
dan bila telah menetapkan, maka wajiblah “iddah dari 
sejak waktu talak. 

Pasal: Bila ia menalak salah satu dari dua istri 
tanpa memastikannya, maka dituntut untuk memasti- 
kannya, dan nafkah keduanya diambil hingga ia 
memastikan, dan ia berhak memastikan talak pada 
siapa pun dari keduanya yang ia kehendaki. Bila ia 
berkata, “Yang ini, bukan, tapi yang ini. Maka yang 
pertama tertalak, sedangkan yang kedua tidak tertalak, 
karena penetapan talak berdasarkan pilihannya, dan ia 
hanya boleh memilih satu, maka bila ia telah memilih 
satu dari keduanya, tidak ada lagi hak untuk memilih. 
Lalu, apakah ia boleh memastikan talak dengan 
persetubuhan. Mengenai ini ada dua pandangan: 
Pertama, tidak boleh memastikan dengan persetubuh- 
an. Ini pendapat Abu “Ali bin Abu Hurairah. Karena 
salah satu dari keduanya haram baginya karena talak, 
maka tidak boleh memastikan dengan persetubuhan. 
Sebagaimana bila ia menalak salah satu dari keduanya 
dengan pasti, kemudian bimbang. Maka berdasarkan 


41 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


ini, setelah persetubuhan ini ia dituntut memastikan 
dengan ucapan. Bila ia memastikan talak di dalam 
persetubuhan, maka ia harus membayar mahar. Kedua, 
boleh memastikan. Ini pendapat Abu Ishag dan pilihan 
Al Muzani, dan inilah yang benar, karena itu adalah 
pilihan syahwat, sedangkan persetubuhan menunjukkan 
syahwat. Lalu mengenai waktu 'iddahnya ada dua 
pandangan: 


Pertama, dari sejak melafazhkan talak, karena itu 
adalah waktu terjadinya talak. Kedua, dari sejak 
pemastian. Ini pendapat Abu “Ali bin Abu Hurairah &, 
karena itu adalah waktu pemastian talak. 


Pasal: Bila salah seorang dari kedua istri itu 
meninggal sebelum pemastian dan tersisa satu istri, 
maka ditahankan dari harta masing-masing dari kedua 
istrinya sebanyak setengah suami. Maka bila ia telah 
menalak salah satu dari keduanya secara pasti sehingga 
memastikan talak pada salah satunya, maka barulah ia 
mengambil bagiannya dari harta peninggalan yang 
lainnya. Bila ia didustakan oleh para ahli waris istri 
yang meninggal itu, maka ucapan yang diterima adalah 
ucapannya disertai sumpahnya. Bila ia menalak salah 
satunya tanpa kepastian lalu ia memastikan talak pada 
salah satunya, maka barulah diserahkan kepadanya dari 
harta warisan yang merupakan bagiannya. Bila 
didustakan oleh para ahli warisnya maka ucapan yang 
diterima adalah ucapannya tanpa disertai sumpah, 
karena ini adalah pilihan syahwat (kecenderungan), dan 
ia telah memilih apa yang dicenderunginya. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 5 


Bila suami yang meninggal sementara kedua 
istrinya masih hidup, maka ditahankan untuk keduanya 
dari hartanya sebanyak bagian istri hingga keduanya 
berdamai, karena telah ditetapkan perwarisan salah 
satunya dengan yakin, dan tidak satu pun dari keduanya 
yang lebih utama dari yang lainnya, maka harus ditahan 
hingga keduanya berdamai, karena telah ditetapkan 
perwarisan salah satunya dengan yakin. Bila ahli waris 
suami berkata, “Aku tahu yang masih berstatus istri dari 
keduanya,” maka mengenai ini ada dua pandangan: 


Pertama, dirujuk kepadanya, karena ketika ia 
menggantikan posisinya dalam kelanjutan nasab, maka 
ia menggantikan posisinya dalam menetapkan istri. 
Kedua, tidak dirujuk kepadanya, karena secara lahir 
masing-masing dari keduanya sebagai istri, sedangkan 
merujuk kepada keterangannya akan menggugurkan 
pewaris yang menyertai, sedangkan pewaris tidak 
memiliki hak untuk menggugurkan orang yang 
menyertainya dalam warisan. Para sahabat kami 
berbeda pendapat mengenai posisi kedua pendapat ini, 
yang mana Abu Ishag mengatakan, “Kedua pendapat 
itu mengenai orang yang menetapkan talaknya ke- 
mudian muncul problem, dan mengenai orang yang 
menalak salah satu dari dua istrinya tanpa kepastian." 
Di antara mereka ada juga yang mengatakan, “Kedua 
pendapat ini mengenai orang yang memastikan talak- 
nya kemudian muncul problem karena itu sebagai 
pemberitahuan sehingga bisa jadi ahli waris memberi- 
tahukan tentang yang diwarisi.” Adapun bila ia menalak 
salah satunya tanpa kepastian, maka tidak merujuk 


61 M4 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


kepada ahli waris. Demikian satu pendapat, karena itu 
adalah pilihan kecenderungan, maka ahli waris tidak 
menggantikan posisi yang diwarisi, sebagaimana bila ia 
mempunyai istri lebih dari empat lalu ia masuk Islam 
sebelum memilih empat dari mereka.” 


Penjelasan: 


Hadits “Abdullah bin Zaid, yaitu “Abdullah bin “Ashim Abu 
Muhammad Al Anshari An-Najjari Al Mazini, pamannnya “Abbad 
bin Tamim. Haditsnya ini dikeluarkan oleh Al Bukhari pada 
pembahasan tentang thaharah dari “Ali bin “Abdullah dan dari Abu 
Al Walid, dan pada pembahasan tentang jual-beli dari Abu Nu'aim. 
Dikeluarkan juga oleh Muslim pada pembahasan tentang thaharah 
dari Zuhair bin Harb dan “Amr An-Nagid. Dikeluarkan juga oleh 
Abu Daud dari @utaibah dan Muhammad bin Ahmad bin Abu 
Khalaf. Dalam riwayat An-Nasa'i dari @utaibah, dan dalam Ibnu 
majah dari Muhammad bin Shalih. Adapun hadits G Jl Az G3 
aw 3 Y (Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa 
yang tidak membuatmu ragu), dikeluarkan oleh Ahmad di dalam 
Musnadnya dari Anas, An-Nasa'i dari Al Hasan bin “Ali, Ath- 
Thabarani dari Wabishah bin Ma'bad, dan Al Khathib Al Baghdadi 
dari Ibnu “Umar. Dikeluarkan juga oleh Ibnu @ani' di dalam 
Mu'jamnya dari Al Hasan bin “Ali secara marfu! & d! Uay w 3 
3 Ga sy Ka p Y (Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu 


kepada apa yang tidak membuatmu ragu, karena kejujuran itu 
menyelamatkan). 


AI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 7 


Ahmad di dalam Musnadnya, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban 
mengeluarkan dari Al Hasan bin “Ali secara marfu'" s! Uap wg3 
za La 213 Zatb Gatal og “ag 2 Y UG (Tinggalkanlah apa yang 
membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu, 
karena kejujuran adalah ketenteraman sedangkan kedustaan 
adalah keraguar). Disebutkan di dalam An-Nihayakh: am 2 
diriwayatkan dengan fathah (Ju $) dan dhammah (Hz 2” Al 
Manawi berkata, “Dengan fathah lebih banyak.” 


Adapun hadits “Abdurraahman bin “Auf diriwayatkan oleh 
AT-Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits hasan shahih.” Dikeluarkan 
juga oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri. Diriwayatkan juga 
serupa itu oleh Al Bukhari dari Ibrahim An-Nakha'i, dari 
'Algamah, dari Ibnu Mas'ud. WA (keraguan), itu adalah 
kemungkinan yang tidak dominan, Basi (dugaan) adalah 
kemungkinan yang dominan, sedangkan ag (asumsi) adafah 


kebimbangan fikiran antara dugaan dan keraguan, sedangkan 4d | 


(keyakinan) adalah anggapan yang mantap lagi sesuai dengan 
kenyataan. Inilah tingkatan-tingkatan ilmu (pengetahuan) dan hal- 
hal yang diliputi oleh bisikan jiwa. 


Adapun tentang hukum-hukum: Bila seorang lelaki 
ragu apakah ia telah menalak istrinya ataukah tidak, maka tidak 
mengharuskannya talak. Ini ijma'. Karena asalnya adalah tetapnya 
pernikahan dan tidak adanya talak. Asy-Syafi'i 4& berkata, “Yang 
lebih berhati-hati adalah berbicara kepada dirinya, bila ia 
mengetahui dari kebiasaannya bahwa bila ia menalak istrinya satu 
atau dua talak maka ia merujuknya, dan bila ia tahu dari 
kebiasaannya bahwa ia menalak tiga maka ia menalaknya tiga agar 


8 Il 4 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


si istri menjadi halal bagi yang lainnya.” Bila ia ragu apakah ia 
telah menalak satu, dua atau tiga? Maka tidak mengharuskannya 
kecuali yang minimal. Namun yang lebih berhati-hati adalah 
melazimkan-nya yang maksimal. Demikian juga pendapat Abu 
Hanifah, Muhammad bin Al Hasan dan Ahmad bin Hambal. 
Sementara Malik dan Abu Yusuf mengatakan, “Melazimkannya 
yang maksimal.” Dalil kami, bahwa apa yang lebih dari kadar yang 
diyakini adalah talak yang meragukan sehingga tidak mengharus- 
kannya, sebagaimana ia ragu mengenai pokok talak. 


Masalah: Bila ia mempunyai dua istri lalu menalak salah 
satunya lalu tidak mengetahuinya, maka dilihat, bila ia menalak 
salah satunya dengan pasti kemudian lupa, atau melihat sosoknya 
di balik tirai atau mendengar perkataannya lalu ia mengatakan 
kepadanya, “Engkau ditalak,” namun ia tidak mengetahui siapa 
wanita itu di antara keduanya istrinya, maka ia menahan diri dari 
menggauli keduanya hingga jelas kepastian istri yang ditalak di 
antara keduanya, karena telah pasti keharaman salah satunya, 
sehingga tidak halal baginya menggauli salah satu dari keduanya 
sebelum jelas. Sebagaimana bila istrinya berbaur dengan wanita 
lain, lalu ia tidak mengetahui yang mana istrinya. Dan dalam hal ini 
dikembalikan kepadanya dalam hal penjelasannya, karena dialah 
yang menalak, sehingga ia lebih mengetahui kepastian yang 
ditalaknya. Jadi kejelasannya tidak dikembalikan kepada 
kecenderungan, yaitu bukan dengan memastikan talak kepada 
yang cenderung di talaknya, tapi kembali kepada dirinya dan 
mengingat-ingat siapa yang telah ditalaknya dari antara keduanya, 
dan untuk itu ia mencari petunjuk dari dirinya, lalu memberitahu- 
kannya. Kemudian nafkah keduanya diambil karena keduanya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 9 


dalam tanggungannya. Bila ia berkata, “Yang ini ditalak,” maka si 
istri itu dihukumi talak dari sejak talak tersebut, dan “iddahnya 
dimulai dari waktu tersebut, bukan dari sejak pemastian, karena ia 
memberitahukan kepastian istri yang ditalak waktu penalakannya. 
Bila si istri yang dipastikan itu mendustakan-nya, maka tidak 
berguna pendustaannya terhadapnya. Bila istri lainnya (yang tidak 
dipastikan) mendustakannya dan ia mengakui bahwa dialah yang 
ditalak, maka si istri ini bersumpah, karena hukum asalnya tidak 
ada penalakannya. Bila suami mengakui bahwa istri yang 
ditalaknya itu adalah yang kedua ini setelah tadinya memastikan 
yang pertama, maka dihukumi penalakan keduanya karena 
pengakuannya. Bila suami berkata, “Yang ini ditalak, bukan, tapi 
yang ini.” Maka keduanya tertalak secara hukum, karena ia 
mengakui penalakan yang pertama sehingga diterima, kemudian 
menariknya dan memberitahukan talak yang kedua sehingga 
berlakulah pernyataannya yang kedua, dan tidak berlaku 
penarikannya dari penalakan yang pertama. 

Bila ia berkata, “Aku tidak menalak yang ini.” Maka Syaikh 
Abu Hamid berkata, “Dihukumi talak istrinya yang lain (yang 
kedua), karena kami telah meyakini bahwa ia telah menalak salah 
satunya. Maka bila ia berkata, “Aku tidak menalak yang ini,” maka 
itu adalah pengakuan darinya bahwa yang ditalaknya adalah yang 
lainnya. 


Cabang: Jika ia mempunyai tiga istri lalu menalak salah 
satunya dengan pasti kemudian muncul problem, lalu ia berkata, 
“Yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini.” atau “Yang ini ditalak, 
bahkan yang ini.” maka semuanya tertalak, karena ia mengakui 
penalakan yang pertama, kemudian menarik kembali penalakan- 


101 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


nya dan mengakui penalak yang kedua, kemudian menarik 
kembali penalakan kedua, lalu mengakui penalakan yang ketiga, 
maka berlakulah hukum pengakuannya dan tidak diterima 
penarikannya. Sebagaimana bila ia berkata, “Aku menanggung 
satu dirham, bahkan satu dinar, bahkan pakaian.” Bila ia berkata, 
“Yang ini ditalak, bahkan yang ini atau ini.” Maka yang pertama 
dan salah satu dari dua yang terakhir tertalak, dan ia diharuskan 
memastikan talak pada salah satu dari dua yang terakhir. Bila ia 
berkata, “Yang ini atau yang ini tertalak, bahkan yang ini.” maka 
yang ketiga tertalak dan salah satu dari dua yang pertama, dan ia 
diharuskan memastikan salah satu dari dua yang pertama. Bila ia 
berkata, “Yang ini dan ini atau ini ditalak.” Maka dua pertama atau 
ketiga tertalak, dan ia diharuskan menjelaskan. Bila ia berkata, 
“Yang ini atau ini dan ini,” maka yang pertama tertalak atau dua 
lainnya, dan diharuskannya menjelaskan. 


Abu Al “Abbas bin Suraij berkata, “Yang ketika tertalak dan 
salah satu dari dua pertama. Karena ia beralih dari lafazh keraguan 
kepada wawul 'athf (partikel perangkai, kata sambung “dan”). 
Maka tidak seharusnya menyertakannya pada keraguan, sehingga 
dirangkaikan kepada kalimat.” Mereka ia mempunyai empat istri, 
lalu ia berkata, “Yang ini atau ini, bahkan ini atau ini ditalak.” 
Maka salah satu dari dua pertama dan salah satu dari dua terakhir 
tertalak, dan ia diharuskan menjelaskan. | 


Bila ia berkata, “Yang ini,” kemudian setelah itu ia berkata, 
“Aku tidak tahu bahwa yang aku pastikan itu yang ditalak ataukah 
yang lainnya,” maka berlaku talak pada istri yang ia pastikan, dan 
ja menahan diri dari menggauli yang lainnya hingga menjelaskan 
bahwa yang ia talak adalah yang ia pastikan atau yang lainnya. 
Bila ia berkata, “Yang aku tetapkan itu bukan yang yang ditalak,” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 11 


maka penarikan talaknya itu tidak diterima, dan ia harus 
menetapkan satu dari sisanya untuk talak, karena ini mengandung 
pengakuan bahwa satu dari antara sisanya adalah tertalak, maka ia 
harus menjelaskannya. Bila ia menggauli salah satu dari mereka, 
maka itu bukan berarti penetapan talak pada penetapan per- 
setubuhan, karena talak tidak terjadi dengan perbuatan, maka 
demikian juga tidak terjadi dengan perbuatan dan diharuskan 
memberikan penjelasan. Bila ia memastikan talak pada penetapan 
persetubuhan maka kami tahu bahwa ia hanya menggauli istrinya, 
dan bila ia mentapkan talak pada persetubuhan, maka ia harus 
membayar mahar standar setelah talak, karena ia menggauli secara 
syubhat (samar). Adapun bila ia menalak salah satu dari antara 
para istrinya dengan mengatakan, “Salah satu dari kalian ditalak,” 
dan ia tidak memastikan dengan hatinya salah satu dari mereka, 
maka terjadilah talak pada salah satu dari mereka tanpa 
kepastiannya, karena talak terjadi disertai ketidak tahuan. Malik 
berkata, “Terjadi talak pada mereka semua.” 


Dalil kami, bahwa ia menyandangkan talak kepada satu 
orang, sehingga tidak serta merta terjadi pada semuanya, 
sebagaimana bila ia memastikannya. 


Bila ini telah jelas, maka ia menahan diri dari menggauli 
mereka hingga ia memastikan istri yang ditalak dari antara mereka, 
karena kami mengkhawatirkan keharaman pada salah satu dari 
mereka tanpa kepastian, maka ia harus menahan diri dari 
menggauli mereka. Sebagaimana bila ia menalak salah satu dari 
mereka secara pasti lalu ia lupa, dan ada kepastian yang ditalak 
dari mereka untuk membedakan yang ditalak dari yang tidak 
ditalak, dan ia boleh memastikan talak terhadap siapa yang 
dikehendaki dari mereka, karena ia memberlakukan talak terhadap 


12 1 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


salah satu dari mereka tanpa kepastian, maka ia boleh memastikan 
pada siapa yang ia pilih. Ini berbeda dengan contoh kasus yang 
pertama, karena ia memberlakukan talak pada salah satu dari 
mereka yang dipastikan, hanya saja muncul problem, maka 
demikian juga kami katakan: tidak dengan kepastiannya pada 
siapa yang ia kehendaki dari antara mereka. 


Cabang: Bila ia berkata, “Yang ini ditalak,” maka telah 
pasti talak padanya. Bila ia berkata, “Ini yang tidak aku talak.” 
Yang mana istrinya ada dua, maka yang pertama tertalak, karena 
ini adalah pemberitahuan darinya tentang siapa yang ditalaknya 
dengan pasti. Bila ia memberitahukan penalakan salah satu 
kemudian menariknya kembali dan mengalihkannya kepada yang 
kedua, maka berlakulah hukum pengakuan pada yang kedua, dan 
tidak diterima penarikannya dari yang pertama. Bila ia menggauli 
salah satu dari keduanya, apakah persetubuhannya menjadi 
penjelasan baginya (bagi yang disetubuhi) untuk menahannya 
(menjadikannya tetap sebagai istri) dan pilihan talak pada istri 
lainnya bila istrinya ada dua? Mengenai ini ada dua pandangan: 

Pertama: Tidak menjadi penjelasan, karena ia menggauli 
sehingga tidak pasti yang ditalak. Sebagaimana bila ia menalak 
salah satu dengan pasti lalu tidak tahu atau lupa. 


Kedua: Menjadi kepastian. Inilah yang lebih benar, karena 
ini adalah pilihan kecenderungan, maka terjadi dengan per- 
setubuhan, sebagaimana bila penjual menggauli budak perempuan- 
nya yang dijual dalam keadaan boleh memilih. Sementara Ahmad 
bin Hambal mengatakan, “Tidak memastikan istri yang ditalak 
dengan perkataan dan tidak pula dengan persetubuhan, tapi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 13 


dengan pengundian.” Dalil kami, bahwa pengundian tidak masuk 
dalam wilayah istri dalam pokok-pokok syari'an. 


— Cabang: Bila ia menetapkan talak pada satu istri, kapan 
terjadinya talak itu? Mengenai ini ada dua pandangan: Pertama, 
bahwa itu terjadi sejak ia menjatuhkannya, karena talak tidak boleh 
berada di dalam jaminan, tapi hanya belum pasti saja, maka bila ia 
menetapkannya jelaslah bagi kami bahwa talak terjadi dari sejak 
penjatuhannya. Maka berdasarkan ini, “iddahnya dimulai dari sejak 
waktu itu. Kedua, dan ini merupakan pendapat Abu “Ali bin Abu 
Hurairah, bahwa terjadi talak padanya dari sejak penetapan. 
Demikian juga pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. 
Karena talak tidak dijatuhkannya pada salah satu dari mereka, 
berdasarkan dalil, bahwa ia boleh memilih untuk penetapan 
(pemastian). Maka berdasarkan ini, “iddahnya dimulai dari sejak 
waktu penetapan. Diceritakan dari Abu “Ali bin Abu Hurairah, 
bahwa ia berkata, “Talak terjadi dari sejak pemberlakukan 
(penjatuhan talak), hanya saja “iddahnya dimulai dari sejak 
penetapan (pemastian). Sebagaimana kami katakan mengenai 
orang yang menikahi seorang wanita dengan pernikahan yang 
rusak, lalu ia menggaulinya.” 


Cabang: Bila ia mempunyai beberapa istri, lalu ia berkata, 
“Istriku ditalak,” sedangkan ia tidak menentukan salah satunay 
dengan hatinya, maka terjadilah talak pada salah satu dari mereka 
tanpa kepastian. Demikian juga pendapat umumnya ulama. 
Sementara Ahmad berkata, “Terjadi talak pada mereka semua.” 
Pendapat ini juga diceritakan dari Ibnu “Abbas. Dalil kami, bahwa 
ia menjatuhkan talak pada salah satunya, maka tidak terjadi pada 


1g II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





semuanya. Sebagaimana bila ia berkata, “Salah seorang istriku 
ditalak.” 


Bila ini telah jelas, maka dalam penjelasan dikembalikan 
kepadanya, berdasarkan apa yang telah kami tetapkan. Adapun 
pengetahuan ahli waris suami tentang salah seorang dari dua 
istrinya, dan pemberitahuan ahli waris mengenai yang diwarisinya, 
maka kami insya Allah nanti akan kami ulas pada salah setelahnya 
karena khawatir terjdi pengulangan. 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Bila ia menalak 
salah satu dari dua istrinya, kemudian salah satu dari 
keduanya meninggal, kemudian sang suami meninggal 
sebelum menjelaskan, maka istri yang meninggal 
sebelumnya itu dilepaskan dari perwarisan suami, 
karena boleh jadi ia adalah istrinya, dan suami 
dilepaskan dari istri karena boleh jadi istri yang masih 
hidup itu adalah istrinya. Bila ahli waris suami berkata, 
“Istri yang meninggal sebelumnya itu yang ditalak, maka 
aku tidak memiliki warisan darinya, dan yang istri yang 
masih hidup adalah istrinya maka ia memiliki warisan 
bersamaku,” maka ini diterima, karena itu adalah 
pengakuan atas dirinya mengenai apa yang merugikan- 
nya. Bila ia berkata, “Istri yang meninggal itu istrinya, 
maka aku memiliki warisan dari peninggalannya, 
sedangkan istri yang masih hidup itu yang ditalak 
sehingga ia tidak memiliki warisan bersamaku.' Bila ia 
jujur dalam hal itu, maka perkaranya diberlakukan 
sesuai apa yang dikatakannya. Bila ia dusta, misalnya 
ahli waris istri yang meninggal itu mengatakan, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 15 


“Sesungguhnnya dialah yang ditalak itu, maka tidak ada 
warisan bagimu darinya.” Sementara istri yang masih 
hidup berkata, “Akulah yang istri, maka aku memiliki 
warisan bersamamu.' Maka mengenai ini ada dua 
pendapat: 


Pertama: Merujuk kepada keterangan ahli waris, 
yang mana ia bersumpah kepada para ahli waris si istri 
yang meninggal, bahwa ia tidak mengetahui bahwa 
sang suami telah menalaknya, dan ia berhak terhadap 
peninggalannya sebagai warisan suaminya, dan para 
istri lainnya bersumpah bahwa sang suami telah 
menalaknya dan perwarisannya dari suami telah gugur. 
Kedua, tidak merujuk kepada keterangan ahli waris, 
maka pelepasan dari perwarisan sang istri yang 
meninggal dihentikan hingga ahli waris suami dan ahli 
waris istri berdamai, dan pelepasan dari warisan suami 
dihentikan hingga para istri lainnya dan ahli waris 
suami berdamai atas hal itu. 

Pasal: Bila ia mempunyai dua istri, Hafshah dan 
“Amrah, lalu ia berkata, “Wahai Hafshah, jika yang 
pertama kali engkau lahirkan laki-laki maka “Amrah 
ditalak, dan bila perempuan maka engkau ditalak.” Lalu 
ia melahirkan laki-laki dan perempuan, satu demi satu, 
namun tidak diketahui secara pasti mana yang lebih 
dulu lahir dari keduanya, maka salah satu dari keduanya 
tertalak dengan pasti, dan hukumnya seperti hukum 
orang yang menalak salah satu dari dua istrinya secara 
pasti kemudian muncul problem (tidak tahu atau lupa), 
dan hal ini telah kami jelaskan. 


16” 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Penjelasan: 

Hukum-hukum: Bila ia menalak salah satu dari dua 
istrinya dengan talak tiga lalu ia tidak mengetahuinya atau lupa, 
atau menalak salah satu dari keduanya secara pasti lalu salah satu 
dari keduanya meninggal sebelum pemastian, maka talak tidak 
dipastikan terhadap yang lainnya, tapi ia boleh memastikan talak 
pada salah satu dari keduanya setelah kematian itu. Sementara 
Abu Hanifah mengatakan, “Ia memastikan talak pada yang 
tersisa.” Dalil kami, bahwa ia berhak memastikan talak sebelum 
kematian si istri itu sehingga ia memiliki setelahnya, sebagaimana 
bila keduanya masih hidup. 

Bila ini telah pasti, maka dihentikan untuknya perwarisan 
dari harta si istri yang meninggal, yaitu setengahnya bila tidak 
mempunyai anak dan anaknya anak (cucu), atau seperempat 
dengan keberadaan anak atau anaknya anak, karena kita tahu 
bahwa salah satu dari keduanya adalah istrinya yang mewarisi 
darinya, sedangkan yang lainnya sebagai wanita lain (sudah bukan 
istri) yang tidak mewarisi darinya, sehingga tidak boleh 
menyerahkan kepada ahli waris masing-masing dari keduanya 
kecuali apa yang diyakini bahwa mereka berhak, dan kita tidak 
mengetahui bahwa mereka berhak atas kadar warisan suami 
darinya sehingga dihentikan. Maka dikatakan kepadanya: 
“Jelaskan yang ditalak dari keduanya.” Bila ia telah menalak salah 
satu dari keduanya secara pasti kemudian tidak mengetahuinya 
atau lupa, kemudian ia berkata, “Yang telah aku talak adalah si 
fulanah,” sedangkan ia telah meninggal, maka harta peninggalan 
wanita yang meninggal itu yang tadinya dilepaskan, diserahkan 
kepada sisa ahli warisnya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 17 


Bila ia berkata, “Yang telah aku talak adalah yang kedua,” 
maka diserahkan kepadanya apa yang tadinya dilepaskan dari 
harta peninggalan istri yang meninggal itu. Bila keduanya 
meninggal sebelum pemastian maka dilepaskan bagian warisan 
suami dari harta warisan masing-masing dari keduanya. Kemudian 
dikatakan kepadanya: “Pastikan istri yang telah ditalak dari 
keduanya.” Bila ia berkata, “Yang ditalak adalah si fulanah,” maka 
apa yang telah dilepaskan dari harta peninggalannya diserahkan 
kepad sisa ahli warisnya, karena ia mengakui bahwa ia tidak 
mewarisinya, dan diserahkan kepadanya apa yang tadinya 
dilepaskan dari harta warisan istrinya yang lain (yang tidak ditalak), 
karena ia memberitahukan bahwa itu adalah istrinya. Bila para ahli 
warisnya mendustakannya dan mereka mengatakan, “Bahwa 
dialah yang telah engkau talak itu.” Maka ucapan yang diterima 
adalah ucapannya disertai dengan sumpahnya, karena hukum 
asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak ada penalakan 
hingga kematian.Bila ia bersumpah maka tidak ada lagi 
pembicaraan. Bila ia tidak mau bersumpah maka para ahli waris 
bersumpah bahwa dialah yang ditalaknya, lalu gugurlah 
perwarisannya dari istri pertama karena pengakuannya, dan gugur 
pula dari istri kedua karena menolak bersumpah dan adanya 
sumpah para ahli warisnya. 


Bila ia telah menalak salah satunya tidak secara pasti, lalu ia 
memastikan talak pada salah satunya, maka apa yang tadinya 
dilepaskan dari harta peninggalan istri yang dipastikan talaknya itu 
diserahkan kepada sisa ahli warisnya, dan apa yang tadinya 
dilepaskan dari harta peninggalan istri lainnya (yang tidak ditalak) 
diserahkan kepada suami. Bila para ahli warisnya mendustakannya 
maka tidak ada sumpah atas suami, karena ini adalah 
pemberitahuan tentang syahwat (kecenderungan). Ini nukilan para 


181 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad. Sementara Al Mas'udi 
berkata, “Bila ia menalak salah satu dari keduanya tidak secara 
pasti, apakah ia boleh memastikannya setelah kematian itu? 
Mengenai ini ada dua pandangan, berdasarkan bahwa talak itu 
terjadi saat pemastian, atau dari sejak penjatuhan talak. Bila kami 
katakan waktu pemberlakuan maka dibolehkan baginya, dan bila 
kami katakan bahwa talak itu dimulai dari sejak waktu pemastian, 
maka tidak boleh baginya memastikan setelah kematian.” Bila 
suami meninggal sedangkan kedua istrinya masih hidup sebelum 
dipastika talak pada salah satu dari keduanya, maka bila ahli waris 
suami berkata, “Aku tahu yang ditalak dari keduanya,” maka 
dihentikan dari harta suami bagian warisan istrinya, yaitu 
seperempat bila ada anak dan anaknya anak (cucu), dan 
seperdelapan bila ada salah satu dari keduanya, tanpa diyakini 
bahwa salah satu dari keduanya adalah ahli warisnya dengan 
yakin, maka tidak diserahkan kepada sisa ahli warisnya kecuali apa 
yang diyakini merupakan hak mereka, dan itu dihentikan di antara 
kedua istri hingga keduanya berdamai atas itu. 


Bila ahli waris suami berkata, “Aku tahu yang ditalak dari 
keduanya,” apakah merujuk kepadanya dalam penjelasannya? 
Mengenai ini ada dua pendapat. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Di 
antara para sahabat kami ada yang mengatakan, “Keduanya dua 
pandangan: Pertama: merujuk kepada keterangan ahli waris, 
karena ia menggantikan posisi sang suami dalam kepemilikan dan 
penyanggahan aib, serta dalam keberhakan nasab dengan 
pengakuan. Maka ia menggantikan posisinya dalam penetapan 
istri yang ditalak. Maka berdasarkan ini, bila ia mengatakan, “Yang 
ditalak adalah fulanah,” maka apa yang tadinya dilepaskan dari 
harta peninggalan suami diserahkan kepada yang lainnya. Dan bila 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 19 


istri yang dinyatakan ditalak itu mendustakannya, maka ia ber- 
sumpah kepadanya. 


Kedua: Tidak menggantikan posisinya, karena dalam hal itu 
terkandung pengguguran hak ahli waris bersamanya secara zhahir 
dengan ucapannya.” Dan para sahabat kami berbeda pendapat 
mengenai posisi kedua pendapat itu, yang mana Abu Ishag 
berkata, “Kedua pendapat itu berkenaan dengan orang yang 
menalak satu satu dari dua istrinya tidak secara pasti.” Di antara 
mereka ada juga yang mengatakan, bahwa kedua pendapat ini 
mengenai orang yang menalak salah satu dari dua istrinya secara 
pasti kemudian ia tidak mengetahuinya atau lupa. 


Adapun bila ia menalak salah satu dari keduanya tidak 
secara pasti, maka ahli waris tidak menggantikan posisi yang 
diwarisinya, demikian sebagai satu pendapat. Karena tidak 
memungkinkannya mencapai pengetahuan tentang istri yang 
ditalak itu bila terjadi talak pada salah satunya secara pasti dengan 
mendengarnya dari sang suami. Maka bila ia menalak salah satu 
dari keduanya tidak secara pasti, maka istri yang ditalak itu 
ditetapkan berdasarkan kecenderungan suami, sehingga ahli - 
warisnya tidak menggantikan posisinya, sebagaimana bila ia 
memeluk Islam ketika ia memiliki istri lebih dari empat dan mereka 
semua memeluk Islam bersamanya, lalu sang suami meninggal 
sebelum memilih. Bila dengan keadaannya itu dan salah satu dari 
keduanya meninggal kemudian sang suami meninggal sebelum ada 
penjelasan, sementara salah satu istrinya masih hidup, maka 
dilepaskan hak dari harta peninggalan suami bagian warisan si istri 
karena boleh jadi yang masih hidup itu istrinya, dan dilepaskan 
dari harta peninggalan istri yang meninggal sebelumnya itu bagian 
warisan suami karena boleh jadi istri yang meninggal itu istrinya. 


20 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Bila ahli waris suami berkata, “Wanita yang meninggal sebelum 
sang suami itu adalah yang ditalak,” maka ucapannya diterima, 
karena ini mengandung pemberatan baginya dari segi bahwa ia 
tidak mewarisi dari harta wanita yang meninggal itu, dan istri yang 
masih hidup mewarisi (harta sang suami) bersamanya. 

Bila ia berkata, “Bahkan yang meninggal sebelum suami itu 
adalah istri, sedangkan yang masih hidup adalah yang ditalak.” 
Maka bila yang masih hidup itu membenarkannya, maka ia 
mewarisi istri yang pertama (yakni istri yang meninggal) dan 
mewarisi harta suami dari istri pertama, sedangkan istri yang 
masih hidup tidak mewarisi bersamanya. Dan bila yang masih 
hidup itu mendustakannya, apakah ucapan ahli waris itu diterima? 
Ada dua pendapat mengenai ini dan penjelasannya telah 
dikemukakan, dan pendapat madzhab adalah pada dua pan- 
dangan. 

Bila kami katakan ucapan ahli waris suami tidak diterima, 
maka apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan yang 
meninggal sebelum suami dihentikan hingga ahli waris suami dan 
istri yang masih hidup berdamai. Dan bila kami katakan bahwa ia 
menggantikan posisi suami, maka bila suami telah menjatuhkan 
talak pada salah satunya secara pasti kemudian ia lupa atau tidak 
mengetahuinya, maka ahli waris bersumpah kepada ahli waris si 
istri yang meninggal bahwa sang suami telah menalaknya, karena 
ia bersumpah menafikan perbuatan orang lain untuk memastikan. 
Bila suami telah menalak salah satunya secara tidak pasti, dan 
kami mengatakan bahwa ucapan ahli waris diterima dalam hal itu, 
maka tidak ada sumpah atas ahli waris suami, sebagaimana tidak 
ada sumpah atas suami dalam hal itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 71 


Inti dari apa yang telah dikemukakan, bahwa Ahmad bin 
Hambal telah mencatatkan, bahwa bila suami menalak salah satu 
dari istri-istrinya lalu ia lupa, maka dikeluarkan dengan undian. Bila 
suami meninggal sebelum itu, maka ahli warisnya yang mengundi, 
dan warisannya bagi yang tersisa (yang tidak ditalak). Sementara 
Bu Hanifah mengatakan, bahwa warisan dibagikan antara mereka 
semua, karena mereka semua sama dalam kemungkinan memiliki 


hak, dan hak itu tidak dikeluarkan dari mereka. 


Asy-Syafi'i berkata, “Warisan yang khusus untuk mereka 
ditahan hingga mereka berdamai atas itu, karena tidak 
diketahuinya yang berhak dari mereka.” Karena itu Ahmad 
mencatatkan, bahwa bila ia mempunyai empat istri lalu menalak 
salah satu dari mereka, kemudian menikahi yang lainnya setelah 
habisnya masa 'iddahnya, kemudian suami meninggal dan tidak 
diketahui siapa yang ditalak, maka bagi yang baru dinikahinya 
seperempat bagian warisan para istri. Ibnu @udamah berkata, 
“Kemudian diundi di antara yang empat, siapa yang keluar 
undiannya maka dikeluarkan, dan yang lainnya mewarisi.” 
Demikian juga yang dicatatkan Ahmad. Sementara Asy-Sya'bi, An- 
Nakha'i, “Atha” Al Khurasani dan Abu Hanifah berpendapat, 
bahwa yang tersisa dibagi di antara mereka berempat. Abu “Ubaid 
menyatakan, bahwa ini adalah pendapat ulama Hijaz dan Irak. 
Asy-Syafi'i berkata, “Sisanya di tahan di antara mereka berempat 


hingga mereka berdamai.” Adapun pendapat yang paling tepat 


adalah yang telah dikemukakan. 


Ahmad mengatakan di dalam riwayat Manshur mengenai 
seorang lelaki yang mempunyai empat istri yang menalak tiga 
salah satu dari mereka, menalak dua salah satu dari mereka, dan 
menalak satu salah satu dari mereka, lalu ia meninggal setelah itu 


22 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang di talak tiga, siapa 
yang ditalak dua, dan siapa yang ditalak satu di antara mereka, 
maka diundi di antara mereka. Maka istri yang bain tidak memiliki 
hak perwarisan. Ini bila laki-laki itu meninggal di masa 'iddah 
mereka, dan talaknya dilakukan di kala ia sehat, maka tidak 
diharamkan perwarisan itu kecuali istri yang telah ditalak tiga, 
sedangkan yang lainnya yang ditalak raj'i mewarisinya di masa 
iddah, dan yang telah habis mada 'iddahnya mewarisi dari mereka 
bila tidak mewarisi suami dan suami tidak mewarisinya. Bila 
talaknya di kala ia sakit yang di dalam sakitnya itu ia meninggal, 
maka semuanya yang di masa 'iddah mewarisinya. 


Masalah: Bila ia mempunyai dua istri lalu ia berkata, 
“Wahai Hafshah, bila anak pertama yang engkau lahirkan laki-laki 
maka “Amrah ditalak, dan bila perempuan maka engkau ditalak.” 
Maka bila ia melahirkan bila laki-laki dan perempuan satu demi 
satu dan tidak diketahui mana yang lebih dulu lahir, maka kita tahu 
bahwa salah satu dari kedua istrinya tertalak secara pasti, namun 
tidak diketahui yang mana, maka dikembalikan kepada 
keterangannya. Sebagaimana bila salah satu dari keduanya muncul 
dari suatu tempat, lalu sang suami berkata, “Yang ini ditalak,” 
sementara ia tidak mengetahuinya (siapa dia di antara kedua 
istrinya?), maka dikembalikan kepada keterangannya. Wallahu 
Ta'ala a'lam. 


Asy-Syirazi » berkata, “Pasal: Bila ia melihat 
seekor burung lalu ia berkata, “Bila burung ini burung 
gagak maka para istriku tertalak, dan bila ini burung 
merpati maka para budak perempuanku merdeka." 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 23 


Sementara ia tidak tahu (secara pasti burung itu), maka 
para istrinya tidak tertalak dan para budaknya tidak 
merdeka, karena boleh jadi burung itu bukan kedua 
burung itu, sedangkan hukum asalnya adalah tetapnya 
kepemilikan dan status suami-istri, maka tidak dihilang- 
kan dengan keraguan. Bila ia berkata, “Bila ini burung 
gagak maka para istriku tertalak, dan bila ini selain 
burung gagak maka para budakku merdeka.” Sementara 
ia tidak tahu, maka ia tidak boleh bertindak terhadap 
para budak dan para istri, karena telah jelas hilangnya 
kepemilikan pada salah seorang dari mereka, sehingga 
sebagaimana bila ia menalak salah satu dari dua istrinya 
kemudian muncul problem (tidak tahu atau lupa), dan 
diambil nafkah semuanya hingga ia memastikan, karena 
semuanya di dalam tanggungannya, dan penjelasannya 
dikembalikan kepadanya, karena asal talak dan pe- 
merdekaan dikembalikan kepadanya, maka demikian 
juga dalam penetapannya. Bila ia menolak menetapkan 
padahal mengetahuinya, maka ia dipenjara hingga 
menetapkan, dan bila ia tidak mengetahui maka tidak 
dipenjara, dan perkaranya dihentikan hingga menjadi 
jelas. Bila ia meninggal sebelum menjelaskan, apakah 
dikembalikan kepada ahli waris? Mengenai ini ada dua 
pandangan: Pertama, dikembalikan kepada mereka, 
karena mereka yang menggantikan posisinya. Kedua, 
tidak dikembalikan kepada mereka, karena mereka 
tidak memiliki hak talak sehingga tidak dikembalikan 
kepada mereka dalam penjelasan itu. Dan manakala 
tidak ada penjelasan, maka diundi di antara para istri 
dan para budak, lalu bila undian itu mengeluarkan para 


24 Il ai Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


budak maka para budak itu merdeka, dan para istri 
tetap berstatus sebagai istri, dan bila undian itu 
mengeluarkan para istri, maka para budak merdeka, 
dan para istri tidak tertalak. 


Abu Tsaur berkata, “Para istri tertalak dengan: 
pengundian sebagaimana merdekanya para budak.' Ini 
salah, karena undian tidak masuk dalam lingkup 
pemerdekaan tanpa talak. Karena itu, bila ia menalak 
salah satu dari para istrinya, maka tidak ditalak dengan 
pengundian. Dan bila ia memerdekakan salah satu dari 
para budaknya maka ia dimerdekakan dengan undian. 
Maka undian masuk dalam lingkup pemerdekaan tanpa 
talak, sebagaimana seorang saksi dan dua wanita masuk 
dalam lingkup persaksian pencurian dengan penetapan 
harta tanpa pemotongan tangan. Dan ditetapkan 
warisan bagi para istri karena tidak ditetapkan dengan 
undian yang bisa menggugurkan perwarisan. 


Pasal: Bila seekor burung terbang lalu seorang 
lelaki berkata, “Bila burung ini burung gagak maka 
budakku merdeka.” Dan yang lainnya berkata, “Bila 
bukan burung gagak maka budakku merdeka.' 
Sedangkan burung itu tidak diketahui secara pasti, 
maka tidak satu pun dari kedua budak itu yang 
merdeka, karena kami meragukan pemerdekaan 
masing-masing dari keduanya, sementara keyakinan 
kepemilikan tidak dihilangkan dengan keraguan. Bila 
salah satu dari dua orang lelaki membeli budak milik 
yang lainnya maka si budak merdeka atasnya, karena 
penahanannya pada si budak merupakan pengakuan 


AI Majmu Syarah Al Muhadzazab ||” 25 


kemerdekaan si budak lelaki lainnya, maka bila ia 
memilikinya maka ia memerdekakan atasnya, sebagai- 
mana bila ia mempersaksikan pemerdekaan seorang 
budak kemudian ia membelinya.” 


Penjelasan: 


Hukum-hukum: Bila seorang lelaki melihat seekor 
burung lalu ia berkata, “Bila burung ini burung gagak maka para 
istriku tertalak, dan bila selain burung gagak maka para budak 
perempuanku merdeka.” Lalu burung itu terbang tanpa diketahui 
apakah itu burung gagak ataukah selain burung gagak, maka telah 
diketahui bahwa ia melanggar dalam hal talak atau pemerdekaan, 
karena tidak terlepas dari kemungkinan bahwa itu burung gagak 
atau selain burung gagak, maka ia menahan diri dari menggauli 
semuanya (para istri dan para budaknya), karena kita yakin adanya 
keharaman, baik pada para istri ataupun pada para budak. 


Bila kita mengetahui kepastian yang haram dari keduanya 
(para istri atau para budak) maka ia menahan diri dari semuanya 
karena dominasi keharaman itu, dan diambil keterangannya 
karena dia yang bersumpah. Boleh jadi ada pengetahuan padanya, 
maka bila ia mengakui bahwa ia memiliki pengetahuan namun ia 
menolak memberi keterangan, maka ia dipenjara dan dita'zir 
hingga ada kejelasan, dan ia tetap menanggung nafkah semuanya 
hingga ada kejelasan, karena mereka di dalam tanggungannya. 
Bila ia mengatakan, “Burung itu burung gagak,” maka para istri 
tertalak, baik mereka membenarkannya ataupun mendustakannya. 
Bila para budak membenarkannya bahwa itu burung gagak, maka 
tidak ada sumpah atasnya, dan bila mereka mengatakan, “Itu 
bukan burung gagak,” maka ucapan yang diterima adalah 


26” II MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


ucapannya (ucapan suami) disertai sumpahnya, karena hukum 
asalnya adalah tetapnya kepemilikan atas mereka. Lalu bila 
menuntut sumpahnya maka ia bersumpah untuk mereka, maka 
mereka tidak merdeka, dan bila mereka mendustakannya dan tidak 
menuntut sumpahnya, maka mengenai ini ada dua pandangan: 


Pertama: Hakim memintanya bersumpah sebagaimana 
dalam pemerdekaan, karena itu adalah hak Allah 7a ala. 


Kedua Hakim tidak memintanya bersumpah, karena 
pemerdekaan gugur dengan pembenaran mereka bahwa burung 
itu adalah burung gagak, sehingga gugurlah sumpahnya karena 
mereka tidak menuntut sumpahnya. Bila ia menolak bersumpah 
lalu mereka yang bersumpah, maka mereka merdeka dengan 
sumpah mereka dan keengganannya (majikan) bersumpah, dan 
para istri tertalak karena pengakuannya yang telah ada. Bila pada 
mulanya ia mengatakan, “Burung itu bukan burung gagak,” maka 
para budak merdeka, baik mereka membenarkannya ataupun 
mendustakannya. Lalu bila para istri membenarknnya bahwa itu 
bukan burung gagak maka tidak ada lagi pembicaraan. Dan bila 
para istri mengatakan, “Burung itu burung gagak.” Maka ucapan 
yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena 
hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. Bila ia bersumpah, 
maka para istri tetap sebagai para istri, dan bila ia menolak 
bersumpah lalu para istri bersumpah, maka mereka tertalak karena 
keengganan suami bersumpah dan karena sumpah mereka, 
sementara para budak merdeka karena pengakuannya. Bila ia 
berkata, “Aku tidak tahu apakah itu burung gagak atau bukan 
burung gagak.” Lalu para istri dan para budak membenarkannya 
bahwa ia tidak mengetahui, maka mereka tetap dalam keadaan 
semula. Bila mereka mendustakannya dan mengatakan, “Bahkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 27 





ia mengetahui.” Maka ia bersumpah kepada mereka bahwa ia 
tidak mengetahui, dan mereka tetap dalam keadaan semula. Dan 
bila ia menolak bersumpah, maka bersumpahlah yang menuduh 
dari mereka bahwa ia mengetahui, bahwa ia telah melanggar 
sumpahnya, dan perkaranya sebagaimana yang diakuinya. 


Bila ia meninggal sebelum menjelaskan, apakah merujuk 
kepada ahli waris? Mengenai ini ada dua pandangan yang 
dikemukakan oleh pengarang dan Ibnu Ash-Shabbagh di dalam 
Asy-Shamil, dan tampaknya keduanya diambil dari dua pendapat 
pada contoh kasus sebelumnya: 


Pertama: Merujuk kepada mereka dalam penjelasan, karena 
ahli waris menggantikan posisinya dalam kepemilikan dan 
penyanggahan aib, maka demikian juga dalam hal istri yang ditalak 
dan budak yang dimerdekakan. 


Kedua: Tidak merujuk kepada mereka dalam penjelasan, 
karena hal itu bisa mengakibatkan gugurnya hak sebagian ahli 
waris karena ucapan sebagian lainnya. Menurutku, bahwa kedua 
pandangan ini hanya apabila ahli waris mengatakan, “Burung itu 
burung gagak,” untuk menalak para istri dan tidak memerdekakan 
para budak. Adapun bila burung itu bukan burung gagak, maka 
ucapannya diterima, demikian sebagai satu pandangan. Karena ia 
mengakui apa yang mengandung pemberatan atasnya dari dua 
sisi: Pertama, Bahwa para budak menjadi merdeka karena itu. 
Kedua, para istri turut mewarisinya bersamanya. 

Bila ini telah pasti, maka bila ahli waris mengatakan, “Aku 
tidak tahu apakah itu burung gagak ataukah bukan burung gagak.” 
Atau ahli waris mengatakan, “Burung itu burung gagak,” namun 
para istri dan para budak tidak membenarkannya, sementara kami 
mengatakan, bahwa ucapannya tidak diterima, maka diundi di 


28 || MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


antara para istri dan para budak untuk membedakan 
pemerdekaan, bukan untuk membedakan penalakan, maka para 
istri dijadikan satu bagian dan para budak satu bagian, lalu 
dikalikan jumlah mereka dengan satu porsi bagian pelanggaran 
sumpah dan satu porsi bagian pemenuhan sumpah. Bila keluar 
porsi bagian pelanggaran sumpah atas para budak maka mereka 
merdeka dan para istri tidak tertalak, dan bila yang keluar porsi 
bagian pelanggaran sumpah atas para istri maka mereka tidak 
tertalak dan para budak juga tidak merdeka. 


Abu Tsaur berkata, “Para istri tertalak sebagaimana para 
budak merdeka.” Menurut kami, ini salah, sebagaimana yang 
dicatatkan di dalam A/ Umm, dan para sahabat kami semuanya 
menganut itu, karena dasarnya menurut kami," bahwa undian tidak 
masuk dalam lingkup talak. Karena itu, bila seorang suami 
menalak salah satu: dari dua istrinya, lalu tidak diterima dalam 
penetapan yang ditalak dari antara keduanya, maka tidak diundi di 
antara keduanya. Dan bila ia memerdekakan kedua budaknya di 
saat sakit yang mengantarkan kepada kematiannya sementara 
sepertiga hartanya: tidak mencakup keduanya, maka diundi di 
antara mereka. Lalu bila keluar undian pelanggaran sumpah atas 
para budak maka dihukumi kemerdekaan mereka dari pokok harta 
bila ia mengatakan itu di saat sehat, dan dari yang sepertiga 
hartanya bila ia mengatakan itu di saat sakitnya yang mengantar- 
kannya kepada kematian, serta tidak dihukumi penalakan para 
istri, bahkan “iddah mereka adalah 'iddah wafat ('iddah karena 
ditinggal mati suami). Dan para istri memiliki hak warisan kecuali 
mereka mengaku ditalak, dan talak itu yang menyebabkan mereka 
tidak turut serta mewarisi bersamanya walaupun telah pasti 
mereka tidak mewarisi, karena mereka mengaku bahwa mereka 
bukan lagi ahli waris. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 29 


Bila undian keluar kepada para istri, maka mereka telah 
menyebutkan bahwa mereka tidak ditalak, maka Asy-Syafi'i 4 
mengatakan di dalam A/ Umm pada bab: keraguan dan keyakinan 
mengenai talak, “Bila suami meninggal sebelum bersumpah, maka 
diundi di antara mereka. Bila undian mengenai para budak, maka 
mereka dimerdekakan dari pokok harta, dan bila undian mengenai 
para istri, maka mereka tidak tertalak oleh undian, namun para 
budak juga menjadi tidak merdeka, dan diwarisi oleh para istri, 
karena asalnya bahwa mereka adalah para istri hingga diyakini 
bahwa mereka ditalak, sedangkan itu tidak diyakini. Namun yang 
lebih berhati-hati mereka meninggalkan warisannya walaupun itu 
terjadi ketika ia sedang sakit.” 

Di tempat lainnya ia mengatakan, “Yang lebih berhati-hati 
bagi mereka adalah meninggalkan warisan, karena zhahirnya 
dengan keluarnya pelanggaran sumpah atas mereka, bahwa ia 
telah menalak mereka, hanya saja pengundian tidak masuk ke 
wilayah talak, sebagaimana yang telah diuraikan.” Lalu, apakah 
kesamaran (keraguan) hilang dalam kepemilikan budak? Semen- 
tara kepemilikan atas mereka telah pasti secara lahir dan batin, lalu 
keluar undian pelanggaran sumpah atas para istri, maka mengenai 
ini ada dua pandangan: 

Pertama: Kesamaran itu tidak hilang, karena undian 
berpengaruh terhadap pelanggaran sumpah mengenai para istri, 
karena pengundian tidak masuk ke wilayah mereka di dalam 
pokok syari'at. Kedua: masuk ke dalam pokok syari'at di dalam 
pemerdekaan. Maka berdasarkan ini, maka kepemilikian para ahli 
waris atas para budak adalah pasti tanpa kesamaran (keraguan). 
Dan kedua pandangan ini terkait dengan tindakan ahli waris 
terhadap mereka untuk menjual, atau menggauli dan sebagainya, 


30 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


hanya saja pada pandangan pertama adalah sah tindakannya 
bersama keraguan sedangkan pada pandangan kedua tanpa 
disertai keraguan. 


Cabang: Bila ia berkata, “Bila burung ini burung gagak, 
maka para istrinya tertalak. Dan bila ini burung merpati, maka 
para budaknya merdeka.” Lalu burung itu terbang dan ia tidak 
tahu, maka tidak dihukumi talak padanya dan tidak pula 
kemerdekaan, karena boleh jadi itu bukan burung gagak dan 
bukan burung merpati. Bila para istri mengaku bahwa itu burung 
gagak sementara para budak mengaku bahwa itu burung merpati, 
namun tidak ada bukti, maka ia bersumpah bahwa itu bukan 
burung gagak, sebagai satu sumpah, dan bersumpah juga bahwa 
itu bukan burung merpati, sebagai satu sumpah lainnya, karena 
hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan kepemilikan. 


Asy-Syirazi 8 berkata, “Pasal: Bila suami istri 
berselisih, dimana istri mengaku kepada suami bahwa ia 
telah menalaknya sementara suami meng-ingkari, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai 
sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya 
pernikahan dan tidak ada talak. Bila keduanya 
berselisih mengenai jumlahnya, dimana istri mengaku 
bahwa ia telah menalaknya tiga, sementara suami 
mengaku bahwa ia menalaknya satu, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, 
karena hukum asalnya adalah tidak ada tambahan atas 
satu talak. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 31 


Pasal: Bila suami memberinya hak pilih kemudian 
keduanya berselisih, dimana si mengatakan, “Aku telah 
memilih,” sementara suami mengatakan, “Engkau tidak 
memilih,” maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya tidak 
ada hak pilih dan tetapnya pernikahan. Bila keduanya 
berselisih mengenai niat, dimana suami mengatakan, 
“Aku tidak meniatkan,” sementara si istri mengatakan, 
“Engkau telah meniatkan,” maka mengenai ini ada dua 
pandangan: Pertama, dan ini merupakan pendapat Abu 
Sa'id Al Usthakhri, bahwa ucapan yang diterima 
adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tidak ada 
niat dan tetapnya pernikahan, maka ini sebagaimana 
bila keduanya berselisih mengenai hak pilih. Kedua, 
dan ini yang benar, bahwa ucapan yang diterima adalah 
ucapan istri. Perbedaan antara ini dan perselisihan 
mengenai hak pilih, bahwa hak pilih memungkinkan 
pembuktiannya, maka perkataan yang diterima dalam 
hal itu adalah ucapan suami. Sebagaimana bila ia 
mengaitkan penalakannya dengan masuk rumah, lalu si 
istri mengaku bahwa ia masuk rumah sementara suami 
mengingkari. Sedangkan niat tidak dapat dibuktikan, 
maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri. 
Sebagaimana bila ia mengaitkan penalakan dengan 
haidnya, lalu si istri mengaku bahwa ia haid sedangkan 
suami mengingkari. 

Pasal: Bila suami mengatakan kepada istrinya, 
“Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak,' dan ia 
mengaku bahwa maksudnya adalah penegasan, 
sementara si istri mengaku bahwa maksudnya adalah 


32 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


pembaruan, maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
suami disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui 
niatnya. Bila suami mengatakan, “Aku maksudkan 
pembaruan,” sementara si istri mengatakan bahwa 
maksudnya adalah penegasan, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan suami berdasarkan apa yang 
kami sebutkan tadi, dan tidak ada sumpah atasnya, 
karena sumpah ditawarkan untuk membuatnya takut 
sehingga ia kembali, dan seandainya ia kembali maka 
kembalinya itu tidak diterima, maka penawaran sumpah 

Pasal: Bila ia berkata, “Engkau ditalak di bulan 
lalu,” dan ia mengaku bahwa maksudnya adalah dari 
suami selainnya di dalam pernikahan sebelumnya, 
sementara si istri mengingkari adanya nikah atau talak 
sebelumnya, maka ucapan suami tidak diterima di 
dalam hukum hingga ada bukti pernikahan dan talak. 
Bila si istri membenarkan itu tapi ia mengingkari 
maksudnya itu, maka ucapan yang diterima adalah 
ucapan suami disertai sumpahnya. Bila ia berkata, “Aku 
maksudkan bahwa ia ditalak di bulan lalu dengan suatu 
talak yang aku talakkan padanya di dalam pernikahan 
ini,” sementara si istri mendustakannya, maka ucapan 
Perbedaan antara ini dengan masalah sebelumnya, 
bahwa di sana maksudnya mengesampingkan talak, 
sedangkan di sini tidak mengesampingkan talak, tapi 
mengalihkannya dari satu keadaan ke keadaan lainnya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzah || 33 


Pasal: Bila ia berkata, “Bila burung ini burung 
gagak maka para istriku tertalak, dan bila bukan burung 
gagak maka para budak perempuanku merdeka.” 
Kemudian ia berkata, “Ternyata ini burung gagak." 
Maka para istri tertalak, lalu bila para budak mendusta- 
kannya, maka ia bersumpah kepada mereka, dan bila ia 
bersumpah maka terjadilah kemerdekaan mereka, dan 
bila ia menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan 
kepada mereka, bila mereka bersumpah maka 
berlakukan talak pada para isteri karena pengakuannya 
dan merdekalah para budak karena keengganannya 
bersumpah dan adanya sumpah mereka. Bila mereka 
membenarkannya namun tidak menuntut sumpahnya, 
maka mengenai ini ada dua pandangan: 

Pertama: la bersumpah karena di dalam 
pemerdekaan terdapat hak Allah &. Kedua: Tidak ber- 
sumpah, karena karena ketika digugurkan pemerdekaan 
itu dengan pembenaran mereka, maka gugurlah 
sumpah itu karena mereka tidak menuntut sumpahnya. 


Bila ia berkata, “Burung ini buikan burung gagak.' 
Maka para budak merdeka, lalu bila para istri 
mendustakannya, maka ia bersumpah kepada mereka. 
Bila ia menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan 
kepada mereka, lalu bila mereka bersumpah maka 
berlakukan pemerdekaan para budak karena pe- 
ngakuannya, dan berlakukan penalakan para istri 
karena adanya sumpah mereka dan keengganannya 
bersumpah.” 


ag” Il MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


Penjelasan: 


Hukum-hukum: Bila istri mengaku kepada suaminya 
bahwa ia telah menalaknya namun suami mengingkari, atau istri 
mengaku bahwa suami telah menalaknya tiga namun suami 
mengatakan, “Bahkan aku menalaknya satu atau dua,' sementara 
tidak ada bukti, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami 
disertai sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi &, Sai PP 2 
Km IK apa (Bukti itu atas pengklaim, sedangkan sumpah 
atas yang mengingkar). Dan karena asalnya adalah tidak ada talak 
dan tidak lebih dari apa yang diakui oleh suami. Demikian juga 
pendapat Ahmad dan para sahabatnya. Disebutkan di dalam A/ 
Mughni, “Bila keduanya berselisih mengenai bilangan talak, maka 
ucapan yang diterima ucapan suaminya berdasarkan apa yang 
telah kami sebutkan. Maka bila ia menalak tiga dan si istri 
mendengar itu, namun suami mengingkari, atau ditetapkan itu 
padanya dengan perkataan dua orang yang adil maka tidak boleh 
bagi si istri membiarkan dirinya disentuh olehnya, dan ia harus 
menjauhinya  semampunya, dan mencegahnya bila ia 
menginginkan dirinya, serta menebus darinya bila ia mampu.” 


Ahmad berkata, “Tidak boleh baginya tinggal bersamanya, 
dan menebus darinya dengan segala yang memungkinkan.” Jabir 
bin Zaid, Hammad bin Abu Sulaiman dan Ibnu Sirin juga 
berpendapat demikian. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan 
Abu “Ubaid mengatakan, “Menjauh darinya.” Malik berkata, 
“Tidak berhias untuknya, dan tidak menampakkan kepadanya 
sedikit pun dari rambutnya maupun perhiasannya, dan hendaknya 
tidak sampai ia menggaulinya kecuali karena dipaksa.” Al Hasan, 
Az-Zuhri dan An-Nakha'i berkata, “Suami diminta bersumpah, 
kemudian menanggung dosanya.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (| 35 


Cabang: Bila suami memberi hak pilih, lalu si isteri 
berkata, “Aku memilih (diriku),” sementara suami berkata, 
“Engkau tidak memilih (dirimu),” maka ucapan yang diterima 
adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tidak ada hak pilih. 
Sedangkan pandangan madzhab, bahwa suami bersumpah bahwa 
ia tidak tahu istrinya memilih (dirinya), karena ia bersumpah 
menafikan perbuatan orang lain. bila si istri mengaku bahwa ia 
berniat talak, sementara suami mengatakan, “Engkau tidak 
berniat,” maka mengenai ini ada dua pandangan: 


Pertama: Ucapan yang diterima adalan ucapan suami 
disertai sumpahnya, karena hukum asalnya tidak ada niat. Kedua: 
Ucapan yang diterima ucapan istri disertai sumpahnya, karena 
keduanya berselisih mengenai niat istri, sedangkan hal itu tidak 
diketahui kecuali dari pihaknya, maka ucapan istri diterima disertai 
sumpahnya. Sebagaimana bila suami mengaitkan talak dengan 
haidnya. 


Bila ia berkata, “Engkau ditalak, engkau ditalak,” dan ia 
mengaku bahwa ia memaksudkan penegasan, sementara si istri 
mengaku bahwa maksudnya adalah pembaruan, maka ucapan 
yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia 
lebih mengetahui tentang maksudnya. Bila suami berkata, 
“Maksudku adalah pembaruan,” sementara si istri berkata, 
“Bahkan engkau memaksudkan penegasan,” maka diberlakukan 
hukum pembaruan, karena ia mengakui talak, maka itu berlaku, 
dan tidak diharuskan sumpah atasnya, karena bila ia menarik 
kembali, maka penarikannya tidak an, sehingga tidak 
ditawarkan sumpah. 


36 1 MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


Bab: Rujuk 


Asy-Syirazi ms berkata: Bila lelaki merdeka 
menalak istrinya satu atau dua talak setelah menggauli, 
atau seorang budak menalak istrinya satu talak setelah 
menggauli, maka ia boleh merujuknya sebelum habisnya 


. 


masa 'iddahnya, berdasarkan firman Allah &, Fb 43 


- 


Jak KAKA HA 33 KAM "Apabila kamu menalak 
istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, 
maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf." (Os. 
Al Bagarah (2): 231), maksudnya adalah bila telah 
dekat masa habis 'iddahnya. Ibnu “Abbas &. 
meriwayatkan dari “Umar &: “Bahwa Nabi & menalak 
Hafshah lalu merujuknya.” Diriwayatkan juga, bahwa 
Ibnu “Umar menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu 
Nabi & bersabda kepada “Umar, Getah v$ gay DE "pa 
Kpn, Lllag d Badi (Suruhlah anakmu agar merujuknya, 
karena bila masa 'iddah telah habis maka ia tidak lagi 
dapat merujuknya), berdasarkan firman Allah &, |: 


menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddahnya, maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya." (Os. Al Bagarah (21: 232). 
Seandainya masih berhak merujuknya, tentu Allah tidak 
akan melarang para wali untuk menghalangi mereka 
dari menikah lagi. Bila menalaknya sebelum menggauli, 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 37 


maka tidak boleh lagi merujuk, berdasarkan firman 


ooaeg 3900 
& a. 


Allah 8, jhp55 3 ari SASAK HA G5 TN AL G3 
Gasak "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka 


mendekati akhir “iddahnya, maka rujukilah mereka 
dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka 
dengan cara yang ma'ruf (pula)." (Os. Al Bagarah (21: 
231), maka rujuk ada batasan waktunya. Ini 
menunjukkan bahwa tidak boleh tanpa batasan waktu. 
Sedangkan yang ditalak sebelum digauli tidak ada 
“ddahnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, 211 C4 
in See SIG AAS din PNG AANNYAN 
Toe 3 zie "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas 
mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurna- 
kannya." (Os. Al Ahzab (331: 49). 


Pasal: Dibolehkan juga menalak istri yang telah 
ditalak raj'i, me-li'annya, meng-ila-nya dan men- 
zhihar-nya, karena status suami istri masih ada. Lalu, 
apakah bolah meng-khulu-nya? Mengenai ini ada dua 
Pendapat: 


Disebutkan di dalam Al Umm, “Boleh, untuk 
kelangsungan pernikahan.” Sementara disebutkan di 
dalam Al! Imla', “Tidak boleh, karena khulu' untuk 
pengharaman, sedangkan ia haram.' Bila salah satunya 


38 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


meninggal, maka yang lainnya mewarisinya karena 
masih adanya ikatan suami-istri hingga kematian. Dan 
tidak boleh bersenggama dengannya karena ia sedang 
di masa “iddah, sehingga tidak boleh menggaulinya 
sebagaimana istri yang dilepas (khulu). Bila ia 
menggaulinya dan tidak merujuknya hingga habisnya 
masa 'iddahnya maka ia harus membayar mahar, 
karena ia menggauli di dalam kepemilikan yang telah 
terurai, sehingga seperti menggauli secara syubhat. Bila 
ja merujuknya setelah menyetubuhi, maka disebutkan di 
dalam masalah rujuk, "Ia harus membayar mahar.” Dan 
disebutkan di dalam masalah murtad, “Bila menggauli 
istrinya di masa “iddah, kemudian ia memeluk Islam, 
maka tidak ada mahar atasnya.” Para sahabat kami 
berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu Sa'id 
Al Ushthakhri menukil jawaban di masing-masing dari 
kedua kepada yang lainnya, dan menjadikannya sebagai 
dua pendapat: Pertama, diwajibkan mahar, karena ia 
menggauli di dalam pernikahan yang telah terurai. 
Kedua, tidak diwajibkan, karena ditalak raj'i dan Islam 
maka keteruraian itu telah hilang, maka seperti halnya 
bila si istri tidak ditalak, dan si suami tidak murtad. 
Sementara Abu Al “Abbas dan Abu Ishag mengartikan 
kedua masalah ini sesuai zhahirnya, yang mana 
keduanya mengatakan tentang rujuk, “Diwajibkan 
mahar.” Dan tentang yang murtad, “Tidak diwajibkan.” 
Karena dengan Islam maka menjadi seakan-akan tidak 
pernah murtad, dan dengan rujuk tidak menjadi seakan- 
akan tidak ditalak, karena apa yang terjadi dari talak 
tidak terhapus, dan karena perkara murtad mendasar 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 39 


maka bila ia kembali kepada Islam, jelaslah bahwa 
pernikahan itu dengan keadaannya. Karena itu, bila ia 
menalak maka tidak berlaku talaknya, dan bila memeluk 
Islam dihukum berlakunya, dan bila tidak memeluk 
Islam maka tidak dihukumi berlakunya. Maka 
perkaranya berbeda di dalam masalah mahar, antara 
kembali kepada Islam dan tidak kembali. Sedangkan 
perkara rujuk tidak mendasar. Karena itu, bila ia 
menalak maka talaknya tidak dihentikan terhadap istri 
yang telah ditalak raj'i, sehingga perkaranya tidak ada 
perbedaan dalam masalah maharnya antara merujuk 
dan tidak merujuk. Bila ia menggaulinya diwajibkan 
atasnya 'iddah, karena itu seperti persetubuhan dengan 
syubhat, dan termasuk di dalamnya sisa “iddah pertama, 
karena keduanya dari satu talak.” 


Penjelasan: 
Abu Dud dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari Ibnu 


0G 


“Abbas mengenai firman Allah Ta ala: 4 ZA nara Jai: 


Sad Ba CI Jaja, 533 LEE " Wanita-wanita yang 
ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru". Tidak 
boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahimnya." (Os. Al Bagarah (2): 228). Yaitu bahwa bila seorang 
lelaki menalak istrinya maka ia lebih berhak untuk merujuknya, 
dan bila ia menalaknya tiga maka keberhakan itu dihapus oleh: 
of GW (Talak yang dapat dirujuki) dua kal). Di dalam 
sanadnya terdapat “Ali bin Al Husain bin Wagid, ia 


40 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


diperbincangkan. Asy-Syafi'i #8 mengatakan tentang finman Allah 
Ta ala: Kalah Bai SL "dika mereka (para suami) itu menghendaki 
ishlah." (Os. Al Bagarah (21: 228), ia berkata, “Ishlah talak adalah 
rujuk, wallahu a'lam.” Maka siapa yang menginginkan istri yang 
telah ditalak raji olehnya maka wanita itu untuknya, karena 
Allah # telah menjadikannya untuknya. Asy-Syafi'i berkata, “Maka 
suami merdeka mana pun yang menalak istrinya dengan satu atau 
dua talak setelah menggaulinya maka ia lebih berhak merujuknya 


selama belum habis masa 'iddahnya, berdasarkan dalil 
Kitabullah & kemudian sunnah Rasulullah #8. Dan bila ia menalak 


istrinya secara tuntas namun tidak memaksudkan kecuali satu, 
maka mengembalikannya kepada Rasulullah 8, dan itu menurut 
kami adalah di dalam “iddah.” 


Perkataan pengarang: aan (telah terurai), diambil dari 
pa) Ra (kusutnya rambut), termasuk bentuk pola Ls, artinya: 
berubah dan mengkusut karena minimnya perawatannya dengan 
minyak. cl juga berarti ap (kotor), yaitu kotor dan berdebu, 
yakni tanpa pencukuran dan pembersihan. SA juga berarti 
opsi AGsyI (tersebar dan terpecah-pecah), disebutkan di dalam 
doa: Sat FI d, yakni menyatukan urusan kalian. 

Adapun hukum-hukum: Bila seorang lelaki menalak 
istri yang telah digaulinya dan belum tuntas apa yang dimilikinya 
terhadapnya yang berupa bilangan talak, sementara talak itu tanpa 
iwadh (pengganti: konpensasi), maka ia berhak merujuknya 
sebelum habis 'iddahnya. Dasarnya dalam hal ini adalah firman 


FTA 


, 33 1210, 34 DA : ' 
Allah Ta ala: $ gp an Samar Lamp CE "Wanita-wanita 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 41 


yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru '." 


o. B0 


(@s. Al Bagarah (2): 228) hingga firman-Nya: SS & AA ya 


Kla 133 Fani UI S1 'Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki 
ishlah. — Firman-Nya: 2g (merujukinya), yakni Kar 


(merujukinya). Firman-Nya: tlah FS Be Gl Uika mereka (para suami) 
itu menghendaki ishlah), yakni ishlah dari apa yang muncul dari 
pemikahan itu dengan rujuk. Firman-Nya: Suyik Kara Sea SAR 
oh 3 SA "Talak yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu 


boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik" (Os. Al Bagarah (2): 229), Allah 
mengabarkan, bahwa orang yang menalak dua talak boleh 
menahan, yaitu rujuk, dan boleh melepaskan (menceraikan), yaitu 
talak ketiga. 


ad 221 Len Lt 


Firman Allah Ta ala: Haa Yan AS Lalat TS GG 
» saw "Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka 
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 


baik" (Os. Ath-Thalaag (651: 2) hingga: YA S5 15 BUS AI IG 


"Barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru" 
(@s. Ath-Thalaag (65): 1), Bayi ini adalah rujuk. 


.. L 3 52 Gen 


Firman-Nya: K1 G5 15 BE Al Kd "Barangkali Allah 


mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (@s. Ath-Thalaag 
(651: 1), yakni rujuk. Nabi & pernah menalak Hafshah kemudian 


a2 II MI Majmu' Syarah Al Muhadadzab 


beliau merujuknya. Ibnu “Umar pernah menalak istrinya yang 
sedang haid, lalu Nabi #& memerintahkannya agar merujuknya. 
Diriwayatkan kepada kami, bahwa Rukanah bin “Abdi Yazid 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menalak 
tuntas istriku, Suhaimah. Demi Allah, aku tidak memaksudkan 
kecuali satu.” Maka Nabi & bertanya, (3415 Y! 233 G d1, (Demi 
Allah engkau tidak memaksudkan kecuali satu?) Rukanah 
menjawab, “Aku tidak memaksudkan kecuali satu.” Maka Nabi & 
mengembalikannya kepadanya. Jadi 3! adalah rujuk. Umat telah 
sepakat akan bolehnya rujuk di masa 'iddah. 

Bila ini telah pasti, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah 
berfirman di dalam sebuah ayat, SaSc.i4 call Sak SB (Apabila 
mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka), 
dan Allah juga berfirman di dalam ayat lainnya, Y$ FA 3 


FAESI LSG d IRALS “alu habis Tddahnya, maka janganlah 
kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya" (Os. Al Bagarah (2|: 232). Hakikat £ 4! (yakni dari 5Ali 
pada ayat pertama dan Kw pada ayat kedua) adalah sampai 
kepada sesuatu, hanya saja redaksi kalimat menunjukkan 
perbedaan keduanya dalam dua hal, yang dimaksud dengan £ 4s! 


con“ 


pada firman-Nya Ta'ala: Sri AKN Deal sih GP (Apabila 
mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka ujukilah mereka), 
yakni bila telah mendekati £ #4! (sampai), jadi al (mendekati) 
disebut z jai (sampai) sebagai kiasan. Karena dikatakan: Ly IS) 
ag aka SG An ak £ Fr KE (Bila orang itu mendekati sampai suatu 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 43 


negeri maka si fulan telah sampai ke negeri anu), ini sebagai 
kiasan, yakni mencapainya bila telah sampai kepadanya secara 


.. 211 Lane, 


hakiki. Sedangkan yang dimaksud pada ayat lainnya: Yg y4le 


FIS Gas d IRIS Ualu habis iddahnya, maka janganlah 
kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya), yakni “at Lai 131 (bila habis “iddahnya). 

Bila “iddahnya telah habis maka tidak sah lagi rujuk 
berdasarkan firman Allah Ta'ale KASI SI 3S 9012235 
(Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, 
Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah), yakni di masa 
'iddah, sedangkan bukan di masa 'iddahnya. Firman Allah Ta ala, 


"4 
kare Pe Sa Ter 


BAE GIE d AAS Ia BA SG (lalu habis 'iddahnya, maka 
Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 
bakal suaminya), Allah melarang para wali menghalangi mereka 
untuk menikah lagi. Seandainya dibenarkan merujuki mereka, 
tentu Allah tidak melarang para wali menghalangi mereka untuk 
menikah lagi. Bila suami menalak istrinya sebelum menggaulinya, 
maka ia tidak lagi dapat merujuknya, berdasarkan firman Allah 
Ta'ala, WS 8 9 SA 253 (Dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu), jadi Allah mengkhususkan 
rujuk di masa 'iddah. Sedangkan suami yang belum pernah 
menggauli istrinya, maka si istri tidak harus menjalani 'iddah, 
sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuknya. 


44 IL MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Masalah: Suami boleh menalak, meng-ia" dan men- 
zhihar istri yang telah ditalak raj'i di masa 'iddahnya. Ini nukilan 
ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, “Apakah sah ia -nya 
terhadap istri yang telah ditalak raj'i? Mengenai ini ada dua 
pandangan. Dan apakah ia boleh meng-khulu#nya? Mengenai ini 
ada dua pendapat: Pertama, sah, karena tetapnya hukum-hukum 
suami-istri di antara keduanya. Kedua, tidak sah, karena khulu' 
untuk pengharaman, sedangkan ia haram baginya.” Bila salah 
satunya meninggal sebelum habisnya masa 'iddah maka yang 
lainnya (yang masih hidup) mewarisinya karena masih tetapnya 
hukum-hukum suami-istri antara keduanya, dan ini termasuk 
hukum-hukumnya. Dan diharamkan bagi suami menggaulinya, 
bersenang-senang dengannya dan memandang kepadanya baik 
dengan syahwat maupun tanpa syahwat. demikian pendapat 
“Atha', Malik dan mayoritas ahli fikih. Sementara Abu Hanifah 
dan para sahabatnya membolehkannya menggaulinya. Dan 
diriwayatkan dua riwayat dari Ahmad, salah satunya seperti 
pendapat kami, dan yang lainnya seperti pendapat Abu Hanifah. 


Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan 
yang lainnya: “Bahwa Ibnu “Umar menalak istrinya, sedangkan 
jalannya menuju masjid melalui tempat tinggal istrinya itu, maka ia 
pun menempuh jalan lainnya, hingga ia merujukinya.” Dan karena 
itu merupakan sebab terjadinya perpisahan, sehingga karenanya - 
terjadi keharaman seperti halnya fasakh (pembatalan/pengguguran 
ikatan pernikahan), Ahulu' dan talak sebelum bercampur. Maka bila 
ja menyelisihi dan menggaulinya maka tidak diharuskan hadd atas 
keduanya, baik keduanya mengetahui haramnya ataupun tidak, 
karena ia menggauli dengan menyelisihi bolehnya sehingga tidak 
diharuskan hadd karenanya. Sebagaimana bila ia menikahi 
seorang Wanita tanpa wali dan saksi lalu menggaulinya. Adapun 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Il 45 


tazir, bila keduanya mengetahui haramnya, misalnya karena 
keduanya menganut madzhab Syafi'i yang meyakini haramnya, 
maka keduanya dita'zir, karena keduanya melakukan keharaman 
padahal mengetahui keharamannya. Bila keduanya tidak 
mengetahui keharamannya, misalnya keduanya menganut 
madzhab Hanafi, atau tidak mengetahui itu sehingga tidak 
meyakini keharamannya, atau tidak memandang haramnya hal itu, 
maka keduanya tidak dita'zir. Bila salah satunya mengetahui 
keharamannya dan yang lainnya tidak mengetahui keharamannya, 
maka yang mengetahui keharamannya dita'zir sedangkan yang 
tidak mengetahuinya tidak dita'zir. Bila dari itu lahir anak, maka 
nasabnya dikait kepadanya dengan segala hal karena syubhat 


Adapun mahar standar, apakah diharuskan? Perlu dilihat, 
bila ia tidak merujuknya hingga habis masa 'iddahnya, maka si istri 
berhak atas mahar dengan keadaan apa pun. Begitu juga bila 
salah dari dua kafir harbi (suami-istri) memeluk Islam setelah 
menggauli, lalu suami menggauli di masa “iddahnya, lalu “iddahnya 
habis sebelum keduanya berkumpul di atas Islam, maka si istri 
berhak atas mahar standarnya karena persetubuhan itu, karena 
'iddah telah habis sebelum keduanya berkumpul di dalam 
pernikahan maka jelaslah bahwa ia menggauli wanita yang asing 
baginya (bukan istrinya). Maka ia sebagaimana menggauli wanita 
asing secara syubhat Bila ia merujuknya sebelum habis masa 
'iddahnya atau keduanya berkumpul di atas Islam sebelum 
habisnya 'iddah, maka Asy-Syafi'i berkata, “Sesungguhnya bagi 
istri yang telah ditalak raj'i berhak atas mahar standarnya.” Dan ia 
mengatakan tentang hak suami-istri, “Bila salah satu dari keduanya 
memeluk Islam, lalu suami menggaulinya sebelum habisnya masa 
'iddahnya dan sebelum Islam, kemudian yang lainnya memeluk 
Islam sebelum habisnya masa 'iddah, maka tidak ada mahar 


46 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


baginya.” Begitu juga yang dikatakannya mengenai yang murtad, 
“Bila ia menggauli istrinya di masa “iddah, kemudian memeluk 
Islam sebelum habisnya masa 'iddah, maka ia tidak harus 
menanggung mahar.” Sementara para sahabat kami berbeda 
pendapat mengenai ini, di antara mereka ada yang mengatakan, 
bahwa pada semua contoh kasus ini ada dua pendapat: 


Pertama: Diwajibkan atasnya mahar standar, karena ia 
menggauli di dalam pernikahan yang telah terurai. Maka ia 
sebagaimana bila tidak merujuknya dan tidak berkumpul di atas 
Islam. 


Kedua: Tidak wajib atasnya, karena keteruraian pernikahan 
itu telah hilang dengan rujuk dan Islam. Di antara mereka, ada 
juga yang mengartikannya sesuai zhahirnya, maka bila suami 
merujuknya di masa murtad dari salah satunya, maka yang benar 
menurut madzhab kami, bahwa itu tidak sah. Demikian juga 
pendapat Ahmad dan para sahabatnya, karena itu adalah 
penghalalan kemaluan yang dimaksud, sehingga tidak sah bersama 
kemurtadan seperti halnya pernikahan. Dan karena tujuk adalah 
pengakuan pernikahan, sedangkan murtad menafikan itu, maka 
tidak sah berkumpulnya mereka. Sementara Al Mazini 
mengatakan, yang intinya: Bila kami katakan disegerakannya 
perpisahan karena murtad, maka rujuk tidak sah, karena si istri 
telah bain karena kemurtadan itu. Dan bila kami katakan tidak 
disegerakan perpisahan, maka rujuk dihentikan. Bila yang murtad 
dari keduanya kembali memeluk Islam di masa 'iddah, maka rujuk 
itu sah. Karena jelas bagi kami, bahwa perpisahan itu terjadi 
sebelum rujuk. Ini juga pendapat para sahabat Ahmad dan pilihan 
Abu Hamid Al Isfaraini dari kalangan para sahabat kami. Demikian 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 47 


semestinya bila ia merujuknya setelah berislamnya salah satu dari 
keduanya. 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Adalah sah rujuk 
tanpa keridhaan si istri, berdasarkan firman Allah &, 
AS 3 Ia 4, (Dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu. (Ms. Al Bagarah 
(2: 228). Dan rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, 
maka bila ia menggaulinya, maka itu bukan rujuk, untuk 
menghalalkan kemaluan yang dimaksud adalah sah 
dengan ucapan, maka tidak sah dengan perbuatan bila 
mampu dengan ucapan, seperti halnya nikah. Bila 
suami mengatakan: sis, (aku merujukmu) atau: S3 
(aku wmengembalikanmu) maka ini sah, karena 
disebutkan di dalam As-Sunah, yaitu sabda Nabi &: '» 
(gina US (Perintahkanlah anakmu agar merujukinya). 
Bila suami mengatakan: «455, (aku mengembalikanmu), 
maka ini juga sah, karena disebutkan di dalam Al 
@ur'an, yaitu firman Allah &, 5 3 AA 2 (Dan 
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu. (@s. Al Bagarah (2): 228). 

Bila suami berkata: ##X4f (aku menahanmuj, 
maka mengenai ini ada dua pandangan: Pertama, dan 
ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Usthakhri, bahwa 
ini sah, karena disebutkan di dalam Al @ur'an, yaitu 
firman Allah &, & yaa YA Sa (maka rujukilah mereka 


48 Il Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dengan baik). Kedua, bahwa ini tidak sah, karena AI 
(rujuk) adalah 5, (pengembalian), sedangkan BUY 


(penahanan) digunakan untuk kelangsungan dan 
kesinambungan tanpa pengembalian. 


Bila suami mengatakan: «5 (aku mengawini- 
mu) atau: JS (menikahimu), maka mengenai ini ada 


dua pandangan: Pertama: sah, karena bila dengan ini 
pernikahan sah maka dengan ini lebih sah lagi rujuk 
yang merupakan islah pernikahan yang terurai. Kedua: 
tidak sah, karena ini pernyataan jelas dalam 
pernikahan, dan tidak boleh pernyataan jelas di dalam 
hukum nikah lainnya. Seperti halnya talak karena 
merupakan pernyataan jelas di dalam talak, maka tidak 
boleh merupakan pernyataan jelas di dalam zhihar. Bila 
suami berkata, “Aku merujuki karena kecintaan.' Dan ia 
mengatakan, “Aku maksudkan merujukmu karena 
kecintaanku kepadamu.' Maka ini sah. Bila suami 
berkata, “Aku merujukimu karena kerendahanmu.' Dan 
ia mengatakan, “Aku memaksudkannya bahwa aku 
merujukmu untuk merendahkanmu dengan rujuk.” Maka 
ini sah, karena ia menggunakan lafazh rujuk dan 
menjelaskan sebab rujuknya. Bila ia mengatakan, “Aku 
tidak memaksudkan rujuk, tapi aku maksudkan bahwa 
aku mencintaimu sebelum nikah.” Atau: “Aku 
merendahkanmu sebelum nikah, maka dengan rujuk 
aku mengembalikanmu kepada kecintaan yang pernah 
ada sebelum nikah.” Atau “kepada kerendahan yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 49 


pernah ada sebelum nikah.' Maka ucapannya diterima, 
karena mengandung apa yang diklaimnya.” 


Penjelasan: 


Rujuk adalah sah tanpa wali, tanpa keridhaan istri dan 

ba pengganti (konpensasi), berdasarkan firman Allah Ta ala: 
G3 4 2 Aa Hatpeni (Dan suami-suaminya berhak merujukinya 
dalam masa menanti itu. (@s. Al Bagarah (2): 228)), yang mana 
Allah menjadikan suami lebih berhak untuk merujukinya. 


Seandainya memerlukan keridhaan si istri maka hak itu milik 
keduanya. Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan dari yang mampu 


- mengucapkannya, atau dengan isyarat bagi yang bisu. Adapun bila 


menggaulinya, atau menciumnya, atau menyentuhnya, maka itu 
bukan rujuk, baik itu diniatkannya rujuk ataupun tidak. Demikian juga 
pendapat Abu @ilabah dan Abu Tsaur. 

Sementara Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan Al Bashri, 
Ibnu Sirin, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah beserta para 
sahabatnya, dan sebagian sahabat Ahmad mengatakan, bahwa 
rujuk sah dengan persetubuhan, baik meniatkan rujuk maupun 
tidak. 


Abu Hanifah berkata, “Bila menciumnya dengan syahwat, 
atau menyentuhnya, atau melihat kepada kemaluannya dengan 
syahwat, maka dengan itu terjadi rujuk.” Malik dan Ishag berkata, 
“Bila ia menggaulinya dan meniatkannya sebagai rujuk, maka itu 
adalah rujuk. Dan bila tidak meniatkannya sebagai rujuk maka 
tidak sebagai rujuk.” Dalil kami, bahwa si istri sedang mengarah 
untuk menjadi bain, maka tidak sah menahannya dengan 
persetubuhan. Sebagaimana bila salah satu dari dari suami-istri 


50 Il 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


yang kafir memeluk Islam, lalu berjalan menuju status bain, maka 
tidak sah menahannya dengan persetubuhan, dan karena 
penghalalan kemaluan dimaksud adalah sah dengan ucapan, maka 
tidak sah dengan perbuatan bila mampu dengan ucapan, seperti 
halnya nikah. Perkataan kami: “Kemaluan dimaksud” adalah untuk 
membedakan dari orang yang menjual budak perempuan dan 
menggaulinya di masa memilih. Dan perkataan kami: “sah dengan 
ucapan,” untuk membedakan dari perbudakan, karena tidak sah 
dengan ucapan, tapi sah dengan perbutan. Ucapan kami: “dari 
yang mampu mengucapkanya” untuk membedakan dari yang bisu. 

Bila ini telah jelas, dan suami berkata: #8535 (aku 
mengembalikanmu), maka ini sah berdasarkan sabda Nabi &, '» 
We J3 (Perintahkanlah anakmu agar merujukinya). Lalu, 
apakah di antara syaratnya ia mengatakan: kepada nikah? (yakni 
mengembalikanmu kepada ikatan pernikahan) Mengenai ini ada 
dua pandangan yang dikemukakan oleh Al Mas'udi, dan yang 
masyhur, bahwa itu bukan syarat, tapi kalimat penegas. 

Bila suami berkata: Hah He (aku menahanmu). Syaikh Abu 


Hamid berkata, “Apakah itu pernyataan jelas di dalam rujuk, atau 
kiasan?” Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh 
Al @adhi Abu Ath-Thayyib sebagai dua pendapat. Pertama: 
Bahwa itu pernyataan jelas dalam rujuk, karena disebutkan di 


dalam Al @ur'an, yaitu firman Allah Ta'ala: GAS AI GG 
yassxa (Apabila mereka telah mendekati akhir “ddahnya, maka 


rujukilah mereka dengan baik. (@s. Ath-Thalaag (65): 2)), dan itu 
maksudnya adalah rujuk. Kedua: Bahwa itu bukan pernyataan 
jelas, tapi kiasan, karena itu adalah penghalalan kemaluan yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 51 


dimaksud pada intinya, sehingga tidak sah kecuali dengan dua 
lafazh seperti halnya nikah. 


Adapun pengarang telah menyatakan sahnya rujuk dengan 
ini dalam dua pandangan, dan tidak menyebutkan yang berupa 
pernyataan jelas maupun yang berupa kata kiasan. Bila suami 
berkata: W&-94 (aku mengawinimu) atau: &E&XS (menikahimu) 
atau mengakadkan nikah atasnya, apakah itu sah? Mengenai ini 
ada dua pandangan. Pertama: Tidak sah, karena akad rujuk tidak 
sah dengan kiasan, sedangkan kata nikah di sini sebagai kiasan. 
Dan karena nikah tidak lepas dari konpensasi, sedangkan rujuk 
tidak mengandung konpensasi, maka salah satunya tidak terjadi 
dengan lafazh lainnya, seperti halnya hibah yang tidak sah dengan 
lafazh penjualan. 


Kedua: Sah, karena lafaah nikah dan kawin adalah 
penegasan dari rujuk, karena dengan itu dihalalkannya wanita 
asing (non istri). Bila persetubuhannya dibolehkan dengan lafazh 
rujuk, maka dengan lafazh nikah dan kawin lebih sah lagi. Tapi 
aku sendiri memandang, bahwa rujuk adalah sebutan yang telah 
masyhur di kalangan para ahli tradisi seperti masyhurnya sebutan 
talak, yang mana mereka menyebutnya rujuk dan menyebut si 
wanita sebagai istri yang ditalak raj'i, maka bisa jadi itu adalah 
satu-satunya lafazh jelasnya, wallahu a'lam. 


Cabang: Bila suami berkata, “Aku merujukmu kamarin.” 
Maka itu adalah pernyataan merujuknya, dan ia memiliki hak rujuk 
sebelum menyatakannya. Bila ia berkata, “Aku merujuknya karena 
kecintaan,” atau “karena kerendahan,” maka hal itu ditanyakan 
kepadanya. Bila ia mengatakan, “Aku memaksudkan ucapannya: 


59 || 4 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


'karena kecintaan,” karena aku mencintainya sebelum nikah, maka 
aku merujuknya (mengembalikannya) kepada pernikahan untuk 
mengembalikannya kepada kecintaan itu.” atau: “aku merendah- 
kannya di dalam pernikahan, maka aku merujuknya kepada 
pernikahan dan kepada kerendahan itu,” atau “aku menjatuhkan 
talak padanya sebagai perendahan, lalu aku merujuknya 
(mengembalikannya) kepada pernikahan, untuk menghilangkan 
kerendahan itu darinya.” Maka rujuk itu sah, karena ia telah 
merujuknya dan menjelaskan alasan yang karenanya ia 
merujuknya. 


Bila ia berkata, “Aku tidak memaksudkan rujuk (kembali) 
kepada pernikahan, tapi aku memaksudkan, bahwa aku 
mencintainya sebelum nikah. Lalu setelah aku menikahinya 
ternyata aku membencinya, maka aku mengembalikannya dengan 
talak kepada kecintaan yang sebelum nikah itu.” atau “aku 
merendahkannya sebelum nikah, lalu setelah aku menikahinya, 
hilanglah kerendahan itu, maka aku mengembalikannya dengan 
talak kepada kerendahan itu.” Maka rujuk itu tidak sah, karena ia 
memberitahukan bahwa ia tidak mengembalikannya kepada 
pernikahan, tapi kepada makna yang karenanya ia menalaknya. 
Bila si istri meninggal sebelum suami menjelaskan, maka dihukum 
sahnya rujuk, karena mengandung kemungkinan keduanya, dan 
yang tampak, bahwa ia memaksudkan rujuk (kembali) kepada 
pernikahan karena kecintaan atau karena kerendahan. Ini juga 
merupakan madzhab Ahmad bin Hambal &. 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Apakah diwajibkan 
mempersaksikan itu? Mengenai ini ada dua pendapat. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 53 


Pertama: Wajib, berdasarkan firman Allah &, 35. 
K3 ISS GBLA asih AE Jet (maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 
baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang 
adil di antara kamu. (Os. Ath-Thalaag (651: 2)). Dan 
karena itu adalah penghalalan kemaluan dimaksud, 
sehingga tidak sah tanpa mempersaksikan, seperti 
halnya nikah. Kedua: Bahwa itu mustahab (disukai), 
karena hal itu tidak membutuhkan wali maka tidak juga 
membutuhkan kesaksian, seperti halnya jual-beli. 


Pasal: Tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. 
Maka bila ia mengatakan, “Aku merujukmu bila engkau 
mau.” Lalu si istri, “Aku mau.' Maka itu tidak sah, 
karena itu adalah penghalalan kemaluan sehingga tidak 
sah mengaitkannya dengan suatu syarat seperti halnya 
nikah. Dan tidak sah juga dalam keadaan murtad. 
Sementara Al Muzani mengatakan, bahwa itu 
dihentikan, lalu bila ia memeluk Islam maka menjadi 
sah, sebagaimana dihentikannya talak dan nikah di atas 
Islam. Ini salah, karena itu adalah penghalalan 
kemaluan, sehingga tidak sah dengan kemurtadan, 
seperti halnya nikah. Beda halnya dengan talak, karena 
boleh mengaitkannya dengan syarat, sedangkan rujuk 
tidak sah mengaitkannya dengan syarat. Adapun nikah, 
maka dihentikan penggugurannya di atas Islam, 
sedangkan akadnya tidak dihentikan, dan rujuk seperti 
halnya akad, maka harus tidak dihentikan di atas Islam. 


54 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Pasal: Bila suami istri berselisih, yang mana suami 
berkata, “Aku telah merujukmu,” sementara si istri 
mengingkari, maka bila itu sebelum habisnya masa 
'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
suami, karena ia yang memiliki hak rujuk sehingga 
pernyataannya dalam hal itu diterima, sebagaimana 
diterimanya ucapannya dalam penalakannya ketika ia 
masih memiliki hak talak. Dan bila itu setelah habisnya 
masa 'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
istri, karena asalnya tidak ada rujuk dan terjadinya 
status bain. Bila keduanya berselisih mengenai 
persetubuhan, yang mana suami mengatakan, “Aku 
telah menggaulimu, maka aku berhak merujuk, 
sementara si istri mengingkari, maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan istri, karena asalnya tidak ada 
persetubuhan dan terjadinya perpisahan.” 


Penjelasan: 


Perkataan pengarang: “Apakah sah rujuk tanpa persaksian 
... dst.” Ta menyatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat: 
Pertama: Tidak sah kecuali dengan kehadiran dua saksi 


berdasarkan firman Allah Ta ala, » yang Tas 63 Yan AKA 
&a Je 593 basah "maka rujukilah mereka dengan baik atau 
lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi yang adil di antara kamu." (Gs. Ath-Thalaag (65|: 2), 
yang mana Allah memerintahkan persaksian atas rujuk, dan 


perintah itu menunjukkan wajib, dan karena ini adalah penghalalan 
kemaluan dimaksud, maka persaksian adalah syarat di dalamnya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 55 


seperti halnya nikah. Ini juga merupakan salah satu dari dua 
riwayat dari Ahmad. 


Pendapat kedua: Sah tanpa persaksian. Ini pilihan Abu 
Bakar dari kalangan ulama Hambali, dan salah satu dari dua 
riwayat dari Ahmad, serta merupakan pendapat Malik dan Abu 
Hanifah. Karena rujuk tidak membutuhkan penerimaan, sehingga 
tidak memerlukan kesaksian, seperti hak-hak suami lainnya, dan 
karena Nabi & memerintahkan Umar agar memerintahkan 
anaknya merujuk istrinya, dan beliau tidak memerintahkan untuk 
mempersaksikan. Seandainya itu syarat, tentu beliau memerintah- 
kan itu. Dan karena itu tidak membutuhkan wali, maka tidak 
memerlukan persaksian, seperti halnya jual-beli dan hibah, dan ini 
kebalikan dari nikah. Sedangkan ayat ini diartikan sebagai anjuran. 

Ibnu @udamah dari kalangan ulama Hambali mengatakan, 
“Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli ilmu, bahwa 
sunnahnya adalah mempersaksikan.” Maka bila kami katakan 
bahwa itu syarat, maka keberadaannya dianggap saat rujuk. maka 
bila ia merujuk tanpa mempersaksikan, maka itu tidak sah, karena 
yang dianggap adalah keberadaannya di dalam rujuk selain 
pernyataannya, kecuali bila ia memaksudkan pernyataan itu 
sebagai rujuk, maka itu sah. 


Masalah: Perkataan pengarang: “Dan tidak boleh 
mengaitkannya dengan suatu syarat ... dst.” Asy-Syafi'i 8 telah 
mengatakan di dalam A/ Umm, “Bila ia mengatakan, “Aku 
merujukmu bila engkau mau,” lalu si istri langsung mengatakan 
saat itu juga, “Aku mau,” maka rujuk itu tidak sah, karena itu 
adalah akad yang dengannya menghalalkan kemaluan, sehingga 
tidak sah mengaitkannya dengan suatu sifat, seperti halnya nikah.” 


56 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


la juga mengatakan, “Bila suami mengatakan kepada istrinya, 
“Setiap kali aku menalakmu, maka aku telah merujukmu,” maka 
rujuk itu tidak sah, karena ia mengaitkan rujuk dengan suatu sifat 
sehingga tidak sah. Sebagaimana bila ia mengatakan, “Aku 
merujukmu bila Zaid datang.' Dan karena ia merujuknya sebelum 
memiliki hak rujuk atasnya sehingga tidak sah. Sebagaimana bila ia 
mengatakan kepada wanita asing (bukan istrinya), “Aku 
menalakmu bila aku menikahimu.'” 


Bila seorang lelaki menalak istrinya dengan talak raj'i lalu si 
istri murtad, kemudian si suami merujuknya dalam keadaan 
murtadnya, maka rujuk itu tidak sah. Lalu bisa habis masa 
'iddahnya sebelum ia kembali kepada Islam maka ia menjadi bain 
karena berbeda agama. Bila ia kembali kepada Islam sebelum 
habis masa 'iddahnya, maka suami perlu memperbaharui rujuk. 
Sementara Al Muzani mengatakan, “Rujuk itu dihentikan 
sebagaimana bila ia menalaknya dalam keadaan murtad.” Ini salah, 
karena itu adalah akad penghalalan kemaluan dimaksud sehingga 
tidak sah dalam keadaan murtad seperti halnya nikah. Ini berbeda 
dengan talak, karena talak sah dikaitkan dengan larangan dan tipu 
daya. Dan sebagaimana tidak sahnya rujuk dalam keadaan istri 
murtad, maka tidak sah juga merujuknya, seperti halnya nikah, 
karena rujuk adalah pengakuan nikah, sedangkan kemurtadan 
menafikan itu, sehingga tidak keduanya berpadu. 


Masalah: Bila suami berkata, “Aku telah merujukmu.” 
Sementara si istri mengingkari, maka bila itu sebelum habisnya 
masa 'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, 
karena ia memiliki hak rujuk sehingga memiliki hak pengakuan 
terhadapnya sebagaimana bila suami mengakui penalakan istrinya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 57 





Bila telah habis masa 'iddahnya lalu suami berkata, “Aku telah 
merujukmu sebelum habisnya masa 'iddahmu.” Sementara si istri 
berkata, “Bahkan setelah habisnya masa '“iddahku sebelum ia 
merujukku.” Sementara suami tidak memiliki bukti (atau saksi), 
maka Asy-Syafi'i mencatatkan, bahwa ucapan yang diterima 
adalah ucapan istri disertai sumpahnya. Begitu juga ia mengatakan 
tentang suami bila ia murtad setelah menggauli, kemudian kembali 
kepada Islam, lalu berkata, “Aku kembali kepada Islam sebelum 
habisnya masa '“iddahmu,” sementara si istri berkata, “Bahkan 
habisnya masa 'iddahku sebelum ia kembali kepada Islam,” maka 
ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Ia juga mengatakan 
tentang wanita musyrik, “Bila istri memeluk Islam setelah digauli, 
sementara suami masuk Islam belakangan kemudian memeluk 
Islam, lalu suami berkata, “Aku memeluk Islam sebelum habisnya 
masa 'iddahmu,” sementara si istri berkata, “Bahkan engaku 
memeluk Islam setelah habisnya masa '“iddahku.' Maka ucapan 
yang diterima adalah ucapan suami.” 


Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai masalah- 
masalah ini menjadi tiga jalur. Di antara mereka ada yang 
mengatakan, “Dalam semua masalah ini ada dua pendapat, yaitu 
yang dipilih Al adhi Abu Hamid dan Al Gadhi Abu Ath-Thayyib. 
Pertama: Pendapat mengenai ucapan suami bahwa istri mengaku 
suatu perihal yang menghapuskan nikah, sementara suami 
mengingkarinya. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
suami, karena hukum asalnya tetapnya pernikahan. 


Kedua: Bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan istri, 
karena zhahirnya adalah menjadi bain dan tidak dapat dirujuk dan 
Islam. Jalu kedua. Bila suami lebih dulu menunjukkan rujuk atau 
Islam, kemudian setelah itu si istri mengatakan, “Iddahku telah 


58 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


habis sebelum itu,” maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
suami, karena selama tidak tampak habisnya masa 'iddah maka 
yang tampak bahwa 'iddahnya belum habis. 


Dan bila istri menampakkan habisnya 'iddah lebih dulu 
kemudian suami bertaka, “Aku telah merujukmu, dan aku 
memeluk Islam sebelum habisnya 'iddah.” Maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan istri, karena ia menampakkan habisnya 
'iddahnya pada waktu yang memungkinkan habisnya. Maka yang 
tampak bahwa ia bain. Maka bila suami mengklaim rujuk dan 
Islam sebelumnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, 
karena hukum asalnya tidak ada itu. Bila suami menampakkan 
rujuk atau Islam pada waktu istri menampakkan habisnya 'iddah, 
dan keduanya tidak saling melebihi yang lainnya, maka mengenai 
ini ada dua pandangan. Di antara kami ada yang mengatakan, 
“Diundi di antara keduanya karena kesamaan keduanya dalam 
klaim.” Di antara mereka ada juga yang mengatakan, “Tidak 
diundi di antara keduanya, bahkan rujuk itu sah, namun tidak 
menghimpunkan keduanya di dalam pemikahan, karena 
kemungkinan membenarkan masing-masing dari keduanya bahwa 
suami telah merujuknya atau memeluk Islam di waktu habisnya 
'iddahnya. Maka tidak sah perhimpunan keduanya di atas 
pernikahan. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya, “Bila 
aku mati maka engkau ditalak.” Maka si istri tidak ditalak karena 
kematiannya.” 

Jalur ketiga, dan ini merupakan pilihan Abu “Ali Ath- 
Thabari, bahwa ucapan masing-masing dari mereka diterima pada 
apa-apa yang mereka sepakati. Bila keduanya sepakat bahwa 
suami telah merujuk atau memeluk Islam di bulan Ramadhan, lalu 
si istri berkata, “Hanya saja “iddahku telah habis di bulan Sya'bah,” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 59 


namun suami mengingkarinya, maka ucapan yang diterima adalah 
ucapan suami, karena hukum asalnya tetapnya “iddah. Dan bila 
keduanya sepakat bahwa '“iddahnya telah habis di bulan Ramadhan 
hanya saja suami mengklaim bahwa ia merujuknya atau memeluk 
Islam pada bulan Sya'ban, sementara si istri mengingkari itu, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena hukum asalnya 
tidak ada rujuk dan Islam. Bila istri mengaku habis 'iddahnya 
dalam waktu kurang dari sebulan, maka ucapannya tidak diterima 
dalam waktu kurang dari tiga puluh dua hari. Dan tidak diterima 
dalam waktu kurang dari keadaan itu, karena tidak terbayangkan 
oleh kami yang kurang dari itu. 


Sedangkan menurut Ahmad dan para sahabatnya, bahwa 
ucapannya tidak diterima dalam hal kurang dari sebulan kecuali 
dengan bukti. Karena Syuraih mengatakan, “Bila istri mengaku 
bahwa ia telah haid tiga kali di dalam satu bulan, dan ia 
mendatangkan bukti (saksi) dari kalangan wanita yang adil dari 
kalangan keluarganya yang diridhai kejujuran dan keadilannya 
bahwa ia telah melihat apa yang menyebabkannya diharamkan 
shalat karena kotoran, dan mandi di setiap suci serta shalat, maka 
'“iddahnya telah habis. Dan jika tidak, maka ia berdusta.” Lalu “Ali 
bin Abu Thalih berkata kepadanya, “@aaluun.” Artinya menurut 
bahasa Romawi: engkau benar, atau: bagus kau. Lalu Ahmad 
mengambil bulannya “Ali untuk bulan. 


Bila istri mengakui itu dalam waktu lebih dari sebulan, maka 
dibenarkan oleh hadits: “Bahwa wanita dipercaya mengenai 
kemaluannya.” Dan karena haidnya dalam sebulan tiga kali haid 
sangat jarang, maka dikuatkan oleh bukti (saksi). Dan tidak jarang 
yang lebih dari sebulan seperti jarangnya dalam hal itu, maka 
ucapannya diterima tanpa bukti. Abu Hanifah berkata, “Kami tidak 


60 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


membenarkan yang kurang dari enam puluh hari.” Sementara dua 
sahabatnya mengatakan, “Ia tidak dibenarkan dalam kurang dari 
tiga puluh sembilan hari.” Karena menurut mereka, minimal haid 
adalah tiga hari, maka tiga kali haid adalah sembilan hari, dan suci 
tiga puluh hari. Perbedaan pendapat mengenai ini berdasarkan 
perbedaan pendapat mengenai minimal haid dan minimal suci. 


Bila istri mengaku 'iddahnya habis dengan melahirkan 
kehamilan, maka tidak lepas dari kemungkinan ia mengaku 
melahirkan kehamilan yang sempurna, atau ia keguguran, maka 
ucapannya tidak diterima bila kurang dari delapan puluh hari dari 
sejak kemungkinan terjadinya persetubuhan setelah akad nikah. 
Karena dengan keguguran minimal “iddahnya selama delapan 
puluh hari, karena menjadi setetes mani selama empat puluh hari, 
kemudian menjadi segumpal darah setelah delapan puluh hari, dan 
'iddah tidak habis dengan itu sebelum menjadi segumpal daging. 
Demikian pendapat Ahmad bin Hambal dan para sahabatnya. 


Cabang: Bila ia menalak istrinya satu atau dua talak, lalu 
ia berkata, “Aku menalakmu setelah aku menggaulimu, maka 
engkau harus menjalani “iddah dan aku berhak merujuknya, dan 
engkau berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah serta mahar 
penuh.” Sementara si istri berkata, “Bahkan engkau menalakku 
sebelum menggauli.” Maka ucapan yang diterima adalah ucapan 
istri disertai sumpahnya, karena zhahirnya adalah terjadinya 
perpisahan karena talak, dan asalnya tidak ada percampuran. 

Bila ini telah pasti, maka bila istri bersumpah maka ia tidak 
harus “iddah dan tidak bisa dirujuk, serta tidak diharuskan diberi 
nafkah dan tempat tinggal, karena ia tidak mengakui itu, walaupun 
suami mengakui hal itu terhadapnya. Adapun mahar, bila masih di 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 61 


tangah suami, maka istri tidak mengambil darinya kecuali 
setengah, karena ia tidak mengklaim lebih dari itu, walaupun 
suami mengakui penuh. Bila mahar di tangan istri dan suami tidak 
menuntut apa pun kepadanya karena ia mengakui itu, maka bila 
istri menolak bersumpah, maka suami yang bersumpah, dan 
ditetapkan ia berhak merujuknya. 


Adapun nafkah dan tempat tinggal, menurut pandangan 
madzhab, bahwa ia tidak berhak, karena ia tidak mengklaimnya. 
Bila suami berkata, “Aku telah menalakmu sebelum menggauli, 
maka aku tidak lagi boleh merujukmu, serta tidak ada nafkah dan 
tempat tinggal bagimu, dan bagimu setengah mahar.” Sementara 
si istri berkata, “Bahkan engkau menalakku setelah menggauili, 
maka engkau berhak merujuk, dan aku berhak atas nafkah, tempat 
tinggal dan mahar penuh.” Maka ucapan yang diterima adalah 
ucapan suami disertai sumpahnya, karena asalnya tidak ada 
percampuran. 

Bila ini telah pasti, maka tidak boleh lagi ia merujuknya, 
baik ia bersumpah maupun tidak, karena ia mengklaim bahwa ia 
tidak berhak atas itu, dan si istri diwajibkan menjalani 'iddah, 
karena ia mengakui wajibnya itu atas dirinya. Adapun nafkah dan 
tempat tinggal, bila suami bersumpah bahwa ia menalaknya 
sebelum menggaulinya, maka si istri tidak berhak atas nafkah dan 
tempat tinggal, dan bila suami menolak bersumpah lalu si istri 
bersumpah, maka istri berhak atas itu. Sedangkan mahar, bila 
suami bersumpah maka ia hanya berhak setengahnya, baik mahar 
itu berada di tangan suami maupun di tangan istri, dan bila suami 
menolak bersumpah dan si istri bersumpah, maka si istri berhak 
atas mahar penuh. Ini bila tidak dikukuhkan oleh bukti (saksi) atau 
pengakuan suami bahwa ia telah ber-khulwah (ber-sepian, 


62 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


berduaan) dengannya. Adapun bila dipastikan dengan bukti (saksi) 
atau pengakuan bahwa ia telah ber-khulwah (bersepian: berduaan) 
dengannya, maka berdasarkan pendapat baru, tidak ada dampak 
terhadap khulwah. Sedangkan di dalam pendapat lama dikatakan, 
“Khulwah itu berdampak.” Maka di antara para sahabat kami ada 
yang mengatakan, “Maksudnya bahwa itu menguatkan ucapan 
orang yang mengklaim telah terjadi percampuran dari keduanya.” 
Di antara mereka ada juga yang mengatakan, “Bahkan Kkhulwah 
itu seperti percampuran.” Penjelasan tentang ini telah dipaparkan. 


Cabang: Disebutkan di dalam A/ Umm, “Bila suami 
berkata, 'Ia telah memberitahuku tentang habisnya 'iddahnya.' 
Kemudian setelah itu si istri berkata, “Iddahku belum habis.' Maka 
rujuk itu sah, karena suami tidak mengkalim habisnya '“iddah, tapi 
hanya memberitahukan tentang itu. Maka bila istri mengingkari itu, 
berarti ia telah mendustakan dirinya, dan rujuk itu sah. 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Bila suami 
menalaknya dengan talak raj'i, lalu suami bepergian, 
dan masa 'iddah habis, lalu si istri menikah lagi, lalu 
suami datang dan mengklaim bahwa ia merujuknya 
sebelum habisnya masa “iddah, maka ia berhak 
menggugat suami yang kedua, dan ia berhak 
menggugat sang istri. Bila ia memulai terhadap suami 
(yang kedua), maka dilihat, bila ia membenarkan, maka 
gugurlah haknya dari pernikahan itu, dan si wanita 
tidak diserahkan kepadanya, karena pengakuannya 
diterima atas dirnya. Dan bila ia mendustakannya, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 63 


sumpahnya, karena asalnya tidak ada rujuk. Maka bila 
ia bersumpah gugurlah klaim suami yang pertama, dan 
bila ia menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan 
kepadanya (suami pertama). Bila ia (suami pertama) 
bersumpah, dan kami mengatakan bahwa sumpahnya 
bersama keengganan sumpah yang didakwanya adalah 
bagaikan bukti, maka kami menghukumi bahwa tidak 
ada pernikahan antara keduanya. Maka bila itu sebelum 
percampuran (persetubuhan), maka tidak diwajibkan 
apa pun, dan bila setelah bercampur, maka ia harus 
membayar mahar standar. Dan bila kami katakan 
bahwa itu seperti pengakuan, maka pengakuannya 
tidak di terima dalam menggugurkan hak si istri. Maka 
bila ia (suami kedua) telah bercampur dengannya maka 
diwajibkan mahar yang telah disebutkan, dan bila belum 
menggaulinya maka diwajibkan setengah mahar yang 
telah disebutkan. Dan si istri tidak diserahkan kepada 
suami pertama berdasarkan kedua pendapat, karena 
kami menjadikannya sebagai bukti, atau sebagai 
pengakuan pada haknya tanpa hak istri. Bila dimulai 
dengan menggugat perselisihan terhadap sang istri lalu 
istri membenarkannya, maka si istri tidak diserahkan 
kepadanya, karena ia tidak menerima pengakuannya 
terhadap suami yang kedua, sebagaimana tidak 
diterimanya pangkuannya terhadap si istri, dan diharus- 
kannya membayar maharnya, karena ia mengaku 
bahwa telah terpisah antara dirinya dan kemaluannya. 
Bila hak suami kedua hilang karena talak, atau faskh 
atau wafat, maka si istri dikembalikan kepada suami 
pertama, karena penghalang itu milik suami kedua, dan 


64 II MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


itu telah hilang. Bila istri mendustakannya, maka 
ucapan yang diterima ucapan istri. Lalu, apakah ia 
diharuskan bersumpah atas itu? Ada dua pendapat: 


Pertama: Tidak harus bersumpah, karena sumpah 
ditawarkan kepadanya agar ia takut sehingga tidak jadi. 
Dan bila ia mengaku maka pengakuannya tidak 
diterima, sehingga memintanya bersumpah tidak ada 
faidahnya. si 


Kedua: Ia harus bersumpah, karena sumpahnya 
mengandung faidah, yaitu bahwa boleh jadi ia mengaku 
sehingga mengharuskannya membakar mahar, dan bila 
ia bersumpah maka gugurlah gugatannya, dan bila ia 
menolak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan 
ditawarkan kepada sang suami, lalu bila ia bersumpah 
maka dihukumi mahar baginya. 

Pasal: Bila istri yang ditalak raj'i menikah di masa 
'“iddahnya dan hamil dari suami serta melahirkan serta 
masuk ke dalam penggenapan 'iddah dari suami yang 
pertama, lalu ia merujuknya, maka rujuk itu sah, karena 
ia merujuknya di masa “iddahnya. Bila ia merujuknya 
sebelum melahirkan, maka mengenai ini ada dua 
pandangan: Pertama, tidak sah, karena ia di masa 
'iddah dari suami lainnya sehingga ia tidak berhak 
merujuknya. Kedua, sah karena masih ada sisa “iddah 
darinya karena dihukumi masih ada status ikatan suami- 
istri, adapun diharamkannya karena adanya peng- 
halang, sehingga menjadi seperti halnya bila sedang 
ihram.” | 


UG 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdsab || 65 


Penjelasan: 

Rujuk sah tanpa sepengetahuan istri, karena apa yang tidak 
memerlukan keridhaannya maka keabsahannya tidak memerlukan 
pengetahuannya, seperti halnya talak. 

Bila ini telah jelas, maka bila masa “iddahnya habis lalu si 
istri menikah lagi dengan lelaki lain, lalu suami pertama mengklaim 
bahwa ia telah merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya 
darinya, dan suami kedua mengatakan, “Bahkan '“iddahnya telah 
habis sebelum ia merujuknya,” maka dilihat, bila suami pertama 
menunjukkan bukti (saksi) bahwa ia telah merujuknya sebelum 
habisnya masa “iddahnya darinya, maka dihukumi pernikahan bagi 
suami pertama, dan gugurlah pernikahan suami kedua, baik ia 
telah menggaulinya ataupun belum. Demikian juga pendapat “Ali 
bin Abu Thalib dan mayoritas ahli fikih. 

Sementara Malik mengatakan, “Bila suami kedua telah 
menggauli, maka ia lebih berhak terhadapnya.” Dan bila suami 
kedua belum menggauli, maka mengenai ini ada dua riwayat: 
Pertama, bahwa ia lebih berhak terhadapnya. Kedua, bahwa suami 
pertama lebih berhak terhadapnya. Ini juga diriwayatkan dari 


"Umar 48. Dalil kami adalah firman Allah Ta'ala: Kai: Exp 
KG LA “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (Os. 
An-Nisaa' (4: 23) hingga: KAT 52 ELASI, "Dan (diharamkan 
juga kamu mengawini) wanita yang bersuami." (@s. An-Nisaa" (4): 
24). Labu! adalah wanita bersuami. Dan wanita ini (dalam contoh 


kasus ini) mempunyai suami, yaitu suami pertama, sehingga idak 
sah pernikahan suami kedua. 


66 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Bila ini telah jelas, maka bila suami kedua belum 
menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, dan tidak ada 
kewajiban apa pun atasnya. Dan bila ia telah menggaulinya maka 
keduanya dipisahkan, dan ia menanggung mahar standar, dan si 
istri harus menjalani 'iddah, karena itu adalah persetubuhan 
syubhat Dan ia tidak halal bagi suami pertamanya hingga 
'iddahnya dari suami kedua habis. Bila suami pertama tidak 
mempunyai bukti (saksi), maka ia berhak menggugat suami kedua, 
dan ia berhak menggugat sang istri, atau memulainya dengan 
gugatan terhadap suami kedua karena itu lebih dekat. Bila ia 
memulai gugatan kepada suami kedua, maka dilihat pada suami 
kedua, bila ia mengingkari dan mengatakan, “Ia tidak merujuknya 
kecuali setelah habis 'iddahnya.” Maka ucapan yang diterima 
adalah ucapan suami kedua disertai sumpahnya, karena asalnya 
tidak ada rujuknya suami pertama. Lalu, bagaimana ia bersumpah? 


Syaikh Abu Hamid mengatakan di dalam At-Ta'lg, “Ia 
bersumpah, bahwa ia (suami pertama) tidak merujuknya di masa 
'iddahnya.” Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan di dalam Asy-Syamil 
“Ia bersumpah, bahwa ia tidak mengetahui bahwa ia (suami 
pertama) merujuknya di masa '“iddahnya. Karena ia bersumpah 
menafikan perbuatan orang lain.” Ini lebih tepat. Bila suami kedua 
bersumpah, maka gugurlah gugatan suami pertama darinya, dan 
bila suami kedua menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan 
kepada suami pertama, lalu bila ia bersumpah bahwa ia 
merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya darinya, maka 
gugurlah hak suami kedua dari menikahinya, karena sumpah 
suami pertama sebagai bukti yang ditunjukkan menurut salah satu 
dari dua pendapat, atau sebagai pengakuan suami kedua 
mengenai sahnya rujuk suami pertama, dan itu mengakibatkan 
gugurnya hak suami kedua. Bila istri membenarkan suami 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 67. 


pertama tentang sahnya rujuknya, maka ia diserahkan kepadanya. 
Lalu bila suami kedua belum menggaulinya maka tidak diwajibkan 
apa pun atasnya, dan si istri langsung diserahkan saat itu juga. Bila 
suami kedua telah menggaulinya, maka si istri berhak atas mahar 
standar, dan tidak diserahkan kepada suami pertama kecuali 
setelah habis “iddahnya dari suami kedua. 


Bila istri mengingkari sahnya rujuk suami pertama, maka 
bila kami katakan bahwa sumpah suami pertama sebagai bukti 
yang ditunjukkan oleh suami pertama, maka seakan-akan tidak 
pemah ada pernikahan antara suami kedua dengannya, maka bila 
itu sebelum bercampur, maka tidak diwajibkan apa pun tasnya, 
dan bila setelah bercampur maka ia berhak atas mahar standar. 


Dan bila kami katakan bahwa sumpah suami pertama 
didustakan oleh pengakuan suami kedua, maka pengakuannya 
tidak diterima dalam menggugurkan hak istri, bahkan bila itu 
sebelum bercampur maka ia harus membayar setengah mahar 
yang telah disebutkan, dan bila setelah bercampur maka ia harus 
membayar mahar yang telah disebutkan, dan si istri tidak langsung 
diserahkan kepada suami pertama menurut kedua pendapat, 
karena sumpah suami pertama sebagai bukti yang ditunjukkannya 
atau pengakuan suami kedua mengenai hak suami kedua, bukan 
mengenai hak istri. 


Bila suami kedua membenarkan suami pertama bahwa ia 
merujuknya sebelum habisnya masa '“iddahnya, maka bila si istri 
juga membenarkannya, maka itu sebagaimana bila suami pertama 
menunjukkan bukti. Maka bila itu sebelum bercampur, maka tidak 
atas kewajiban apa pun atas suami kedua, dan si istri langsung 
diserahkan kepada suami pertama saat itu juga, dan bila setelah 
bercampur, maka ia berhak mengambil mahar standar dari suami 


68” 1 MI Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 





kedua, dan atas itu ia menjalani “iddah dan tidak langsung 
diserahkan kepada suami pertama kecuali setelah habisnya 'iddah 
dari suami kedua. Bila istri mengingkari sahnya rujuknya suam 
pertama setelah suami kedua membenarkannya, maka ucapan 
yang diterima adalah ucapan si istri disertai sumpahnya, karena 
asalnya tidak ada rujuk, dan dihukumi gugurnya pernikahan kedua, 
karena ia mengakui keharamannya, maka bila itu sebelum 
bercampur, ia diharuskan membayar setengah mahar yang telah 
disebutkan, dan bila setelah bercampur maka ia diharuskan 
membayar penuh. Bila suami pertama memulai gugatan kepada 
istri, maka dilihat, bila istri membenarkannya, maka pengakuannya 
tidak diterima karena terkait dengan hak suami kedua 
terhadapnya. Lalu, apakah istri diharuskan membayar mahar 
kepada suami pertama? Mengenai ini ada dua pandangan yang 
dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: Pertama, tidak diharus 
membayar apa pun atas istri kepada suami pertama, karena 
pengakuannya tidak diterima terkait dengan hak suami kedua, 
sehingga ia tidak diharuskan membayar, sebagaimana bila istri 
murtad, atau bunuh diri. 


Kedua, yang mana Al Mahamili dan Syaikh Abu Ishag tidak 
menyebutkan selain ini, bahwa ia diharuskan membayar mahar 
kepada suami pertama, karena ia meluputkan kemaluannya 
darinya dengan melakukan pernikahan dengan suami kedua. Maka 
ini sebagaimana bila ada dua saksi yang menyaksikan bahwa ia 
menalaknya kemudian merujuknya dengan disaksikan oleh 
keduanya, maka diwajibkan atas keduanya, maka demikian juga ini 
seperti itu. Bila si istri mengingkari, maka ucapan yang diterima 
adalah ucapan istri, karena asalnya tidak ada rujuk. Lalu, apakah ia 
diharuskan bersumpah? Syaikh Abu Hamid dan Syaikh Abu Ishag 
mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 69 





Pertama: Tidak diharuskannya bersumpah, karena sumpah 
hanya ditawarkan agar ia takut atau tidak jadi. Bila ia mengakui 
maka pengakuannya untuk yang pertama tidak diterima karena 
hak suami kedua, maka tidak ada gunanya dalam hal itu. 


Kedua: Ia diharuskan bersumpah, karena boleh jadi ia takut 
bersumpah, lalu mengakui kebenaran rujuk suami pertama 
sehingga ia harus membayar mahar kepada suami pertama. Ibnu 
Ash-Shabbagh berkata, “Berdasarkan dua pandangan ini, bila istri 
mengakui suami yang pertama, maka bila kami katakan di sini 
diharuskan membayar mahar kepadanya (kepada suami pertama), 
maka ia diharuskan bersumpah kepadanya, karena boleh jadi si 
istri takut lalu mengakui, maka ia diharuskan membayar mahar.” 
Dan bila kami katakan tidak diharuskan membayar mahar, maka 
tidak diharuskan bersumpah, karena tidak ada gunanya dalam hal 
itu Maka bila kami katakan tidak harus ada sumpah atasnya, 
maka tidak ada ulasan. Dan bila kami katakan diharuskan sumpah 
atasnya, maka bila ia bersumpah, gugurlah klaim suami 
terhadapnya, dan bila ia menolak bersumpah, maka sumpah itu 
dikembalikan kepada suami pertama, lalu bila ia bersumpah, maka 
bisa didasarkan pada kedua pendapat mengenai sumpah pihak 
yang didakwa bersama keengganan bersumpahnya pihak yang 

Bila kami katakan bawha itu sebagai bukti, maka ia 
diharuskan membayar mahar kepada suami pertama. Dan bila 
kami katakan bahwa itu sebagai pengakuan, apakah ia diharuskan 
membayar mahar kepada suami pertama? Ada dua pandangan 
yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Dan si isti tidak 
diserahkan kepada suami pertama dengan adanya pengikaran 
suami kedua menurut kedua pendapat, karena itu sebagai bukti 


70 IL MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


atau sebagai pengakuan atas hak dua pendakwa, yaitu suami 
pertama dan istri, bukan terhadap hak suami kedua. Dan di setiap 
contoh kasus kami katakan bahwa si istri tidak diserahkan kepada 
suami pertama. Bila si istri mengaku kepadanya tentang hak suami 
kedua, maka hilangkan status suami-istri dari suami kedua dengan 
kematiannya atau talaknya, dan si istri diserahkan kepada suami 
pertama setelah habisnya “iddahnya dari suami kedua, karena yang 
menghalangi penyerahannya kepada usami pertama telah hilang. 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Bila seorang lelaki 
merdeka menalak istrinya dentan talak tiga, atau 
seorang budak menalak istrinya dengan talak dua, maka 
si istri diharamkan baginya dan tidak halal lagi bainya ia 
si istri menikah lagi dengan suami lainnya dan 
menggaulinya. Dalilnya dalah firman Allah &: S6 Gil st 
ae S3 E 3st, AJE "Kemudian jika si suami 
menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin 
dengan suami yang lain.” (Os. Al Bagarah (21: 230). 
“Aisyah & meriwayatkan: “Bahwa Rifa'ah Al @urazhi 
menalak tuntas istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh 
“Abdurrahman bin Az-Zabir, lalu wanita itu datang 
kepada Nabi#& lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya tadinya aku istrinya Rifa'ah, dan ia telah 
menalakku dengan tiga talak, lalu “Abdurrahman bin 
Az-Zabir menikahiku, namun demi Allah wahai 
Rasulullah, miliknya itu hanya seperti ujung kain.” Maka 
Rasulullah & tersenyum lalu bersabda, se of Gasa Pj wa 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 71 


Ma Dokiy Tek dri & “1 y C3, S (Tampaknya 
engkau ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak, demi 
Allah, hingga engkau merasakan madunya dan ia 
merasakan madumu).' Dan tidak dihalalkankecuali 
dengan persetubuhan pada kemaluan, karena meng- 
gaulinya di selain kemaluan, atau mengaulinya di bagian 
yang makruh adalah tidak halal, karena Nabi & me- 
ngaitkan dengan merasakan madu, dan itu tidak di 
capai kecuali dengan persetubuhan pada kemaluan. 
Minimal persetubuhan itu adalah masuknya dzakar 
(suami) ke dalam farj (kemaluan istri), karena hukum- 
hukum persetubuhan terkait dengan itu dan tidak 
terkait dengan yang selain itu. Maka bila memasukkan 
dzakar ke dalam farj tanpa ereksi (tegang) maka tidak 
sah, karena Nabi & mengaitkan hukum itu dengan 
merasakan madu, sedangkan itu tidak dicapai kecuali 
dengan ereksi. 


Bila sebagian dzakar terpotong, maka sesuai 
dengan apa yang telah kami paparkan mengenai 
menolak aib dalam pernikahan. Bila dzakar itu buntung, 
maka dihalalnya persetubuhannya, karena di dalam 
persetubuhan terdapat pembuahan dan lebih kuat dari 
itu, dan tidak luput kecuali orgasme, dan itu tidak 
dianggap di dalam penghalalan. Bila ia (suami kedua) 
adalah seorang lelaki yang telah puber maka ia 
menghalaikan, karena seperti halnya lelaki baligh dalam 
persetubuhan. Bila si istri digauli ketika ia sedang tidur, 
atau gila, atau ia memasukkan sendiri dzakar suami 
ketika suami sedang tidur atau gila, atau lelaki itu 


721 MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


mendapatinya di tempat tidurnya lalu mengiranya orang 
lain lalu menggaulinya, maka ia halal baginya karena itu 
adalah persetubuhan di dalam pernikahan. 


Pasal: Bila lelaki asing melihatnya lalu mengira 
istrinya, lalu menggaulinya, atau ia seorang budak 
perempuan lalu digauli oleh majikannya, maka itu tidak 
menghalalkan, berdasarkan firman Allah &: 455 S5 & 
:£ (hingga dia kawin dengan suami yang lain). Jika ia 
digauli suami di dalam pernikahan yang rusak, seperti 
pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi, atau di dalam 
pernikahan yang di dalamnya disyaratkan bahwa bila ia 
telah dihalalkan bagi suami pertama maka tidak ada lagi 
pernikahan di antara keduanya, maka mengenai ini ada 
dua pendapat: 

Pertama: Bahwa itu tidak menghalalkannya, 
karena ia menggauli di dalam pernikahan yang tidak 
sah, sehingga tidak halal sebagaimana persetubuhan 
syubhat. 

Kedua: Bahwa itu menghalalkannya berdasarkan 
apa yang diriwayatkan "Abdullah, bahwa Nabi & 
bersabda, 5 Jimi, Jaw & 5d (Allah melaknat muhallal 
dan muhallal lahu). Beliau menyebutnya muhallal (yang 
menjadikan halal). Dan karena ia menggauli di dalam 
suatu pernikahan sehingga menyerupai persetubuhan di 
dalam pernikahan yang sah. 

Cabang: Bila istri yang ditalak itu seorang budak, 
lalu dimiliki oleh suami sebelum menikahkannya dengan 
suami lain, maka menurut pandangan madzhab, bahwa 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 73 





ia tidak halal berdasarkan firman Allah &: 4 52 4 Jas 
343 &Y) ASI & (maka perempuan itu tidak halal lagi 
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain). Dan 
karena kemaluannya itu tidak boleh diharamkan 
baginya karena asalah yang dibolehkan dari satu sisi. Di 
antara para sahabat kami ada yang mengatakan, bahwa 
menyetubuhinya  menghalalkannya, karena talak 
dikhususkan pada status istri sehingga pengharaman 
berdampak pada status istri. 


Pasal: Bila ia menalak istrinya dengan talak tiga 
dan keduanya berpisah, kemudian si istri mengaku 
bahwa ia telah menikah dengan suami lain yang meng- 
halalkannya, maka ia (suami pertama) boleh menikahi- 
nya lagi, karena si istri dipercaya pada apa yang 
diakuinya mengenai pembolehan (penghalalan itu). Bila 
muncul dugaan di dalam dirinya bahwa si wanita ber- 
dusta, maka yang lebih utama adalah tidak menikahinya 
lagi sebagai jaga-jaga.” 


Penjelasan: 

Hadits “Aisyah dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani dan para 
penyusun kitab-kitab Sunan serta Ahmad di dalam Musnadnya 
dengan lafazh: “Istrinya Rifa'ah Al @urazhi datang kepada 
Nabi &, lalu berkata, “Tadinya aku istrinya Rifa'ah, lalu ia 
menalakku, lalu setelahnya aku menikah dengan dengan 
“Abdurrahman bin Az-Zabir, namun miliknya hanya seperti ujung 
kain.' Maka beliau bersabda, 4 sa PS KA 5 S Se ot Satu A 


74 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Sirah Grii3 ikmb (Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa 'ah? 
Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan 
madumi).” Di dalam riwayat Abu Daud tanpa menyebutkan kedua 
suami-istri itu, dan lafazhnya semakna. 


Dikeluarkan juga riwayat serupa itu oleh Abu Nu'aim di 
dalam AA! Hilyah. Al Haitsami mengatakan di dalam Majma' Az- 
Zawaid, “Di dalam sanadnya terdapat Abu “Abdul Malik, aku tidak 
mengetahuinya, adapun para perawi lainnya adalah para perawi 
Ash-Shahih.” Hadits ini mempunyai banyak mutaba'ah, di 
antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nas'i 
dari Ibnu “Umar, ia berkata, “Nabi & ditanya tentang seorang 
lelaki yang menalak istrinya tiga talak, lalu wanita itu dinikahi oleh 
lelaki lainnya, lalu lelaki itu menutup pintu dan menutupkan tirai, 
kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya, apakah wanita 
itu halal bagi suami pertama? Beliau bersabda, ani 9 pen £ S 
(Tidak, ia ia merasakan madi).” Hadits ini dari riwayat Sufyan Ats- 
Tsauri, dari “Algamah bin Martsad, dari Razin bin Sulaiman Al 
Ahmari, dari Ibnu “Umar. 


Diriwayatkan juga dari jalur Syu'bah, dari “Algamah bin 
Martsad, dari Salim bin Razin, dari Salim bin “Abdullah, dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Ibnu “Umar. An-Nasa'i berkata, “Jalur 
pertama lebih benar.” Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Ia 
mengatakan demikian, karena Ats-Tsauri lebih teliti dan lebih hafal 
daripada Syu'bah, dan riwayatnya lebih benar dilihat dari dua segi.: 


Pertama Bahwa gurunya 'Algamah adalah Razin bin 
Sulaiman, sebagaimana yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, bukan 
Salim bin Razin seperti yang dikatakan oleh Syu'bah. Karena 
jama'ah telah meriwayatkannya dari Syu'bah demikian, di 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 75 


antaranya adalah Ghailan bin Jami', salah seorang perawi tsigah. 
Kedua: Bahwa hadits ini bila dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu 
“Umar marfu' maka tidak diselisihi oleh Sa'id dengan mengatakan 
yang lainnya.” 

Juga dari "Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Daud 
menyerupai hadits Ibnu “Umar, dan yang dikeluarkan oleh An- 
Nasa'i dari Ibnu “Abbas juga menyerupainya, serta dari Abu 
Hurairah yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi 
Syaibah juga menyerupainya. Begitu juga yang dikeluarkan oleh 
Ath-Thabarnai dari Anas dan Al Baihagi darinya. Ath-Thabarani 
mengeluarkan hadits lainnya dari “Aisyah dengan sanad yang para 
perawinya tsigah: “Bahwa "Amr bin Hazm menalak Al “Umaisha ', 
lalu ia dinikahi oleh lelaki lainnya, lalu lelaki itu menalaknya 
sebelum menyentuhnya, lalu wanita itu bertanya kepada Nabi &, 
maka beliau bersabda, ut G sii) Gue Fs han LS Tidak, 
hingga (suami) yang lain itu merasakan madunya dan ia merasakan 
madunya).” 


Tentang istrinya Rifa'ah, ada yang mengatakan, bahwa 
namanya Tamimah. Ada juga yang mengatakan Suhaimah, dan 
ada juga yang mengatakan Umaimah. Al @urazhi (an dengan 
dhammah pada dhaad dan fathah pada raa'" adalah penisbatan 
kepada Bani @uraizhah. “Abdurrahman bin Az-Zabir (& PP K5 
PF) dengan fathah pada zaay, dan bukan bentuk tashghir seperti 


Az-Zubair bin Al 'Awwam (ari "3 530), tapi seperti lafazh Amir 


La), yaitu Ibnu Batha. Kalimat aa Asa (ujung pakaian), dengan 


fathah pada haa ', sukun pada daal, dan setelahnya baa ' bertitik 
satu ber-fathah, yaitu ujung pakaian yang belum ditenun, di ambil 


261) 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


dari wal LAK yaitu wind! "48 (bulu mata). Demikian yang 
dikemukakan oleh Ibnu Hajar. 

Disebutkan di dalam ,A/ Misbah: ye! 1245 adalah bulu yang 
tumbuh diujungnya, dan bentuk jamaknya Liga, seperti Kr dan 
UWif. Zyaaf F3 adalah lelaki yang berbulu mata panjang. -'AI IA 
adalah ujungnya (ujung pakaian), seperti lafazh TI Dhammah 
pada daa/ untuk mengikuti logat (aksen: dialek). Bentuk jamaknya 
Lah, seperti 3'£ dan (555. Disebutkan di dalam A/ Gamus LAH! 
dan tp44!, dengan satu dhammah dan dua dhammah adalah bulu 
ujung mata dan beludru pakaian, bentuk tunggalnya dengan haa ' 
(taa' marbuthah). Begitu juga disebutkan di dalam Majma' Al 
Bihar yang dinukil dari An-Nawawi, bahwa itu dengan dhammah 
dan sukun pada daa/ (»4H!). Maksudnya, bahwa dzakarnya 
menyerupai ujung pakaian dalam hal ketegangannya dan tidak 
ereksi. 

Sabda beliau: saku 5 pergi Aw d sai & (hingga engkau 
merasakan madunya dan ia merasakan madumu). Lafazh ai 
dalam tashghir di kedua tempatnya. Ada perbedaan pendapat 
mengenainya, suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu bentuk 
tashghir dari daa (madu), karena J-di adalah bentuk kata 
muannats. Demikian yang dinyatakan oleh Al @azzaz. Ia berkata, 
“Dan aku kira dianggap mudzakkar secara bahasa.” Sementara Al 
Azhari berkata, “Bisa mudzakkar dan bisa muannats.” Ada juga 
yang mengatakan, bahwa orang Arab itu, bila merendahkan 
sesuatu maka memasukkan haa ' fa 'nits ke dalamnya. Ada juga 
yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah Jiwa Gya K dada 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 77 


(sepotong madu), dan #ashgir (pengecilan) berfungsi untuk tagiil 
(menyedikitkan), hingga kadar yang sedikit itu cukup untuk 
menghasilkan itu, yaitu membenamkan dzakar ke dalam Iarj. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna Aam adalah 
Pra (mani), dan ini sesuai dengan pendapat Al Hasan Al Basshri. 
Jumhur ulama mengatakan, “IAI 353 (mencicipi/merasakan 
madu) adalah ungkapan kiasan tentang persetubuhan. Yaitu 
membenamkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
wanita. 

Adapun hadits: 4 Jinar, MA 2 Sd (Allah melaknat 
muhallal dan muhallal lahuj, di dalam riwayat At-Tirmidzi dan 
Musnad Ahmad dari hadits “Abdullah bin Mas'ud. At-Tirmidzi 
berkata, “Ini hadits hasan shahih.” Disebutkan juga di dalam .A/ 
Musnad dari Abu Hurairah 28, secara marfu' dengan sanad hasan. 
Ada juga riwayat seperti itu dari “Ali AS dari Nabi 2. Disebutkan 
didalam Sunan Ibnu Majah dari hadits “Ugbah bin “Amir, ia 
berkata, “Rasulullah & bersabda, # eXxdli ml S ai YI (Maukah 
aku beritahukan kepada kalian tentang pejantan yang dipinjam?) 
Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
H Jin, Jali Al 5d Medi (Muhallal Allah melaknat muhallal 
dan muhalkl lah).” Allah melaknat muhallal (yang menyebabkan 
halal) dan muhallal lah (yang diupayakan halal baginya). Keempat 
orang itu dari kalangan pemuka sahabat #&, dan mereka 
menyaksikan Rasulullah &  melaknat para pelaku tahi! 
(penghalalan), yaitu muhalla/ dan muhallal Jah. Ibnul Mayyim 
berkata, “Ini bisa berupa khabar dari Allah, maka itu adalah khabar 
yang benar, dan bisa berupa doa, dan itu tentu mustajab.” Ini 


781 MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


menunjukkan bahwa itu termasuk doa-dosa besar yang pelakunya 
dilaknat. 


Adapun hukum-hukum di kedua pasal ini: Bila 
seorang merdeka menalak istrinya dengan tiga talak, atau seorang 
budak menalak istrinya dengan dua talak, maka si istri menjadi 
bain darinya dan diharamkan baginya bersenang-senang 
dengannya dan melangsungkan akad dengannya hingga habis 
masa 'iddahnya darinya lalu menikah lagi dengan lelaki lain, lalu 
suami keduanya itu menggaulinya lalu menalaknya, atau 
meninggal, dan 'iddahnya darinya habis. Demikian yang dikatakan 
oleh semua ahli fikih kecuali Sa'id bin Al Musayyab, karena ia 
mengatakan, “Bila ia (suami kedua) menikahinya lalu menceraikan- 
nya, maka si wanita telah halal bagi yang pertama, walaupun 
suami keduanya tidak menggaulinya.” Sementara Ibnu Al Mundzir 
mengatakan, “Para ulama sepakat mensyaratkan persetubuhan 
untuk menghalalkan bagi suami pertama, kecuali Sa'id bin Al 
Musayyab.” Kemudian ia mengemukakan dengan sanadnya yang 
shahih apa yang menunjukkan itu. Dan kami tidak mengetahui 
seorang pun yang menyepakatinya (Sa'id bin Al Musayyab) kecuali 
segolongan dari khawarij. Kemungkinan hadits ini belum sampai 
kepadanya sehingga ia mengambil zhahirnya Al @ur'an. Abu 
Ja'far An-Nuhas di dalam Ma'ani A/ Gur'an dan “Abdul Wahhab 
Al Maliki di dalam Syarh Ar-Risalah menukil dari Sa'id bin Jubair 
seperti pendapat Sa'id bin Al Musayyab. 

Ibnu Al Jauzi menuturkan dari Daud, bahwa ia menyepakati 
Sa'id dalam hal itu. Al @urthubi berkata, “Disimpulkan dari hadits 
ini pendapat Jumhur, bahwa hukumnya dikaitkan dengan minimal 
apa yang berlaku sebutan itu padanya.” Ini berbeda dengan 
pendapat orang yang mengatakan harus terpenuhi semuanya. Ia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 79 


berdalih dengan kemutlakan Saad (merasakan, mencicipi) oleh 


keduanya (suami-istri) dengan syarat tahunya (sadarnya) suami-istri 
akan hal itu, sehingga bila suami menggauli istrinya yang sedang 
tidur atau pingsan, maka itu tidak cukup, walaupun suami 
mencapai orgasme. Ibnu Al Mundzir menukil ini dari semua ahli 


la juga berdalih dengan hadits “Aisyah, Ibnu “Umar dan 
yang lainnya dalam membolehkan rujuknya si wanita kepada 
suami pertamanya bila telah terjadi persetubuhan dengan suami 
kedua dan disusul dengan talak darinya, tapi ulama Maliki 
mensyaratkan, dan dinukil juga dari “Utsman dan Zaid bin Tsabit, 
bahwa hendaknya itu bukan reka perdaya dari suami kedua, dan 
tidak bermaksud menghalalkannya untuk suami pertama. 
Mayoritas ahli fikih mengatakan, “Bila mensyaratkan itu di dalam 
akad, maka akad itu rusak, dan jika tidak maka tidak.” 


Disebutkan di dalam A/ Bayan mengenai hadits “Aisyah, 
“Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi & tentang itu -yakni 
ika (madu)- adalah persetubuhan. Dan beliau menyebutkan Aksi 


(madu).” Maka pernikahan suami kedua ditetapkan oleh ayat: ob 


KAN IE Sa Kana AI 1 HK WL "Kemudian jika si suami 
mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu 
tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." 
(Os. Al Bagarah (2): 230), dan persetubuhan ditetapkan oleh As- 
Sunnah. Dan ini juga merupakan ijma' para sahabat, karena hal ini 
diriwayatkan dari “Umar, “Ali, Ionu “Umar, Ibnu “Abbas, Jabir dan 
“Aisyah, dan tidak diketahui adanya yang menyelisihi mereka. 


30 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Bila ini telah jelas, maka minimum persetubuhan yang 
terkait dengan penghalalan bagi suami pertama adalah mem- 
benamkan dzakar ke dalam farj, karena hukum-hukum per- 
setubuhan yang berupa mandi, hudud dan sebagainya terkait 
dengan itu, dan tidak terkait dengan selain itu. Maka bila suami 
membenamkan dzakr ke dalam farj dan menyetubuhinya, lalu ia 
mencapai kelezatan dan orgasme, maka telah terjadi penghalalan 
dan lebih dari itu. Bila ia membenamkan dzakar ke dalam farj 
tanpa ereksi, atau membenamkannya di bagian yang dilarang, atau 
menggaulinya di selain farj, maka penghalalan tidak terkait dengan 
itu, karena Nabi 8 mengaitkannya dengan merasakan madu, dan 
itu tidak tercapai kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan. 


Cabang: Bila si wanita dinikahi anak kecil lalu anak kecil 
itu menggaulinya, maka bila anak kecil itu belum puber, misalnya 
usia tujuh tahun atau kurang, maka tidak dihukumi menggaulinya, 
dan tidak menghalalkan bagi suami pertama, karena persetubuhan 
ini tidak dinikmati. Jadi yang demikian ini seperti halnya 
memasukkan jarinya ke farfnya. Bila si anak telah puber yang bisa 
ereksi terhadapnya, maka menghalalkan bagi suami pertama. 
Sedangkan Malik mengatakan, “Tidak menghalalkannya.” | 


Dalil kami, bahwa itu adalah persetubuhan dari orang yang 
bisa bersetubuh sehingga menghalalkannya bagi suami pertama, 
seperti halnya lelaki baligh. Bila lelakinya bencong, lalu ia 
membenamkan dzakarnya ke dalam farj, maka menghalalkan bagi 
suami pertama, karena itu adalah persetubuhan yang dinikmati, 
maka seperti persetubuhan lainnya. Bila lelaki itu dzakarnya 
buntung dari pangkalnya, maka tidak menghalalkan bagi suami 
pertama, karena tidak terjadi persetubuhan dengannya. Bila 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 81 


terpotong sebagiannya, maka bila yang tersisa dari dzakarnya bisa 
dimasukkan, maka menghalalkan bagi suami pertama, dan bila 
yang tersisanya, atau yang dimasukkannya kurang, maka tidak 
menghalalkan bagi suami pertama, karena ia tidak menikmati itu. 
Hadits ini juga berlaku pada budak laki-laki dan perempuan, 
karena hadits ini tidak membedakan antara orang merdeka dan 
budak. 


Cabang: Bila suami kedua menggaulinya ketika si istri 
sedang ihram haji atau umrah, atau sedang berpuasa, atau sedang 
haid, maka itu menghalalkan bagi suami pertama. Sementara 
Malik mengatakan, “Tidak menghalalkannya.” Dalil kami dalah 
sabda Nabi @: akad Gas £& SI (Tidak, hingga engkau 
merasakan madh, beliau tidak membedakan. Dan karena itu 
adalah persetubuhan yang memastikan keharusan pembayaran 
mahar yang telah disebutkan, maka dengan itu bisa terjadi 
penghalalan bagi suami pertama, sebagaimana bila ia 
menggaulinya ketika si istri dalam keadaan halal, dalam keadaan 
tidak berpuasa, dan dalam keadaan suci (tidak haid). 


Para sahabat Ahmad mensyaratkan persetubuhan itu halal. 
Maka bila ia menggaulinya ketika si istri sedang haid, atau nifas, 
atau ihram, atau salah satu dari keduanya sedang ihram, atau salah 
satunya sedang berpuasa fardhu, maka tidak menghalalkan, karena 
itu adalah persetubuhan haram karena hak Allah Ta ala, sehingga 
dengannya tidak menghasilkan penghalalan, seperti menyetubuhi 
wanita murtad. Sementara Ibnu @udamah menyelisihi mereka, 
yang mana ia mengatakan, “Zhahirnya nash menghalalkannya. 


Yaitu firman Allah Ta'ala: S4 C5 (KE SS (hingga dia kawin 


82 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dengan suami yang lain), dan yang ini telah menikah dengan suami 
yang lainnya. 

Dan juga sabda Nabi &, sik 3 PErgIK “Oa s ai & 
(hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumi), 
dan itu telah ada. Dan karena ia menggaulinya di dalam 
pernikahan yang sah, di tempat persetubuhan dengan cara yang 
sempurna, maka itu menghalalkannya, seperti persetubuhan yang 
halal. Dan sebagaimana ia menggaulinya ketika telah sempit waktu 
shalat, atau menggaulinya ketika si istri sedang sakit yang mana 
persetubuhan itu bisa membahayakannya. Ini lebih shahih insya 
Allah, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. 


Adapun menggauli istri murtad maka tidak menghalal- 
kannya, baik menggaulinya dalam keadaan keduanya murtad atau 
istri yang murtad atau suami murtad menggauli istri muslimah. 
Karena bila yang murtad itu tidak kembali kepada Islam, maka 
jelaslah persetubuhan itu di luar pernikahan. Dan bila kembali 
kepada Islam di masa 'iddah, maka persetubuhan itu di dalam 
pernikahan yang tidak sempurna, karena sebab bain telah terjadi di 
dalamnya. Demikian juga bila salah satu dari suami-istri memeluk 
Islam, lalu suami menggaulinya sebelum pasangannya memeluk 
Islam, maka tidak menghalalkannya untuk itu.” 


Cabang: Bila lelaki muslim menalak istri dzimmi dengan 
talak tiga, lalu si wanita menikah dengan lelaki dzimmi, lalu suami 
kedua ini menggaulinya kemudian menceraikannya, maka si 
wanita menjadi halal bagi si muslim itu. Sementara Malik berkata, 
“Tidak halal.” Dalil kami, bahwa si istri telah digauli oleh suami lain 
di dalam pernikahan yang sah, maka ia menjadi halal lagi bagi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 83 


suami pertama, sebagaimana bila ia dinikahi oleh lelaki muslim 
lainnya. 


Bila ia dinikahi oleh suami kedua, lalu suami kedua ini gila, 
lalu menggaulinya dalam keadaan ia gila, atau si istri menjadi gila, 
lalu suaminya menggaulinya ketika ia sedang gila, atau suaminya 
mendapatinya di tempat tidurnya lalu ia mengiranya wanita lain 
lalu ia menggaulinya, lalu ternyata itu istrinya, maka ia menjadi 
halal lagi bagi suami pertama setelah bercerai dengan suami 
kedua, karena itu adalah persetubuhan sempuma yang bertepatan 
dengan stri, dan tidak luput kecuali hanya maksudnya, dan itu 
tidak dianggap di dalam persetubuhan, sebagaimana yang kami 
katakan mengenai tetapnya mahar yang telah disebutkan. 


Cabang: Asy-Syafii se, berkata, “Bila persetubuhan itu 
setelah murtadnya salah satu dari keduanya, kemudian yang 
murtad itu kembali (kepada Islam), maka persetubuhan itu tidak 
menghalalkannya, karena ia sedang haram saat itu.” Intinya, 
bahwa istri yang ditalak tiga, bila ia menikah lagi dengan lelaki lain, 
kemudian salah satunya atau keduanya murtad, lalu suami kedua 
ini menggaulinya dalam keadaan murtad itu, maka itu tidak 
menghalalkan bagi suami pertama, karena persetubuhan itu hanya 
menghasilkan kehalalan bila terjadi di dalam pernikahan yang sah 
lagi sempurna, sedangkan suami-istri diliputi oleh kemurtadan. Al 
Muzani berkata, “Masalah ini mustahil, karena keduanya murtad 
atau salah satunya murtad sebelum bercampur sehingga 
pernikahan itu gugur karena kemurtadan itu. bila suami murtad 
atau salah satunya murtad setelah bercampur, maka telah terjadi 
penghalalan dengan persetubuhan sebelum murtad, sehingga 
kemurtadan itu tidak berpengaruh (terhadap penghalalan).” 


sa || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Para sahabat kami berkata, “Tidak mustahil, bahkan bisa 
tergambar berdasarkan pendapat lama, yang mana ia mengatakan, 
bahwa khulwah (berduaan) adalah seperti persetubuhan. Maka bila 
ia berduaan dengannya, kemudian keduanya atau salah satunya 
murtad, maka si wanita harus menjalani 'iddah. Dan selama masa 
'iddah maka suami-istri bisa tergambar riil. Sedangkan gambaran 
berdasarkan pendapat baru, yaitu suami menggaulinya di selain 
farj, lalu maninya masuk ke dalam farj, atau si istri memasukkan 
maninya, kemudian salah satu dari keduanya murtad, maka si istri 
wajib “iddah. Atau suami menggaulinya di tempat terlarang, lalu 
keduanya atau salah satunya murtad, maka si istri wajib 'iddah. 
Maka hal ini tergambar di ketiga contoh kasus ini. 


Masalah: Bila suami menalaknya tiga talak, lalu “iddahnya 
habis, lalu wanita ini didapati lelaki lain di atas tempat tidurnya, 
lalu ia mengira istrinya atau budak perempuannya, lalu ia 
menggaulinya, atau wanita ini sebagai budak perempuan lelaki 
lain, lalu majikannya ini menggaulinya, maka tidak menghalalkan 


bagi suami pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala: &55 ara 


ye (hingga dia kawin dengan suami yang lain), karena ini bukan 
suami. Bila ia dibeli oleh suaminya sebelum menikah dengan suami 
lainnya, apakah itu menghalalkan baginya untuk menyetubuhinya? 
Mengenai ini ada dua pandangan. Pertama: Menghalalkan baginya 
untuk menyetubuhinya, karena talak termasuk kekhususan suami- 
istri sehingga berdampak pada pengharaman persetubuhan suami- 
istri, tapi tidak berdampak pada kepemilikan budak. Kedua: Tidak 
halal baginya, dan inilah pandangan madzhab, berdasarkan firman 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | | 85 


Allah Ta'ala 035 (3 & (hingga dia kawin dengan suami yang 
lain), dan Allah tidak membedakan itu. dan karena setiap wanita 
yang haram baginya untuk menikahinya maka tidak boleh ia 
menggaulinya dengan status budak, seperti wanita yang di-/f'an. 
Bila ia dinikahi oleh lelaki lain dengan pernikahan yang rusak, lalu 
lelaki ini menggaulinya, apakah menghalalkan bagi suami 
pertama? Mengenai ini ada dua pendapat: 

Pertama: Tidak menghalalkannya, karena itu adalah 
persetubuhan di dalam pernikahan yang rusak, maka itu seperti 
persetubuhan syubhat 

Kedua: Menghalaikannya, berdasarkan sabda Nabi &, Ka) 
S Judi, Jisedi At (Alah melaknat muhallal dan muhalkl lah), 
maka belia menyebutnya mulalla/ (yang menyebabkan halal). Dan 
karena itu adalah persetubuhan di dalam pernikahan, sehingga 
menyerupai pernikahan yang sah. 

Disebutkan di dalam /A/ Imla ', “Bila seorang lelaki menalak 
istrinya dengan talak raj'i, lalu masa “iddahnya habis, lalu seorang 
lelaki mendatanginya lalu berkata, “Berdiamlah engkau, karena 
boleh jadi suami telah merujukmu.' Maka ia tidak diharuskan diam, 
karena habisnya “iddah telah terjadi secara zhahir, sedangkan rujuk 
itu perkara yang mungkin, maka tidak meninggal yang zhahir 
karena hal yang mungkin. Wallahu Ta'ala a'lam.” 


Asy-Syirazi & berkata, “Pasal: Bila istri yang telah 
ditalak tiga menikah dengan suami lain, dan ia 
mengaku kepada suami pertamanya bahwa ia (suami 
kedua) telah menggaulinya sedangkan suami menging- 


86 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


karinya, maka ucapan istri tentang suami keduanya ini 
mengenai persetubuhan tidak diterima, sedangkan 
ucapannya mengenai kehalalannya bagi suami pertama 
diterima, karena ia mengklaim terhadap suami kedua 
mengenai haknya (hak si wanita), yaitu berlakunya 
mahar, dan tidak mengklaim apa pun kepada suami 
pertama, tapi hanya memberitahunya tentang perihal- 
nya yang dialaminya maka ia dipercaya sehingga 
diterima. Bila suami pertama mendustakan apa yang 
diklaimnya terhadap suami kedua tentang persetubuh- 
an, kemudian ia menarik kembali lalu membenarkan- 
nya, maka ia boleh menikahinya lagi, karena boleh jadi 
sebelumnya tidak tahu bahwa suami kedua telah 
menggaulinya, kemudian setelah itu ia mengetahuinya. 


Bila ia mengklaim kepada suami kedua bahwa ia 
telah menalaknya, namun suami kedua mengingkari 
suami pertama untuk menikahinya, karena bila talak 
belum tetap maka si wanita tetap di dalam pernikahan 
suami kedua sehingga tidak halal bagi suami pertama 
untuk menikahinya. Ini berbeda bila keduanya berselisih 
mengenai persetubuhan setelah talak, karena tidak ada 
seorang pun yang berhak terhadap kemaluannya, 
sehingga ucapan si wanita diterima. 

Pasal: Bila istri yang ditalak tiga kembali kepada 
suami pertama setelah terpenuhinya syarat-syarat 
penghalalan kepemilikan maka ia kembali memiliki hak 
tiga talak atasnya, karena telah terpenuhi apa yang 
dimilikinya dari talak yang tiga itu, maka dimulai lagi 
yang tiga itu. Bila ia menalaknya dengan satu atau dua 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 87 


talak, lalu si wanita menikah lagi dengan suami lain, 
lalu suami ini menggaulinya, kemudian membiarkannya 
bain, kemudian si wanita bisa kembali kepada suami 
pertama dengan sisa talak yang masih ada, karena ia 
kembali sebelum habisnya bilangan itu, sehingga ia 
kembali dengan bilangan yang tersisa. Sebagaimana 
bila ia kembali sebelum menikah dengan suami 
lainnya.” 


Penjelasan: 


Bila seorang lelaki menalak istrinya dengan tiga talak, lalu si 
istri datang kepada lelaki yang telah menalaknya itu dan mengaku 
bahwa 'iddahnya darinya telah habis, dan bahwa ia telah menikah 
lagi dengan suami lainnya dan suami lainnya itu telah 
menggaulinya, lalu suami keduanya ini telah menalaknya dan telah 
habis 'iddahnya. Dan telah belalu waktu yang panjang dari sejak 
hari penalakan sehingga memungkinkan suami untuk memper- 
cayainya, maka suami pertama ini boleh menikahinya lagi, karena 
si wanita bisa dipercaya dalam pengakuannya itu. Bila muncul 
dugaan pada diri suami bahwa si istri berbohong, maka yang lebih 
berhati-hati adalah tidak menikahinya lagi, tapi bila ia menikahinya 
maka boleh, karena hal itu yang tidak bisa diketahui kecuali dari 
pihak si wanita. Bila lelaki ini mempunyai teman wanita yang tidak 
membencinya bila ia menikahinya lagi, dan ia ingin mengutusnya 
untuk mencarikan informasi tentang itu untuk mengetahui 
kebenarannya, maka bila ia tidak mengutusnya maka itu boleh. 
Bila si wanita menarik kembali apa yang telah diberitahukannya, 
maka dilihat, bila itu sebelum akad dengan mantan suami yang 
pertama, maka tidak boleh ia melakukan akad dengan wanita itu, 


88 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dan bila itu setelah akad atasnya maka penarikan kembalinya itu 
tidak diterima, karena hal itu membatal-kan akad yang secara 
zhahir telah memastikannya. 


Cabang: Bila ia menalak istrinya dengan tiga talak, lalu si 
istri menikah lagi dengan suami lain setelah habis “iddahnya, lalu 
suami kedua menalaknya, lalu si istri mengaku kepada suami 
kedua bahwa ia menalaknya setelah menggaulinya sementara 
suami kedua mengingkarinya, maka ucapan yang diterima adalah 
ucapan suami disertai sumpahnya bahwa ia tidak menggaulinya, 
karena asalnya tidak ada persetubuhan, dan tidak mengharus- 
kannya kecuali setengah mahar yang disebut, sementara si wanita 
wajib “iddah dari suami kedua, karena ia mengakui wajibnya itu 
(yaitu karena klaimnya telah digauli), Bila suami pertama 
mempercayainya bahwa suami kedua telah menggaulinya di dalam 
pernikahan, apakah ia boleh menikahinya lagi, karena ucapan si 
isitri diterima dalam hal menghalalkannya bagi suami pertama, 
namun tidak diterima dalam klaim terhadap suami kedua? Bila 
suami pertama mengatakan, “Aku tahu bahwa suami kedua tidak 
menggaulinya.” Maka tidak boleh baginya menikahinya lagi. Bila ia 
mengulangi dengan berkata, “Aku tahu bahwa suami kedua telah 
menggaulinya.” Maka halal baginya menikahinya lagi, karena ia 
telah mengira bahwa suami kedua tidak menggaulinya, kemudian 
mengetahui bahwa suami kedua telah menggaulinya, maka halal 
baginya menikahinya lagi. 


Masalah: Perceraian yang menyebabkan haram antara 
suami-istri ada empat bentuk: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 89 


Bentuk pertama Perceraian yang menyebabkan 
keharaman, dan keharaman itu bisa dihilangkan dengan rujuk, 
yaitu talak raj'i, sebagaimana yang telah dipaparkan, dan ini yang 
paling ringannya. 


Bentuk kedua: Perceraian yang menghilangkan keharaman 
karena akad nikah diperbaharui oleh suami. Yaitu yang belum 
digauli ditalak satu atau dua talak, atau istri yang telah digauli 
ditalak satu atau dua talak tanpa konpensasi dan suami tidak 
merujuknya hingga habis masa “iddahnya, atau menalaknya satu 
atau dua talak dengan konpensasi, atau salah satunya mendapati 
aib pada pasangannya sehingga pernikahan gugur, atau suami 
kesulitan membayar mahar dan nafkah lalu istri membatalkan 
pernikahan, maka dalam semua ini suami tidak lagi dapat merujuk, 
tapi keharaman itu bisa dihilangkan dengan akad nikah baru, dan 
tidak disyaratkan itu setelah menikah dengan lelaki lain dan suami 
lain itu menggaulinya. Bentuk ini lebih berat daripada bentuk yang 
pertama. 

Bentuk ketiga Perceraian yang menyebabkan keharaman 
dan tidak keharaman itu tidak bisa hilang kecuali dengan akad baru 
setelah menikah dengan suami lainnya dan suami lainnya itu 
menggaulinya. Yaitu suami menalak istrinya dengan talak tiga, baik 
telah digauli maupun belum, maka diharamkan baginya 
melangsungkan akad baru kecuali setelah menikah dengan suami 
lainnya dan suami lainnya itu menggaulinya, sebagaimana yang 
baru dipaparkan. Ini lebih berat daripada dua yang pertama. 


Bentuk keempat Perceraian yang menyebabkan 
keharaman selamanya, tidak bisa dihilangkan dengan cara apa 
pun. Yaitu perceraian karena Ifan sebagaimana yang nanti akan 


90 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dipaparkan dalam pembahasan tentang fan. Ini merupakan 
perceraian yang paling berat. 


Setelah ini jelas, maka bila seorang lelaki menalak istrinya 
dengan talak raj7 di masa 'iddahnya, maka si istri tetap di dalam 
haknya selama masih ada sisa bilangan talak. Bila ia menalaknya 
dengan talak tiga, kemudian menikahinya lagi setelah dinikahi oleh 
suami lain, maka ia kembali memilihi hak tiga talak atasnya. Ini 
ijma' dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini. Bila ia 
menyebabkan istrinya bain dengan kurang dari tiga talak hingga 
habis masa 'iddahnya, kemudian ia menikahinya lagi sebelum si 
wanita menikah dengan suami lainnya, maka si istri menjadi 
haknya selama masih ada sisa dari talak yang tiga. Ini juga tidak 
ada perbedaan pendapat. Bila ia menikahinya lagi setelah menikah 
dengan suami lainnya, maka menurut kami, sisa dari bilangan talak 
yang tidak itu kembali, tidak ada yang lainnya. Demikian juga 
pendapat sebagian sahabat, yaitu “Umar, “Ali dan Abu Hurairah, 
dan dari kalangan ahli fikih yaitu Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu 
Abi Laila, Muhammad bin Al Hasan dan Zufar. Sementara Abu 
Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, “Tidak kembali kepadanya 
dengan yang tiga.” Ibnu “Abbas juga mengatakan seperti itu. Dalil 
kami, bahwa persetubuhan suami bukan syarat dalam 
menghalalkan bagi suami pertama, sehingga tidak berdampak 
terhadap talak seperti persetubuhan syubhat. Hanya Allah-lah yang 
lebih mengetahui, Dialah penolong kami, dan Dialah sebaik-baik 
Pelindung. . 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || “01 


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 


NI alih 


KITAB IILAA'. 


Asy-Syirazi & berkata: Jilaa' sah dilakukan oleh 
setiap suami yang baligh, berakal dan mampu untuk 
berhubungan intim, ini berdasarkan firman Allah &, 

Pe pra IRI 3 AN La" 5 A3 3 Ha “Kepada orang-orang yang 
mengalaa isterinya diberi tangguh empat bulan.” (Os. 
Al Bagarah (2): 226). Sedangkan Al Iilaa” yang 
datangnya dari anak kecil dan orang gila maka tidak 
sah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah &, 54 -&! &, 
Spa! P9 big HIU P3 Ui H Lea 3 
.&& “Hukum tidak berlaku pada tiga orang: Pada anak 


92 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 








kecil hingga dia baligh, pada orang yang tidur hingga 
dia terbangun, dan pada orang gila hingga dia sadar.” 

Sebab, Jilaa" merupakan suatu ucapan khusus 
yang berkenaan dengan pernikahan, sehingga tidak sah 
jika itu datang dari anak kecil dan juga orang gila, 
sebagaimana yang berlaku pada talak. 

Sedangkan jika Iilaa" itu datangnya dari orang 
yang tidak mampu berhubungan intim, maka jika 
ketidakmampuannya ini dikarenakan suatu sebab yang 
dapat dihilangkan, seperti sakit, atau sedang dalam 
pengasingan, ilaa" ini sah hukumnya. Sementara jika itu 
dikarenakan suatu sebab yang tidak bisa dihilangkan, 
seperti seorang pria yang dikebiri dan impoten, maka 
dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Iilaa nya sah, karena orang 
yang iilaa “nya sah saat dia mampu untuk berhubungan 
intim, maka iilaa-nya juga sah saat dia tidak mampu 
melakukannya lantaran suatu penyakit atau sedang 
diasingkan. 

Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i mengatakan dalam 
Al Umm, bahwa iilaa-nya tidak sah, karena hal itu 
merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan perkara 
yang dia tidak mampu untuk melakukannya lantaran 
suatu keadaan, oleh karena itu tidak sah. Sama 
seandainya dia bersumpah untuk tidak naik ke langit. 


Sebab, tujuan iilaa" adalah menahan dirinya 
untuk tidak berhubungan intim dengan cara bersumpah, 
dan yang demikian itu tidak sah jika dilakukan oleh 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 98 


orang yang tidak mampu untuk melakukan hubungan 
intim tersebut, karena dia akan tetap terhalang untuk 
melakukan hubungan intim walaupun tanpa bersumpah. 
Berbeda halnya dengan orang yang sedang sakit dan 
orang yang sedang diasingkan atau dipenjara, karena 
kedua orang ini mampu untuk berhubungan intim di 
saat penyakitnya hilang atau masa pengasingannya 
telah habis, maka melarang diri untuk tidak 
berhubungan intim yang datangnya dari kedua orang ini 
adalah sah. Sedangkan orang yang dikebiri dan 
impoten, mereka berdua sudah jelas tidak mampu untuk 
bersetubuh dalam kondisi bagaimanapun. 


Penjelasan: 


yang meng-ilaa " istrinya.” (Gs. Al Bagarah (2): 226). Maksudnya 
adalah bersumpah. Asal kata #aa' adalah Alyah, Alwah dan 
Waalawah. Ubay dan Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan 
bacaan, Oya) al “Kepada orang-orang yang bersumpah.” 
Dimana kita telah ketahui secara seksama bahwa kata 
“bersumpah” adalah tafsiran dari kata meng-ilaa ". Ada juga ulama 
yang membaca dengan bacaan, "gt ja “Kepada orang-orang 


Firman Allah &, H3 Panu Gali “Kepada orang-orang 


yang mengrilaa'.” Maka ada ulama yang mengatakan: Aayala, 
Yu “ii lilaa "un wa Ta 'aalaa Ta Viyan Wa 'talaa I 'tilaaun artinya 
adalah bersumpah. Dimana yang semakna dengan arti ini adalah 


... 


firman Allah 8x daa! ida se NY, “Dan janganlah orang 


orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu bersumpah." 


ga 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


(@s. An-Nuur (24): 22). Seperti inilah yang diterangkan oleh Al 
@urthubi. Tharfah bin Al Abd pernah menyenandungkan sebuah 


syair: 
AAA ri kl 339 Han H la 3S DS Y IU 
Aku bersumpah untuk tidak memisahkan permusuhanku terhadap 


suatu kaum # sebab sakitnya sayatan kecil dua mata pisau itu 
masih terasa. 


Dalam A/ Jam'u dia berkata: 
uh HIM La ai on # 2 daa LY9I Jas 


Pn .. 


Orang yang sedikit bersumpah itu biasanya selalu menjaga 
sumpahnya itu # sekalipun sumpah itu telah ada terlebih dahulu, 
namun sejatinya dia orang yang terbebas darinya. 


Yang lain ada yang berkata: 


SA IE ALI, OS H ganas Yaa ay IG 
Aku bersumpah tidak akan putus menulis suatu gasidah# dimana 
dia kelak menjadi pembelajaran bagi orang setelahku. 

Dan dalam suatu Hadits disebutkan: 


KM ae 1 


“Barang siapa yang mengrilaa ' istrinya dengan menyebut 
nama Allah, maka dia mendustai Allah.” 

Ibnu Abbas berkata: Bahwa masa iiaa' pada zaman 
Jahiliyah adalah satu hingga dua tahun atau lebih dari itu. Hal 
tersebut mereka lakukan dengah bermaksud menyakiti wanita 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 95 


pada saat wanita itu melakukan keburukan, lalu Islam menetapkan 
bahwa masa //aa” itu adalah empat bulan. Nabi & pernah meng- 
laa" para istri beliau, di saat mereka meminta nafkah dengan yang 
beliau tidak miliki. Dan begitu pula yang disebutkan dalam Ash- 
Shahihain, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, dimana 
disebutkan sebuah riwayat, 


Gg. 


Kp" an 2... 2 ABG -— or- 6 .- "g 
Al eko ani dlh Als MH) - 2) Ol 


“Bahwa Zainab telah mengembalikan hadiah pemberian 
beliau #8 maka beliau marah dan beliau meng-ilaa ' dia dari para 
istri beliau lainnya.” 

filaa" itu diperbolehkan pada setiap orang yang 
dibolehkan baginya melakukan talak. Oleh karena itu, orang yang 
merdeka, budak dan yang sedang mabuk diperbolehkan untuk 
melakukan #aa', begitu pula orang yang bodoh dan seorang 
budak yang ada di bawah kekuasaan orang lain, apabila dia 
seorang yang baligh dan berakal. Juga orang yang telah dikebiri 
namun tidak impoten, juga pada orang tua yang dalam dirinya 
masih terdapat sisa-sisa gairah seksualitas pada akhir hidupnya. 


Inti dari semua keterangan di atas adalah, bahwa 
sesungguhnya i/aa' sah jika dilakukan oleh setiap suami yang 
mampu melakukan hubungan intim. Sementara #/aa'-nya anak 
kecil dan orang gila tidak sah, sebab ketetapan hukum tidak 
berlaku pada keduanya. Juga dikarenakan ilaa' itu merupakan 
perkataan, dimana apabila seseorang telah mengungkapkan 
perkataan tersebut, maka dia wajib melaksanakan apa yang telah 


96 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dikatakannya itu. Jika tidak, maka dia akan dikenai sanksi berupa 
Kafarat (semacam denda) atau juga suatu hak, dimana ini semua 
tidak bisa dilakukan oleh kedua orang tersebut (anak kecil dan 
orang gila), sebagaimana yang berlaku pada nadzar. 


Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk 
melakukan jlaa ', maka jika hal ini terjadi karena suatu sebab yang 
diharapkan dapat dihilangkan, seperti misalnya karena suatu 
penyakit atau juga suatu pengasingan, maka dalam keadaan 
seperti ini, i/aa “nya adalah sah, karena dia sejatinya mampu untuk 
berhubungan intim, maka iba" yang dia lakukan itu sah 
hukumnya. Akan tetapi, jika ketidakmampuan orang tersebut 
untuk berhubungan intim itu disebabkan suatu perkara yang tidak 
ada harapan untuk dihilangkan, seperti dikebiri atau impoten, 
maka jjaa ' yang dilakukan oleh orang dengan kondisi seperti ini 
tidaklah sah, karena demikian ini merupakan sumpah untuk 
meninggalkan perkara yang mustahil dikerjakan. Oleh karena itu, 
ilaa "yang dilakukan dalam kondisi ini tidaklah terlaksana, hal ini 
sama halnya dengan seseorang yang bersumpah bahwa dirinya 
tidak akan merubah batu menjadi emas. Juga karena ilaa' itu 
adalah sebuah sumpah yang menghalangi seseorang untuk 
berhubungan intim, sementara sumpahnya ini juga tidak bisa 
menghalangi dirinya untuk berhubungan intim karena pada 
dasarnya dia terhalang untuk berhubungan intim, dimana jika dia 
melakukan i/aa ', maka hal itu tidak membahayakan istrinya sama 
sekali sekalipun dengan adanya sumpahnya itu. 


Sementara Asy-Syafi'i berbeda pendapat pada masalah 
seorang pria yang terkebiri, dalam hal ini dia berpendapat, bahwa 
ilaa" itu tidak diperbolehkan kecuali bagi suami yang 
pernikahannya sah, sedangkan bagi suami yang pernikahannya 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 97 


tidak sah, maka dia tidak boleh melakukan ilaa " Asy-Syafi'i juga 
berpendapat, apabila orang yang terkebiri itu tidak impoten 
dimana dia meng-//aa ' istrinya maka statusnya sama dengan orang 
yang tidak terkebiri. Begitu pula halnya jika orang yang terkebiri itu 
masih menyisakan bagian yang dapat sampai kepada vagina sang 
istri, seperti pencapaian pria lainnya, yaitu hingga bagian kepala 
zakarnya itu dapat terbenam pada vagina istrinya, maka orang 
yang seperti ini sama keadaannya dengan pria yang tidak terkebiri 
pada seluruh ketentuan hukum. 


Sementara jika yang melakukan ilaa' pada istrinya itu 
adalah pria yang terkebiri dan impoten, maka dikatakan 
kepadanya, “Penuhilah apa yang telah diucapkan oleh lisanmu, 
tidak ada suatu apapun padanya selain itu karena dia termasuk 
dalam golongan yang bisa bersetubuh sebagaimana yang serupa 
dengannya, karena yang harus dipenuhi dalam masalah ini adalah 
berhubungan intim, sementara dia adalah orang yang tidak bisa 
melakukan jima' (persetubuhan). 


Asy-Syafi'i juga pernah berkata: Apabila seorang pria 
menikah dengan wanita, kemudian pria itu meng-//aa ' istrinya dan 
lalu pria itu terkebiri yang tidak menyebabkan dia menjadi 
impoten, maka pria itu dikategorikan sebagai seorang pria yang 
mampu berhubungan intim. Namun jika terkebiri dan itu 
menyebabkannya menjadi impoten, maka dia diberi hak untuk 
menentukan pilihan tentang status istrinya itu, apakah istrinya itu 
akan tetap mendampinginya ataukah akan berpisah darinya. 
Apabila sang istri memilih untuk tetap mendampinginya, maka 
dikatakan kepada sang suami, “Jika engkau menuntut untuk 
mencukupkannya sampai di sini, maka penuhilah lisanmu itu,” 


98 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


sebab dia termasuk golongan orang yang tidak dapat berhubungan 
intim. 

Ar-Rabi' berkata: Apabila sang istri itu menentukan pilihan 
bahwa dia akan berpisah dengan suaminya itu, maka yang aku 
ketahui dari pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah, bahwa 
kedua orang suami-istri itu harus dipisahkan. Sementara jika 
istrinya itu menentukan pilihan untuk tetap mendampingi 
suaminya, maka yang aku ketahui dari pendapat Asy-Syafi'i dalam 
masalah ini adalah, bahwa jika sang istri dari suami yang impoten 
ini telah menentukan pilihan untuk tetap bersamanya pada saat itu 
juga, maka sang istri itu tidak memiliki pilihan yang kedua, dimana 
terkait dengan orang yang terkebiri, menurutku itu sama 
dengannya. 


Al @urthubi -seorang ulama bermadzhab Maliki yang juga 
pengarang A/ Jaami' Li Ahkaamil Gur'aan mengatakan, bahwa 
yang paling benar dan paling dekat kepada Al @ur'an dan As- 
Sunnah adalah, pendapat yang menyatakan bahwa aa -nya itu 
tidak sah, dimana menepati janji yang telah diucapkan, itulah 
sebenarnya yang dapat menggugurkan sumpah, sedangkan 
menepati janji dengan ucapan tidaklah menggugurkan sumpah. 


Tentang tidak diperbolehkannya ilaa' bagi orang itu, 
ulama madzhab Maliki dan Hanbali condong pada pendapat ini, 
kecuali Abu Al Khaththab, dimana dia berpendapat, bahwa bisa 
jadi ilaa ' yang dilakukannya itu sah jika di-giyas-kan kepada orang 
yang tidak mampu berhubungan intim lantaran sebab sakit atau 
diasingkan. Sementara Ibnu @udamah berpendapat, bahwa orang 
yang kedua buah zakarnya terpotong, masih dapat berhubungan 
intim dan mampu mengeluarkan air mani sekalipun tidak kental, 
maka jilaa ' orang seperti ini sah hukumnya. Begitu pula dengan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 99 


seorang yang terpotong zakarnya, namun masih tersisa sebagian 
dari zakarnya, dimana dengannya dia masih dapat berhubungan 
intim. 

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa jika seorang 
pria tidak mampu untuk mensetubuhi sang istri karena terkebiri, 
maka i#aa“-nya sah, dimana untuk menepati sumpahnya, 
hendaknya dia berkata, “Aku telah memenuhi sumpahku 
kepadanya.” 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Tidak sah 
melakukan ilaa" kecuali dengan menyebut nama 
Allah &, dan apakah ilaa" ini sah dengan talak, 
memerdekakan budak, berpuasa, melakukan shalat dan 
dengan shadagah harta? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Di dalam gaul gadim, Asy-Syafi'i menyatakan, 
bahwa ilaa' itu tidak sah, karena itu merupakan bentuk 
bersumpah kepada selain Allah &, maka ilaa" 
dengannya itu tidak sah sebagaimana bersumpah demi 
Nabi & atau demi Ka'bah. 


Sementara dalam gaul jadid, Asy-Syafii 
mengatakan, bahwa ilaa' itu sah, inilah pendapat yang 
shahih. Karena ilaa" merupakan sumpah yang 
diperbolehkan untuk tidak ditepati dengan adanya 
pemberian hak atau denda, sehingga dengan hal itu, 
maka ilaa-nya itu sah, seperti halnya bersumpah demi 
Allah &. 


100 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Apabila kami berpendapat dengan pendapat ini, 
lalu seseorang berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
budakku akan menjadi bebas,” dengan demikian dia 
adalah pelaku ilaa-. Jika dia berkata, “Jika aku 
mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus 
memerdekakan seorang budak,” maka dia juga adalah 
pelaku ilaa. dika dia berkata: “Jika aku 
mensetubuhimu, maka engkau telah aku talak, atau 
seorang istriku lainnya telah aku talak,” maka dia juga 
adalah pelaku ilaa" 


Sementara jika dia berkata, “Jika aku 
mensetubuhimu, maka aku akan mentalakmu atau aku 
akan mentalak istriku lainnya,” maka dia bukanlah 
seorang pelaku ilaa, karena dengan bersetubuh itu 
berarti dia belum mengharuskan suatu apapun pada 
dirinya. Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka kamu adalah wanita penzina,” maka orang ini 
bukan pelaku ilaa', karena dengan bersetubuh dia tidak 
mengharuskan suatu hak apapun. 


Sebab, dengan mensetubuhi wanita itu orang itu 
tidak menjadi @adzif (seorang yang menuduh wanita 
berzina tanpa menghadiri empat orang saksi), karena 
tuduhan zina tidak ada kaitannya dengan syarat, dan 
juga karena tidak bisa bagi wanita itu untuk menjadi 
penzina hanya dengan disetubuhi oleh suaminya, 
sebagaimana wanita itu tidak bisa menjadi penzina 
hanya karena terbitnya matahari. Apabila suaminya itu 
tidak menjadi penuduh zina, maka jika dia melakukan 
persetubuhan, berarti tidak ada keharusan suatu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 101 








apapun baginya, dengan demikian dia tidak bisa 
dikatakan sebagai seorang pelaku ilaa" 


Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
demi Allah aku akan berpuasa selama sebulan ini,” 
maka dia bukanlah pelaku ilaa, karena pelaku ilaa" 
adalah orang yang mengharuskan dirinya untuk 
bersetubuh setelah empat bulan atau jika tidak maka dia 
akan mendapatkan bahaya, sementara orang ini telah 
menetapkan untuk mensetubuhi istrinya setelah empat 
bulan tanpa adanya bahaya yang dia dapatkan dan 
tidak ada hak apapun yang diharuskan kepadanya. 
Sebab, berpuasa selama satu bulan yang sudah 
dijalankan, sebenarnya hal itu tidak lazim baginya, sama 
seperti jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka aku harus melaksanakan puasa pada hari 
kemarin.” 

Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka si Salim itu (seorang budak) akan menjadi bebas 
karena aku telah melakukan zhihar! kepadamu,” jika 
dia berniat men-zhihar istrinya, maka dia adalah pelaku 
ilaa. Sementara Al Muzani berpendapat, bahwa orang 
ini tidak bisa disebut seorang yang melakukan ilaa" 
karena apa yang dia haruskan pada dirinya itu tidak 
ditentukan dengan adanya nadzar, sama seandainya dia 
berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka aku harus 
berpuasa pada hari yang diharuskan kepadaku untuk 
meng-gadha puasa Ramadhan pada hari senin.” Ini 


1 Zhihar adalah, seorang suami mengharamkan dirinya untuk mensetubuhi 
istrinya dengan mengatakan, “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku,” atau 
dengan mengatakan, “Engkau adalah haram bagiku." 


102 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


adalah suatu kesalahan, karena dengan bersetubuh itu, 
dia telah mengharuskan suatu hak bagi dirinya, yaitu 
memerdekakan budak ini. 


Sementara tentang berpuasa, maka Abu Ali bin 
Abu Hurairah pernah menyebutkan pendapatnya yang 
berkenaan dengan masalah ini dari sisi yang lain, yaitu 
yang menyatakan bahwa hal ini bisa ditentukan dengan 
adanya nadzar, sebagaimana dalam perkara membebas- 
kan seorang budak, sementara mayoritas ulama kami 
dalam perkara ini berpendapat, bahwa perkara ini 
seperti yang telah dituliskan dalam A/ Umm, bahwa 
perkara ini tidak ditentukan. 


Perbedaan pendapat di antara Abu Ali dan 
mayoritas ulama madzhab kami adalah, bahwa meng- 
gadha puasa wajib tidaklah dikhususkan pada hari-hari 
tertentu, sementara salam perkara budak, maka nilai 
mereka antara satu dengan lainnya itu berbeda-beda. 


Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka budakku menjadi bebas dengan zhihar-ku, disaat 
aku berniat untuk men-zhihar,” maka orang ini tidak 
disebut sebagai pelaku ilaa" pada saat itu, karena saat 
itu juga sangat memungkinkan bagi dirinya untuk 
mensetubuhi sang istri dan dia tidak diharuskan atas 
suatu apapun, sebab dia telah menetapkan pembebasan 
budak dengan adanya syarat lain, tipikal orang seperti 
ini sebagaimana orang yang berkata, “Jika aku 
mensetubuhimu, dan aku masuk rumah, maka budakku 
bebas.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 103 


Jika dia men-zhihar istrinya sebelum mensetubu- 
hinya maka dia dapat dikatakan bahwa dia adalah 
pelaku ilaa', karena tidak mungkin baginya untuk untuk 
mensetubuhi wanita itu pada masa ilaa' kecuali dengan 
cara benar yang harus dia lakukan, dengan demikian 
dia seperti orang yang berkata, “Jika aku mensetubu- 
himu, maka budakku bebas.” 


Penjelasan: 


Di antara dari beberapa syarat ilaa' yang tanpanya ilaa ' 
itu tidak sah adalah, hendaklah orang itu harus bersumpah kepada 
Allah & atau dengan menyebut suatu sifat dari sifat-sifat-Nya. 
Tidak ada perbedaan di antara para ahli ilmu yang menyatakan, 
bahwa bersumpah dengan cara inilah yang dinamakan ilaa ” hal 
ini berdasarkan sabda Nabi &, 


na oa PG HN UI OS 1 


“Barangsiapa yang hendak bersumpah, hendaknya dia 
bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam?” 


Sedangkan jika dia bersumpah untuk tidak bersetubuh 
dengan cara selain ini, seperti dia bersumpah dengan cara 
mentalak, atau dengan membebaskan budak, atau dengan 
bershadagah harta, atau dengan haji atau dengan zhihar, maka 
berdasarkan gaw/ gadim, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa orang ini 
belum dianggap sebagai pelaku ilaa" berdasarkan hadits diatas, 
dan juga menurut salah satu di antara dua pendapat Ahmad 
tentang hal ini. 


1041| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Ibnu Abbas mengatakan, bahwa setiap sumpah yang 
menghalangi seseorang untuk berhubungan intim, maka itu adalah 
ilaa ". Dimana ini pula pendapat Asy-Syafi'i dalam gau/ jadid dan 
juga salah satu di antara dua pendapat Ahmad. Dengan pendapat 
ini pula Asy-Syafi'i, An-Nakha'i, Malik, penduduk Hijaz, Ats- 
Tsauri, Abu Hanifah, penduduk Irak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu 
Al Mundzir dan Al @adhi Abu Bakar bin Al Arabi berpendapat, 
karena iilaa” itu adalah sumpah yang menghalangi seseorang 
untuk berhubungan intim dengan istrinya. 


Dengan demikian, maka i/aa ' seperti bersumpah kepada 
Allah, juga dikarenakan pengaitan sumpah itu dengan perceraian 
dan pembebasan budak saat dia mensetubuhi istrinya itu adalah 
sumpah, berdasarkan dalil bahwa apabila dia berkata, “Jika aku 
bersumpah untuk menceraikanmu, maka engkau telah aku 
ceraikan,” kemudian dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
engkau telah aku ceraikan.” Maka wanita itu telah diceraikan pada 
saat itu juga. 


Abu Bakar menyatakan, bahwa setiap sumpah dari suatu 
yang halal menjadi haram atau yang lainnya, maka sumpah itu 
harus disertakan dengan Kafarah jika itu dilanggar, dimana pada 
saat itu orang yang bersumpah telah menjadi seorang pelaku ilaa '. 
Sedangkan tentang perceraian dan pembebasan budak, maka 
bersumpah dengannya itu bukanlah i/aa ', karena yang demikian 
itu adalah hak Bani Adam, sementara yang diwajibkan pada 
kafarah, maka perkara itu berkaitan dengan hak Allah #&. Riwayat 
pendapat yang pertama tadi adalah riwayat yang masyhur, karena 
ilaa "yang mutlak tidak lain adalah suatu sumpah. Oleh karena itu, 
Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membaca dengan bacaan O gama 


yang artinya “bersumpah” menggantikan bacaan og yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 105 


artinya “melakukan ia"” Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
bahwa dalam menafsirkan kata O'$'8, maka dia berkata AU O'salbu 
yang artinya “Mereka bersumpah kepada Allah.” 


Ibnu Gudamah berkata, bahwa mengkaitkan dengan suatu 
syarat bukanlah bagian dari sumpah. Oleh karena itu tidak ada di 
dalam ungkapan ini “Harf Al Gasm” (kata yang mengindikasikan 
kepada pengertian suatu sumpah,) ini menunjukkan tidak adanya 
suatu konsekuensi dari ucapan itu, dimana hal ini juga tidak 
disebutkan oleh para ahli bahasa Arab dan Bab A/ Wasm 
(sumpah). Dengan demikian, perkara itu tidak bisa disebut bagian 
dari tindakan ifaa ". Namun hal itu disebut dengan sumpah karena 
dia mencakup pengertian yang masyhur, yaitu anjuran untuk 
berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan, atau juga sebagai 
penguat sebuah berita. Dimana makna dari suatu ungkapan itu 
harus diartikan pada kemutlakan suatu hakikatnya. Perkara yang 
menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah &, 

j K3 one al Gb PA ob 


“Kemudian jika mereka kembali, maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (@s. Al Bagarah 
(21: 226). 


Ayat ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Allah juga 
memberi ampunan pada perkara sumpah kepada Allah. 


” Menurutku (Al Muthi'i): Apabila kita berpendapat 
dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam gau/ jadid, atau dengan riwayat 
pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal, atau juga dari apa yang 


1061| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


telah disepakati oleh Malik, maka dia tidak bisa menjadi pelaku 
laa " kecuali jika dirinya bersumpah dengan sesuatu yang harus dia 
lakukan, seperti perkataannya, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
engkau telah aku ceraikan,” atau “Maka engkau bagiku adalah 
seperti punggung ibuku,” atau “Maka engkau menjadi haram 
bagiku,” atau “Maka demi Allah, aku harus berpuasa selama satu 
tahun,” atau “Maka aku akan berhaji,” atau “Maka aku akan 
berpuasa,” semua pernyataan di atas termasuk iaa'. Sebab, 
dengan mensetubuhi sang istri berarti dia harus melakukan sesuatu 
dan sesuatu ini akan menghalanginya untuk bersetubuh dengan 
istrinya, karena kekhawatirannya untuk melaksanakan apa yang 
telah dia wajibkan kepada dirinya. 


Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka engkau 
adalah seorang pezina,” maka orang ini bukanlah seorang pelaku 
ilaa', karena dalam perkara ini dia tidak mengharuskan pada 
dirinya sesuatu apapun berupa hak yang harus dia penuhi, dimana 
pada saat itu pula dia tidak dikatakan sebagai seorang penuduh 
zina dengan persetubuhannya itu, karena A/ @adkzf itu tidak ada 
kaitannya dengan suatu syarat. Sang wanita tidak bisa menjadi 
seorang pezina lantaran disetubuhi oleh suaminya, sebagaimana 
wanita itu tidak akan bisa menjadi seorang pezina hanya dengan 
syarat terbitnya matahari. 


Jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka demi 
Allah aku harus berpuasa selama bulan ini,” maka dengan 
ucapannya ini dia tidak termasuk sebagai pelaku ilaa ', karena dia 
telah menyetubuhi istrinya itu pada masa dimana dia belum 
mengharuskan suatu hak bagi dirinya sendiri. Sebab, puasa selama 
satu bulan yang telah dia sebutkan itu tidak ada lagi bayangan 
tentangnya setelah masa itu telah berlalu. Dengan demikian, dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 107 


tidak mengharuskan hal tersebut dengan adanya nadzar, 
sebagaimana jika dia berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
demi Allah aku harus berpuasa kemarin.” Jika dia berkata: “Jika 
aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus melakukan shalat 
dua puluh raka'at,” maka dia termasuk pelaku ilaa ' 


Abu Hanifah berpendapat, Orang ini tidak termasuk 
pelaku daa" karena sesungguhnya shalat tidak ada kaitannya 
dengan harta pada wanita itu dan tidak pula ada kaitannya dengan 
harta, dengan demikian orang yang bersumpah itu bukanlah 
sebagai pelaku i/aa ', sebagaimana jika dirinya berkata, “Jika aku 
mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus berjalan di pasar.” 


Dalam A/ Umm, Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang 
itu berkata kepada istrinya, “Jika aku mensetubuhimu, maka demi 
Allah hartaku akan aku infakkan di jalan Allah #&, atau aku harus 
berjalan ke Baitullah, atau aku harus berpuasa sekian hari, atau 
aku akan menyembelih hewan kurban berupa seekor unta,” maka 
dia termasuk orang yang melakukan #aa”. Karena, semua ini 
adalah suatu keharusan datang dari dirinya, atau sesuatu yang 
diharuskan sebagai Aafarah dari sumpah yang telah dia lontarkan. 


Asy-Syafi'i kemudian melanjutkan, jika dia berkata, “Demi 
Ka'bah, atau demi Arafah, atau demi tempat-tempat suci, atau 
demi air Zamzam, atau demi Masjidil Haram, atau demi gugusan 
bintang-bintang, atau demi waktu fajar, atau demi waktu malam, 
atau demi waktu siang, atau demi sesuatu lain yang serupa dengan 
semua hal ini, bahwa aku tidak akan mendekatkan diri kepadamu 
(mensetubuhimu)” maka yang dengan demikian ini, dia bukanlah 
orang yang melakukan iaa'. Karena, semua ini diluar sumpah, 
dan tidak ada kebaikan padanya, juga tidak ada hak anak Adam 


108 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


yang diharuskan pada dirinya, bahkan tidak ada kebaikan bagi 
orang yang mengatakan hal itu. 


Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan, jika dia berkata, “Jika 
aku mendekatimu, maka engkau adalah seorang pezina,” maka 
orang ini dengan ucapannya bukanlah seorang yang melakukan 
ilaa” apabila dia mensetubuhi sang istri. Dimana jika dia 
mensetubuhi sang istri, maka dia juga bukan sebagai Gadzif yang 
harus dikenakan hukuman had, sampai dia dia mengucapkan 
tuduhan zina itu secara jelas. Apabila dia telah mengucapkan 
tuduhan zina itu secara jelas, maka dia dapat dikenakan hukuman 
had), atau dia telah melakukan fan. Begitu pula jika orang itu 
berkata kepada istrinya, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
sesungguhnya fulanah, atau seorang wanita lain selainnya itu 
adalah pezina.” 


Asy-Syafi'i juga mengatakan, bahwa jika seorang suami 
berkata kepada istrinya, “Jika aku mendekatimu (mensetubuhimu), 
maka budakku si fulan bebas dari zhiharku,” apabila dia termasuk 
pelaku zhihar, maka dia dapat disebut sebagai seorang yang 
melakukan ilaa' selama budak itu belum meninggal dunia, atau 
belum dia jual, atau sebelum dia keluarkan dari kepemilikannya. 
Akan tetapi jika dia bukanlah pelaku zhihar, maka dia juga adalah 
pelaku aa" secara hukum, karena yang demikian itu hanyalah 
pernyataan yang datang dari dirinya saja, bahwa dia adalah 
seorang yang melakukan zhihar. Namun jika perkataannya itu 
sampai kepada sang istri, kemudian dia berkata, “Jika aku 
mendekatimu, maka budakku si fulan menjadi bebas dari zhiharku 
di saat aku melakukan Zhihar,” maka dia tidak disebut sebagai 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 109 


seorang yang melakukan #aa' hingga dia melakukan zhihar 
tersebut. 


Apabila dia melakukan zhihar dan budak itu masih dalam 
kepemilikannya, maka pada saat itu dia adalah seorang yang 
melakukan i/aa ', karena pada saat itu dia telah bersumpah untuk 
membebaskannya. 


Menurutku (Al Muthi'i): Begitu pula kondisinya, 
seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang melakukan i/aa ' jika 
dia bersumpah kepada Nabi, atau kepada Malaikat, atau kepada 
Ka'bah bahwa dia tidak akan mensetubuhi istrinya,” atau dia 
berkata, “Dia (sang istri) adalah seorang Yahudi atau seorang 
pezina apabila dia mensetubuhi istrinya.” 


Cabang: Asy-Syafi'i menyatakan, jika seseorang memiliki 
kewajiban untuk berpuasa satu hari, lalu dia berkata, Demi Allah, 
aku harus berpuasa pada hari kamis untuk menggantikan puasa 
yang telah menjadi kewajibanku untuk berpuasa, maka dia tidak 
boleh untuk melakukan puasanya, karena dia tidak bernadzar 
suatu perkara apapun, yang mengharuskan dirinya untuk 
melakukannya. Jika dia melakukan puasa yang harus dia lakukan, 
maka puasa pada hari apa saja yang akan dia lakukan itu 
diperbolehkan baginya, walaupun dia melakukan puasa itu dengan 
puasa yang di-nadzarkan, maka diperbolehkan pula melakukan 
puasa wajib dan bukan dari puasa yang telah dia nadzar-kan. 


Inilah pendapat Asy-Syafi'i seperti yang diisyaratkan oleh 
penulis buku ini, juga seperti yang diisyaratkan oleh para ulama 
madzhab kami yang bertolak belakang dengan apa yang telah 


110 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dinyatakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah, dimana dia 
menyebutkan pendapat lain yang menyatakan, bahwa yang 
demikian ini adalah dapat ditentukan dengan nadzar sebagaimana 
dalam membebaskan budak. 


Jika orang itu berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka 
engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku,” maka dia tidak 
boleh mensetubuhi istrinya hingga membayar kafarah. Seperti 
inilah yang disebutkan dalam nash Ahmad bin Hanbal dalam 
perkara mengharamkan wanita itu bagi suaminya sebelum dia 
melaksanakan kafarah. Hendaknya sang suami itu menunggu 
selama masa ilaa “nya selesai, karena tidak diperbolehkan baginya 
untuk mensetubuhi sang istri sebelum berlalu masa jjaa -nya itu, 
sekalipun dia telah melakukan Kkafarah atas perbuatan zhiharnya 
itu. 

Ahmad mengatakan, apabila sang suami mensetubuhi 
istrinya pada masa ilaa ',maka hukum ilaa ' itu menjadi hilang dan 
yang tersisa adalah zhihar. Sungguh perkara ini menjadi sumber 
perdebatan banyak ulama, tentang bagaimana dirinya bisa menjadi 
pelaku zhihar, sementara dirinya itu merupakan orang yang 
mensetubuhi sang istri sebelum melaksanakan kafarah. 


Jawaban atas hal ini, bahwa apabila orang tersebut 
mensetubuhi sang istri dalam kondisi ini, maka pada saat itu 
sebagai pelaku zhihar terhadap istrinya, dimana pada saat itu pula 
telah hilang hukum aa". Perkara ini juga mengandung 
kemungkinan, bahwa mungkin saja saat itu dia hendak 
mensetubuhi istrinya satu kali, dimana zhihar saat itu pun 
ditetapkan, maka dia tidak boleh mensetubuhinya satu kali lagi 
sampai dirinya melaksanakan Aafarah, hal itu karena dengan 
mensetubuhi sang istri, dirinya adalah sebagai pelaku zhihar, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 111 


dimana tidaklah mungkin untuk lebih mengutamakan Kkafarah 
daripada zhihar, karena zhihar adalah penyebab adanya kafarah. 
Dimana tidak boleh mengedepankan suatu hukum daripada 
sebabnya. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: /laa" tidaklah sah 
kecuali untuk tidak berhubungan intim pada vagina, 
maka jika seseorang berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu pada anus,” maka dia bukan 
pelaku ilaa', karena ilaa" adalah sumpahnya seseorang, 
dimana dengan sumpah itu dia telah menghalangi 
dirinya untuk berhubungan intim, sementara berhu- 
bungan intim pada anus merupakan perkara yang 
dilarang, sekalipun tanpa dengan adanya sumpah. Juga 
dikarenakan ilaa" itu adalah suatu sumpah, dimana 
dengan sumpah itu dia bermaksud untuk mendatangkan 
bahaya dengan meninggalkan hubungan intim, dimana 
hubungan intim yang mendatangkan bahaya dengan 
meninggalkannya adalah mensetubuhi sang istri pada 
vaginanya. 

Jika orang itu berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu selain pada vagina,” maka dia 
tidak termasuk orang yang melakukan ilaa'. Sebab, 
yang demikian itu tidak mendatangkan bahaya lantaran 
meninggalkan hubungan intim pada selain vagina. 


Pasal: Jika seseorang berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu pada vagina,” atau dia 


berkata, “Demi Allah, aku tidak akan membenamkan 
penisku pada vaginamu,” atau dia berkata, “Demi 


112 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Allah, aku tidak akan memecahkan keperawananmu 
dengan penisku,” dimana wanita itu masih perawan, 
maka dia termasuk orang yang melakukan ilaa' secara 
lahir dan bathin. Karena dia telah menyebutkan ilaa-nya 
itu secara tegas, yaitu mensetubuhi wanita itu pada 
vaginanya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu,” atau dia berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan menggaulimu,” maka dia 
termasuk orang yang melakukan ilaa" secara hukum. 
Sebab, ucapannya “menggauli” secara adat berarti 
bersetubuh pada vagina. 


Apabila sang suami berkata, “Yang aku maksud 
dengan “mensetubuhi” adalah berjalan beriringan, dan 
yang aku maksud dengan “menggauli” adalah bergaul, 
sebagaimana bersahabat dalam suatu pergaulan,” maka 
ucapannya itu diarahkan kepada maksud yang dia 
kehendaki. Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan memecahkan keperawananmu,” dimana 
dia tidak mengatakan “dengan penisku,” maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia telah menyatakan secara 
tegas seperti pada sumpahnya yang pertama. 


Pendapat Kedua: Dia telah menyatakan secara 
tegas berdasarkan hukum, sebagaimana pada 
sumpahnya yang kedua. Sebab, bisa jadi dia 
memecahkan keperawanannya selain dengan penisnya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 113 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan memasukkan kepadamu,” atau dia berkata, 
“Tidaklah akan berkumpul kepalaku dan kepalamu,” 
atau dia berkata, “Sebuah rumah tidaklah akan 
menyatukan aku kepadamu,” dan semua ungkapan ini 
adalah kiasan. Jika dengan ucapannya itu yang dia 
maksud adalah bersetubuh pada vagina, maka dia 
termasuk orang yang melaksanakan ilaa". Namun, jika 
ucapannya itu tidak dia maksudkan dengan bersetubuh, 
maka dia bukan termasuk orang yang melaksanakan 
ilaa' Sebab, ucapan itu bisa berarti bersetubuh atau 
maksud lainnya, maka dia tidak mengarahkan 
ucapannya itu pada makna persetubuhan tanpa adanya 
niat, seperti ungkapan kiasan pada perkara talak. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan melakukan “A/ Mubasyarah', tidak juga 
melakukan “A/ Mumasah' dan tidak juga melakukan "AI 
Ifdlaa kepadamu,” maka dalam hal ini ada dua pendapat 
Asy-Syaffi'i. 

Asy-Syafi'i dalam gaul gadim-nya menyatakan, 
bahwa dia termasuk orang yang melaksanakan jilaa" 
Karena, semua kata yang dia sebutkan itu telah ada 
dalam Al Our'an, dimana yang dimaksud dengan semua 
ungkapan itu adalah bersetubuh. Jika dengan semua 
kata itu dia bermaksud selain bersetubuh, maka 
ucapannya itu bukanlah laa, akan tetapi 
pernyataannya itu sesuai dengan apa yang dia 
dakwaannya. Sementara dalam gaul jadid-nya, Asy- 
Syafi'i mengatakan, bahwa dia tidak termasuk orang 


114 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


yang melakukan ilaa" kecuali dengan adanya niat. 
Sebab, kata-kata itu dapat mengandung arti antara 
bersetubuh dan juga arti lainnya. Dengan demikian 
tidak bisa diartikan bersetubuh tampa diniatkan, 
sebagaimana perkataannya, “Aku tidak akan 
mempertemukan kepalaku dengan kepalamu.” 


Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang 
ucapan seseorang yang berkata, “Aku tidak akan pakai 
kamu,” atau ucapan, “Aku tidak akan sentuh kamu,” 
atau ucapan, “Aku tidak akan benamkan padamu,” atau 
ucapan, “Aku tidak mau dengan kemaluan,” maka 
tentang beragam ucapan ini, di antara ulama madzhab 
kami ada yang berpendapat, bahwa ucapan ini sama 
saja dengan ucapan seseorang yang berkata, “Aku tidak 
akan melakukan "Al Mulamasah padamu,” atau 
ucapan, “Aku tidak akan melakukan “Al Mubasyarah' 
padamu.” Dengan demikian, hukum semua ucapan ini 
berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
berpendapat, bahwa ucapan itu sama dengan ucapan 
seseorang yang berkata, “Tidaklah akan bertemu 
kepalaku dengan kepalamu.” Jika dari ucapan ini dia 
berniat untuk bersetubuh pada vagina, maka berarti dia 
seorang yang melakukan ilaa', namun jika dia tidak ada 
niat untuk itu, maka berarti dia bukan seorang yang 
melakukan ilaa" 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan membenamkan kepala penisku ke dalam 
vagina,” maka dia merupakan orang yang melakukan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 115 


ilaa. Sebab, membenamkan sesuatu selain kepala penis 
bukanlah dinamakan berhubungan intim, dan tidak ada 
kaitannya dengan ketetapan hukum yang berkenaan 
dengan hukum persetubuhan itu. Dengan demikian 
orang ini seperti seseorang yang berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan mensetubuhimu.” 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan melakukan hubungan intim kepadamu 
kecuali dengan persetubuhan yang buruk,” jika yang 
dimaksud dari ucapan itu adalah, “Aku tidak akan 
melakukan persetubuhan kepadamu kecuali pada anus 
atau pada sesuatu selain vagina,” maka dia termasuk 
orang yang melakukan ilaa', karena dia telah melarang 
dirinya sendiri untuk berhubungan intim pada vagina 
selama masa ilaa', namun jika dari ucapannya itu dia 
bermaksud, “Aku tidak akan melakukan jima' kecuali 
dengan jima' yang lemah,” maka dengan demikian dia 
bukanlah orang yang - melakukan ilaa', karena 
perbuatan jima' yang lemah sama saja dengan 
perbuatan jima' yang kuat secara hukum dan begitu 
pula ketetapannya pada perkara ilaa" 


Penjelasan: 


Perkataan sang suami, /a agtdhiki dengan menggunakan 
huruf ga maksudnya adalah berhubungan intim dengan wanita 
yang masih perawan. Sedangkan kata 4s - dibaca secara kasrah 


pada huruf &, memiliki arti adalah bersetubuh dengan budak 
wanita, inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Baththaal. 


116 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Dalam A/ Mishbaah Syarhu Ghariib Al Jami' Al Kabiir 
karangan Ar-Rafi'i, redaksi kata a/ fidhatu artinya adalah membuat 
lubang, seperti seseorang yang berkata, Gadhadhtu Al Khasyaba 
@addhan “Aku melubangi kayu dengan satu lubang.” Sementara 
artinya a/ gidhatu —huruf ga dibaca kasrah— maka dia memiliki 
arti keperawanan. maka jika seseorang berkata: Igatdhadhtuha 
Idza Ukilat @idhdhataha “Aku telah memecahkan keperawanan- 
nya,” maka artinya aku telah menghilangkan keperawanannya, 
dimana pengertian memecahkan keperawanan disini adalah, hal 
itu terjadi sebelum masa baligh atau sesudah masa baligh sang 
wanita. Sedangkan ibtakaraha ikhtasharaha ibtasaraha semua kata 
bermakna a/ igtidha, yang artinya adalah memecahkan 
keperawanan. Ketiga istilah ini dikhususkan pada seorang wanita 
yang belum mencapai usia baligh, istilah ini juga sebagaimana 
telah dikenal dalam literatur bahasa, yaitu ketika suatu makna 
berdekatan dengan makna yang lainnya lantaran berdekatannya 
tempat- keluarnya huruf, dan sering diucapkan, maka kami 
mendapatkan bahwa kata a/ iftidha " dengan menggunakan huruf 
fa adalah sama dengan kata a/ igtidha' dengan huruf ga yang 
diambil dari kalimat fadhadhtu al khatama fadhdhan (Hd Malas 
Cab “Aku melubangi cincin dengan satu lubang,” dimana 
melubangi keperawanan (pecah perawan) artinya adalah 
menghilangkan keperawanan sebagai suatu keserupaan dengan 
menggunakan cincin. Al Farazdag pernah berkata: 


PN PAN | oo... - ON Ken ne ... -. 


Para wanita itu bermalam di sisiku dalam keadaan terlelap dan # 
dimana aku bermalam dengan melubangi penutup-penutup cincin. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 117 


Kata itu terambil dari kalimat fadhadhtu al lu Juata idza 
khargtuha “Permata itu berlubang jika aku melubanginya,” dan 
dari kalimat fadhdhallahu faalhu natsara asnaanahu “Allah telah 
membuka mulutnya sehingga gigi pada mulutnya itu nampak,” dan 
dari kalimat fadhadhtu asysyaila fadhdhan “Aku melubangi 
sesuatu,” yangf juga artinya memisahkannya sehingga hal itu 
menjadi terpisah. 


Dalam suatu ayat Al @ur'an disebutkan juga kata seperti 


0 Luang 


Ie 
itu pada firman Allah &, WN Ss 1259 “Tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Os. Aali “Imraan (3): 159). 


Tentang ucapan sang suami, /a baadha'tuki “Aku tidak 
akan melakukan hubungan badan.” Ibnu Ash-Shabbaagh berkata: 
Abu Hanifah mengatakan, kata itu terambil dari pecahan kata Al 
Al Badh'u yang artinya vagina, dengan demikian kalimat itu 
merupakan kalimat yang jelas, dimana bisa jadi maksudnya adalah 
bertemunya satu dari bagian tubuh dengan kemaluan lain dari 
bagian tubuh orang lain. Yang dimaksud dengan A/ Bidh'atu 
adalah sepotong daging. Dan dari kata ini pula terdapat suatu 
hadits: 


2 


3. PJ - 
« Fathimah merupakan potongan daging dariku (anakku). 


Ada juga yang berpendapat, bahwa A/ Bidhu adalah 
sebutan dari seseorang yang melakukan persetubuhan saat dirinya 
berhubungan intim. 


118 || 41 Majmui' Syarah Al Muhadzdzab 


Hukum: Asy-Syafiias berkata: Tidaklah seseorang 
dianggap melakukan ia" hingga dia menyatakannya dengan 
tegas, yaitu dengan salah satu di antara beberapa ungkapan yang 
menyatakan makna hubungan intim secara jelas dan gamblang, 
yaitu: “Demi Allah, aku tidak akan melakukan mensetubuhimu,” 
atau ungkapan, “Demi Allah, aku tidak akan membenamkan 
penisku pada vaginamu,” atau ungkapan, “Aku tidak akan 
memasukkannya pada vaginamu,” atau ungkapan, “Aku tidak 
akan men-jima'mu.” Atau seorang pria berkata kepada wanita 
yang masih perawan, “Demi Allah, sungguh aku tidak akan 
melubangi keperawananmu,” atau dengan ungkapan, “Aku tidak 
akan memecahkan keperawananmu,” atau ungkapan lain yang 
semakna dengan ungkapan itu. Jika dia mengucapkan semua itu, 
maka dia termasuk orang yang melaksanakan //aa ' secara hukum. 
Apabila sang suami berkata, “Aku tidak bermaksud dengan ucapan 
itu hal yang berupa persetubuhan,” maka orang itu berutang 
kepada Allah & sekalipun secara hukum dia tidak berutang. 


Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa apabila sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan melakukan A/ Mubasyarah 
(menggaulimu),” atau dengan ungkapan, “Demi Allah, aku tidak 
akan melakukan At-Tabadlu' (berhubungan badan),” atau dengan 
ungkapan, “Demi Allah, aku tidak akan melakukan A/ Mulamasah 
(Menyentuh atau berhubungan intim),” atau dengan ungkapan lain 
yang sejenisnya. 


Apabila yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah 
hubungan intim, maka dia adalah orang yang melakukan ilaa ', 
akan tetapi jika maksud dari ungkapan itu bukanlah hubungan 
intim, maka dia adalah orang yang berutang secara hukum, 
dimana perkataan yang diterima dalam perkara ini saat di hadapan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 419 


seorang hakim adalah perkataan yang dia ucapkan. Oleh karena 
itu, perkataan yang diterima adalah apa yang diucapkannya itu. 


Apabila aku (Asy-Syafi'i) mengatakan, bahwa pernyataan 
yang diakui itu adalah apa yang diucapkannya itu, maka aku harus 
menuntut apa yang menjadi sumpahnya, dimana aku membuat 
dirinya bersumpah kepada istrinya dalam perkara ini. 


Berkaitan dengan pendapat ini, aku (Asy-Syafi'i) berkata, 
bahwa apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu pada anus,” maka dia bukanlah orang yang 
melakukan /jaa ', sebab dia tidak meninggalkan persetubuhan yang 
wajib padanya (yaitu berhubungan intim pada vagina), dimana hal 
itu juga tidak mendatangkan bahaya bagi wanita itu dengan 
meninggalkan persetubuhan tersebut, dimana perbuatan itu 
(berhubungan intim pada anus) adalah persetubuhan yang 
diharamkan, dan dia telah memperkuat halangan dirinya untuk 
melakukan persetubuhan yang diharamkan itu dengan sumpahnya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selain pada vagina,” maka dia tidak termasuk 
orang yang melakukan jlaa ', karena dia tidak bersumpah terhadap 
persetubuhan yang dituntut untuk dipenuhi, dimana hal itu juga 
tidak mendatangkan bahaya bagi pihak wanita jika sang suami itu 
tidak melakukannya. Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang 
buruk,” maka dalam hal ini Asy-Syafi'i & berkata: Apabila sang 
suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu 
kecuali dengan persetubuhan yang buruk,” jika sang suami 
berkata, “Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan 
mensetubuhi kamu kecuali pada anusmu,” maka dia adalah pelaku 
ilaa', karena persetubuhan itu sendiri adalah pada vagina dan 


120 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


bukan pada anus. Sedangkan jika sang suami berkata, “Yang aku 
maksud adalah, bahwa aku tidak akan mensetubuhimu kecuali aku 
tidak akan membenamkan kepala penisku padamu,” maka ucapan 
ini adalah ucapan seorang pelaku iaa', karena persetubuhan 
dimana hukum #laa' berlaku adalah dengan cara membenamkan 
kepala penis pada vagina istrinya. Sementara jika sang suami 
berkata, “Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan 
mempersetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang sedikit 
,atau persetubuhan yang lemah, atau persetubuhan yang terputus- 
putus dan ucapan yang sejenis lainnya,” maka orang yang 
mengucapkan itu bukanlah orang yang melakukan ilaa '. 


Jika hal di atas telah ditetapkan, maka apabila sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh denganmu 
kecuali dengan persetubuhan yang buruk,” maka harus ditanyakan 
kepadanya tentang apa yang dia maksud, jika dia berkata, “Yang 
aku maksud adalah persetubuhan pada anus,” maka orang ini 
adalah pelaku jlaa ', karena dia telah bersumpah untuk meninggal- 
kan persetubuhan pada vagina. Begitu pula keadaannya jika sang 
suami berkata, “Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan 
mensetubuhi wanita itu kecuali selain vagina.” Apabila sang suami 
berkata, “Yang aku maksud adalah, persetubuhan yang lemah, 
dimana tidak lebih dari hanya sekedar mempertemu-kan dua 
bagian tubuh yang dikhitan,” maka dia bukan pelaku ilaa ', karena 
dia memungkinkan baginya untuk mensetubuhi sang istri dengan 
persetubuhan yang sempurna tanpa melanggar sumpah. Apabila 
sang suami berkata, “Yang aku maksud adalah, persetubuhan 
yang tidak menimbulkan keguncangan pada pertemuan dua bagian 
tubuh yang dikhitan,” maka dia adalah pelaku i/aa', karena 
memungkinkan baginya untuk melakukan persetubuhan sempurna 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 191 


yang diwajibkan kepadanya tanpa melakukan pelanggaran 
sumpah. 


Jika dalam ucapannya itu dia tidak memiliki niat, maka dia 
bukan seorang pelaku i/aa ', Sebab, ucapannya itu mengandung 
beberapa pengertian, dimana pernyataan itu tidak bisa dipastikan 
maksudnya guna menetapkan status orang itu sebagai pelaku 
ilaa'. Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu dengan persetubuhan yang buruk,” maka dalam 
perkara ini Asy-Syafi'iss berpendapat: Apabila sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada 
anusmu,” maka dia adalah seorang yang berbuat kebaikan akan 
tetapi dia bukan orang yang melakukan iaa', karena per- 
setubuhan pada anus tidak diperbolehkan, begitu pula jika sang 
suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada 
bagian ini dari tubuhmu selain vagina,” maka dia tidak termasuk 
orang yang melakukan ilaa' kecuali dengan bersumpah pada 
vagina, atau bersumpah dari keduanya (vagina dan anus) hingga 
dalam sumpah itu menjadi sumpah untuk tidak bersetubuh pada 
vagina sang istri. 

Inti dari semua paparan di atas adalah, bahwa apabila 
sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu 
dengan persetubuhan yang buruk, maka dia bukanlah orang yang 
melakukan ia" bagaimanapun keadaannya. Sebab, dia tidak 
bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan, namun hanya 
bersumpah untuk meninggalkan sifat persetubuhan yang 
dimakruhkan. 


Jika hal ini telah ditetapkan, maka ungkapan yang 
dengannya dia bisa menggolongkan seseorang menjadi pelaku 
— laa ' terbagi menjadi tiga bagian: 


122 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Bagian Pertama: Ungkapan yang bersifat jelas dan tegas 
secara hukum, di sini ada tiga kata, yaitu: “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu, Aku tidak akan memasukkan, atau aku tidak 
akan membenamkan, atau aku tidak akan menyatukan penisku 
pada vaginamu,” dan juga dengan ungkapan: “Aku tidak akan 
memecahkan keperawananmu,” ungkapan ini khusus ditujukan 
kepada perawan, maka inilah ungkapan yang jelas dan tegas.Tidak 
ada tanggungan utang akan suatu ungkapan pada pernyataan 
semacam ini, karena semua ungkapan tidak mengandung sesuatu 
selain ungkapan itu untuk melakukan ilaa '. 


Sedangkan apabila seseorang berkata kepada janda, 
“Demi Allah, aku tidak akan memecahkan keperawanan padamu,” 
dan dia mengucapkan “dengan penisku,” maka dalam perkara ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Ungkapan itu adalah ungkapan yang 
jelas dan tegas sebagaimana pada bagian yang pertama ini. 


Pendapat Kedua: Yang demikian ini adalah jelas dan tegas 
secara hukum sebagaimana pada bagian kedua yang akan datang 
keterangan tentangnya. 


Bagian Kedua: Ungkapan yang jelas dan tegas secara 
hukum dan dia berutang kepada Allah &. Di sini ada sepuluh 
ungkapan, yaitu: “Aku tidak melakukan A/ Wuth'u (menghujam- 
kan) padamu", “Aku tidak melakukan jima” (menyatukan) 
padamu,” “Aku tidak melakukan A/ Ishaabah (menjadikanmu 
sebagai sasaran atau tujuan) padamu,” “Aku tidak melakukan A/ 
Mubasyarah (menggauli) padamu,” “Aku tidak melakukan .A/ 
Mumasah (menyentuh) padamu,” “Aku tidak melakukan .A/ 
@araabah (mendekatkan diri) padamu,” “Aku tidak melakukan /4/ 
Ityan (mendatangkan) padamu,” “Aku tidak melakukan Aft- 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 123 


Tabadhu' (menyatukan bagian tubuh) padamu,” “Aku tidak 
melakukan A/ Ba'alah padamu,” dan ungkapan “Aku tidak 
melakukan A/ Ightisaa/ (hal yang mengharuskan mandi) darimu,” 
maka semua ungkapan ini adalah jelas dan tegas secara hukum. 
Sebab, semua ungkapan ini telah digunakan oleh adat semua 
artinya adalah bersetubuh. 


Sebagian dari ungkapan ini telah ada dalam Al @ur'an, 
dimana Allah # berfirman, 


. » 2216 PA GAN AKU P3 ee Ge GA AI - 
Sia La SAE SB oran GAN, 


Sita SA 


“Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari 
Wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, 
sebelum mereka suci. Apa bila mereka telah suci, maka 
campurilah (Al Ityaan) mereka di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu.” (Os. Al Bagarah (21: 222). 


Allah & juga berfirman, 


Ke AI 3 Ga PON RE YA 233 


“Dan janganlah kamu campuri (Al Mubasyarah) mereka 
itu, sedang kamu beri'tikaf di masjid.” (@s. Al Bagarah (2): 187). 


Allah & juga berfirman, 


124 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Sebelum kamu bercampur (Al Mumasah) dengan 
mereka.” (Os. Al Bagarah (2): 237). 


Sedangkan kata A/ Jimaa' dan Al Wath 'u, kedua kata ini 
adalah kata paling masyhur dan paling banyak digunakan, maka 
jika sang suami berkata, “Yang aku maksud dengan A/ Wath 'u 
pada ucapanku ini adalah menghujamkan kaki, dan yang dimaksud 
dengan A/ Jimaa' adalah berkumpulnya badan atau tubuh, dan 
yang dimaksud dengan A/ /shaabah adalah mengarahkan sasaran 
dengan tangan,” maka dalam perkara ini dia berutang ucapan 
kepada Allah # dan ini tidak diterima secara hukum. Karena, apa 
yang dia maksud itu bertentangan secara nyata dan adat yang 
biasa berlaku. Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang semua ucapan 
ini selain ucapan “A/ Wath'u dan Al Jima'” 


Dalam gaul jadidnya dia berpendapat, bahwa beragam 
ungkapan ini bukanlah ungkapan yang jelas dan tegas secara 
hukum karena ungkapan itu hakekatnya adalah pada selain 
persetubuhan. Dia pun berpendapat tentang ucapan seseorang 
yang berkata, “Aku tidak akan melakukan At-Tabadhu' padamu,” 
menurut Asy-Syafi'i ungkapan ini bukanlah ungkapan yang tegas 
dan jelas dalam perkara iaa', karena ungkapan ini dapat 
mendatangkan pengertian bertemunya dua bagian tubuh, yaitu 
satu organ tubuh dari seseorang dengan satu organ tubuh dari 
orang lain, karena Nabi #& pernah bersabda, 


OT aa nang 
“ 


“Fathimah merupakan bagian dari tubuhku (anakku). 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 125 


Sementara dalam gaul gadim, Asy-Syafi'i berpendapat, 
bahwa dia merupakan orang yang melakukan ilaa' karena 
ungkapan-ungkapan itu telah ada dalam Al @ur'an dimana 
maksud dari semua ungkapan itu adalah persetubuhan. 


Ulama madzhab Imam Ahmad berpendapat: Ungkapan 
itu telah digunakan untuk mengungkapkan persetubuhan secara 
adat, dimana ungkapan itu telah ada dalam Al @Gur'an dan As- 
Sunnah, dengan demikian ungkapan itu adalah ungkapan yang 
jelas dan tegas, sebagaimana ungkapan pada kata A/ Wath'u dan 
Al Jimaa' Sedangkan kedudukan hakekat maknanya pada selain 
persetubuhan, maka hal itu digugurkan dengan ungkapan .4/ 
Wath'u dan Al Jimaa' Begitu pula dengan ungkapan sang suami, 
“Aku tidak akan melakukan At-Tabadhu' padamu,” maka 
ungkapan ini terambil dari dasar kata A/ Bidh'u (bagian tubuh) 
pada makna selain persetubuhan, sehingga makna itu adalah lebih 
utama untuk dijadikan makna yang sifatnya jelas dan tegas, 
sebagaimana pada ungkapan lainnya, karena ungkapan itu 
digunakan pada selain makna persetubuhan, dimana ini pulalah 
yang menjadi pendapat Abu Hanifah. 


Bagian Ketiga: Beragam ungkapan dimana /laa”" tidak 
terjadi kecuali dengan adanya niat, beragam ungkapan itu adalah 
selain yang telah disebutkan diatas, yaitu ungkapan yang kandungan 
maknanya telah terdiri dari beberapa makna lainnya, seperti 
halnya sang suami berkata, “Demi Allah, kepalaku dan kepalamu 
tidak ada yang akan bersatu,” atau ungkapan, “Kepalaku tidak 
akan terpasang pada kepalamu,” atau ungkapan, “Sungguh aku 
akan memperpanjang kepergianku dari sisimu,” atau ungkapan, 
“Sungguh kulitku tidak akan menyentuh kulitmu,” atau ungkapan, 
“Aku tidak akan mendekat kepada ranjangmu,” atau ungkapan 


126 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Aku tidak akan bersandar padamu,” atau ungkapan, “Aku tidak 
akan tidur disisimu,” atau ungkapan lain yang sejenisnya. Maka, 
yang dimaksud dari ungkapan di atas adalah persetubuhan dan 
orang yang mengatakannya mengakui hal itu, maka orang yang 
mengatakan ungkapan itu termasuk orang yang melakukan jlaa '. 


Jika maksudnya adalah selain persetubuhan, maka dia 
bukan seorang yang melakukan i/aa '. Karena semua ungkapan ini 
pada hakikatnya bukanlah ungkapan yang menunjukkan pada 
persetubuhan, sebagaimana kenyataan yang sebenarnya dari 
makna ungkapan sebelumnya, yaitu yang ada pada bagian 
pertama dan pada bagian kedua. Juga dikarenakan tidak adanya 
nash yang menggunakan beragam ungkapan semacam ini, namun 
makna dari ungkapan semacam ini sangat bergantung kepada niat 
dan masa untuk ber-jima' secara bersamaan. Contohnya seperti 
pada ungkapan, “Sungguh aku akan pergi lama meninggal- 
kanmu,” maka orang yang menyatakan ungkapan ini tidaklah 
disebut sebagai orang yang melakukan #/aa' hingga dia berniat 
untuk meninggalkan persetubuhan pada masa yang lebih dari 
empat bulan. Begitu pula pada ungkapan, “Sungguh aku akan 
marah padamu,” karena marahnya dapat mengandung makna 
bahwa suaminya itu akan meninggalkan persetubuhan pada selain 
vagina sang istri, dimana pada semua ungkapan ini akan 
menjadikan orang yang menyatakannya sebagai pelaku ilaa'" 
dengan adanya niat untuk ber-jima' 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, sungguh aku 
akan memperpanjang untuk tidak mensetubuhimu,” maka 
ungkapan ini jelas dan tegas untuk tidak melakukan persetubuhan 
dan itu dianggap sebagai niat tentang suatu masa dan bukan niat 


Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab | 127 


Ba ng 


untuk persetubuhan, sebagaimana yang akan dijelaskan 
selanjutnya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
memasukkan seluruh penisku pada vaginamu,” maka dia tidak 
dikatakan sebagai orang yang melakukan ilaa', karena 
persetubuhan yang dapat mengharuskan seseorang untuk 
membayar Aafarah, dapat terjadi tanpa memasukkan seluruh 
bagian penis. Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan memasukkan kepala penisku pada vaginamu,” maka dia 
adalah seorang yang melakukan //aa ', karena kafarah tidak dapat 
diwajibkan tanpa dengan hal yang demikian itu. 


Asy-Syafi'i 8 menyatakan, Sa'id bin Salim mengabarkan 
kepada kami dari Ibnu Juraij dari Athaa', dia berkata: bahwa ilaa' 
adalah, seseorang yang bersumpah kepada Allah untuk 
meninggalkan persetubuhan. Itu artinya bahwa dia bersumpah 
untuk tidak menyentuh istrinya. Sedangkan jika sang suami 
berkata, “Aku tidak akan menyentuhmu dan dia tidak bersumpah,” 
atau dia berkata dengan perkataan yang kasar kemudian sang 
suami meng-hijr (meninggalkan) istrinya, maka perkara yang 
demikian ini bukanlah dinamakan ilaa '. 


Asy-Syirazi 4 berkata: Pasal: Ilaa" tidak sah 
kecuali pada waktu yang melebihi empat bulan, baik 
sang suami itu adalah seorang yang merdeka atau 
seorang budak. Begitu pula sang istri, baik istri itu 
adalah seorang yang merdeka ataukah seorang budak. 

Apabila sang suami melakukan ilaa' kurang dari 
empat bulan, maka berarti dia tidak melakukan ilaa' 


128 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Pe ga - 


hal ini berdasarkan firman Allah &, 325 He PI 


key Pn 


AA In 23 “Kepada orang-orang yang meng:-ilaa ' istrinya 


diberi tangguh empat bulan." (@s. Al Bagarah (2): 226). 
Ayat ini menunjukkan, bahwa dia bukanlah orang yang 
melakukan ilaa" jika masa ilaa nya kurang dari empat 
bulan. Argumen lain yang menunjukkan kepada hal ini 
adalah, dari. apa yang diriwayatkan oleh Umar &, 
bahwa pada suatu malam dia berkeliling kota Madinah, 
lalu mendengar seorang wanita yang mensenandung- 
kan: 


CA JA Ea Sh Pe 3G Jl Kia Jb Yi 
3 Pa o & Ne - 0. A0, Ba, A Lan Po Magi 
Ip AN 2 (PS RSJ 

asa Je ai AH AN Ha aa 


Duhai panjangnya malam ini dan aku mendatangi sisi 
ranjang # tidak ada kawan setia yang dapat aku 
cumbui. 

Demi Allah, jika bukan karena Allah, maka selain-Nya 
tidak ada # sungguh ranjang ini akan bergetar pada 

semua sisinya. i 
Akan tetapi karena takutku kepada Tuhanku dan 
karena aku malu yang ada pada diriku, maka semua itu 
telah cukup bagiku # aku muliakan suamiku agar aku 
mendapatkan tumpangannya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 129 


Maka Umar &, bertanya kepada para wanita, 
berapa lamakah seorang istri dapat bersabar terhadap 
suaminya? Mereka menjawab, “Dua bulan, dimana pada 
bulan ketiga kesabarannya berkurang dan pada bulan 
keempat kesabarannya telah hilang,” maka Umar 
menulis surat kepada para petinggi pasukan tentaranya 
agar mereka tidak menahan seorang pria dari istrinya 
lebih dari empat bulan. Jika dia melakukan ilaa' selama 
empat bulan, maka dia belum melakukan ilaa', karena 
tuntutan seseorang dengan suatu kafarah atau pada 
talak adalah setelah empat bulan. Apabila dia 
melakukan ilaa" selama empat bulan, maka tidak ada 
ilaa" setelahnya, dengan demikian tidak sah suatu 
tuntutan tanpa adanya ilaa 


Pasal: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan mensetubuhimu,” maka dia bukanlah 
termasuk orang yang melakukan ilaa, karena yang 
demikian itu dilakukan dalam rangka pengabdian. 
Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan melakukan persetubuhan beberapa masa,” atau 
berkata “Demi Allah, akan menjadi panjang masamu 
untuk aku tidak setubuhi,” jika yang dia maksud adalah 
masa yang melebihi dari empat bulan, maka dia 
merupakan orang yang melakukan ilaa. Namun apabila 
sang suami tidak memiliki niat untuk melakukan ilaa”, 
maka dia tidak termasuk orang yang melakukan ilaa", 
sebab ilaa" itu terjadi pada hubungan badan sedikit 
maupun banyak, sehingga sang suami itu tidak bisa 
digolongkan sebagai orang yang melakukan ilaa' tanpa 
adanya niat untuk meng-ilaa'. 


130 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu selama enam bulan,” 
dimana setelah berjalan selama enam bulan sang suami 
kembali berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu tahun,” dengan demikian 
dia telah melakukan dua ilaa' pada dua waktu, dimana 
yang keduanya tidak bisa dipadukan, maka berarti pada 
masing-masing di antara keduanya dia adalah seorang 
pelaku ilaa'. Satu ilaa' dengan ilaa" lainnya tidak 
memiliki kaitan secara hukum terhadap ketetapan 
hukum ilaa' yang berlaku. 


Apabila telah habis masa ketetapan hukum satu 
ilaa', berarti masih ada ketetapan hukum ilaa” lainnya, 
karena dia telah memisahkan masing-masing ilaa" dari 
dua ilaa" itu pada suatu waktu, dengan demikian maka 
keduanya terpisah secara hukum. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu selama lima bulan,” 
kemudian dia berkata “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu tahun,” dengan demikian 
masa iila" yang pertama masuk pada masa ilaa' yang 
kedua, sebagaimana jika sang suami berkata, “Berikan 
untuknya seratus,” kemudian dia berkata lagi, “Berikan 
untuknya seribu,” maka yang seratus tadi telah masuk 
kepada yang seribu, maka artinya dia telah melakukan 
satu ilaa" selama satu tahun dengan bersumpah, 
sehingga kedua ucapan ilaa' itu dianggap satu masa 
ilaa', juga dianggap satu ketetapan hukum. Jika dia 
mensetubuhi istrinya setelah lima bulan dalam satu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 131 


sumpah, maka diharuskan baginya untuk membayar 
satu kafarah. Jika sang suami mensetubuhi istrinya 
pada masa selama lima bulan itu berarti dia telah 
melakukan satu pelanggaran pada dua sumpah, maka 
menurut satu di antara dua pendapat Asy-Syafi'i, dia 
harus membayar satu kafarah, dimana menurut 
pendapat Asy-Syafi'i yang kedua, dia harus membayar 
dua kafarah. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan,” jika 
masa empat bulan itu telah berlalu, lantas sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu 
selama empat bulan,” maka dalam perkara ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat 
yang shahih, bahwa dia tidak termasuk orang yang 
melakukan ilaa', karena pada setiap masa dari kedua 
masa tersebut adalah masa dimana masing-masing dari 
masa itu adalah kurang dari masa ilaa” 


Pendapat Kedua: Dia termasuk orang yang 
melakukan ilaa, karena dia telah melarang dirinya 
sendiri untuk mensetubuhi sang istri selama delapan 
bulan, maka dia telah menjadi yang telah 
menggabungkan dua ilaa' dengan satu sumpah. 


132 || MI Maimu' Syarah Al Muhadzazab 


Penjelasan: 


. $ Pa Led 


Allah &, SA X3 ya “Diberi tangguh selama empat 
bulan.” (@s. Al Bagarah (2): 226). Redaksi, At-Tarabbush memiliki 
arti At Ta'anni mengulur waktu) At- Ta'akhur (mengakhirkan 
waktu), sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah syair: 

Pe L 05. 0 He aan 3 So oL . 6. 
bea Dag II Up Gles Ul Oil Tn Up ap 
Sang wanita itu mengulur waktu datangnya suatu kecelakaan, 


dia berharap suatu hari dicerai atau suaminya meninggal. 


Al @urthubi mengatakan: Sedangkan faedah dari 
ditetapkannya masa selama empat bulan, hal itu seperti yang 
disebutkan oleh Ibnu Abbas dari penduduk Jahiliyyah (dimana 
pernyataan telah disebutkan di awal pasal ini), Allahlah yang 
melarang hal itu, dimana Allah juga menetapkan masa selama 
empat bulan bagi sang suami dalam membina istrinya dengan cara 
meng-hjjr (pisah ranjang), ini berdasarkan firman Allah &, 


FI 3 Hina 


“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur.” (Os. An- 
Nisaa' (41: 34). 

Nabi & telah meng-ilaa ' beberapa orang di antara para 
istrinya selama satu bulan dalam rangka untuk membina mereka. 
Telah dikatakan sebelumnya, bahwa masa yang selama empat 
bulan itu adalah masa terlama dimana seorang wanita tidak 
mampu bersabar dari suaminya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 433 


Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab «&, 
pada suatu malam berkeliling kota Madinah lalu mendengar 
seorang wanita yang sedang bersenandung, kemudian dia 
menyebutkan kisah seperti yang telah dipaparkan oleh Asy-Syirazi 
sebelumnya. 


Aku (Al Muthi'i) tidak menemukan sanad yang shahih 
berkenaan dengan kisah ini kecuali dari apa yang telah 
dikisahkannya oleh Ibnu Hajar dalam At Talkhiish Al Habiir dari 
riwayat Al Baihagi dalam permulaan Bab Biografi dengan alur 
cerita yang serupa dengan apa yang telah disebutkan oleh 
pengarang buku ini, dimana di dalamnya disebutkan, “Maka Umar 
berkata kepada Hafshah,” sementara dalam riwayat Al Kharaithi 
disebutkan, bahwa wanita itu adalah seseorang yang bernama 
Ummul Hajjaj. 


Karena, #aa” ini termasuk beberapa perkara yang dapat 
menyebarkan suatu penderitaan, dimana penetapan masa untuk 
berperang dengan batasan waktu selama empat bulan, dimana 
pada masa ini telah dituntut agar para tentara yang berperang 
untuk kembali ke rumah dari hadapan musuhnya. Terkadang 
kondisi pasukan itu sedang maju untuk berperang atau dalam 
kondisi perperangan yang sengit, dimana keadaan ini terkadang 
tidak memungkinkan baginya untuk menuntaskan kondisi 
peperang semacam ini dan berpulang ke rumah, kemudian jika 
Umar sampai menetapkan hal ini (pulang ke rumah setelah empat 
bulan) maka hal tersebut kelak menjadi perkara sunah dan adab 
dalam berjihad, sebab apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat 
maka ketetapan itu adalah jjima' yang harus diikuti. Sebelum 
ketetapan Umar ini, belum ada ketetapan apapun di kalangan para 
sahabat atau tabi'in yang memiliki jabatan dalam pemerintahan, 


134 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


untuk melakukan hal yang demikian ini. Akan tetapi af&ar ini telah 
menjadi masyhur di kalangan pakar fikih. 


Ibnu @udamah dari kalangan Madzhab Hanbali pernah 
membahas hal ini, sama seperti yang dilakukan oleh penulis kitab 
ini, sekalipun tidak ada penulis kitab Shahih dan Sunan yang 
pernah menyebutkan atsar ini kecuali Al Baihagi dan Said bin 
Manshur, dimana nampaknya atsar ini bersumber dari adalah 
orang-orang yang mendalami tentang riwayat A/ Maghaazi 
(Peperangan), mereka bukanlah orang-orang yang #sigah. 


Hukum: Satu di antara beberapa syarat i/aa” adalah, 
seseorang bersumpah untuk tidak bersetubuh selama lebih dari 
empat bulan. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawuus, Sa'id 
bin Jubair, Malik, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan 
Abu Ubaid. 


Sedangkan Athaa', Ats-Tsauri dan para ulama fikih 
rasionalis berpendapat, bahwa jika seseorang bersumpah untuk 
tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya selama empat 
bulan dan yang lebih dari itu, maka berarti orang itu pelaku ilaa '. 
Pendapat ini dipaparkan oleh Al @adhi Abu Husain yang 
meriwayatkan perkataan itu dari Ahmad. Sebab, seseorang yang 
melarang dirinya untuk bersetubuh dengan cara bersumpah selama 
empat bulan, maka dirinya termasuk orang yang melaksanakan 
ilaa ', seperti halnya jika dia bersumpah lebih dari empat bulan. 


Sementara An-Nakha'i, @atadah, Hammad, Ibnu Abi 
Laila dan Ishag berpendapat, bahwa bagi orang yang bersumpah 
untuk tidak bersetubuh dengan kadar yang sedikit ataupun banyak, 
dimana dirinya tidak melakukan persetubuhan selama empat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 135 


bulan, maka dia adalah orang yang melaksanakan laa ', hal ini 
berdasarkan firman Allah &, 


AN .i$ | ata. di As3 


ON Ga MA Ya aU 


“Kepada orang-orang yang mengrilaa" istrinya diberi 
tangguh empat bulan.” (@s. Al Bagarah (2): 226). 


Dimana orang tersebut sedang melaksanakan i/aa ', 
karena ia" adalah sumpah dan orang ini telah melakukan 
sumpah itu. 

Dalil kami adalah, bahwa dia tidak menghalangi dirinya 
sendiri untuk bersetubuh dengan sumpah yang lebih dari empat 
bulan, maka dengan demikian dia bukan orang yang 
melaksanakan ijaa ', sebagaimana jika dia bersumpah untuk tidak 
memeluknya, dimana ayat di atas merupakan hujiah yang tidak 
bisa dibantah oleh mereka, karena Allah & telah menetapkan 
baginya untuk melakukan At-Tarabbush selama empat bulan. 


Apabila orang tersebut bersumpah untuk tidak 
mensetubuhi istrinya selama empat bulan atau kurang darinya, 
maka berarti tidak ada artinya At-Tarabbush yang dia lakukan. 
Karena, masa untuk meng-ijaa ' telah habis sebelum waktunya dan 
juga bersamaan dengan habisnya masa #aa ". Penetapan masa At- 
Tarabbush selama empat bulan haruslah masa yang harus dilalui 
oleh seseorang yang melakukan i/aa ', karena persetubuhan yang 
dituntut adalah persetubuhan setelah berlalunya masa empat 
bulan. Apabila telah berlalu masa empat bulan itu, maka ilaa -nya 
itu menjadi sah, sedangkan jika masanya kurang dari empat bulan, 
maka jlaa ' dinyatakan tidak sah. Abu Hanifah merupakan orang 
yang sepakat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang 


II L41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


menyatakan, bahwa masa kembali dari i/aa " adalah selama empat 
bulan. 


Sementara jika kita tinjau secara harfiyah, maka ayat ini 
menunjukkan sebaliknya, karena firman Allah #& yang berbunyi, 


4 340 


56 0 Fa k31 ya 3 s3 38 “Diberi tangguh empat 
bulan, kemudian jika mereka kembali” (Os. Al Bagarah (2): 226). 
Dimana kembalinya sang suami dari sumpahnya itu adalah setelah 
habisnya masa At- Tarabbush, dimana dalam redaksi ayat di atas 
itu diakhiri dengan menggunakan huruf fa yang menunjukkan 
bahwa masa //aa ' akan berakhir setelah empat bulan. 


Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka telah 
dikisahkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan ilaa ' 
adalah orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya 
selama-lamanya atau secara mutlak. Sebab, jika dia bersumpah 
dengan masa yang kurang dari itu, maka hal itu memungkinkan 
baginya untuk membebaskan diri tanpa melanggar sumpah, 
sehingga dia bukanlah orang yang melakukan ilaa ', sebagaimana 
jika dirinya bersumpah untuk tidak mensetubuhi sang istri di kota 
Madinah saja. 


Menurut kami, bahwa dia tidak mungkin membebaskan 
dirinya setelah masa At-Tarabbush dari sumpah itu tanpa 
melanggar sumpahnya dimana seakan-akan wanita itu telah 
ditalaknya, lain halnya dengan sumpah untuk tidak mensetubuhi- 
nya di tempat tertentu, maka dalam hal ini sangat mungkin 
baginya untuk membebaskan diri dari sumpah tanpa melanggar 
sumpahnya itu. 

Asy-Syafi'i 8s menyatakan, bahwa begitu pula halnya jika 
sang suami berkata kepada istrinya: “Demi Allah, aku tidak akan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 437 





mendekatimu selama lima bulan,” kemudian dia berkata dengan 
sumpahnya yang lain, “Aku tidak akan mendekatimu selama enam 
bulan,” maka dalam hal ini dia memiliki satu kedudukan, dimana 
dia melanggar seluruh sumpahnya. Apabila sang suami berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan 
atau kurang dari itu,” kemudian dia berkata lagi, “Demi Allah, aku 
tidak akan mendekatimu selama lima bulan,” maka dia adalah 
seorang yang melakukan iaa' dengan sumpahnya untuk tidak 
mendekati sang istri selama lima bulan, akan tetapi dia tidak 
disebut sebagai orang yang melakukan ilaa " dengan sumpahnya 
yang menyatakan “di bawah empat bulan atau empat bulan.” 


Asy-Syafi'i 4» menyatakan, apabila sumpahnya itu lebih 
dari empat bulan dan juga sumpahnya yang empat bulan, dimana 
sang istri meminta untuk berhenti pada sumpahnya yang pertama 
dan juga yang kedua, maka wanita itu berhak untuk meminta 
berhenti pada masa laa” yang tersisa bagi suaminya. Sebab, 
persetubuhan itu dilarang setelah berlalunya masa empat bulan 
dengan adanya suatu sumpah. 


Asy-Syafi'i #8 juga berkata, bahwa seandainya sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu selama lima 
bulan,” kemudian dia berkata lagi, “Budakku adalah menjadi bebas 
jika aku mendekatimu dimana telah berlalu selama lima bulan,” lalu 
istrinya itu: meninggalkan suaminya hingga berakhir masa lima 
bulan atau suami mendatangi istrinya itu, maka dengan demikian 
suaminya itu telah keluar dari masa iaa"“-nya wanita itu. 
Sementara jika sang istri menuntut agar j/aa ' diberhentikan, maka 
suami tidak boleh menghentikan ilaa -nya itu hingga berlalu lima 
bulan dari masa jilaa' yang telah dia ucapkan pada terakhir 


138 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


kalinya, kemudian selama empat bulan setelahnya barulah dia 
berhenti. 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu,” maka berarti dia telah melaksanakan 
ilaa', karena ucapan itu adalah ucapan yang memberikan suatu 
indikasi waktu yang lama. Apabila sang suami berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan mensetubuhimu beberapa masa “atau dia 
berkata “Sungguh aku akan memperpanjang masa untuk tidak 
bersetubuh padamu,” juga dengan berkata, “Beberapa masa,” 
dengan ini dia bermaksud meng-ilaa ' sang istri selama lebih dari 
empat bulan, maka dia termasuk seorang yang melakukan ilaa ',. 
sebab kata yang sang suami gunakan itu merupakan ungkapan 
yang memiliki pemahaman ganda. Oleh karena itu, hal itu 
dikembalikan kepada niat atau maksud sang suami tersebut. 
Apabila sang suami memiliki niat dari kata “beberapa masa,” 
berupa masa yang pendek, berarti ucapannya itu bukanlah ucapan 
ilaa" karena niatnya itu. Namun, jika sang suami tersebut tidak 
berniat apapun dari ucapannya itu, yang demikian itu pun tidak 
bisa dikatakan sebagai perbuatan //aa', karena ucapan itu bisa 
diartikan pada masa yang pendek ataupun pada masa yang 
panjang, dimana pada masa itu pun tidak bisa dipastikan sebagai 
masa yang panjang. 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama empat bulan,” Jika masa itu telah berlalu, 
lantas kemudian dia berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama empat bulan,” atau jika telah berlalu masa 
itu kemudian dia berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama dua bulan,” atau dia berkata, “Aku tidak 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 439 





akan mensetubuhimu selama dua bulan,” Apabila masa itu berlalu, 
kemudian dia berkata “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu 
selama empat bulan,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Orang yang mengatakan ini bukanlah 
orang yang melakukan i/aa', karena dia adalah seseorang yang 
bersumpah dengan waktu yang kurang dari masa i/aa ' yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, dia bukanlah orang yang melakukan 
ilaa ', sebagaimana jika dia tidak berniat dari ucapannya itu kecuali 
kedua waktu yang terlontar dari mulutnya itu. Selain itu juga 
dikarenakan, sang suami masih memungkinkan untuk bersetubuh 
dengan istri lantaran sumpah yang disebutkan setelah masanya, 
dimana hal ini dapat dilakukan dengan tanpa melanggar 
sumpahnya itu, hal itu sama saja sekalipun waktu yang 
diucapkannya itu pendek. Asy-Syirazi menyatakan, bahwa 
pendapat ini adalah pendapat yang benar. 


Pendapat Kedua: Orang yang mengatakan itu adalah 
orang yang melaksanakan ilaa', sebab dia telah menghalangi 
dirinya sendiri untuk bersetubuh dengan sumpahnya melebih dari 
masa empat bulan secara berturut-turut. Oleh karena itu, dia 
merupakan orang yang melaksanakan ilaa ', sebagaimana jika dia 
menghalangi dirinya untuk tidak bersetubuh dengan satu sumpah. 
Juga dikarenakan tidak mungkin bagi sang suami untuk bersetubuh 
setelah habisnya waktu yang telah dia ucapkan itu kecuali dengan 
melanggar sumpah. Dengan demikian dia seperti orang yang 
bersumpah untuk hal itu dengan satu sumpah. 


Apabila seperti di atas ini tidak dikategorikan sebagai 
perbuatan ilaa', maka hal ini akan dapat membuat dirinya 
terhalang sepanjang masanya, dimana hal ini harus dia lakukan 


140 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dengan sumpah. Jika demikian halnya, maka dia bukanlah seorang 
yang melaksanakan iaa', dan hukum ini pada setiap masanya 
yang berturut-turut akan bertambah pada jumlah masa seluruhnya 
hingga mencapai empat bulan, sebagaimana pada masa tiga bulan 
dan tiga bulan, atau masa tiga bulan dan dua bulan, sebagaimana 
yang telah kami sebutkan dalam dua alasan sebelumnya. Semua 
pendapat yang telah kami sebutkan di atas inilah yang juga 
menjadi pendapat Ahmad dan para ulama madzhabnya. 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun,” kemudian dia 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu 
tahun,” yang demikian ini merupakan satu ilaa' yang diucapkan 
dengan dua sumpah, hanya saja dia telah berniat untuk tidak 
bersetubuh selama satu tahun itu selain satu tahun lainnya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu tahun,” kemudian dia berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama setengah tahun,” 
atau dia berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu 
setengah tahun,” kemudian dia berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu selama satu tahun,” maka masa yang 
pendek ini: yaitu setengah tahun telah masuk pada masa yang 
panjang: yaitu satu tahun, karena masa yang pendek itu 
merupakan bagian dari masa yang panjang, dimana dia tidak 
menjadikan satu di antara keduanya setelah yang lainnya. Perkara 
ini serupa dengan seseorang yang menyatakan satu dinar 
kemudian dia menyatakan dengan setengah dinar, atau dia 
menyatakan setengah dinar kemudian dia menyatakan dengan satu 
dinar. Dengan demikian iaa ' dalam perkara ini merupakan satu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 4a1 








ilaa' dengan dua sumpah dan pada satu waktu serta pada satu 
kafarah. 


Jika dari kedua ucapannya itu dia bermaksud dengan satu 
di antara kedua ucapannya itu pada yang kedua atau pada ucapan 
yang sebelumnya, atau dia berkata “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu tahun,” kemudian dia berkata, “Demi 
Allah, Aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun lagi,” 
atau “Setengah tahun lagi,” maka kedua ucapan ini adalah dua 
ilaa "pada dua masa yang berbeda, dimana hukum satu ilaa ' tidak 
bisa dipadukan dengan hukum ada i/aa ' lainnya: 


Satu di antara kedua jilaa ' itu sedang dilaksanakan. 


Sementara laa" lainnya diakhirkan atau ditunda. Jika 
hukum j#aa ' pada yang pertama telah berlalu, maka yang tersisa 
adalah hukum #aa" yang kedua, karena dia telah memisahkan 
masing-masing dari kedua jijaa' yang berbeda itu dengan waktu 
ilaa” tersendiri, maka setiap iaa itu memiliki hukum yang 
terpisah. 


Cabang: Jika pada bulan Muharram dia berkata, “Aku 
tidak akan mensetubuhimu pada tahun ini,” kemudian dia berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun 
mulai dari bulan Rajab hingga sempurna dua belas bulan,” atau dia 
berkata pada bulan Muharram: “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu bulan,” maka kedua ucapan itu 
adalah dua iaa' pada dua waktu dimana salah satu dari kedua 
waktu itu sudah tercakup di dalam masa yang //aa ' lainnya. 


Apabila sang suami kembali pada bulan Rajab atau dia 
kembali setelah bulan Rajab dari sisa tahun yang pertama, maka 


142 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


berarti dia telah melanggar dua sumpah sekaligus, akan tetapi 
dibolehkan baginya untuk membayar satu kafarah, dan pada saat 
itu pula hukum dari kedua #laa ' itu menjadi gugur. 


Apabila sang suami kembali sebelum bulan Rajab atau 
setahun setelah tahun yang pertama, maka berarti dia telah 
melanggar satu di antara dua sumpahnya, sementara jika dia 
kembali pada kedua tempat itu, maka berarti dia telah melanggar 
dua sumpah sekaligus, dimana pada saat itu diharuskan kepadanya 
untuk membayar dua Kkafarah. 


Asy-Syirazi m berkata: Pasal: Apabila sang 
suami berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka demi 
Allah, aku tidak mensetubuhimu,” maka dalam perkara 
ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dalam gaul gadim, Asy- 
Syafi'i menyatakan, bahwa pada saat itu juga sang 
suami termasuk orang yang melakukan ilaa', karena 
orang yang melakukan ilaa" adalah orang yang 
menghalangi dirinya untuk mensetubuhi sang istri 
karena adanya kekhawatiran untuk mensetubuhi 
istrinya. Oleh karena itu, dia merupakan orang yang 
melakukan ilaa- Berdasarkan hal ini, jika dia 
mensetubuhi sang istri, maka dia akan menjadi seorang 
yang melaksanakan ilaa' dan hal itu adalah bahaya. 


Pendapat Kedua: Dalam gaul jaded Asy-Syafi'i 
menyatakan, bahwa pada saat itu juga dia bukan orang 
yang melakukan ilaa', karena masih ada kemungkinan 
sang suami itu mensetubuhi istrinya tanpa adanya 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 143 





bahaya yang akan dia dapatkan saat itu juga. Oleh 
karena itu, dia bukan orang yang melakukan ilaa" 
Maka berdasarkan hal ini, apabila sang suami 
mensetubuhi istrinya, maka pada saat itu pula dia 
bukan orang yang melaksanakan ilaa”, karena masih 
ada pada dirinya sumpah yang menghalanginya untuk 
mensetubuhi istrinya dalam jangka waktu yang lama. 
Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu selama setahun kecuali satu kali 
saja,” maka dia termasuk pelaku ilaa" berdasarkan 
pendapat Asy-Syafi'i dalam gaul gadim, sementara dia 
tidak menjadi orang yang melakukan ilaa' pada saat itu 
juga berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i dalam gaul jadid. 


Apabila dia mensetubuhi sang istri, maka dalam 
hal ini harus ditinjau dahulu permasalahannya: jika 
dalam setahun itu tidak tersisa waktu yang lebih dari 
empat bulan, maka berarti dia bukan sebagai pelaku 
ilaa. Akan tetapi, jika waktu yang tersisa dari satu 
tahun itu adalah lebih dari empat bulan, maka dia 
termasuk orang yang melakukan ilaa” 


Penjelasan: 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu,” maka dia bukanlah termasuk orang yang 
melakukan ilaa ' pada saat itu, hal ini berdasarkan pendapat Asy- 
Syafi'i dalam gaul jadid. Sebab, tidak ada kewajiban apapun yang 
harus dia lakukan lantaran melakukan hubungan intim dengan 
sang istri. Akan tetapi jika sang suami telah mensetubuhi istrinya, 
dengan demikian dia merupakan pelaku #/aa' karena masih ada 


144 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sumpah yang menghalangi dirinya untuk bersetubuh dalam jangka 
waktu yang lama. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad dan ulama 
madzhabnya. Karena, sumpahnya sang suami itu dikaitkan dengan 
suatu syarat. 


Apabila persetubuhan itu telah dilakukan sebelumnya, 
yaitu sebelum adanya sumpah, maka berarti dia bukan seorang 
yang melakukan //aa '. Hal itu juga dikarenakan, bahwa sang suami 
masih memungkinkan untuk melakukan hubungan intim dengan 
sang istri tanpa melanggar sumpahnya itu. Oleh karena itu, dia 
bukan termasuk orang yang melakukan iaa ', sebagaimana jika 
sang suami tidak mengatakan apapun, dan juga kedudukannya 
sebagai seorang yang melakukan i/aa" itu tidak memiliki suatu 
keharusan apapun bagi dirinya apabila dia melakukan 
persetubuhan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan adanya 
pelanggaran sumpah. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak 
akan mensetubuhimu dalam satu tahun kecuali satu kali saja,” 
maka pada saat itu dia belum dikatakan sebagai orang yang 
melakukan jha", karena sang suami bisa saja melakukan 
hubungan intim dengan istrinya kapan saja dia kehendaki tanpa 
melanggar sumpahnya. Dengan demikian, dia belum terlarang dari 
melakukan persetubuhan dengan adanya ketetapan hukum 
sumpahnya. 


Apabila sang suami mensetubuhi istrinya dan dalam waktu 
satu tahun itu masih tersisa lebih dari empat bulan, maka berarti 
dia termasuk orang yang melakukan #aa'. Inilah yang menjadi 
pendapat Abu Tsaur dan ulama fikih rasionalis. Ini pulalah yang 
merupakan makna yang nyata dari pendapat Asy-Syafi'i dalam 
gaul gadim yang menyatakan bahwa orang itu adalah pelaku ilaa ' 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 145 


sejak permulaan, begitu juga pada masa sebelumnya, maka berarti 
dia adalah seorang yang melakukan ilaa ' dari awal. Sebab, tidak 
mungkin baginya untuk melaksanakan persetubuhan kecuali 
dengan kedudukannya sebagai seorang yang melakukan ilaa ' 
Dengan demikian dia akan mendapatkan bahaya dengan 
persetubuhan dia yang dia lakukan. Berdasarkan pendapat ini pula 
jika seseorang berkata: “Jika aku mensetubuhimu, maka Demi 
Allah, aku tidak akan masuk ke dalam rumah.” Maka, berarti 
orang ini adalah orang yang melakukan ilaa ' sejak awal, Jika dia 
melakukan persetubuhan, maka ilaa -nya akan gugur, karena dia 
terlarang untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya lantaran 
suatu sumpah dan bukan dengan selain sumpah itu, dimana yang 
tersisa bahwa dirinya terhalang untuk masuk ke dalam rumahnya 
karena sumpah yang telah dia ucapkan. Kami telah menjawab 
pendapat itu dengan pendapat Asy-Syafi'i pada gaul jadid. 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu selama satu tahun kecuali suatu hari saja,” maka 
ucapan ini serupa dengan yang sebelumnya, dan inilah pendapat 
Abu Hanifah. Sebab, kata “Satu hari” merupakan kata yang tidak 
ada kejelasannya secara pasti karena dia tidak mengkhususkan 
suatu hari dari hari yang lainnya. Oleh karena itu, apabila sang 
suami berkata, “Aku telah melakukan puasa Ramadhan kecuali 
suatu hari,” maka disini sang suami tidak mengkhususkan pada 
hari yang lainnya. 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
berbicara denganmu kecuali suatu hari,” dimana sang suami tidak 
menyebutkan satu hari dari satu tahun itu, maka menurut kami 
berdasarkan pendapat lain -inilah yang merupakan pendapat lain 
dari ulama Madzhab Hanbali- bahwa dia melakukan ilaa" pada 


146 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


saat itu juga, dimana ini pula yang merupakan pendapat Zhufar, 
karena hari yang dikecualikan itu adalah hari yang berada pada 
akhir waktu ia”, sebagaimana dalam perkara penundaan dan 
waktu untuk menentukan pilihan, lain halnya dengan ucapannya 
yang mengatakan: “Sungguh aku tidak akan mensetubuhimu 
dalam satu tahun kecuali satu kali saja,” maka sang istri tidak 
dikhususkan oleh suatu waktu, maka bagi ulama yang membela 
pendapat yang pertama di atas, dia akan membedakan antara hal 
ini dengan penundaan dan waktu memberi pilihan ditinjau dari sisi 
bahwa penundaan masa dimana masa untuk menentukan pilihan 
adalah suatu perkara yang harus bersifat saling berurutan antara 
satu dengan lainnya, dimana tidak boleh diselingi antara keduanya 
walaupun dengan satu hari dimana pada satu hari itu tidak ada 
penundaan dan tidak pula ada pilihan. Karena, jika yang demikian 
itu dibolehkan, maka dia berhak untuk memiliki tuntutan pada 
pertengahan masa penundaan, dimana hal ini mengakibatkan 
dirinya harus melunasi utang yang pada saat itu akan menjadi 
gugur penundaannya secara keseluruhan. Apabila diperbolehkan 
melakukan akad pada saat pertengahan waktu laa” untuk 
menentukan pilihan, maka hal itu bukan berarti dikembalikannya 
pembolehan, sehingga dapat dipastikan untuk menentukan hari 
yang dikecualikan dari akhir waktu i#/aa', lain halnya dengan 
pendapat kami. Juga dikarenakan bahwa diperbolehkannya 
persetubuhan pada hari dari permulaan dan pertengahan dari 
tahun. maka hal itu tidak menghalangi ketetapan hukum pada 
sumpah yang telah sang suami ucapkan pada masa yang tersisa 
itu, maka hal itu menjadi seperti seandainya seseorang berkata, 
“Aku tidak akan mensetubuhimu dalam satu tahun kecuali satu 
kali,” dan sungguh Asy-Syafi'i telah membatasi waktu yang tersisa 
tersebut berdasarkan pendapatnya dalam gau/ jadid. Jika dia 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 1a7 





mensetubuhi istrinya dimana tidak tersisa dari masa satu tahun itu 
yang melebihi dari empat bulan, maka pada saat itu dia bukan 
seorang yang melakukan i/aa'. Jika masa yang tersisa itu adalah 
lebih dari empat bulan, maka berarti dia adalah seorang yang 
melakukan ilaa '. 


Asy-Syirazi #8 berkata: Pasal: Jika ilaa”" dikaitkan 
dengan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan 
——seperti halnya seorang suami berkata kepada istrinya, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga 
engkau memanjat ke langit atau engkau meletakkan 
sekumpulan benda-benda luar angkasa pada 
genggamanku,”— maka dia adalah seorang yang 
melakukan ilaa', karena arti dari ucapannya itu adalah 
bahwa aku tidak akan mensetubuhimu selama-lamanya. 
Akan tetapi, jika ilaa itu dikaitkan dengan sesuatu yang 
diyakini tidak akan dapat terwujud kecuali setelah 
empat bulan, seperti jika seseorang berkata: “Demi 
Allah, aku tidak akan mensetubuhimu sampai Hari 
Kiamat, atau hingga aku pergi dari Baghdad menuju ke 
negeri China dan aku kembali lagi ke Baghdad,” maka 
dia adalah seseorang yang melakukan ilaa', karena 
Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada masa yang 
melebihi dari empat bulan, karena terjadinya Hari 
Kiamat memiliki tanda-tanda yang mengawalinya 
sebelum terjadi, dimana kita berkeyakinan bahwa dia 
tidak akan mampu untuk pergi dari Baghdad menuju ke 
negeri China dan kembali lagi pada masa yang melebihi 
dari empat bulan. 


148 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Jika sang suami mengkaitkan ilaa-nya pada 
syarat yang memiliki dugaan kuat, bahwa syarat itu 
tidak akan terwujud kecuali melebihi dari empat bulan, 
seperti apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu hingga keluarnya Dajjal, 
atau hingga datang Zaid dari Khurasan,” sementara di 
antara kebiasaan Zaid adalah bahwa dia tidak datang 
kecuali bersama orang yang melaksanakan ibadah haji, 
dimana waktu yang tersisa dari waktu ilaa' adalah 
melebihi empat bulan, maka dengan demikian dia 
adalah seorang yang melakukan ilaa', karena secara 
lahiriyah bahwa pada Zaid itu tidak ada suatu apapun 
yang disebutkan dalam sumpahnya kecuali masa yang 
melebihi dari empat bulan. 


dika ilaa" itu dikaitkan dengan suatu perkara 
yang diyakini dapat terwujud sebelum empat bulan, 
seperti apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu hingga bawang ini menjadi 
layu atau hingga kain ini menjadi kering,” maka dia 
bukan seorang yang melakukan ilaa, karena kita 
meyakini bahwa yang demikian itu akan terwujud 
sebelum empat bulan. 


dika sang suami mengkaitkan ilaa-nya pada 
suatu perkara yang diduga kuat bahwa perkara itu tidak 
akan terwujud sebelum masa ilaa' walaupun dibolehkan 
untuk ditunda lantaran suatu halangan. Apabila sang 
suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu hingga aku mati atau engkau mati,” 
maka dia bukan seorang yang melakukan ilaa', karena 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 149 


nyatanya baik sang suami maupun sang istri masih 
dalam keadaan hidup. Apabila sang suami berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga si 
fulan meninggal dunia,” maka dia bukanlah seorang 
yang melakukan ilaa 


Di antara para ulama kami ada yang 
berpendapat, bahwa dia bukanlah seorang yang 
melakukan ilaa- Yang benar adalah pendapat yang 
pertama karena pada kenyataannya dia dalam keadaan 
hidup, dan juga dikarenakan apabila sang suami 
berkata, “Jika aku mensetubuhimu, maka budakku akan 
menjadi bebas,” maka dia adalah seorang yang 
melakukan ilaa" berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i 
dalam gaul jadid, walaupun bisa jadi bahwa budak itu 
akan meninggal dunia sebelum empat bulan. 


Pasal: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan mensetubuhimu di dalam rumah ini,” 
maka dia bukanlah seorang yang melakukan ilaa" 
karena dia bisa saja mensetubuhi istrinya itu tanpa 
melanggar sumpahnya. Juga dikarenakan bahwa hal itu 
tidak akan mendatangkan bahaya bagi istrinya untuk 
tidak bersetubuh di dalam rumahnya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan ridla 
darimu,” maka dia bukan termasuk orang yang 
melakukan ilaa' berdasarkan dua alasan yang telah kami 
sebutkan. Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan mensetubuhimu jika engkau 
berkehendak,” lalu istrinya itu berkata: “Aku ber- 


150 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


kehendak,” maka dia adalah seorang yang melakukan 
ilaa', namun jika istrinya itu menunda jawabannya, 
maka berarti suaminya itu bukan seorang yang 
melakukan ilaa, berdasarkan apa yang telah kami 
sebutkan dalam masalah talak. 


Penjelasan: 


Jika seseorang mengkaitkan iaa" dengan suatu syarat 
yang mustahil terwujud -—disini Asy-Syirazi memberikan 
perumpamaan beberapa contoh terwujudnya suatu perkara yang 
mustahil- sebagaimana perkataannya yang mengatakan “hingga 
engkau memanjat langit,” sementara memanjat atau naik ke langit 
pada masa kini adalah suatu perkara yang tidak mustahil yaitu 
dengan beragam sarana penerbangan yang memiliki kecepatan 
dan jangkauan hingga mencapai ratusan ribu kaki, dan kecepatan 
perjalanannya bahkan dapat melampaui suaranya, maka pada 
masa kini kamu telah dapat melihat bahwa sebuah pesawat 
terbang dapat terbang melesat cepat seperti kilat kemudian kamu 
baru mendengar suaranya setelah pesawat itu hilang dari 
pandangan, dengan demikian, melakukan ijaa' dengan syarat 
memanjat atau naik ke langit pada saat ini bukanlah termasuk 
pada kategori contoh yang mustahil. 


Sedangkan masalah sekumpulan benda-benda langit, jika 
yang makna yang dimaksud adalah makna yang hakiki dari kalimat 
itu, maka ini adalah suatu hal yang mustahil, karena yang 
dimaksud adalah benda-benda langit yang ada di luar angkasa 
dimana tidak bisa digenggam telapak tangan dan tidak bisa dipeluk 
dengan pelukan sambutan dan penghormatan. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 453 


Perkataannya yang mengatakan “atau hingga aku pergi 
dari Baghdad menuju ke negeri China dan aku kembali,” maka 
perkara ini juga tidak termasuk dalam kategori perkara yang 
mustahil berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan tentang 
naik ke langit pada bahasan sebelumnya. Sungguh telah ada dalam 
Al @ur'an beberapa gambaran tentang beragam perkara yang 
bersifat mustahil, sebagaimana firman Allah #& tentang orang- 
orang kafir, 


. 


“AD 
“3 


( 
bi z5 


“ 
— ari ya 


AE at SI 


3 


- 


Lx 


JH SE EN EK JA 2 


€ 


S 
“Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit 
dan tidak mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang 
jarum.” (@s. Al A'raaf (71: 40). 


Makna ayat ini adalah, bahwa orang-orang kafir itu tidak 
akan masuk surga selama-lamanya. 


Di antara perumpamaan yang mustahil adalah seseorang 
yang berkata: “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga 
burung gagak beruban,” karena makna dari ungkapan itu adalah 
bahwa sang suami tidak akan mensetubuhi istrinya selama- 
lamanya. Sebab, yang dimaksud dari ucapan itu adalah suatu 
perkara yang mustahil terwujud dan berarti dia mengkaitkan ilaa '- 
nya dengan sesuatu yang mustahil, seorang penyair telah berkata: 


Hd 1 AS AG 3 dat 2 LAN LG Sg 


Jika burung gagak beruban maka aku akan mendatangi istriku # 
dan bejana itu akan terpenuhi dengan susu yang diperah. 


152 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu hingga engkau hamil,” maka dia bukan orang 
yang melakukan ji/aa', hanya saja hal itu akan menjadi suatu 
perkara dengan dugaan yang kecil, bahwa istri yang dia setubuhi 
itu tidak akan menjadi hamil dalam masa selama empat bulan. 
Namun, jika istrinya itu adalah dari kalangan wanita yang memiliki 
@uru' (masa bersih dari haid yang lama), maka dia juga bukan 
orang yang melakukan aa" karena mungkin bagi sang suami 
untuk menghamili istrinya yang dia setubuhi itu. 


Seorang @adhi dari madzhab Hanbali mengatakan, bahwa 
jika istrinya yang dia #aa”" itu adalah seorang anak wanita kecil 
yang berumur sembilan tahun, maka sang suami bukanlah orang 
yang melakukan ilaa ', karena menghamilinya adalah suatu perkara 
yang sangat memungkinkan, sementara para ulama madzhab 
Ahmad kecuali Al @adhi dan Abu Al Khaththab, hal ini seperti 
yang disebutkan oleh Ibnu Gudamah: Apabila sang suami berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau 
hamil,” maka dia adalah seorang yang melakukan ilaa ', karena 
menghamili tanpa berhubungan intim merupakan perkara yang 
mustahil. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu @udamah, dimana 
yang dia jadikan pijakan dalil dari pendapatnya ini adalah firman 
Allah & tentang Maryam yang berbunyi, 


GEN 5 ALIS 


“Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang 
anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun yang 
menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!'” (@s. Maryam (19: 
20). 


Dan juga firman Allah lainnya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 453 


“Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali 
bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah 
seorang pezina.” (Os. Maryam (19): 28). 


Seandainya hal itu bukanlah suatu perkara yang mustahil, 
maka mereka tidak akan menuduh Maryam sebagai seorang 
pezina karena adanya anak. 


Perkataan Umar #5, “Hukuman Rajam adalah suatu yang 
harus ditegakkan bagi siapa yang melakukan perbuatan zina dan 
dia adalah seorang yang muhshan. Jika telah ada bukti atau 
karena adanya kehamilan atau karena adanya pengakuan.” Akan 
tetapi hal ini membantah ucapan mereka yang menyatakan 
mungkinnya terjadi suatu kehamilan dengan adanya air mani yang 
masuk ke dalam vagina seorang wanita. Oleh karena itu, dia bukan 
seorang yang melakukan ia '. 


Apabila sang suami mengkaitkan jlaa “-nya dengan sesuatu 
yang tidak mustahil, maka dalam hal ini ada lima bagian: 

Bagian Pertama: Sesuatu yang telah diketahui bahwa hal 
itu tidak terwujud dalam rentang waktu empat bulan seperti 
datangnya Hari Kiamat, karena datangnya Hari Kiamat memiliki 
tanda-tanda yang mendahuluinya, sehingga datangnya Hari Kiamat 
pun tidak akan terwujud dalam rentang waktu empat bulan. 


Bagian Kedua: Sesuatu yang diduga kuat tidak akan 
terwujud dalam masa selama empat bulan, seperti keluarnya Dajjal 
dan seekor binatang melata dan selain keduanya di antara tanda- 


154 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tanda datangnya Hari Kiamat. Atau seseorang berkata, “Hingga 
aku meninggal dunia atau engkau meninggal dunia atau anakmu 
meninggal dunia, atau hingga Zaid datang dari Makkah,” dimana 
telah menjadi kebiasaan Zaid untuk melaksanakan Umrah pada 
bulan Rajab kemudian dia menunggu hingga dia menyaksikan 
Wuguf di Arafah lalu dia menyempurnakan ibadah haji, baik haji 
yang hukumnya sunah atau yang hukumnya fardhu untuk 
menggantikan ibadah Haji orang lain, sehingga Zaid tidak akan 
datang dalam waktu empat bulan. Dengan demikian, dia adalah 
seorang yang melakukan ijaa'. Begitu pula keadaannya jika dia 
mengaitkan talak dengan sakitnya sang istri atau dengan sakitnya 
orang lain. 


Bagian Ketiga: Seseorang mengkaitkan ilaa “nya dengan 
perkara yang terwujudnya tidak dapat dipastikan dalam kurun 
waktu empat bulan. Bisa jadi perkara itu terwujud dalam waktu 
empat bulan dan bisa jadi perkara itu tidak terwujud dalam waktu 
empat bulan, dimana kemungkinannya itu adalah sama kuat antara 
terwujud dan tidak terwujudnya hal tersebut, seperti datangnya 
Zaid dari perjalanan yang dekat atau yang tidak diketahui jarak 
tempuhnya. Oleh karena itu, ini tidak termasuk dalam perbuatan 
ilaa ', karena hal ini tidak diketahui apakah sumpahnya itu akan 
melebihi dari masa empat bulan dan hal itu tidak bisa diperkirakan. 


Bagian Keempat: Seseorang mengkaitkan laa nya 
dengan suatu perkara yang telah diketahui, yaitu bahwa perkara 
itu dapat terwujud dalam rentang waktu yang kurang dari empat 
bulan atau diperkirakan dapat terwujud dalam rentang waktu yang : 
kurang dari empat bulan seperti menjadi layunya sebuah bawang, 
keringnya pakaian, turunnya hujan pada waktunya, datangnya 
jama'ah haji pada saat kedatangannya, mulainya masa belajar di 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 155 


sekolah, mulainya rapat di suatu majelis dan perkara lainnya. Jika 
beragam perkara itu akan terjadi pada saat yang kurang dari 
empat bulan, maka orang yang mengkaitkan i/aa “nya dengan 
perkara semacam ini dia bukanlah seorang yang melaksanakan 
ilaa". Karena, dia tidak bermaksud untuk mendatangkan bahaya 
dari perbuatannya yang meninggalkan persetubuhan melebihi dari 
empat bulan. Orang semacam ini sama dengan seseorang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu 
bulan.” 


Bagian Kelima: Seseorang yang mengkaitkan i/aa nya 
dengan suatu perbuatan dimana seorang wanita mampu untuk 
melaksanakannya atau dengan suatu perbuatan dari selain dirinya 
dan hal itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 


Pertama: Seseorang mengkaitkan ilaa “nya dengan suatu 
perbuatan mubah yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Seperti 
apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu hingga kamu masuk ke dalam rumah,” atau 
“Hingga kamu menggunakan pakaian ini,” atau “Hingga aku 
berpindah dengan puasa satu hari,” atau “Hingga aku 
mengenakan pakaian padamu,” maka yang demikian ini bukanlah 
perbuatan ia". Sebab, perkara ini dapat diwujudkan tanpa 
mendatangkan bahaya pada wanita itu, maka ini adalah perkara 

yang sama dengan yang sebelumnya. 


Kedua: Seseorang mengkaitkan ilaa nya dengan suatu 
perbuatan yang haram, sebagaimana apabila sang suami berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau 
minum Ahamer “atau “Hingga engkau berzina “atau “Hingga 
engkau menggugurkan kandunganmu “atau “Hingga engkau 
meninggalkan shalat,” atau “Hingga aku membunuh fulan “atau 


156 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“hingga aku berzina dengan fulanah “atau yang serupa dengan 
perkara ini, maka semua ini adalah perbuatan i/aa" karena dia 
mengkaitkannya dengan sesuatu yang dilarang secara syar'j, maka 
seakan-akan ada yang menghalangi sang suami untuk mensetubuhi 
istrinya, yaitu berupa sesuatu yang sifatnya dapat dirasakan. 


Ketiga: Seseorang mengkaitkan ilaa “nya dengan suatu 
: perbuatan yang pelakunya pada saat melakukan perbuatan itu. 
Seperti jika seseorang berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu hingga engkau menggugurkan maharmu dariku 
atau engkau menggugurkan utangku padamu,” atau “Hingga 
engkau menjamin nafkah anakku,” atau “Hingga engkau 
menyerahkan rumahmu padaku,” atau “Hingga bapakmu menjual 
rumah kepadaku,” atau dengan perkara lainya yang serupa dengan 
perkara ini, maka hal ini adalah masuk dalam perbuatan ilaa ', 
karena suami yang mengambil harta istrinya atau harta orang 
selain istrinya dengan tanpa keridhaan pemiliknya merupakan 
perbuatan yang diharamkan, maka semua perkara ini adalah sama 
keadaannya dengan perbuatan minum khamer. 


Apabila sang suami bersumpah kepada istrinya untuk 
tidak mensetubuhnya hingga sang istrinya keluar dari rumah 
dengan pakaian mini, yaitu pakaian yang tingginya lima belas 
sentimeter di atas lutut, atau sang suami berkata kepada istrinya, 
“Aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau keluar ke pantai 
dengan menggunakan bikini,” yaitu pakaian yang terdiri dari dua 
potong kain kecil seukuran sapu tangan, satu di antara kedua 
potong pakaian itu seperti saringan yang melekat pada vaginanya, 
sementara potongan yang lainnya menempel pada permukaan 
kedua payudaranya, maka semua ucapan itu termasuk dalam 
ucapan i/aa ', dimana orang yang mengucapkan itu adalah pelaku 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 457 


ilaa ', karena telah diharamkan bagi wanita itu untuk menampak- 
kan dirinya dalam keadaan sebagaimana yang telah disebutkan 
diatas, karena pakaian itu adalah pakaian yang lebih buruk dari 
pada pakaian pada masa Jahiliyah, dimana pakaian itu telah 
mengakibatkan kemerosotan moral komunitas manusia hingga 
pada taraf binatang, pakaian yang tidak ada bagian secuilpun dari 
kemuliaan dan kehormatan. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu hingga aku memberimu harta,” atau “Hingga aku 
membuat suatu karya yang bagus bersamamu,” atau “Hingga aku 
berikan kepadamu suatu yang bagus,” maka dia bukan termasuk 
orang yang melakukan ilaa', karena perbuatannya itu bukanlah 
suatu perbuatan yang haram dan perbuatan itu bukan perkara 
yang dapat menghalangi dirinya untuk bersetubuh. Oleh karena 
itu, perkataannya itu sama saja dengan orang yang berkata: 
“Hingga aku berpuasa selama satu hari.” 


Masalah: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhimu di dalam rumah ini atau di negeri ini,” 
atau perkataan lain yang menunjukkan kepada suatu tempat yang 
tertentu, maka dia bukanlah seorang yang melakukan i/aa ". Dan 
inilah yang merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, 
Al Auza'i, An-Nu'man dan kedua orang sahabatnya. Sementara 
Ibnu Abi Laila dan Ishag berpendapat, bahwa dia adalah seorang 
yang melakukan ilaa ', karena dia telah bersumpah untuk tidak 
melakukan persetubuhan dengan istrinya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu kecuali dengan ridhamu,” maka dia bukan orang 
yang melakukan ilaa ', karena dia bisa saja mensetubuhi istrinya 


158 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











tanpa melanggar sumpahnya itu. Juga dikarenakan dia adalah 
seorang yang telah berbuat kebaikan lantaran sikapnya yang telah 
mengharuskan dirinya sendiri untuk menjauhkan amarah sang istri. 
Didasarkan pada penggiyasan itu, maka setiap keadaan yang 
memungkinkan bagi suami untuk mensetubuhi istrinya tanpa 
adanya sumpah yang dilanggar, maka tidak termasuk orang yang 
melakukan ilaa '. Sebagaimana jika seseorang yang berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan engkau tidak 
suka ataupun dalam keadaan engkau bersedih,” begitu juga 
ungkapan lain yang serupa dengan ungkapan itu, maka dia tidak 
termasuk orang yang melakukan ilaa ' 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu dalam keadaan engkau sakit,” maka dia bukan 
seorang yang melakukan daa". Kecuali jika pada diri istrinya itu 
terdapat suatu penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan- 
nya, atau penyakit itu tidak dapat hilang dalam kurun waktu empat 
bulan. Jika demikian keadaannya, maka dia termasuk orang yang 
melakukan ilaa', sebab dia merupakan orang yang bersumpah 
untuk tidak mensetubuhi sang istri selama empat bulan, maka jika 
seorang suami mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya, dimana 
sang istri dalam keadaan sehat, lalu istrinya sakit karena suatu 
penyakit yang dimungkinkan kesembuhannya sebelum empat 
bulan, maka suaminya itu bukanlah seorang yang melakukan ilaa '. 
Begitu pula jika diduga kuat penyakit itu tidak akan hilang dalam 
kurun waktu empat bulan, maka dirinya itu termasuk orang yang 
melaksanakan i/aa ". Sebab, yang demikian itu memiliki kedudukan 
yang sama dengan sesuatu yang tidak bisa diharapkan hilangnya. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu dalam keadaan engkau sedang haid, dan tidak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 159 


pula dalam keadaan engkau sedang nifas, dan tidak pula dalam 
keadaan engkau sedang ihram, dan tidak pula dalam keadaan 
engkau sedang shalat,” atau perkataan yang serupa lainnya, maka 
orang ini bukanlah orang yang melakukan ilaa ', karena hal yang 
diucapkan itu adalah perbuatan yang terlarang berdasarkan syar7, 
dimana disini dia telah menekankan untuk menghalangi dirinya 
sendiri dari persetubuhan yang terlarang itu dengan menggunakan 
sumpah. 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu dalam keadaan engkau suci,” atau “Aku tidak 
akan mensetubuhimu dalam keadaan mubah,” maka dia adalah 
seorang yang melakukan #aa', karena dia adalah seorang yang 
bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan ucapannya itu, dengan 
demikian dia adalah orang yang melakukan ilaa ', sebagaimana 
apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mensetubuhimu pada anus,” Apabila sang suami berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada malam hari,” atau dia 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada siang 
hari,” maka dia tidak termasuk orang yang melakukan ilaa', 
karena dengan ucapannya itu sangat memungkinkan bagi suami 
untuk mensetubuhi sang istrinya tanpa harus melanggar sumpah. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
berkata kepada empat orang istrinya, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi kalian,” maka dia bukanlah 
seorang yang melakukan ilaa' hingga dia mensetubuhi 
tiga orang di antara mereka, karena dirinya bisa saja 
berhubungan intim dengan tiga orang di antara mereka 


160 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tanpa harus melanggar sumpahnya itu. Oleh karena itu, 
dia bukanlah orang yang melakukan ilaa 


Jika sang suami mensetubuhi tiga orang di 
antara mereka, maka dia akan menjadi seorang yang 
melakukan ilaa" pada istrinya yang keempat. Karena, 
dia tidak mungkin mensetubuhi istrinya yang keempat 
kecuali dengan cara melanggar sumpahnya itu, dan hal 
itu dimulai pada saat telah adanya kejelasan ilaa" di 
dalam perkara ini. 


Jika dia mentalak tiga orang di antara keempat 
orang istrinya, maka ilaa' yang dia lakukan akan sangat 
bergantung pada istri yang keempat, yaitu yang belum 
ada ketentuan talak pada dirinya. Sebab, dia mampu 
untuk mensetubuhi istri yang keempat itu tanpa harus 
melanggar sumpah dan sumpah itu tidak akan gugur 
dari diri wanita itu, karena dia telah mensetubuhi tiga 
orang istrinya yang telah dia talak dengan nikah atau 
dengan zina, dengan demikian ilaa' telah dapat 
ditentukan: yaitu kepada istri yang keempat, karena dia 
akan melanggar sumpahnya dengan cara mensetubuhi 
istrinya yang keempat, dimana persetubuhan yang 
terlarang itu seperti suatu perkara yang mubah 
hukumnya, akan tetapi perkara yang mubah itu adanya 
di dalam sumpah. Berdasarkan hal ini, Asy-Syafi'i 
berpendapat dalam Al Umm: Jika seseorang berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dan 
fulanah seorang wanita asing,” maka dia bukan 
termasuk orang yang melakukan ilaa' pada istrinya 
hingga dia mensetubuhi wanita asing itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 161 


Jika seorang di antara keempat istrinya 
meninggal dunia, maka ilaa nya akan menjadi gugur 
pada para istri yang lain, karena telah habis sumpahnya 
pada istrinya yang masih hidup. Karena, persetubuhan 
pada istrinya yang mati sudah tidak bisa dilakukan, dan 
juga bahwa ilaa" itu pada perkara persetubuhan, 
dimana definisi persetubuhan tidak tercakup di 
dalamnya persetubuhan dengan orang yang telah 
meninggal dunia. Persetubuhan ini masuk dalam 
kategori persetubuhan yang diharamkan. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian,” 
sementara yang dia maksud adalah masing-masing di 
antara mereka, maka pada saat itu pula dia adalah 
seorang yang melakukan ilaa', karena dengan 
demikian, dia berarti melanggar sumpahnya apabila 
melakukan hubungan intim dengan masing-masing di 
antara mereka, dan masa ilaa' itu dimulai dari sejak dia 
bersumpah. Maka, siapa saja di antara mereka yang 
menuntut persetubuhan, suami haruslah menolak hal 
itu. Jika sang suami mentalak sang istri itu (istri 
pertama yang menuntut persetubuhan), lalu datang istri 
kedua kemudian sang suami menolak untuk bersetubuh 
dengannya dan mentalak istrinya yang kedua itu, lalu 
datang istrinya yang ketiga dan sang suami kembali 
menolak berhubungan intim dengannya, dan mentalak 
istrinya yang ketiga itu, lalu datang istrinya yang 
keempat dan sang suami menolak berhubungan intim 
dengannya. Jika istrinya yang pertama menuntut 
persetubuhan lalu dia mensetubuhinya, maka berarti dia 


162 Il Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


telah melanggar sumpahnya dan pada saat itu ilaa nya 
menjadi gugur pada istri-istrinya yang lain, karena dia 
tidak melanggar sumpahnya dengan mensetubuhi para 
istrinya yang lain setelah dia melanggar sumpahnya 
dengan mensetubuhi istrinya yang pertama. 


Apabila dia mentalak istrinya yang pertama, lalu 
dia mensetubuhi istri yang kedua, maka ilaa -nya akan 
menjadi gugur pada istri yang ketiga dan yang keempat. 
Jika dia mentalak istrinya yang pertama dan yang 
kedua lalu dia mensetubuhi istrinya yang ketiga, maka 
ilaa nya akan menjadi gugur pada istrinya yang 
keempat saja. 


Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi satu orang di antara kalian,” 
dan yang dia maksud adalah satu orang di antara 
mereka, maka ilaa" itu harus ditentukan kepada siapa di 
antara mereka, bukan pada selain wanita yang di-ilaa” 
Ketentuan ini harus diterangkan oleh suami yang meng- 
ilaa', karena satu istri yang akan di-ilaa' oleh suaminya 
di antara para istrinya yang empat itu tidak bisa 
diketahui kecuali dari keterangan suami itu. 


Apabila suami itu telah menjelaskan siapa 
istrinya yang akan dia ilaa' dan hal itu dibenarkan oleh 
para istri lainnya, maka istri yang dia ilaa" itu telah 
dapat ditentukan. Namun, jika para istri yang lainnya 
mendustai, maka suami harus bersumpah untuk 
mereka, dan apabila sang suami mengingkari, maka 
mereka harus bersumpah, dan dengan demikian telah 
ada ketetapan pada mereka hukum ilaa' dengan 


Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab || 163 


pengingkaran suami, juga dengan sumpah para istri 
yang lain. 

Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian,” 
dan yang dia maksud adalah seseorang di antara 
mereka yang tidak dia tetapkan, maka dia harus 
menentukan kepada siapa ilaa' itu dia kehendaki jika 
para istri menuntut hal yang demikian: Apabila dia 
telah menetapkan ilaa' pada salah seorang istri, maka 
tidak ada tuntutan pada para istri yang lainnya, dimana 
dalam tentang dimulainya masa ilaa" ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dimulai pada saat sumpah. 


Pendapat Kedua: Dimulai pada saat telah 
ditentukannya istri yang akan di-ilaa', sebagaimana 
pendapat kami dalam perkara iddah dan talak, di saat 
dirinya menyatakan talak pada salah seorang istrinya 
yang tidak dia tetapkan kemudian dia menetapkannya 
pada seseorang di antara mereka. Apabila sang suami 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menyentuh 
seseorang di antara kalian,” maka dia adalah seorang 
yang melakukan ilaa' pada masing-masing di antara 
mereka, dimana masa ilaa' itu dimulai pada saat dia 
bersumpah. Apabila dia mensetubuhi seseorang di 
antara mereka, berarti dia telah melanggar sumpah dan 
ilaa' itu tidak menjadi gugur pada istri yang lainnya 
lantaran dia melanggar sumpah saat dirinya men- 
setubuhi setiap dari istrinya. 


164 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadeazab 


Pasal: Jika seseorang mempunyai dua orang 
istri lalu dia berkata kepada seseorang di antara kedua 
istrinya, “Demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu,” 
kemudian dia berkata kepada istri yang satunya lagi: 
“Aku telah mensertakan kamu bersamanya,” maka dia 
bukanlah seorang yang melakukan ilaa' pada istrinya 
yang kedua karena sumpah yang dia ucapkan dengan 
menyebut nama Allah & tidak sah kecuali dengan lafazh 
yang jelas dan tegas, yaitu berupa penyebutan nama 
dan sifat, sementara penyertaan antara kedua istrinya 
itu adalah suatu sindiran, sehingga sumpahnya dengan 
menyebut nama Allah & tidak sah dengan mengguna- 
kan sindiran tersebut. Apabila sang suami berkata 
kepada salah satu di antara kedua istrinya, “Jika aku 
menyentuhmu, maka sungguh engkau telah aku talak,” 
kemudian dia berkata kepada istrinya yang satu lagi 
“Aku telah mensertakanmu bersamanya,” dimana dia 
berniat untuk meng-ilaa -nya, maka dia adalah seorang 
yang melakukan ilaa', karena talak itu sah dengan 
menggunakan sindiran. 


Penjelasan: 

Asy-Syafi'i gg menyatakan, Apabila seorang pria berkata 
kepada empat orang istri miliknya, “Demi Allah, aku tidak akan 
mendekatkan diri kepada kalian,” maka dia adalah orang yang 
melakukan j/aa" kepada mereka semua, dimana dia harus 
menghentikan persetubuhan kepada masing-masing di antara 
mereka berempat. Jika dia mensetubuhi seorang, atau dua orang, 
atau tiga orang, maka akan gugur hukum ijaa' pada mereka, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 165 


dimana aa" baginya hanya tersisa pada istri yang tersisa dan 
hendaklah dia berhenti mensetubuhinya hingga dia kembali atau 
telah habis dari masa Haa nya, atau dia mentalak istrinya itu, 
sehingga dengan demikian dia tidak melakukan pelanggaran 
sumpah hingga dia mensetubuhi keempat orang istrinya itu 
dimana dia telah bersumpah. Jika dia melakukan hal itu, maka 
hendaklah dia membayar kafarah dari pelanggaran sumpahnya 
atau dia mensetubuhi tiga orang di antara mereka hingga dia tidak 
melanggar sumpah dan juga tidak ada #aa" pada para istrinya. 
Pada saat itu dia merupakan orang yang melakukan j/aa ' kepada 
istri yang keempat, karena dia telah melanggar sumpahnya dengan 
mensetubuhi beberapa istri lainnya. Jika seorang di antara 
keempat istrinya itu meninggal dunia, maka ilaa “nya menjadi 
gugur, karena dia telah mensetubuhi para istrinya dan dengan 
demikian dia tidak melanggar sumpahnya. 


Jika dia mentalak seseorang di antara mereka, atau dua 
orang, atau tiga orang, maka dia adalah seorang yang melakukan 
ilaa' pada istri yang masih tersisa, karena jika dia mensetubuhi 
mereka yang telah dia talak, maka berarti dia telah melanggar 
sumpahnya itu. 


Asy-Syafi'i melanjutkan pernyataannya, bahwa apabila 
sang suami berkata kepada empat orang istrinya, “Demi Allah, aku 
tidak akan mendekatkan diri kepada seseorang di antara kalian,” 
dimana yang dia kehendaki adalah masing-masing dari mereka 
semua, kemudian dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, 
maka dia telah melanggar sumpahnya, dan hukum ilaa "nya telah 
gugur pada istrinya yang lain. Jika dia tidak mendekatkan dirinya 
(berhubungan intim) kepada seseorang di antara mereka ,maka dia 
adalah seorang yang melakukan ilaa ' pada mereka semua dan dia 


166 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


harus menghentikan persetubuhan kepada mereka semua. Jika dia 
mensetubuhi seseorang di antara mereka, maka hukum ilaa ' telah 
gugur pada istri-istrinya yang lain, karena dia telah melanggar 
sumpah dengan mensetubuhinya, jika dia melanggar sumpahnya 
itu satu kali saja, maka dia tidak bisa melanggar sumpahnya lagi. 
Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
mendekati seseorang di antara kalian -yang dimaksud adalah 
seseorang di antara mereka dan bukan yang lainnya - maka dia 
adalah seorang yang melakukan ilaa " kepada orang yang dirinya 
telah bersumpah untuk tidak mendekatinya dan dia tidak 
melakukan i/aa ' kepada selainnya. 


Secara keseluruhan, bahwa apabila sang suami berkata 
kepada empat orang istrinya, “Demi Allah, aku tidak akan 
mendekatkan diri kepada kalian,” maka ucapannya itu 
dikembalikan kepada asalnya dan itu adalah melanggar sumpah 
dengan melakukan perbuatan pada orang yang dia bersumpah 
kepadanya ataukah tidak?. Para ulama dari ulama madzhab kami 
berbeda pendapat tentang hal ini. Jika kita sependapat dengan 
orang yang berpendapat, bahwa orang itu telah melanggar 
sumpahnya, maka dia adalah seorang yang melakukan ilaa ' 
kepada mereka semua pada saat itu juga, karena tidak mungkin 
baginya untuk melakukan persetubuhan satu kali tanpa melanggar 
sumpahnya, maka dengan demikian dia telah menghalangi dirinya 
sendiri untuk melakukan persetubuhan kepada masing-masing di 
antara mereka semua tanpa harus melakukan pelanggaran 
sumpah, sehingga dia menjadi orang yang menghalangi dirinya 
sendiri untuk melakukan persetubuhan kepada masing-masing di 
antara mereka pada saat itu juga. 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 167 


Jika dia mensetubuhi seseorang di antara mereka, maka 
berarti dia telah melakukan pelanggaran sumpah, dimana pada 
saat itu telah gugur sumpahnya dan aa ' menjadi hilang pada para 
istri yang lain. Jika dia mentalak seseorang di antara mereka atau 
sebagian di antara mereka meninggal dunia, maka ilaa “nya itu 
tidak gugur pada istrinya yang masih ada. 


Jika kita berpendapat dengan pendapat yang menyatakan 
bahwa orang itu tidak melanggar sumpahnya karena perbuatannya 
kepada sebagian istrinya, maka dia bukanlah seorang yang 
melakukan laa ' pada mereka semua saat itu juga, karena bisa saja 
dia mensetubuhi masing-masing di antara mereka tanpa harus 
melanggar sumpah. Oleh karena itu, dia tidak menghalangi dirinya 
dengan sumpahnya untuk mensetubuhi seorang istri, sehingga dia 
bukanlah seorang yang melakukan jlaa ' dari istrinya itu. 

Apabila sebagian para istri itu meninggal dunia atau dia 
menceraikan sebagiannya, maka sumpahnya itu menjadi gugur 
dan hilang pula hukum ia" Karena, dia tidak melanggar 
sumpahnya dengan mensetubuhi mereka, dimana dia akan 
melanggar sumpahnya jika dia mensetubuhi keempat istrinya. Jika 
dia merujuk istrinya yang telah dia talak atau dia menikahkan 
istrinya itu setelah dia melakukan talak ba in, maka hukum 
sumpahnya itu akan kembali lagi seperti semula. Kedua pendapat 
ini merupakan dua pendapat dari para ulamanya Ahmad bin 
Hanbal &. 

Ibnu Gudamah menetapkan pilihan dari mereka, bahwa 
sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah yang dilanggar, maka 
sumpah itu akan menjadi gugur sebagaimana sumpah-sumpah 
lainnya, dan juga dikarenakan jika dia mensetubuhi salah satu di 
antara mereka, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya dan 


168 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


diharuskan baginya untuk membayar kafarah. Dengan demikian, 
tidak ada suatu kewajiban apapun bagi suaminya itu jika dia 
melakukan persetubuhan pada para istri yang lain, dimana dirinya 
ini tidak dalam keadaan terhalang untuk mensetubuhi mereka 
berdasarkan hukum sumpahnya, maka ilaa “nya itu menjadi gugur 
sebagaimana jika dia telah membayar Kkafarah-nya. Sedangkan 
ulama madzhab kami, mayoritas mereka berpendapat bahwa dia 
bukanlah seorang yang melakukan ilaa ' hingga dia mensetubuhi 
tiga orang istrinya, dengan demikian dia adalah seorang yang 
melakukan i/aa ' pada istrinya yang keempat. 


Al Muzani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa orang itu 
adalah seorang yang melakukan iha' kepada masing-masing di 
antara para istrinya, dimana dia harus menghentikan persetubuhan 
kepada masing-masing di antara mereka. 


Apabila dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, 
maka istrinya yang disetubuhinya itu telah keluar dari hukum ilaa ', 
dimana dia harus menghentikan persetubuhan pada istrinya yang 
lain hingga dia kembali atau telah habis masa laa -nya atau juga 
dia menceraikan istrinya. Dia dianggap tidak melanggar 
sumpahnya hingga dia mensetubuhi keempat istrinya. 


Ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa dia termasuk 
seorang yang melakukan ilaa " pada seluruh istri-istrinya. Jika dia 
tidak mensetubuhi mereka selama empat bulan, maka dia telah 
melakukan talak ba'in kepada mereka semua dengan ilaa ' pada 
mereka semua. Jika dia mensetubuhi sebagian di antara mereka, 
maka ilaa “nya itu menjadi gugur hanya bagi istrinya yang dia 
setubuhi. Dia belum dianggap melanggar sumpahnya kecuali jika 
dia telah mensetubuhi semua istri-istrinya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 169 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian.” Jika dari 
ucapannya itu sang suami bermaksud hanya untuk satu orang yang 
telah ditentukan olehnya, maka sumpahnya itu hanya bersang- 
kutan dengan seorang istri yang telah dia tentukan itu. Dengan 
demikian dia adalah seorang yang melakukan ilaa ' hanya kepada 
istri yang telah ditentukan itu saja dimana /aa ' itu tidak berlaku 
pada para istri yang lainnya. Akan tetapi jika dari ucapannya itu 
tertuju pada seorang istri yang tidak ditentukan di antara keempat 
orang istrinya, maka pada saat itu juga dia belum dikatakan 
sebagai seorang yang melakukan ilaa ', maka dengan demikian jika 
dia mensetubuhi tiga orang di antara mereka, maka dia adalah 
seorang yang melakukan ilaa ' pada istrinya yang keempat, dimana 
bisa juga dia menentukan istri yang akan dilakukan i/aa " dengan 
menggunakan cara pengundian, sebagaimana pada perkara talak 
di saat sang suami mentalak secara tidak jelas, yaitu siapa yang 
akan dia talak di antara para istrinya. 

Apabila dia memutlakkan ucapannya itu, maka dia 
termasuk orang yang melakukan ilaa" pada masing-masing di 
antara mereka semua saat itu juga, karena tidak mungkin baginya 
untuk mensetubuhi seseorang di antara mereka kecuali dengan 
melanggar sumpah. Jika dia mentalak seseorang di antara mereka 
atau seseorang di antara mereka meninggal dunia, maka dia 
adalah seorang yang melakukan ia" pada para istri yang lain. 
Jika dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, berarti dia telah 
melanggar sumpah. Sumpahnya itu menjadi gugur dan gugur pula 
hukum iaa' pada para istrinya yang lain. Karena, itu adalah satu 
sumpah, jika dia melanggar satu kali saja, maka dia tidak dapat 
melanggar sumpah yang kedua kalinya dan tidak ada hukum 
sumpah setelah dia melanggar sumpahnya yang pertama, lain 


170 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


halnya jika dia mentalak seseorang di antara mereka atau 
seseorang di antara mereka meninggal dunia, maka dia tidak 
melanggar sumpah kemudian hukum sumpahnya itu masih tetap 
berlaku pada para istri yang lain, dan ini merupakan pendapat 
Imam Ahmad. 

Sebagian ulama madzhab Hanbali menyebutkan, bahwa 
jika dia menyebutkan secara muthlak, maka laa "nya itu hanya 
pada satu orang istri yang tidak ditentukan, dan ini merupakan 
pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama madzhab kami, karena 
lafazahnya menunjukkan kepada satu orang yang tidak ditentukan, 
dengan demikian tidak boleh diartikan secara umum. Kami 
berpendapat, bahwa kata yang bersifat nakirah ketika dibanding- 
kan dengan kata yang negatif (maksudnya kata “Tidak “atau 
“Bukan “atau “Belum,”) maka kata Nakirah itu mengandung arti 
yang bersifat umum, ini berdasarkan firman Allah &, 


Pi 
A cd A “ TK 
LAKA 
“Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak 
mempunyai istri.” (Os. Al An'aam (6: 101). 


Allah & juga berfirman, 


“1 PIL xG Ae 
OA A3, 
“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Os. 
Al Ikhlaash (112): 4). 
Allah #& juga berfirman lainnya, 


4 Tera x Go 0. 
(Or A3 RR ISI 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 171 


“Barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah 
dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (Gs. An-Nuur (24): 40). 


Seandainya seorang berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
minum air,” dengan menggunakan satu kata di antara beragam 
kata yang menunjukkan pengertian sumpah, maka lafazh ini harus 
diartikan pada pengertian umum. 


Apabila sang suami berkata, “Yang aku maksud adalah 
satu orang istri tertentu atau satu orang istri yang tidak 
ditentukan,” maka itupun harus diterima darinya, karena dalam 
lafazh itu terkandung makna ganda yang tidak berjauhan menurut 
pendapat madzhab Hanbali. Sementara menurut kami, bahwa jika 
objek bersumpah itu tidak ditentukan, maka hendaklah suami 
menentukan istri yang dia maksud dengan ucapannya itu, 
sebagaimana telah diterangkan dalam perkara talak. 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan mensetubuhi setiap orang di antara kalian,” maka dia 
merupakan orang yang melakukan ilaa " kepada semua istri saat 
itu juga, dimana perkataan sang suami tidak diterima jika dia 
mengatakan, “Yang aku maksud adalah satu orang istri di antara 
mereka yang telah ditentukan dan bukan yang tidak ditentukan.” 
Sebab, kata “Setiap” telah menghilangkan pengertian akan sebuah 
pengkhususan. 


Apabila dia melanggar sumpahnya pada sebagian istrinya 
itu, maka jjaa " akan menjadi batal pada semua istri, sebagaimana 
pada kasus sebelumnya. Sementara sebagian ulama madzhab kami 
berpendapat, bahwa iaa ' itu masih tetap berlaku pada istri yang 
lainnya. Ulama madzhab Ahmad berpendapat, bahwa jumlah 


172 Il Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sumpahnya itu adalah satu sumpah. Jika dia melanggar sumpah 
itu, maka hukum dari sumpah itu akan menjadi gugur, 
sebagaimana jika sang suami bersumpah kepada seorang istrinya. 
Juga karena itu hanyalah satu sumpah, maka apabila sumpah itu 
dilanggar satu kali saja berarti sang suami itu tidak bisa lagi 
melanggar sumpah yang kedua, dengan demikian posisi sang 
suami tidak dalam keadaan terhalang untuk mensetubuhi para istri 
yang lainnya dengan segala hukum sumpah yang ada, dimana 
pada saat itu pula #aa” sudah menjadi gugur, seperti halnya 
sumpah lain yang dilanggar. 


Menurutku (Al Muthi'i): Pada perkara yang di 
dalamnya kami sampaikan pendapat, maka dia termasuk orang 
yang melakukan i/aa " kepada masing-masing para istri, sehingga 
dirinya itu harus menghentikan persetubuhan kepada salah satu di 
antara para istrinya itu saat masing-masing istri itu meminta untuk 
berhubungan intim. Jika dia menghentikan persetubuhan dengan 
istri yang pertama lalu mentalaknya, maka dia berarti 
menghentikan persetubuhan dengan istrinya yang kedua. Jika dia 
mentalak istrinya yang kedua, maka dia menghentikan 
persetubuhan pada istri yang ketiga, dan jika dia mentalak istri 
yang ketiga, maka dia menghentikan persetubuhan dengan istri 
yang keempat. Begitu pula keadaannya jika salah satu istrinya 
meninggal dunia, maka persetubuhan tetap tidak boleh dia lakukan 
pada para istri yang lainnya, karena sumpahnya itu belum gugur, 
dan ilaa "nya masih berlaku karena dia belum melanggar 
sumpahnya terhadap mereka. 


Jika sang suami mensetubuhi salah satu istrinya saat dia 
berhenti mensetubuhi istrinya itu atau sebelumnya, maka 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 173 


sumpahnya itu menjadi gugur, dan gugur pula hukum ijaa " pada 
para istri yang lain, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. 


Cabang: Asy-Syafii ss menyatakan, apabila seorang 
suami meng-iaa" istrinya kemudian dia mentalak satu dari 
keempat para istrinya selama empat bulan, dimana dia tidak 
mengetahui istri mana yang dia talak, lalu berjalan masa selama 
empat bulan, kemudian istrinya itu menuntut agar //aa ' dihentikan, 
lalu dia berkata, istri itu yang ditalak dan dia bersumpah untuk 
para istri yang lain, maka talaknya itu hanya berlaku bagi istrinya 
yang ditalak saja. Jika dia merujuk istrinya yang telah dia talak, lalu 
berlalu masa selama empat bulan maka istrinya itu 
menghentikannya selama-lamanya hingga berlalu talak 
sebagaimana yang telah disifatkan. 


Jika berlalu masa selama empat bulan kemudian sang istri 
menuntut agar suaminya menghentikan isa ', lalu sang suami 
berkata, “Aku tidak tahu apakah dia yang telah aku talak ataukah 
selain dia,” maka dikatakan kepada sang suami: Jika engkau 
berkata bahwa dia adalah istri yang engkau talak, maka dia adalah 
istri yang engkau talak. Jika engkau berkata bahwa yang engkau 
talak bukanlah dia, maka engkau harus bersumpah untuknya 
apabila istrinya itu menyatakan talak kemudian sang suami kembali 
dari masa sumpahnya kepada istrinya itu atau dia mentalaknya. 

Apabila engkau berkata “Aku tidak tahu,” dengan 
demikian engkau telah menetapkan untuk menghalangi per- 
setubuhan pada dirimu sendiri. Jika engkau mentalaknya, maka 
dia adalah wanita yang telah engkau talak, namun jika engkau 
tidak mentalaknya dimana engkau bersumpah bahwa wanita itu 
bukanlah istrimu yang engkau talak, maka penuhilah laa -mu 


174 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


kepadanya atau talaklah dia. Jika engkau mengabaikan hal itu 
semuanya, maka talaklah dia dengan ilaa ' karena dia merupakan 
seorang istri yang engkau #/aa". Hendaklah engkau memenuhi 
ilaa “mu itu hingga engkau kembali kepadanya dari sumpahmu 
atau engkau mentalaknya. 


Apabila engkau berkata, “Aku tidak tahu,” maka bisa jadi 
istrimu itu menjadi haram bagimu, akan tetapi bagi istrimu kamu 
tetap halal baginya, sementara engkau terhalang untuk kembali 
dari sumpahmu dan dari talak, maka dia adalah istri yang 
menuntut talak kepadamu. 


Apabila ada suatu bukti yang menyatakan, bahwa dia 
adalah istri yang telah engkau talak sebelum adanya talak ilaa ', 
maka ilaa ' itu menjadi gugur. Namun, jika belum ada bukti, maka 
engkau harus melakukan talak ia" dan talak igrar secara 
bersamaan, demikian pula pada istri-istri yang lainnya. 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Setiap kali aku 
mensetubuhi seseorang di antara kalian maka para istriku yang lain 
adalah ditalak.” Jika kami berpendapat, bahwa hal ini bukanlah 
ilaa maka tidak perlu ada yang dibahas, akan tetapi jika kami 
berpendapat, bahwa ucapannya itu merupakan ilaa ', maka orang 
yang mengucapkannya itu adalah seorang yang melakukan ilaa ' 
kepada semua istrinya secara keseluruhan, karena tidak mungkin 
baginya mensetubuhi salah satu di antara para istrinya kecuali 
dengan mentalak para istri yang lain. Dengan demikian, dia harus 
menghentikan persetubuhannya untuk mereka. 


Apabila sang suami telah menyelesaikan jlaa nya pada 
seorang istri, maka dia harus mentalak para istri yang lain. Jika 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 175 


talaknya itu adalah talak ba'in, maka ilaa “nya menjadi gugur 
karena posisi dirinya dalam keadaan tidak terlarang untuk 
mensetubuhi sang istri karena hukum sumpahnya. Akan tetapi jika 
talaknya itu adalah talak ba'in lalu dia merujuk mereka kembali, 
maka hukum jaa ' tetap berlaku pada mereka, karena sang suami 
tidak mungkin mensetubuhi salah satu di antara para istrinya 
kecuali dia harus mentalak istri-istri yang lain. Begitu pula halnya 
jika dia mentalak sebagian para istrinya, kecuali bahwa masa ilaa ' 
itu dimulai pada saat dia merujuk. 

Apabila talaknya itu merupakan talak ba'in, lalu para istri 
itu kembali dan dia menikahi mereka atau dia menikahi sebagai 
dari mereka, maka hukum ilaa ' itu berlaku kembali, dimana masa 
ilaa' dimulai pada saat pemikahan. Perkara ini sama saja apakah 
dia menikahi mereka pada masa iddah atau setelah masa iddah 
atau setelah bersama suaminya yang lain atau juga setelah 
persetubuhan. 


Apabila sang suami berkata, “Yang aku maksud adalah 
satu orang istri yang telah ditentukan,” maka pernyataan ini harus 
diterima darinya dan sumpahnya itu bersangkutan dengan istri 
yang dimaksud. Jika dia mensetubuhi sang istri yang telah 
ditentukannya tersebut, maka dia harus mentalak para istri yang 
lain, akan tetapi jika dia mensetubuhi selain istri yang telah 
ditentukan, maka dia tidak boleh mentalak seorangpun di antara 
para istrinya. Dengan demikian dia menjadi seorang yang 
melakukan jiaa' kepada istrinya yang telah ditentukan, bukan 
kepada yang lainnya. Sebab, hanya dengan mensetubuhi istrinya 
yang telah ditentukan saja, talak yang dimaksud akan berlaku bagi 
semua istri-istrinya dan bukan dengan mensetubuhi selainnya. 


176 Il 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Apabila sang suami berkata kepada seorang di 
antara para istrinya, “Demi Allah, aku tidak akan men- 
setubuhimu,” kemudian dia berkata kepada istrinya yang lain, 
“Aku sertakan engkau bersamanya,” maka dia bukanlah orang 
yang melakukan aa" pada istrinya yang kedua itu, karena 
bersumpah dengan menyebut nama Allah tidaklah sah kecuali 
dengan lafazh yang jelas dan tegas pada nama dan sifatnya, 
dimana penyertaan antara keduanya adalah sindiran, sehingga 
sumpahnya itu tidak sah dengan ungkapan yang bersifat sindiran. 


Apabila sang suami berkata, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka engkau telah aku talak,” kemudian dia berkata kepada 
istrinya yang lain, “Aku sertakan engkau bersamanya,” dimana dia 
telah bermaksud untuk itu, maka dia telah menjadikan talaknya itu 
untuk istri yang kedua bergantung pada hubungan intim yang 
dilakukan dengannya juga. Karena, talak itu sah dilakukan dengan 
menggunakan sindiran. 


Apabila kami berpendapat, bahwa yang demikian itu 
merupakan ilaa ' pada istri yang pertama dan menjadi jlaa ' pula 
pada yang kedua, karena yang kedua ini telah masuk pada maksud 
yang telah dia ungkapkan. Jika tidak, maka berarti ucapannya itu 
bukanlah ijaa" pada seseorang di antara mereka berdua. Begitu 
pula keadaannya jika seorang pria melaksanakan ilaa" kepada 
seorang istrinya, lalu berkata istrinya yang lain, “Engkau adalah 
seperti fulanah,” maka dia bukan seorang yang melakukan ilaa ' 
Sementara ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa dia termasuk 
orang yang melakukan ilaa”. Ahmad berpendapat, bahwa dia 
bukanlah seorang yang mengucapkan sumpah dengan jelas dan 
tegas, dengan demikian dia bukanlah orang yang melakukan ilaa " 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 177 








dengan ucapannya itu, sebagaimana jika tidak menyerupakan 
wanita itu dengan wanita lainnya. 


Asy-Syirazi « berkata: Pasal: Jika ilaa' telah sah, 
maka dia tidak boleh menuntut suatu apapun sebelum 


empat bulan, ini berdasarkan firman Allah &, S8 Gali 


Dgn 


4 32 


Fa Im 32 pekd0s “Kepada orang-orang yang meng- 
ilaa" istrinya diberi tangguh empat bulan.” (Os. Al 
Bagarah (2): 226). Masa ilaa' itu dimulai pada saat 
sumpah itu diucapkan karena hal ini telah ditetapkan 
berdasarkan nash dan ijma', sehingga untuk 
menentukan hal ini tidak diperlukan ketetapan seorang 
hakim, sebagaimana pada masa iddah. Jika dia men- 
ilaa'" seorang istri dan ternyata disana terdapat suatu 
udzur yang menghalanginya untuk melakukan 
persetubuhan, maka dalam hal ini harus ditinjau: Jika 
udzur itu ada dalam diri istri seperti jika dia adalah 
seorang wanita anak kecil, atau seorang wanita yang 
sakit, atau seorang wanita yang suka melawan, atau 
seorang wanita yang sedang berihram, atau seorang 
wanita yang sedang melaksanakan puasa fardhu, atau 
seorang wanita yang sedang melaksanakan itikaf 
fardhu maka dengan demikian masa itu tidak terhitung 
dalam masa ilaa-nya. Jika terjadi suatu udzur di antara 
beberapa udzur tersebut di atas pada saat masa ilaa' 
maka masa ilaa" itu terputus karena masa 'udzur hanya 
dijadikan bahan bahasan untuk menghalangi suatu dari 
melakukan persetubuhan, dimana kondisi ini bukanlah 


178 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


merupakan kondisi yang datang dari dirinya sendiri 
dimana manyebabkan persetubuhan itu terlarang: 
apabila semua udzur ini telah hilang, maka masa ilaa" 
dimulai kembali karena sudah menjadi suatu ketetapan, 
bahwa masa ilaa” adalah masa yang sifatnya terus 
menerus dan tidak pernah terputus. 


Apabila masa ilaa" itu terputus karena suatu 
udzur, maka masa ilaa" itu harus dimulai dari awal, 
sebagaimana seseorang yang wajib berpuasa selama 
dua bulan berturut-turut. Akan tetapi jika wanita itu 
dalam keadaan haid, maka masa haid itu terhitung 
dalam masa ilaa" Oleh karena itu, jika terjadi haid pada 
masa ilaa', maka masa ilaa-nya itu tidak terputus 
karenanya, sebab haid merupakan perkara biasa yang 
terjadi pada seorang wanita baligh, dimana dirinya itu 
tidak bisa terhindar darinya. 


Jika kami berpendapat, bahwa dilarang 
memasukkan hitungan masa yang menimbulkan bahaya 
dimana hukum iilaa" menjadi gugur. Oleh karena itu, 
tidak boleh ada jarak waktu dalam perkara yang 
seharusnya berturut-turut, sama seperti pada perkara 
puasa dua bulan secara berturut-turut. 


Jika sang istri dalam keadaan nifas, maka dalam 
perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Masa nifas itu terhitung 
dalam masa iilaa', karena nifas adalah suatu kondisi 
normal pada seorang wanita, sebagaimana wanita yang 
sedang haid dari sisi hukumnya, begitu pula dengan 
ilaa”. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 179 


Pendapat Kedua: Masa nifas itu tidak terhitung 
dalam masa ilaa'. Jika terjadi nifas, maka masa ilaa' 
menjadi terputus karena nifas adalah suatu keadaan 
yang jarang terjadi, sehingga nifas itu sama seperti 
beragam udzur yang lainnya. Apabila udzur itu 
bersumber dari suami, seperti halnya jika sang suami 
sakit, atau dia menjadi gila, atau dia sedang melakukan 
safar, atau dia seorang yang terkebiri, atau dia sedang 
dalam keadaan ihram, atau dia sedang dalam keadaan 
puasa fardhu, atau dia sedang dalam keadaan i'tikaf 
fardhu, maka masa itu harus dihitung pada masa iilaa 
Jika sesuatu terjadi di antara beberapa udzur ini pada 
masa ilaa', maka masa ilaa” itu tidak terputus, karena 
halangan untuk bersetubuh itu datangnya dari dirinya 
sendiri, sementara pernikahan di antara mereka berdua 
tetap berlaku, dengan demikian masa udzur itu adalah 
masa iilaa”. Jika sang suami meng-ilaa' istrinya dalam 
keadaan kafir atau dalam keaadaan rujuk, maka masa 
itu tidak termasuk dalam masalah ilaa 


Jika terjadi kekufuran, atau perceraian, atau 
rujuk pada masa ilaa', maka masa ilaa' itu terputus, 
karena pernikahan terkadang telah ditaburi perceraian 
dan pemurtadan, maka pada saat itu menahan diri 
untuk tidak bersetubuh tidak ada ketetapan hukumnya. 
Jika sang istri masuk Islam lagi setelah pemurtadannya 
atau dia melakukan rujuk setelah sebelumnya diceraikan 
dan pada saat itu masih tersisa masa At-Tarabbush, 
maka masa At-Tarabbush itu harus dimulai dari awal. 


180 Il 4! Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Penjelasan: 

Pendapatnya yang mengatakan, “Dan tidak menuntut 
suatu apapun sebelum empat bulan dan seterusnya.” Ini 
merupakan pendapat jumhur fugaha, bahwa suami tidak boleh 
menuntut untuk kembali dari sumpahnya sebelum empat bulan. 
Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri dan Abu 
Hanifah menyatakan, bahwa dia dituntut untuk kembali seperti 
semula dari sumpahnya itu kepada istrinya karena berdalil pada 
bacaan Ibnu Mas'ud, se ' PAN op “Jika mereka kembali kepada 


istri-istri mereka,” mereka berpendapat: Jika dibolehkan bagi 
suami untuk kembali, maka para istri juga boleh untuk menuntut. 
Sebab, kata “Kembali” mengikuti kalimat sebelumnya. Hal ini 
dibantah dengan adanya larangan untuk bersetubuh berdasarkan 
firman Allah &, 


. PT Pn Oki A3 £ G0 
par 3 RAYA CRAU 

“Kepada orang-orang yang mengrilaa ' istri-istrinya diberi 
tangguh empat bulan.” (@s. Al Bagarah (21: 226). 

Maka, Allah & telah mensyari'atkan At-Tarabbush 
selama masa ini: yaitu selama empat bulan. Dengan demikian, 
tidak boleh sang suami menuntut sebelum empat bulan, sementara 
pilihannya untuk kembali sebelumnya adalah pembatalan terhadap 
haknya dari dirinya sendiri, maka dia tidak bisa membatalkan ilaa '- 
nya dengan tuntutan pembatalan dari selainnya. 


Al @adhi Ibnul Arabi mengatakan, bahwa untuk 
menjelaskan masalah ini, maka maksud dari ayat di atas menurut 
pendapat kami adalah, “Kepada orang-orang yang meng:ilaa ' 
istri-istrinya diberi tangguh empat bulan. Jika mereka kembali 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 481 


setelah habisnya masa empat bulan itu, maka Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka bertekad untuk 
melakukan talak, maka Allah maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” Sementara maksud dari ayat di atas menurut 
pendapat mereka adalah, “Jika mereka kembali kepada istrinya, 
maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Jika mereka 
bertekad untuk melakukan talak dengan meninggalkan istrinya 
kembali,” dimana dalam hal ini kemungkinannya sama-sama kuat 
dan dikarenakan sama kuatnya kedua maksud tersebut, maka aku 
(Al @adhi Ibnul Arabi) mengambil sikap untuk ber-tawagguf dalam 
perkara ini. 

Asy-Syafi'i #& menyatakan, begitu pula halnya jika sang 
istri itu murtad dari agama Islam dimana sang suami dia belum 
mentalak istrinya itu hingga istrinya itu kembali lagi kepada Islam 
dengan masa iddahrnya. Apabila istrinya itu dirujuk kembali, maka 
dikatakan kepada sang suami, “Penuhilah masa ilaa mu atau 
ceraikan wanita itu,” Jika wanita itu belum juga dirujuk hingga 
habis masa iddah-nya, maka dia telah melakukan talak ba'in pada 
wanita itu dengan kemurtadannya dan hilanglah masa iddahrnya. 
Asy-Syafi'i melanjutkan perkataannya: Jika persetubuhan dilarang 
dari sisi wanita itu setelah berlalunya masa empat bulan sebelum 
dihentikan atau bersamanya dan tidak ada jalan bagi wanita itu 
terhadap suaminya hingga hilang larangan untuk bersetubuh dari 
sisi wanita itu, kemudian sang suami menghentikan kedudukannya 
(mentalaknya), karena masa yang empat bulan itu telah berlalu. 
Namun apabila persetubuhan dilarang dari sisi wanita itu selama 
empat bulan dikarenakan adanya suatu hal yang terjadi pada sang 
istri selain haid yang Allah telah menjadikan hal itu pada diri 
wanita baligh, kemudian persetubuhan dibolehkan dari sisi wanita, 
maka masa itu disegerakan pada saat dibolehkannya empat bulan, 


182 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdrzab 


sebagaimana Allah #& menjadikan masa ilaa ' selama empat bulan 
berturut-turut bagi sang suami, namun masa yang empat bulan itu 
tidak sempurna hingga kembali hukumnya, maka masa ilaa " itu 
dimulai oleh suaminya secara berturut-turut, sebagaimana dia 
memulai waktu i/aa" itu dari awal. 

Jika seseorang meng-ilaa ' istrinya kemudian istrinya itu 
murtad dari Islam selama empat bulan, atau istrinya itu murtad, 
atau sang suami mentalak istrinya, atau sang istri meng-khulu' 
suaminya kemudian dia merujuknya atau istri yang murtad itu 
kembali kepada Islam pada masa iddah, maka masa ilaa "nya itu 
harus dimulai dari awal dalam semua keadaan ini selama empat 
bulan, yang dimulai saat vagina wanita itu telah menjadi halal bagi 
suaminya dengan adanya rujuk, atau dengan adanya nikah, atau 
dengan kembalinya yang murtad kepada Islam. Dalam perkara ini 
tidaklah sama dengan keadaannya pada bab pertama, karena pada 
bagian pertama, wanita itu seakan-akan adalah haram rambutnya, 
memandangnya, menahannya dan mensetubuhinya, sementara 
pada semua keadaan itu, maka tidak ada yang haram pada dirinya 
suatu apapun selain persetubuhan saja, sedangkan rambutnya, 
memandanganya dan menahannya, maka semua perkara ini 
tidaklah diharamkan, begitu pula halnya jika keduanya menjadi 
murtad. 


Menurutku (Al Muthi'1): Inti dari semua hal itu adalah, 
bahwa jika sang suami meng-ilaa ' istrinya, dimana terdapat udzur 
yang menghalanginya untuk bersetubuh dari pihak suami, seperti 
sakit, pengasingan, atau keadaan ihram, atau keadaan berpuasa, 
maka semua keadaan itu dihitung ke dalam waktu ijaa "nya, 
. karena penghalangan untuk bersetubuh itu datangnya dari 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 183 


pihaknya sendiri, sementara kemungkinan untuk disetubuhi telah 
ada pada diri sang istri. Oleh karena itu, jika wanita itu 
memungkinkan untuk disetubuhi dari sisi sang istri, sementara 
suami terhalang untuk bersetubuh karena suatu udzur, maka suami 
tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya itu. 


Apabila terjadi sesuatu berupa adanya beberapa udzur ini 
setelah masuk masa #/aa' atau suami menjadi gila, maka masa 
ilaa “nya tidak terputus berdasarkan pengertian yang telah kami 
sebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika halangan untuk bersetubuh 
datang dari pihak istrinya, maka dalam hal ini harus ditinjau 
terlebih dahulu: jika wanita itu dalam keadaan haid, maka keadaan 
ini tidak menghalangi masa iaa '. Sebab, jika haid ini menghalangi 
masa jjaa ', maka merealisasikan masa iaa ' itu merupakan suatu 
perkara yang tidak mungkin dilakukan, karena pada umumnya 
wanita akan mengalami masa haid setiap bulan, dengan demikian 
haid dapat menggugurkan hukum ilaa ' 


Apabila terjadi haid, maka masa jiaa' tidak terputus 
karenanya, hal ini berdasarkan pada apa yang telah kami 
sebutkan. Nifas sama seperti haid. Sebab, nifas sama dengan haid 
pada hukum-hukumnya. Para ulama” madzhab Hanbali 
mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Nifas sama seperti haid. 


Pendapat Kedua: Nifas sama seperti beragam udzur 
lainnya yang datang dari pihak istri, karena hal itu adalah 
kebiasaan yang jarang terjadi. Oleh karena itu, nifas adalah serupa 
dengan seluruh udzur lainnya. 


184 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Sedangkan seluruh udzur-udzur yang datang dari pihak 
istrinya adalah: Seperti umurnya yang masih kecil, sakit, dalam 
pengasingan, dalam keadaan ihram, dalam keadaan berpuasa yang 
kedua terakhir bersifat fardlu, yaitu i'tikaf untuk melaksanakan 
nadzarnya, sikapnya yang melawan dan ketidakberadaannya 
karena suatu hal, maka kapan saja satu udzur di antara beberapa 
udzur ini ada, maka udzur ini akan menghalangi waktu i//aa ', dan 
jangka waktu dari udzur ini tidak bisa terhitung dengan masa ilaa ' 
hingga udzur ini hilang, karena masa yang ada pada udzur ini 
dapat menggandakan halangan bagi suami untuk mensetubuhi 
istrinya, sementara halangan ini datang dari pihak istri. Jika ada 
sesuatu dari beberapa sebab tersebut di atas maka waktu ilaa' 
harus dimulai lagi dari awal, dan waktu aa" yang telah berlalu 
tidak masuk dalam hitungan waktu i#aa' yang baru, ini 


3 Ber 


berdasarkan firman Allah &, 25 IKI Jo “Diberi tangguh 
empat bulan.” (@s. Al Bagarah (2): 226), dimana waktu empat 
bulan itu harus bersifat berturut-turut, Jika masa empat bulan itu 
terputus karena adanya udzur, maka waktu i/aa " itu harus dimulai 
dari awal, sebagaimana berturut-turutnya puasa selama dua bulan 


sebagai puasa kafarah bagi orang yang bersetubuh pada siang hari 
di bulan Ramadhan. 


Apabila sang suami melanggar sumpahnya dan istrinya itu 
melarikan diri dari sang suami, maka terputuslah masa ilaa "nya, 
dika istrinya itu masih ada di tangannya dan memungkinkan bagi 
sang suami untuk mensetubuhinya, maka waktu jiaa nya itu 
terhitung padanya dengan wanita itu. | 


Jika dikatakan bahwa semua sebab-sebab ini adalah 
perkara yang bukan diada-adakan oleh wanita itu dengan 
sendirinya, maka dengan demikian tidak pantas untuk dipotong 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 185 


waktu ijaa ' itu karenanya, sebagaimana pada perkara haid. Dalam 
hal ini kami katakan, bahwa jika halangan itu ada padanya, maka 
dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keberadaan udzur itu, 
karena perbuatannya atau karena perbuatan selainnya, 
sebagaimana bahwa seorang penjual jika dia memiliki udzur yang 
menghalanginya untuk menyerahkan barang yang sudah 
ditransaksikan, maka tuntutan ganti rugi itu tidak bisa diarahkan 
kepadanya, sama halnya apakah karena adanya suatu udzur atau 
halangan ataupun selain udzur. 


Jika seseorang meng-//aa ' istrinya dalam keadaan murtad, 
maka masa aa ' tidak dihitung pada masa murtadnya melainkan 
terhitung pada saat dia telah kembali dari kemurtadannya kepada 
Islam. Namun apabila terjadi pemurtadan pada waktu ilaa ', maka 
waktu ilaa" itu menjadi terputus karenanya, Sebab, pernikahan 
terkadang telah menjadi gugur ditaburi dan pada saat itu 
persetubuhan menjadi suatu yang diharamkan. Jika dia telah 
kembali kepada Islam, maka masa aa" dimulai kembali dari 
semula, sama saja keadaannya apakah pemurtadan ini terjadi dari 
pihak kedua pihak atau dari satu pihak di antara mereka berdua. 
Begitu juga keadaannya jika satu di antara sepasang suami istri 
yang keduanya adalah kafir dan masuk Islam, atau suaminya 
meng-4hulu istrinya kemudian dia menikahinya. 


Asy-Syirazi mw berkata: Pasal: Jika suami 
mentalak istrinya pada masa At-Tarabbush, maka masa 
At-Tarabbush itu terputus, sementara ilaa" itu belum 
gugur, Jika suami merujuk istrinya itu dimana masa At- 
Tarabbush masih tersisa, maka masa ilaa" itu harus 
dimulai dari awal. Jika dia mensetubuhi istrinya itu, 


186 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


maka berarti dia telah melanggar sumpah dan pada saat 
itu ilaa" menjadi gugur, karena dia telah menghilangkan 
bahaya tersebut. 


Apabila dia mensetubuhi istrinya pada saat 
istrinya tertidur atau pada saat istrinya itu sedang gila, 
maka dia berarti telah melanggar sumpahnya dan pada 
saat itu ilaa" menjadi gugur. Jika sang istri berusaha 
untuk memasukkan penis suaminya dimana sang suami 
dalam kondisi tertidur maka berarti suaminya itu belum 
melanggar sumpahnya, sebab ketentuan hukum telah 
diangkat dari suaminya itu. Lantas apakah hak istrinya 
itu akan menjadi gugur? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 

Pendapat Pertama: Hak istrinya itu menjadi 
gugur karena sang istri telah mendapat haknya 
(berhubungan intim). 


Pendapat Kedua: Hak istrinya itu tidak gugur 
karena hak istrinya itu adalah apa yang ada pada 
perbuatan suaminya dan bukan pada perbuatannya. 


Apabila sang suami mensetubuhi istrinya yang 
dalam kondisi istrinya gila, maka berarti suami belum 
dianggap melanggar sumpahnya karena ketetapan 
hukum telah diangkat darinya sang istri. Lantas apakah 
hak istrinya itu menjadi gugur? Dalam masalah ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Hak istrinya menjadi gugur 
dan ini merupakan pendapat madzhab yang zhahir. 
Sebab, dia telah mendapatkan hak (berhubungan intim) 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 187 


dari suaminya, sekalipun jika dia (suami) tidak 
bermaksud untuk itu, sehingga hak istri itu adalah 
gugur, sebagaimana jika sang suami mensetubuhi istrinya 
dan menyangka bahwa istrinya adalah wanita lain. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Al 
Muzani, bahwa hak istrinya itu tidak gugur, karena dia 
tidak melanggar sumpah bersama suaminya, sehingga 
ilaa' tidak menjadi gugur karenanya. 


Pasal: Jika sang suami mensetubuhi istrinya dan 
terdapat sebuah penghalang berupa kondisi yang 
sedang dalam ihram, keadaan berpuasa, atau keadaan 
haid, maka ilaa istrinya itu menjadi gugur, karena sang 
istri itu telah mendapat hak dari suaminya (bersetubuh), 
sekalipun dengan sesuatu yang diharamkan. 


Penjelasan: 


Inti dari bahasan pada pasal ini adalah, bahwa jika suami 
mensetubuhi istrinya setelah habis masa i/aa ', sebelum sang istri 
meminta haknya (persetubuhan) atau sesudahnya, maka sang 
suami keluar dari masa iaa', sama halnya apakah dia 
mensetubuhi istrinya itu dalam keadaan istrinya itu berakal, 
keadaan gila, keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, karena 
semua itu berarti bahwa dia telah melakukan perbuatan yang dia 
bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan itu. 


Apabila dia mensetubuhi sang istri dan suami dalam 
keadaan gila, maka berarti dia belum melakukan pelanggaran 
terhadap sumpahnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Asy- Sya'bi. 


188 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Sementara Abu Bakar dari madzhab Hanbali, dia berpendapat, 
bahwa orang itu telah melanggar sumpahnya dan diharuskan 
untuk membayar Kafarah, sebab dia telah melakukan suatu 
perbuatan yang dia sendiri telah bersumpah untuk tidak melakukan 
perbuatan itu. 


Pendapat ini tidak benar, karena dia bukanlah seorang 
mukallaf dan juga ketetapan hukum telah diangkat darinya. 
Dengan melakukan persetubuhan itu, berarti dia telah keluar iilaa" 
tersebut, karena sang suami telah memenuhi hak untuk istrinya, 
dan dengan demikian istrinya itu telah mendapatkan haknya dari 
sang suami, sebagaimana yang didapatkan oleh seorang yang 
berakal. Sementara kafarah menjadi gugur dari sang suami karena 
ketetapan hukum pada diri sang suami itu telah diangkat. Ini 
merupakan satu di antara dua pendapat ulama madzhab kami, 
dimana ini adalah pendapat madzhab. Sementara ulama madzhab 
kami lainnya, mereka berpendapat, bahwa sang suami itu masih 
sebagai seorang yang melakukan ijaa ', karena jika dia bersetubuh 
sadar, maka dia diwajibkan membayar afarah, karena 
persetubuhannya yang pertama bukanlah bentuk pelanggaran 
sumpah. Apabila sumpahnya masih berlaku, maka berlaku pula 
hukum aa "nya, sebagaimana jika dia tidak melakukan 
persetubuhan. Inilah maksud dari pendapat Al Muzani. 


Masa ia" itu seharusnya dimulai pada saat sang suami 
melakukan persetubuhan, karena dirinya itu tidak dapat menuntut 
kembali sumpah yang datang dari dalam diri sang suami. Dia tidak 
boleh mentalak sang istri itu karena keengganan istrinya, dimana 
sang istrinya itu ada di sana, akan tetapi waktu ilaa' itu 
digandakan bagi sang suami, hal ini agar hukum sumpahnya itu 
tetap berlaku. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 189 





Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa waktu ilaa ' 
sang suami itu digandakan jika dia telah berakal, karena pada saat 
itu dia telah terhalang untuk melakukan persetubuhan lantaran 
masih berlakunya hukum pada sumpah yang telah dia ucapkan. 
Oleh karena itu, bagi orang yang berpendapat dengan pendapat 
pertama, maka dia akan berpendapat, bahwa suaminya itu telah 
memberikan hak kepada istrinya itu, sehingga aa" itu menjadi 
gugur karenanya, sebagaimana jika dia melanggar sumpah, 
dimana ketidak adaannya isa" itu tidak menghalangi adanya 
sumpah, sebagaimana jika sang suami bersumpah untuk tidak 
mensetubuhi wanita asing kemudian dia menikahinya. 


Cabang: Jika seorang yang berakal mensetubuhi istrinya 
karena lupa akan sumpahnya, maka apakah dia telah melanggar 
sumpahnya? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Apabila 
kami berpendapat, bahwa dia adalah seorang yang melanggar 
sumpah, maka i/aa -nya menjadi gugur dan sumpahnya menjadi 
hilang. Sementara jika kami berpendapat, bahwa dia bukanlah 
seorang yang melanggar sumpahnya, maka apakah ilaa nya itu 
menjadi gugur karenanya?. Dalam hal ini pun terdapat dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i jika digiyaskan dengan seorang 
yang gila. Begitu pula halnya jika seseorang meng-ijaa ' salah satu 
di antara dua orang istrinya kemudian dia mendapatkan istrinya 
yang dia ilaa' itu ada pada ranjang suaminya dan suaminya itu 
menyangka bahwa istrinya itu adalah istrinya yang lain lalu dia 
mensetubuhinya, karena dia adalah seorang yang tidak mengetahui 
wanita itu, dimana seorang yang tidak mengetahui itu sama seperti 
seorang yang lupa dalam sumpahnya. Begitu pula halnya jika sang 
suami menyangka bahwa wanita itu adalah wanita asing dan 
ternyata wanita itu adalah istrinya. 


190 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Jika istrinya berupaya untuk memasukkan penis 
suaminya ke dalam vaginanya, dimana sang suami dalam kondisi 
tidur, maka berarti suaminya itu belum melanggar sumpahnya 
karena dia belum melakukan perbuatan yang dia telah bersumpah 
untuk tidak melakukannya. Juga, dikarenakan ketetapan hukum 
telah diangkat darinya. lantas apakah suaminya itu menjadi keluar 
dari ketetapan hukum ia ?, Dalam perkara ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia telah keluar dari ketetapan hukum 
ilaa ', karena wanita itu telah memperoleh haknya sebagai seorang 
istri, dengan demikian hal ini sama seperti jika dia melakukan 
persetubuhan. 


Pendapat Kedua: Dia tidak keluar dari ketetapan hukum 
ilaa', karena dia belum memenuhi hak istrinya itu, dimana 
suaminya itu masih tetap dalam keadaan terhalang untuk 
melakukan persetubuhan karena hukum sumpah masih berlaku. 
Dengan demikian, sang suami itu termasuk orang yang masih 
melakukan ilaa', sama seperti jika dia belum melakukan 
persetubuhan, dimana sama juga hukumnya pada perkara jika 
sang suami mensetubuhi istrinya sedangkan sang suami dalam 
keadaan tidur karena dia tidak melakukan pelanggaran pada 
sumpahnya. 


Masalah: Perkataan Asy-Syirazi, “Apabila sang suami 
mensetubuhi istrinya, dimana ada suatu penghalang berupa 
keadaan ihram dan seterusnya,” maka inti dari semua itu adalah, 
bahwa apabila dia mensetubuhi istrinya dengan persetubuhan yang 
diharamkan, seperti jika dia mensetubuhi istrinya dalam keadaan 
istrinya sedang haid, atau sedang nifas, atau sedang berihram, atau 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 491 


sedang berpuasa fardhu, atau dalam keadaan sedang di-zhihar, 
maka berarti dia adalah seorang yang melanggar sumpah, dengan 
demikian dia telah keluar dari iaa “nya, sementara menurut 
pendapat Ahmad dan ulama madzhabnya, bahwa dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Yaitu ini (ilaa'-nya telah gugur). 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Al @adhi Abu 
Bakar, dimana dia menyatakan, bahwa pendapat madzhab 
menyatakan bahwa #aa ' itu tidak gugur karena yang dia lakukan 
adalah persetubuhan yang tidak diperintahkan untuk dilakukan 
pada saat dia kembali dari sumpahnya, sehingga ia "nya masih 
tetap berlaku, karena persetubuhannya itu layaknya sang suami 
mensetubuhi istrinya pada anus. 


Pendapat ini tidak benar, karena sumpahnya telah gugur 
dan dia sudah tidak terhalang untuk melakukan persetubuhan 
lantaran adanya hukum sumpah itu, sehingga ilaa “nya juga 
menjadi gugur, sebagaimana jika dia melanggar sumpahnya itu 
atau sebagaimana jika dia mensetubuhi istrinya pada saat sang istri 
sakit. Imam Ahmad telah membuat suatu pernyataan tentang 
orang yang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya itu, 
bahwa orang seperti itu sudah bukan lagi seorang yang melakukan 
laa ' karena hukum sumpahnya telah gugur. Sementara dia tidak 
dapat memenuhi hak istrinya, dengan demikian ilaa '-nya itu gugur 
dikarenakan gugurnya sumpah tersebut lantaran itu dilanggar, 
dimana hal inilah yang lebih diutamakan. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Jika dia belum juga 
mentalak istrinya itu dan belum juga mensetubuhinya 


192 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


setelah habisnya masa ilaa', maka dalam hal ini harus 
ditinjau dahulu keadaannya: jika tidak ada suatu udzur 
yang menghalanginya untuk bersetubuh, maka ada 
ketetapan sang istri itu untuk menuntut suaminya 


kembali dari ilaa' (dengan mensetubuhinya) atau sang 
suami itu mentalaknya, ini berdasarkan firman Allah &: 


@j Zale aa al 36 GUSI 122 “Kepada orang-orang yang 
meng-ilaa istrinya, diberi tangguh empat bulan. 
Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka 
ber'azam talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (Os. Al Bagarah (2): 226-227). 


Apabila istrinya itu adalah seorang budak maka 
sang tuan tidak boleh menuntutnya, namun jika istrinya 
itu orang gila, maka walinya tidak boleh menuntut, 
karena menuntut talak atau untuk kembali dari ilaa', 
jalannya adalah syahwat, maka seorang wali tidak boleh 
memposisikan perwalian itu pada tuntutannya. Yang 
dianjurkan adalah, bahwa hendaknya seseorang berkata 
tentang istrinya yang gila: “Bertakwalah engkau kepada 
Allah tentang hak wanita itu, apakah engkau akan 
kembali kepada istrimu setelah habisnya masa ilaa', 
ataukah engkau akan mentalaknya.” 


dika telah ada ketetapan tuntutan untuk wanita 
itu, lalu istrinya itu tetap menjaga kehormatan dari 
tuntutannya itu, maka dibolehkan bagi istrinya itu untuk 
meminta rujuk dan mengajukan tuntutan, sebagaimana 


Al Majmu' Sya: “- Al Muhadzdzab I 193 


jika suaminya itu mendapat kesulitan untuk memberinya 
nafkah lalu dia menjaga kehormatannya dengan tidak 
menuntut dengan cara membatalkan pernikahan. 


Apabila dimintakan kepadanya untuk kembali 
dari sumpahnya, lalu suaminya itu berkata: “Berilah aku 
tempo,” maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia diberi tempo selama tiga 
hari karena masa tiga hari itu adalah dekat. Dalil yang 


menunjukkan hal itu adalah firman Allah &, 46, 2GY, 


Ky » 3S Te Ae XI “Dan janganlah kamu 
mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan 
menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Mereka 
membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: “Bersukaria- 
lah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu 
adalah janji yang tidak dapat didustakan.” (Os. Huud 
11l: 64-65). Berdasarkan ayat ini pula, maka waktu 
untuk menetapkan pilihan adalah tiga hari dalam 

Pendapat Kedua: Dia diberi tempo sesuai 
dengan tempo yang dia butuhkan untuk bisa 
mempersiapkan dirinya bersetubuh. 


Apabila sang suami merupakan seorang yang 
mengantuk, maka dia diberi tempo hingga bangun dari 
tidurnya. Jika dia adalah seorang yang lapar, maka 


194 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


diberi tempo hingga dia selesai makan. Jika dia adalah 
seorang yang kenyang, maka dia diberi tempo hingga 
dia merasa nyaman. Jika dia seorang yang sedang 
berpuasa, maka diberi tempo hingga dia berbuka, 
karena yang akan dia penuhi adalah suatu hak yang 
seharusnya dia mampu melaksanakannya. Oleh karena 
itu, tidak diberikan tempo yang melebihi dari 
kebutuhannya, sebagaimana utang yang harus segera 
dilunasi. 


Penjelasan: 


Apabila masa ilaa ' telah berakhir, maka bagi istrinya yang 
di-ilaa "itu berhak menuntut agar suaminya kembali dari iaa “nya 
di saat tidak ada udzur pada suaminya. Namun, jika sang istri 
menuntut kepada suaminya lalu suami minta diberi tempo, maka 
sang suami bisa diberi tempo, namun jika suami tidak memiliki 
udzur, maka dia tidak boleh diberi tempo, karena tuntutan istrinya 
itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh sang suami yang tidak 
memiliki udzur. Oleh karena itu, dia tidak boleh meminta tempo 
untuk memenuhi hak istrinya itu, sebagaimana utang yang harus 
dibayar pada saat itu juga. Juga dikarenakan, bahwa Allah #& telah 
menetapkan masa ijaa ' itu selama empat bulan, maka sang suami 
tidak boleh menambahkan masa i#faa' itu tanpa adanya suatu 
udzur apapun. Namun jika tuntutan hak itu ditunda, maka tempo 
penundaan itu hanya diberikan sesuai dengan masa yang 
dibutuhkan hingga memungkinkan bagi sang suami untuk 
melakukan persetubuhan dengan istrinya menurut hukum 
kebiasaan yang berlaku. Sebab, sang suami tidak diperbolehkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab I 195 


melakukan persetubuhan di majelisnya, dan hal itu bukanlah 
bentuk perkara meminta tempo waktu. 


Apabila sang suami berkata, “Berilah aku tempo hingga 
aku makan, karena aku dalam keadaan lapar,” atau dia berkata, 
“Biar makanan ini dicerna dahulu di dalam tubuhku karena aku 
merasa kenyang,” atau dia berkata, “Aku akan melaksanakan 
shalat fardhu dahulu,” atau dia berkata, “Aku akan berbuka dahulu 
dari puasa,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia diberi tempo tiga hari, ini 

he £  L..0 . TI Lena 

berdasarkan firman Allah &, 4G KK Ls Gg PES 
“Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari” (Os. 


Huud (11): 65). Oleh karena itu, seseorang diberi tempo untuk 
menentukan pilihan dalam perkara jual-beli. 


Pendapat Kedua: Sang suami diberi tempo sesuai 
kebutuhannya, karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, 
maka dia akan melakukan hal ini terus, begitu pula bahwa sang 
suami diberi tempo hingga dia kembali ke rumahnya. Sebab, 
sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa persetubuhan dilakukan di 
dalam rumah. Jika sang istri memiliki udzur yang menghalangi 
suaminya untuk mensetubuhinya, maka istri tidak memiliki hak 
untuk menuntut agar suaminya kembali dari ilaa “nya, karena 
hubungan intim itu terhalang dari pihak sang istri itu sendiri, 
dengan demikian sang istri tidak berhak menuntut suaminya 
karena sesuatu yang menghalanginya. Karena, tuntutan itu selalu 
disandingkan dengan pemenuhan hak, sementara wanita itu tidak 
dapat menuntut haknya untuk bersetubuh dalam kondisi seperti 
ini. Dia juga tidak memiliki hak untuk menuntut talak, karena hak 


196 | 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


menuntut talak itu bisa dia lakukan pada saat suaminya tidak mau 
mensetubuhinya setelah sang suami kembali dari masa ilaa “nya 
yang diwajibkan, dimana pada saat itu tidak ada suatu kewajiban 
apapun bagi suaminya. Hanya saja pemenuhan tuntutan itu 
ditunda hingga sampai kondisi dimana udzur itu telah hilang. 
Apabila udzur itu bukan suatu udzur yang pasti masanya seperti 
haid, atau udzur itu terjadi setelah habisnya maka ilaa '. 


Akan tetapi, jika sang istri itu menjaga kehormatannya 
dengan tidak menuntut setelah dia melakukan kewajibannya, maka 
haknya untuk menuntut tidaklah gugur untuk menuntut kapan saja 
sang istri inginkan, sedangkan menurut Ahmad dan para ulama 
madzhabnya, bahwa dalam perkara ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Haknya untuk menuntut (per- 
setubuhan) menjadi gugur, dia tidak berhak untuk menuntut 
setelah itu. Al @adhi mengatakan, ini merupakan pendapat 
madzhab, karena istrinya itu telah ridha dengan menggugurkan 
haknya berupa pengguguran pernikahan lantaran tidak adanya 
hubungan intim. Dengan demikian, hak sang istri untuk menuntut 
telah gugur, seperti halnya kondisi seorang wanita dengan suami 
yang impoten jika dia ridha dengan keadaannya itu. 

Pendapat Kedua: Hak wanita itu untuk menuntut 


(persetubuhan) tidaklah gugur, dan dia berhak untuk menuntut 
kapan saja dia kehendaki. 

Dalil kami adalah, bahwa tuntutan (untuk melakukan 
hubungan intim ini) ditetapkan untuk menghilangkan bahaya, 
tentang kondisi sang istri yang terus berubah, dimana sang istri itu 
memiliki hak untuk rujuk, sebagaimana jika suaminya merasa 
kesulitan untuk memberi nafkah, lalu dia menjaga kehormatan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 197 


dirinya dengan tidak menuntut (persetubuhan) dengan cara 
membatalkan pernikahan kemudian dia menuntut, dimana dia 
membedakan hal ini dengan pembatalan pernikahan lantaran 
adanya laknat, sementara dia membatalkan pernikahan karena 
adanya aib pada sang suami. 


Apabila sang istri ridha dengan adanya aib, maka pada 
saat itu haknya untuk menuntut telah gugur, sebagaimana jika 
seorang pembeli menjaga kehormatan seorang penjual dari aib 
suatu barang yang dijual. Jika istrinya itu diam dari tuntutan, 
kemudian dia menuntut setelah itu, maka dia berhak untuk hal itu, 
karena hak sang istri itu untuk menuntut hak (persetubuhan) telah 
ditetapkan pada penundaan, dengan demikian hak menuntut sang 
istri itu tidak gugur dengan ditundanya tuntutan, sebagaimana 
haknya untuk mendapatkan nafkah. 


Cabang: Seorang budak wanita adalah sama seperti 
wanita merdeka dalam perkara menuntut haknya (persetubuhan), 
sama saja halnya apakah tuannya itu menjaga kehormatannya dari 
hal itu ataupun dia tidak menjaga kehormatannya, karena ini 
adalah hak seorang wanita untuk bersukaria. Apabila sang istri 
meninggalkan tuntutan itu, maka bukan berarti tuannya tidak boleh 
meminta, karena tuannya itu tidak mempunyai hak untuk hal itu. 


Jika seorang istri itu adalah wanita yang usianya masih 
kecil atau seorang wanita gila, maka kedua orang wanita itu tidak 
mempunyai hak untuk menuntut (hak persetubuhan) karena 
perkataan kedua orang itu tidak dianggap, dimana wali dari kedua 
orang itu tidak bisa mengajukan tuntutan untuk kedua orang itu, 
karena jalan untuk mencapai tuntutan ini adalah syahwat. Dengan 


198 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


demikian, hal itu tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh kedua 
orang wanita yang bersangkutan itu. 


Apabila kedua wanita termasuk orang yang tidak mungkin 
untuk disetubuhi, maka masa i/aa nya tidak bisa ikut dihitung 
dalam masa i/aa ' suaminya, karena halangan itu datang dari pihak 
kedua wanita. Akan tetapi, jika keduanya itu memungkinkan untuk 
disetubuhi, -seperti jika wanita yang gila itu telah sadar dari 
kegilaannya atau wanita yang kecil itu telah tumbuh menjadi baligh 
sebelum habisnya masa #aa', maka masa ilaa" itu harus 
disempurnakan kemudian wanita itu mempunyai hak untuk 
mengajukan tuntutan kepada suaminya-. Namun, jika hal itu terjadi 
setelah habisnya masa #aa ', maka wanita itu mempunyai hak 
untuk menuntut (persetubuhan) pada hari itu juga, karena hak 
untuk menuntut baginya merupakan perkara yang sudah 
ditetapkan, hanya saja hak menuntut itu tertunda karena tuntutan 
itu tidak mungkin dilakukan. 

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa masa #aa' tidak bisa 
dihitung pada wanita yang usianya masih kecil hingga dia menjadi 
baligh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa masa ilaa " 
itu harus dihitung pada wanita yang umurnya masih kecil, sama 
saja halnya apakah wanita kecil itu memungkinkan untuk 
disetubuhi atau tidak memungkinkan untuk ' disetubuhi. Apabila 
wanita yang berusia masih kecil itu belum mungkin untuk 
disetubuhi, maka sang suami harus kembali dari aa" dengan 
lisannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka wanita itu harus 
dipisahkan setelah habisnya masa ilaa'. Begitu pula hukumnya 
pada wanita yang suka melawan, wanita yang jalang, wanita yang 
yang banyak bergaul, dan wanita yang tidak ada selama masa 
iaa', karena iaa" ini adalah iaa' yang sah, dimana setelah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 199 


habisnya masa i/aa "itu habis, maka disusul dengan melaksanakan 
perbuatan yang menjadi haknya yaitu menghadapinya seakan-akan 
dia adalah seorang yang mampu mensetubuhi wanita itu. 


Dalil kami adalah, bahwa hak wanita itu untuk disetubuhi 
menjadi gugur karena adanya udzur untuk mensetubuhinya. Oleh 
karena itu, sang suami diharuskan menggugurkan masa yang 
tersita karena udzur itu, sebagaimana jika telah gugur tempo utang 
dengan habisnya tempo utang itu. Sedangkan bagi wanita yang 
dapat untuk disetubuhi, maka masa #aa "nya itu dihitung pada hak 
wanita itu karena hal itu adalah #aa' yang sah dari orang yang 
dapat menyetubuhi istrinya, maka masa ilaa -nya itu dihitung, 
sebagaimana jika wanita itu adalah wanita yang baligh. 

Jika sang suami bermaksud untuk membahayakan istrinya 
dengan tidak mensetubuhi, maka suami itu telah melakukan 
perbuatan dosa, dimana saat itu sangat dianjurkan untuk untuk 
dikatakan kepadanya: “Bertakwalah engkau kepada Allah, maka 
apakah engkau akan kembali dari masa #aa mu atau engkau akan 
mentalaknya, karena Allah & berfirman, 


SX Ara 


Haa £ PAI 


“Dan bergaulah dengan mereka secara patut” (Os. An- 
“ Nisaa' (4: 19). 
Allah & juga berfirman, 


: yaa aah SoyAK laa 


“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik.” (Os. Al Bagarah (2): 229). 


2001| MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Dimana mendatangkan bahaya bagi sang istri bukanlah termasuk 
bergaul dengan cara yang patut. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila sang 
suami telah mensetubuhi istrinya pada vagina, maka 
sang suami telah memenuhi hak istrinya, dan pada saat 
itu ilaa “nya menjadi gugur. Ukuran minimalnya adalah 
sang suami harus memasukkan kepala penisnya ke 
dalam vagina sang istri, karena hukum yang berkenaan 
dengan persetubuhan itu berkaitan dengan hal tersebut. 

Apabila sang suami mensetubuhi istrinya pada 
tempat yang dimakruhkan atau dia mensetubuhinya 
pada selain vagina, maka dia belum dianggap 
melakukan persetubuhan, karena bahaya (kebutuhan 
akan hubungan intim) itu belum hilang kecuali dengan 
persetubuhan pada vagina. 

Jika sang suami yang mensetubuhi istrinya pada 
vagina itu bersumpah dengan Allah &, maka apakah 
diharuskan baginya untuk membayar kafarah?. Dalam 
hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i menyatakan 
dalam gaul gadim, bahwa tidak ada keharusan baginya 
untuk membayar kafarat, hal ini berdasarkan firman 


Allah &, (0) 33 Par Al Bs pan ok “Kemudian jika 


mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Os. Al Bagarah (2): 226 ). 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 201 


Maka, ampunan dari Allah akan didapatkan 
dengan kembalinya dia dari ilaa -nya tersebut dengan 
cara mensetubuhi istrinya. Ayat ini merupakan dalil 
yang menunjukkan bahwa kafarah tidak lagi 
dibutuhkan. 


Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i menyatakan dalam 
gaul jadid, bahwa sang suami diharuskan membayar 
kafarah, dan inilah pendapat yang benar. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi &, '- pa si cai aa Da oa 


“tan dig si, TPA PA UN oi Wa “Barang siapa yang 
melakukan sumpah lalu dia melihat selainnya yang lebih 
baik dari pada yang dia sumpahkan, maka hendaklah 
dia mendatangkan yang lebih baik itu, dan hendaklah 
dia membayar kafarat atas sumpahnya itu.” 


Hal di atas juga dikarenakan dia telah 
bersumpah dengan menyebut nama Allah &, lalu dia 
melanggar sumpah itu, maka diharuskan baginya untuk 
membayar kafarat, sebagaimana jika dia bersumpah 
untuk meninggalkan shalat, kemudian dia melakukan 
shalat. 


Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang 
kedudukan kedua pendapat ini, sebagian ulama 
madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa kedua 
pendapat Asy-Syafi'i itu dikhususkan bagi orang yang 
mensetubuhi istrinya pada saat adanya tuntutan, 
sedangkan jika sang suami mensetubuhinya pada masa 
At-Tarabbush, maka dia diharuskan membayar kafarah 
berdasarkan satu pendapat. Sebab, setelah adanya 


202 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


suatu tuntutan (untuk berhubungan intim), maka 
kembali dari masa ilaa" merupakan sebuah kewajiban. 
Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk membayar 
kafarah sebagaimana melakukan cukur pada saat 
tahallul. 


Sementara sebagian ulama madzhab kami 
lainnya ada yang berpendapat, bahwa kedua pendapat 
Asy-Syafi'i ini memang untuk perkara yang telah dia 
sebutkan diatas, kafarat disini berbeda dengan kafarah 
pada saat manasik haji, dimana kafarah pada manasik 
haji itu diharuskan karena adanya sesuatu yang 
dilarang, dimana pencukuran yang dilarang adalah 
pencukuran yang dilakukan pada saat berihram, 
sedangkan pencukuran yang dilakukan pada saat 
tahallul, maka itu merupakan bagian dari manasik haji. 
Dan tidak demikian keadaannya pada kafarah suatu 
sumpah, sehingga pada perkara ini kafarah diwajibkan 
pada saat dia melanggar sumpah itu, dimana melanggar 
sumpah pada suatu perkara yang wajib adalah sama 
saja halnya dengan melanggar sumpah pada suatu 
perkataan yang diharamkan dalam hal diwajibkannya 
kafarah. 


Apabila ilaa” itu sebagai suatu pembebasan, 
maka pembebasan itu telah terjadi dengan adanya 
persetubuhan itu sendiri. Karena, hal itu adalah 
pembebasan yang dikaitkan dengan suatu syarat, 
sehingga pembebasan itu terjadi dengan adanya 
persetubuhan. Jika ilaa-nya itu merupakan suatu 
nadzar untuk membebaskan, atau nadzar untuk 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 503 


berpuasa, atau shalat, atau bershadagah dengan harta, 
maka dia diberi hak untuk memilih antara apakah dia 
akan memenuhi apa yang telah dia nadzarkan, atau 
apakah dia akan membayar kafarah-nya karena telah 
melanggar sumpahnya itu. Sebab, dia telah melakukan 
suatu nadzar dalam kondisi emosional dan dalam 
keadaan murah hati, sehingga dia harus diberi pilihan 
antara apakah dia akan membayar kafarah ataukah dia 
harus memenuhi apa yang telah dia nadzarkan. Jika 
ilaa" itu berdasarkan pada talak tiga, maka istrinya itu 
ditalak sebanyak tiga kali, karena yang demikian itu 
merupakan talak yang dikaitkan pada suatu perkara 
yang menjadi syarat talak, maka talak tiga itu benar- 
benar terjadi lantaran adanya syarat tersebut. Lantas 
apakah keadaan yang demikian ini dapat menghalangi 
sang suami untuk mensetubuhi istrinya atau tidak? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu 
Ali bin Khairan, bahwa dia terhalang untuk men- 
setubuhinya karena sang istri telah ditalak sebelum sang 
suami tuntas mensetubuhinya, sehingga sang suami 
terhalang untuk melakukan hal tersebut, dimana 
halangannya itu datang dari dirinya sendiri, sebagai- 
mana sang suami terhalang untuk mensetubuhi istrinya 
pada bulan Ramadhan dan dia takut bahwa fajar akan 
datang sebelum sang suami tuntas men-setubuhinya. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat 
madzhab, bahwa sang suami tidak terhalang untuk 
melakukan persetubuhan karena ilaa" itu lawan dari 


204 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pernikahan, sedangkan hal yang berlawanan selain 
pernikahan adalah mensetubuhi dengan tidak tuntas, 
dan itu adalah meninggalkan persetubuhan. Sesuatu 
yang berkaitan dengan yang haram jika dikerjakannya 
maka tidak ada kaitannya jika itu ditinggalkan. Oleh 
karena itu, apabila sang suami berkata kepada 
seseorang, “Masuklah engkau ke rumahku dan jangan 
engkau berdiri di dalamnya,” maka boleh baginya untuk 
masuk kemudian dia keluar, walaupun keluarnya itu 
dalam keadaan terlarang. 


Sedangkan masalah puasa, sebagian ulama 
madzhab kami menyebutkan bahwa pada masalah ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Salah satunya adalah, bahwa masalah puasa 
tidak bisa menjadi penghalang, tidak ada perbedaan 
antara masalah ini dengan masalah kita. Maka, 
berdasarkan hal ini terbenamnya penis tidak melebihi 
kepalanya ke dalam vagina kemudian segera 
dilepaskan, jika terbenamnya melebihi dari kepala penis 
atau dibiarkan berada di dalamnya, maka tidak ada 
kewajiban untuk ditegakkan hukuman had. Sebab, hal 
itu adalah persetubuhan yang berpadu padanya 
penghalalan dan pengharaman, maka tidak wajib 
ditegakkan hukuman had karenanya. Lantas apakah 
diwajibkan baginya untuk membayar mahar?Dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Diwajibkan bagi sang suami 
untuk membayar mahar, sebagaimana diwajibkannya 
kafarah kepada orang yang berpuasa jika dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 465 





melakukan penetrasi sebelum fajar dan membiarkannya 
setelah terbit fajar. 


Pendapat Kedua: Tidak ada kewajiban untuk 
membayar mahar, karena itu adalah permulaan untuk 
suatu persetubuhan maka hal itu berkaitan dengan 
mahar yang diwajibkan lantaran adanya pernikahan. 
Karena mahar telah ditetapkan untuk terwujud pada 
setiap persetubuhan dalam pernikahan, dan terkadang 
mahar itu telah diserahkan, maka diwajibkan baginya 
untuk membayar mahar jika dia membenamkan kepala 
penisnya. 

Apabila kami mewajibkan pembayaran mahar 
karena adanya pembiaran pada terbenamnya penis di 
vagina sang istri, maka hal itu menimbulkan adanya 
pengharusan dua mahar hanya karena satu kali 
penetrasi, sementara tidak demikian keadaannya pada 
kafarah. Maka, kafarah tidak berkaitan dengan 
dimulainya persetubuhan, sehingga hal itu tidak 
menyebabkan sang suami harus membayar dua kali 
kafarah dengan membiarkan penisnya berada di dalam 
vagina sang istri dengan satu kali penetrasi. Apabila 
sang suami melepaskan kemudian dia benamkan lagi 
penisnya, maka pada kondisi ini harus ditinjau terlebih 
dahulu: jika keduanya tidak mengetahui tentang 
pengharamannya, seperti jika keduanya berkeyakinan 
bahwa talak tidak terjadi kecuali hanya dengan 
menyempurnakan persetubuhan, maka tidak ada 
keharusan untuk menegakkan hukuman had kepada 
keduanya karena ketidaktahuan mereka berdua. 


206 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Berdasarkan hal ini, maka dia diwajibkan membayar 
mahar. Akan tetapi jika keduanya telah mengetahui 
pengharamannya, maka dalam hal menegakkan 
hukuman had ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Mahar tersebut diwajibkan, 
sebab itu adalah penetrasi permulaan yang diharamkan 
karena telah diketahui hukum keharamannya oleh 
orang yang melakukan, maka harus ditegakkan 
hukuman had padanya, sebagaimana jika penetrasi itu 
dilakukan terhadap wanita asing. Pada perkara ini tidak 
diwajibkan mahar, karena wanita itu adalah seorang 
pezina. 


Pendapat Kedua: Tidak ada kewajiban mahar. 
Karena berulang-ulangnya penetrasi itu adalah satu kali 
persetubuhan. Jika tidak ada kewajiban pada 
permulaannya, maka tidak ada kewajiban pula pada 
penyempurnaannya. Berdasarkan hal ini, maka sang 
suami diwajibkan membayar mahar kepada wanita itu. 


Jika suami telah mengetahui tentang 
pengharaman sementara sang istri tidak mengetahui 
pengharaman hal itu, atau istrinya mengetahui 
pengharaman itu akan tetapi dia tidak mampu untuk 
melarang suaminya, maka tidak ada kewajiban istrinya 
itu untuk menegakkan hukuman had kepadanya, 
dimana sang suami diwajibkan membayar mahar 
kepadanya. Tentang wajibnya ditegakkannya hukuman 
had kepada suami, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat. Jika suami tidak mengetahui tentang 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 207 


pengharaman hal ini sementara istrinya mengetahui hal 
itu, maka tentang diharuskannya menegakkan hukuman 
had kepada istrinya itu ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i 

Pendapat Pertama: Hukuman had harus 
ditegakkan, maka berdasarkan ini tidak ada kewajiban 
membayar mahar untuk wanita itu. 


Pendapat Kedua: Hukuman had tidak harus 
ditegakkan, berdasarkan ini sang suami diharuskan 
membayar mahar. 


Penjelasan: 

Ibnu Al Mundzir menyatakan, telah menjadi jima” setiap 
orang yang telah mendalami hal ini dari kalangan ahli ilmu, bahwa 
kembali dari ijaa ' adalah dengan cara mensetubuhi istrinya bagi 
orang yang tidak memiliki udzur. Namun jika dia memiliki udzur 
berupa penyakit, atau dalam kondisi diasingkan atau hal yang 
serupa lainnya maka tuntutan suami untuk merujuk adalah sah, 
karena wanita itu adalah istrinya. 


Sedangkan hadits yang telah disebutkan diatas, maka 
hadits tersebut itu telah diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah dari riwayat Adi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah & 
bersabda, 

PN) #0 » 0. Et ec. 0. Le” 90. 
ka SIB uas 0S He ya 


z 


S. 0 


0. 9, It No A3 2 “aa 
“diah OP AS) HS ya SAI Ss 


“ 


208 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Barang siapa yang bersumpah, lalu dia melihat lainnya 
yang lebih baik dari itu, maka hendaklah dia mendatangi yang 
lebih baik itu, dan hendaklah dia membayar kafarah sumpahnya.” 


Insya Allah akan kami paparkan dalam pembahasan 
sumpah tentang seluruh keterangan hadits ini dari sisi ragam jalur 
periwayatan, lafaah dan pendapat ulama tentang hadits ini. 
Sedangkan yang diperlukan disini adalah, bahwa kembali dari ilaa ' 
itu adalah dengan cara bersetubuh dan tidak ada perselisihan 
dalam hal ini dan begitu pula berpendapat Ibnu Abbas, Ali dan 
Ibnu Mas'ud. Dan ini juga adalah pendapat Masruug, Athaa', Asy- 
Sya'bi, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy- 
Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaidah, para ulama fikih rasionalis, Malik 
dalam A/ Mudawwanah dan dalam Al Mabsuth dan Abdul Malik 
bin Al Majisyuun, dimana semua itu adalah jika tidak ada 
halangan, 


Asal kata a/ fai 'u adalah ar-ruju ' “Kembali.” Oleh karena 
itu, penamaan bayangan setelah terbenamnya matahari dinamakan 
al fai'u atau kembali karena bayangan itu kembali dari 
terbenamnya matahari kepada terbitnya matahari. Lalu 
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan iaa " 
dinamakan fai'ah, karena orang itu telah kembali kepada suatu 
perbuatan yang sebelumnya telah dia tinggalkan. Apabila dia 
mensetubuhi istrinya pada selain vagina, maka hal itu tidak 
dianggap sebagai persetubuhan. Karena perkara itu tidak termasuk 
pada apa yang dia sumpahkan untuk dia tinggalkan, dan bahaya 
(kebutuhan berhubungan intim) tidaklah hilang dengan 
perbuatannya itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 209 





Cabang: Apabila dia kembali dari ilaa “nya, maka 
diharuskan baginya untuk membayar kafarah berdasarkan 
pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Abu Hanifah, Malik, Asy- 
Syafi'i dalam gaul! jadid dan Ahmad beserta ulama madzhabnya, 
dimana mereka telah mewajibkan pembayaran kafarah bagi orang 
yang melakukan #aa' jika dia kembali dari #aa' dengan cara 
mensetubuhi istrinya. Sementara dalam gau/ gadim, Asy-Syafi'i 
dan juga Hasan Al Bashri menyatakan, bahwa tidak ada keharusan 
sang suami untuk membayar Akafarah, hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


523, sarat KK. 
De ip s5 op 
“Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (@s. Al Bagarah (2): 226). 


An-Nakha'i mengatakan, bahwa dahulunya mereka 
berkata “Jika dia kembali, maka tidak ada kafarah baginya.” 
Sementara Ishag berkata: Sebagian orang yang kerap melakukan 


takwil pada firman Allah &: 46 ok “Kemudian jika mereka 


kembali” yang dimaksud adalah, “Apabila mereka melakukan 
pelanggaran pada sumpah yang telah mereka ucapkan,” dimana 
ini merupakan pendapat madzhab tentang “Pembahasan 
Sumpah,” menurut sebagian dari kalangan tabi'in. Orang yang 
telah bersumpah untuk melakukan suatu kebaikan atau ketakwaan, 
kemudian dia tidak melaksanakannya, sementara dia telah 
melakukannya, maka dengan demikian dia tidak dikenakan 
kafarah, dimana yang dijadikan hujjiah dalam hal ini adalah, firman 


210 | MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Allah & yang berbunyi, 23 Tae Al bb Pan ol “Kemudian jika 
mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Os. Al Bagarah (2): 226), maka dalam ayat itu tidak 
disebutkan adanya kafarah. Juga bahwa hal ini mengandung 
pengertian, bahwa sumpah yang dilanggar adalah sumpah 
terhadap suatu perbuatan maksiat, dimana meninggalkan 
persetubuhan kepada istri adalah suatu maksiat. 


@atadah mengatakan, bahwa pendapat di atas ini 
bertentangan dengan pendapat Hasan Al Bashri. Dimana 
pendapat ini telah didasari dengan Hadits Amru bin Syu'aib dari 
ayahnya dari kakeknya secara marfu' 


aa c.x 3 0, AA La PE AN PA NA 
Yg P1 ah lag Y Lag Geng Yg di Y 
Se Hb yng tan Ina IV) SI yana 
z - 
Na A3 PN re 0 #o- PA Et 0 — 
SI SU) Lesu gia Ie Urat IP asa 
# 
5 sang, 2 Tana "mo A3 
MS OS 
“Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah pada sesuatu 
yang tidak engkau miliki, dan juga tidak pada perbuatan maksiat 
dan tidak pula pada perbuatan yang memutuskan silaturrahim, dan 
bagi siapa yang bersumpah lalu dia melihat selainnya yang lebih 


baik, maka hendaklah dia meninggalkannya, karena sungguh 
meninggalkannya itu adalah kafarahnya.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud. Al 
Baihagi telah menyebutkan dalam kitabnya Syu abu/ Iman, bahwa 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 211 





hadits ini tidak #sabif Abu Daud mengomentari, bahwa semua 
hadits ini ja adalah dari Nabi &, yaitu: 
Ty Y v kiau Naa p 
“Dan hendaklah dia membayar Kafarah karena 
sumpahnya kecuali sesuatu yang dapat ditiadakan.” 


Para ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang 
kedudukan kedua pendapat diatas, sehingga di antara sebagian 
mereka ada yang berpendapat, bahwa inti permasalan yang 
diperselisihkan adalah tentang orang yang mensetubuhi istrinya 
pada saat sang istri menuntut (meminta hak persetubuhan dari 
sang suami). Sedangkan pada saat At-Tarabbush, maka kafarah 
adalah suatu keharusan baginya menurut satu pendapat yang 
disepakati para ulama, karena sang suami kembali dari ia" 
dengan cara menyetubuhinya adalah suatu keharusan setelah 
adanya tuntutan dari sang istri. Oleh karena itu, tidak ada 
keharusan Kafarah padanya sebagaimana mencukur pada saat 
fahallul dari ihram. 


Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
berpendapat, bahwa kedudukan kedua pendapat itu adalah pada 
dua keadaan yang tidak sama dengan kafarah pada manasik haji, 
karena Kafarah haji telah diharuskan lantaran adanya sesuatu yang 
terlarang -yaitu mencukur pada saat ihram- dan juga dikarenakan 
mencukur pada saat tahallu/ adalah bagian dari manasik haji, tidak 
demikian pada Akafarah sumpah, maka kafarah itu diwajibkan 
dengan adanya pelanggaran sumpah, dimana pelanggaran sumpah 
yang wajib itu sama saja dengan pelanggaran sumpah pada yang 
terlarang dalam hal diharuskannya kafarah. 


212 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Dalil kami berdasarkan pemahaman secara nyata dari 
firman Allah &, 


KN NN Pee 
Pi Yak Lenka 31 Kasi NE eni KP Pc 


ai 


ba ana n aa ana 


£.” 


(TP Pd a ”A Kya 


pklon 131 


“Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpah yang kamu sengaja, maka kafarah sumpah itu, ialah 
memberi sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa 
kami berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada 
mereka atau memerdekakan seorang budak. Bagi siapa tidak 
sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya adalah 
puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah- 
sumpahmu bila kamu bersumpah.” (Os. Al Maa'idah (51: 89). 


Allah & juga berfirman, 
Feng SE SIA S6 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepadamu 


sekalian membebaskan diri dari sumpah.” (@s. At-Tahriim (66): 2), 


Ada pula dalil dari hadits yang telah disepakati oleh Al 
Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin 
Samurah, yaitu: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 213 








Ae 3 aa oa Jai de Tale 
an Ya 1 pg ab 06 
“Jika engkau bersumpah lalu engkau melihat lainnya yang 


lebih baik darinya maka datangilah yang lebih baik itu dan 
lakukanlah Kafarah atas sumpahmu.” 


Hal tersebut juga dikarenakan, bahwa dia adalah seorang 
yang bersumpah dan orang yang melanggar sumpahnya, oleh 
karena itu, dia diharuskan menunaikan Kafarah, sebagaimana jika 
dia bersumpah untuk meninggalkan ibadah wajib kemudian dia 
melaksanakannya, dimana ampunan dari Allah tidaklah serta 
merta menghilangkan kafarah. Karena, Allah #& telah memberi 
ampunan kepada Rasulullah & dari segala dosa-dosa yang 
terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah #& pernah bersabda: 


npr sana jala 3 de He Y AN, Br 


# 


Ona Lg pa yh SAI -4 v Upin Na 


“Demi Allah, aku telah bersumpah lalu aku melihat 
selainnya yang lebih baik darinya melainkan aku datangi yang lebih 
baik itu dan aku akan bertahallul darinya (dari sumpah)” (UR. 
Muttafagun Alaihi dari Hadits Abu Musa Al Asy'ari). 


Cabang: Apabila #aa' dikaitkan dengan pembebasan 
budak atau dengan talak, maka hal itu telah terjadi dengan adanya 
persetubuhan itu sendiri. Sebab, hal itu telah dikaitkan dengan 


214 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


suatu sifat dan sifat itu kini telah terwujud. Jika i/aa ' itu dikaitkan 
dengan suatu nadzar, atau pembebasan seorang budak, atau 
puasa, atau shalat, atau shadagah, atau haji, atau selain itu semua 
dari berbagai jenis ketaatan, maka dia diberi hak untuk memilih 
antara apakah dia harus memenuhi semua hal itu ataukah dia 
harus membayar kafarah, karena semua itu adalah nadzar lantaran 
adanya dorongan emosi dan amarah, dimana ini adalah hikmah. 


Apabila hal itu telah ditetapkan, maka telah terjadi 
perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ilaa" dalam 
keadaan marah. Dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat, bahwa 
tidak ada i/aa " kecuali dengan adanya kemarahan, dimana hal ini 
sesuai dengan riwayat dari Ali yang masyhur. Al-Laits, Asy-Sya'bi 
dan Al Hasan menyatakan, bahwa iaa” tidak akan terlaksana 
kecuali dalam kondisi marah, dalam kondisi yang dipenuhi dengan 
kontroversi, dalam kondisi adanya perbuatan yang salah dan 
dalam kondisi yang kacau, dimana kondisi itu semua menyebabkan 
sang suami enggan mensetubuhi sang istri pada vaginanya, dimana 
ini dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan bahaya kepada 
istrinya. Sama saja halnya apakah hal itu dilakukan untuk 
perbaikan keturunan atau bukan. Apabila hal ini tidak disebabkan 
oleh kemarahan, maka hal itu bukanlah ilaa ' 


Ibnu Sirin menyatakan, bahwa sama saja halnya apakah 
sumpah itu dilakukan dalam kondisi sedang marah atau tidak, 
maka sumpah itu adalah #aa ". Hal ini yang dikatakan oleh Ibnu 
Mas'ud, Ats-Tsauri, Malik, penduduk Irak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan 
para ulama dari kedua madzhab mereka, hanya saja Malik 
berpendapat lain, yaitu selama hal ini tidak dimaksudkan untuk 
perbaikan keturunan. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 215 


Ibnu Al Mundzir mengatakan: Ini adalah pendapat yang 
paling shahih, karena mereka tidak sepakat bahwa Zhihar, talak 
dan seluruh sumpah sama saja keadaannya: apakah dalam 
keadaan marah dan dalam keadaan ridha, bahwa semua itu adalah 
ilaa ". Ucapan Ibnu Al Mundzir ini menunjukkan keumuman sisi Al 
@ur'an, sementara pengkhususannya pada kondisi marah, maka 
hal ini membutuhkan dalil, dan tidak bisa hanya diambil dari satu 
sisi yang diharuskan. Hal ini dipaparkan oleh Al @urthubi. 


Jika dia mengkaitkan talak itu untuk tiga kali talak dengan 
mensetubuhi istrinya, maka dia tidak diperintahkan untuk kembali 
dari ia" dan diperintahkan untuk mentalak sang istri menurut 
pendapat sebagian ulama madzhab kami. Karena, persetubuhan 
dalam kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan karena 
kedudukan wanita itu telah jelas di hadapan suaminya dengan 
dibenamkannya kepala penis sang suami, dimana pada saat itu 
sang suami berarti bersukaria dengan seorang wanita asing. 

Sementara mayoritas ulama madzhab kami berpendapat, 
diperbolehkan baginya untuk kembali dari #aa', karena 
melepaskan berarti meninggalkan persetubuhan, dan 
meninggalkan persetubuhan itu bukanlah persetubuhan itu sendiri. 


Sebagian ulama madzhab Hanbali berkata: Bahwa ucapan 
Ahmad juga sama dengan dua riwayat di atas. Sementara Ibnu 
@udamah mengatakan, bahwa yang pantas dengan pendapat 
Ahmad adalah perihal pengharamannya, hal tersebut karena 


beberapa sisi: 


Salah satunya adalah, bahwa akhir dari persetubuhan 
yang terakhir itu merupakan persetubuhan dengan wanita asing, 
karena melepaskan (penis dari vagina sang istri) dapat 
mendatangkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapati 


216 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


pada saat membenamkannya, yaitu dengan adanya sumpah ila”. 
Para ulama madzhab kami menyerupakan hal tersebut dengan 
seseorang yang masih mensetubuhi sang istri, dimana fajar telah 
terbit (pada bulan puasa) dan dia baru melepaskan penisnya itu 
dari kemaluan sang istri, maka puasanya itu dinilai batal. 


Pengharaman disini lebih utama karena batalnya puasa itu 
lantaran adanya sebuah persetubuhan, dimana kita bisa saja tidak 
menggolongkan prihal melepaskan penis sang suami dari vagina 
istri sebagai sebuah persetubuhan, dimana yang diharamkan disini 
adalah bersukaria. Sementara dalam melepaskan termasuk ada 
unsur bersukaria di dalamnya, dimana hal itu diharamkan. Juga 
dikarenakan bahwa menyentuh istrinya dengan tujuan untuk 
mendapat kenikmatan dengannya merupakan hal yang 
diharamkan. Oleh karena itu, menyentuhkan penis sang suami 
dengan vagina sang istri lebih utama untuk diharamkan. 


Jika dikatakan bahwa perkara di atas hanya dapat dicapai 
dengan meninggalkan hal yang haram, sebagaimana misalnya 
daging babi telah dicampur dengan daging yang halal, maka 
seseorang tidak mungkin memakan daging yang telah bercampur 
kecuali dia juga memakan daging babi yang diharamkan itu. 


Apabila tidak bisa dibedakan antara bangkai dengan 
daging yang disembelih secara halal atau antara istrinya dengan 
wanita asing, maka semua itu adalah haram. Pendapat inilah yang 
telah dipilih oleh Abu Ali bin Khairan, dimana ini merupakan 
pendapat yang shahih dari madzhab Ahmad. Sementara yang 
shahih menurut pendapat kami adalah, bahwa apa yang dikatakan 
Asy-Syirazi, yaitu adalah pendapat yang mengatakan: 
Dibolehkannya sang suami kembali dari i/aa ', karena melepaskan 
(mengeluarkan penis dari kemaluan wanita) adalah bentuk 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 217 


meninggalkan persetubuhan, dan meninggalkan persetubuhan itu 
bukanlah persetubuhan. 


Apabila dia mensetubuhi sang istri, maka hendaklah dia 
mengeluarkan kembali kepala penis saat itu dibenamkan, dimana 
yang demikian itu tidak mendatangkan faedah. Hendaknya dia 
tidak menggerak-gerakkankan dan tidak membiarkan kepala 
penisnya itu berada lama di vagina wanita saat melepaskannya, 
sebab dia adalah wanita yang asing bagi sang suami. Apabila sang 
suami melaksanakan hal itu, maka tidak ada hukuman had 
baginya, tidak pula ada mahar yang harus dia bayar, karena sang 
suami itu termasuk orang yang telah meninggalkan persetubuhan. 
Akan tetapi, jika dia membiarkan atau dia menyempumakan 
pembenaman penisnya itu, maka tidak ada pula hukuman had 
baginya karena adanya ketidak jelasan kedudukan sang suami 
pada saat bersetubuh yang sebagiannya adalah istrinya, sementara 
sebagian lainnya bukan pada istrinya. Sementara dalam masalah 
mahar, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sang suami diharuskan membayar 
mahar. Karena dia telah melakukan persetubuhan yang 
diharamkan pada tempat yang bukan miliknya. Oleh karena itu, 
membayar mahar merupakan suatu keharusan, sebagaimana jika 
sang suami membenamkan penis kembali setelah dia 
melepaskannya. 

Pendapat Kedua: Mahar tidak diwajibkan, karena mahar 
teruntuk penetrasi yang dilakukan pada tempat yang menjadi 
miliknya, karena baginya mahar itu mengikuti mahar yang 
pertama, dimana dalam pengharusan mahar dengan adanya 
pembiaran penis terbenam di dalam vagina, maka hal itu 


218 || M1 Majmu' Syarah Al Muhadrarab 


mengindikasikan suatu pengharusan adanya dua mahar pada satu 
penetrasi. 


Jika sang suami melepaskan penisnya, kemudian 
membenamkannya kembali -sementara kedua orang wanita itu 
tidak mengetahui adanya suatu pengharaman-, maka tidak ada 
hukuman had bagi keduanya, dimana sang suami hendaknya 
membayar mahar untuk sang istri dan memasukkan nasab 
kepadanya. Akan tetapi, jika kedua orang wanita itu telah 
mengetahui tentang pengharaman tersebut, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hukuman had harus ditegakkan pada 
kedua orang itu, karena pria itu telah membenamkan penisnya 
pada vagina seorang wanita asing tanpa adanya sesuatu yang 
syubhat, dengan demikian hal ini sama seperti jika sang suami 
mentalak tiga wanita itu kemudian dia mensetubuhinya, dimana 
tidak ada mahar yang diberikan kepada wanita itu. Sebab, wanita 
itu telah berpartisipasi dalam perbuatan zina. 


Pendapat Kedua: Had tidak harus ditegakkan pada kedua 
orang itu, karena perkara ini termasuk di antara perkara yang 
samar untuk diketahui oleh kebanyakan orang. Sebab, satu kali 
persetubuhan itu mengandung beberapa penetrasi, sekalipun hal 
itu bukan bagian yang harus disempurnakan. Oleh karena ini, 
diharuskan membayar mahar kepada wanita itu. 


Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, 
karena bahasan tersebut terkait dua wanita yang telah mengetahui 
status keharamannya, dan perkara ini bukanlah perkara yang 
samar. Sebab, mayoritas kaum muslimin telah mengetahui bahwa 
talak tiga merupakan hal yang diharamkan terhadap seorang 
wanita, dimana bisa jadi hukuman had tidak bisa ditegakkan pada 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 219 


kedua orang itu jika keduanya mengartikan perkara itu dengan 
anggapan, bahwa talak tiga itu jatuh dengan satu lafazh, maka 
sebenarnya perkara itu merupakan satu talak pada masa 
Rasulullah &, dan pada masa Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiig 48 
juga pada permulaan masa Khilafah Umar bin Al Khaththab Ss, 
ini berdasarkan sabda Rasulullah &-: 


SARI, 3 3 


“Tinggalkanlah hukuman had karena adanya suatu 
syubhat (kesamar-samaran),” 


Jika salah satu di antara keduanya adalah seorang yang 
mengetahui, sementara yang lainnya tidak mengetahui perkara 
pengharaman tersebut, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih 
dahulu, apabila yang mengetahui itu adalah sang suami, maka 
hukuman had harus ditegakkan padanya dan mahar harus 
diberikan kepada sang istri serta nasab tidak disandingkan kepada 
suami. Karena suami adalah seorang pezina dimana hukuman had 
harus ditegakkan padanya. 


Sementara jika yang mengetahui itu adalah sang istri dan 
bukan suami, maka hukuman had harus ditegakkan pada sang istri 
saja, dimana dia tidak mendapatkan mahar dan nasab dari anak 
tersebut disandingkan kepada sang suami, karena per- 
setubuhannya itu merupakan persetubuhan yang samar, dan inilah 
pendapat yang lebih jelas di antara dua pendapat yang dipaparkan 
oleh Asy-Syirazi, dimana ini juga yang menjadi pendapat Ahmad 
dan juga disepakati oleh para ulama madzhabnya. 


220 II 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


Asy-Syirazi ss berkata: Pasal: Apabila sang 
suami mentalak istrinya, maka hukum ilaa' itu menjadi 
gugur dan yang tersisa adalah sumpah. Jika dia 
menghalangi dirinya untuk bersetubuh dan dia tidak 
mau kembali dari ilaanya, juga tidak mau mentalak 
sang istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i menyatakan 
dalam dalam gaul gadim, bahwa hakim tidak boleh 
menuntut suami untuk mentalak istrinya, hal ini 
berdasarkan sabda Rasulullah @, GCJu isi 5 Gil 
"“Thalak (perceraian) itu adalah hak bagi yang memiliki 
akad.” Juga dikarenakan bahwa talak itu adalah suatu 
kondisi dimana sang suami harus memilih antara dua 
perkara, sehingga seorang hakim tidak memiliki 
wewenang di dalamnya guna menentukan pilihan, 
sebagaimana jika dia masuk Islam dan bersamanya ada 
dua orang saudara perempuan. Berdasarkan hal ini, 
sang suami harus diasingkan hingga dia mau mentalak 
istrinya itu, atau dia kembali dari ilaa “nya dengan cara 
melakukan persetubuhan, sebagaimana saat sang suami 
diasingkan jika dia terhalang untuk menetapkan pilihan 
pada salah satu di antara kedua saudara perempuannya. 


Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i menyatakan dalam 
gaul jadid, bahwa hakim berwenang untuk menuntut 
sang suami agar menceraikan istrinya. Sebab, 
perwakilan tidak dapat masuk ranah perkara ini, 
dimana tuntutan hak itu akan menjadi jelas, sehingga 
orang yang menjadi wakil itu tidak dapat melakukan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 201 


tugasnya, maka pada saat inilah wewenang hakim 
diperlukan untuk memposisikan kedudukannya, sebagai- 
mana dalam perkara tuntutan dalam hal pelunasan 
utang. Berdasarkan hal ini, hakim berwenang untuk 
menuntut suami agar menceraikan istrinya dengan satu 
talak dimana status sang istri itu mendapatkan talak 
raji. 

Abu Tsaur berpendapat: Sang istri mendapatkan 
talak ba 'in, karena talak merupakan bentuk pe-misahan 
(suami istri) dalam rangka untuk meng-hilangkan suatu 
bahaya lantaran tidak adanya per-setubuhan. Oleh 
karena itu, talaknya itu adalah talak ba'in, seperti 
memisahkan seseorang suami yang impoten. 


Pendapat ini salah, karena talak seperti di atas 
adalah talak pada wanita yang telah disetubuhi tanpa 
adanya kompensasi, dan pemenuhan suatu bilangan 
ilaa', maka hal ini adalah talak rujuk tanpa adanya ilaa" 
Perkara yang kita bahas ini berbeda dengan bentuk 
pemisahan sang suami yang impoten, karena 
pemisahan sang suami yang impoten merupakan 
pembatalan nikah, sementara perkara ini adalah 
perkara talak. 


Apabila talak telah terjadi dan sang suami tidak 
melakukan rujuk hingga terjadi talak ba'in, kemudian 
dia menikahi kembali wanita itu, maka masa ilaa -nya 
itu masih tetap ada, kemudian pertanyaannya adalah 
apakah ilaa' itu kembali? Dalam perkara ini adalah 
sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bahasan 


222 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tentang kembalinya sumpah pada pernikahan yang 
kedua. 


Apabila kami berpendapat: Bahwa ilaa'" kembali 
karena waktu ilaa”" itu masih ada, dimana masa ilaa' itu 
dimulai dari awal, kemudian hak sang istri itu dituntut 
setelah habis masa ilaa" itu, dengan cara kembali dari 
ilaa" yaitu melakukan persetubuhan ataupun mentalak- 
nya. 

Apabila dia merujuk wanita itu kembali, dimana 
masa ilaa' masih tetap ada, maka masa ilaa' itu dimulai 
dari awal dan sang suami dituntut untuk kembali dari 
ilaa" yaitu dengan mensetubuhi sang istri ataupun 
dengan mentalaknya, lantas apakah ilaa'itu kembali?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. 


Pasal: Apabila masa ilaa" telah habis, dan 
terdapat udzur yang menghalangi sang suami untuk 
bersetubuh dengan istrinya, maka dalam hal ini perlu 
ditinjau terlebih dahulu, jika udzur itu datanganya dari 
wanita, seperti adanya suatu penyakit dan kondisi gila 
yang tidak ditakuti pihak suami, atau ketidaksadaran 
yang mengakibatkan dia tidak bisa membedakan sedang 
bersama sang suami, atau karena adanya pengasingan 
pada suatu tempat dimana sang suami tidak dapat 
menjangkaunya, atau dalam keadaan berihram, atau 
sedang berpuasa wajib, atau sedang haid, atau sedang 
nifas, maka sang suami tidak bisa dituntut karena 
tuntutan itu terjadi dengan adanya permintaan hak, 
sementara wanita itu tidak meminta hak pada semua 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 223 


keadaan ini. Oleh karena itu, sang istri tidak boleh 
menuntut suaminya dengan adanya halangan itu. 


Namun jika udzur itu berasal dari pihak suami, 
maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu, jika 
sang suami hilang kesadaran, maka dia tidak bisa 
dituntut karena dia tidak bisa diajak bicara dan dia tidak 
dapat merespon perkataan. 

Apabila sang suami dalam keadaan sakit yang 
menghalanginya untuk bersetubuh, atau dia sedang 
diasingkan dengan cara yang tidak hak, sehingga hal 
tersebut menghalangi diri sang suami itu untuk 
menunaikan hak sang istri tersebut. Maka, sang suami 
dituntut untuk kembali dari ilhaa-nya orang yang 
terhalangi suatu udzur lantaran perkataan lisannya. 
Hendaklah dia berkata, “Aku tidak mampu untuk 
melakukan persetubuhan, jika aku mampu maka 
sungguh aku akan melakukannya,” maka jika dia 
mampu, maka dia harus melaksanakannya. 


Abu Tsaur berpendapat: Tidak boleh dia kembali 
dari ilaa-nya itu dengan perkataan lisannya, karena 
bahaya dengan meninggalkan persetubuhan itu tidaklah 
hilang hanya dengan kembali dari ilaa" dengan lisan 
saja. Pendapat ini salah, karena maksud dan tujuan 
kembali dari ilaa' itu adalah meninggalkan suatu bahaya 
yang menjadi tujuan illa” itu sendiri, dimana 
meninggalkan tujuan yang membahayakn itu dapat 
dihasilkan dengan mendatangkan perkara yang menjadi 
udzur. Sebab, perkataan yang disertai dengan udzur, 
maka perkataan itu menempati posisi perbuatan saat 


224 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


adanya kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena 
itu kami berpendapat: Bahwa kesaksian seorang syafi' 
untuk mendapatkan hak syuf'ah pada saat dirinya tidak 
hadir, maka berarti hal itu sama saja dengan adanya 
tuntutan pada saat dia hadir dalam hal menetapkan 
syuf'ah. 

Apabila sang suami kembali dari ilaa'" dengan 
ucapannya, kemudian dia memiliki kemampuan, maka 
pada saat itulah tuntutan bersetubuh itu dilakukan, 
karena penundaan itu terjadi karena adanya suatu 
udzur. Jika udzur syufah telah hilang pada saat dia 
tidak hadir, maka permintaan itu menempati posisi 
penggantinya dalam keadaan dia hadir guna 
menetapkan syuf'ah, sehingga akad syufah bisa 
dituntut dengan hal itu. | 


Penjelasan: 


Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad- 
Daruguthni, Ath-Thabrani dan Ibnu Adi. Dalam sanadnya Ibnu 
Majah terdapat seseorang yang bernama Ibnu Lahi'ah, dimana 
pendapat para ahli hadits tentangnya sudah sangat jelas. Dalam 
sanad Ath-Thabrani terdapat nama Yahya Al Hammani, seorang 
periwayat yang dha'if Dalam sanad Ibnu Adi dan Ad-Daruguthni 
terdapat nama Ishmah bin Malik. Dalam .At-Tagriib disebutkan 
bahwa dia adalah seorang dari kalangan sahabat, dimana beragam 
jalur periwayatan hadits ini saling mengkuatkan satu sama lainnya. 


Ibnu Al @ayyim berkata: Hadits Ibnu Abbas, sekalipun 
pada sanadnya terdapat hal yang disebutkan di atas, akan tetapi Al 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 225 


Gur'an telah mengkuatkannya, dan hal itu telah diamalkan oleh 
para sahabat. Yang dia maksud adalah firman Allah &, 


2 
- 


PN sat #A £ 2300 LI £ 
AAN AAA AKI 


“Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang 
beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.” (Os. Al Ahzaab (33): 
49). 


Allah #& juga berfirman, 


AI Aa 13 
“Apabila kamu mentalak istriistrimu.” (@s. Al Bagarah (2): 
231). 


Hukum: Apabila sang suami terhalang untuk kembali 
dari daa ' setelah habisnya waktu ilaa ', atau masa At-Tarabbush, 
atau dirinya terhalang untuk kembali dari ilaa “nya dengan lisan 
karena adanya suatu udzur, atau dia terhalang untuk melakukan 
persetubuhan setelah hilang udzurnya tersebut, maka dia 
diperintahkan untuk mentalak istrinya itu. 


Apabila dia mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya itu, 
sebagaimana yang dia jatuhkan baik berupa talak satu ataupun 
lebih, dimana sang hakim tidak boleh memaksa sang suami itu 
untuk mentalak istrinya lebih dari satu kali talak, karena dia telah 
melaksanakan hak untuk wanita itu, maka berarti hal itu dapat 
menyebabkan datangnya talak ba'in yang dirinya terhindar dari 
bahayanya tersebut. 


226 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Apabila sang suami terhalang untuk mentalak, maka 
hakim boleh menentukan talak padanya menurut satu dari dua 
pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan hal ini. Dengan inilah 
Malik berpendapat. 


Ada sebuah riwayat pendapat dari Ahmad yang 
menyatakan, bahwa hakim tidak boleh memutuskan talak sang 
suami agar dirinya mentalak istrinya, karena apa yang akan 
menjadi pilihan bagi suami antara kedua perkara itu, sang hakim 
tidak berwenang untuk mengambil alih keputusan suami di antara 
dua pilihan: yaitu antara mentalak atau tidak mentalaknya, 
sebagaimana hakim tidak punya wewenang terhadap seseorang 
yang harus menetapkan pilihan pada sebagian istrinya yang lebih 
dari empat, untuk memilih empat orang di antara mereka. Jika 
orang itu telah masuk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat, 
maka sang hakim harus mengasingkannya dan mempersempit 
gerakannya hingga orang ini kembali dari ilaa “nya dengan 
menyetubuhi para istri atau mentalak mereka. Inilah pendapat 
yang lain menurut kami. 


Dalil dari pendapat yang pertama adalah, bahwa sesuatu 
yang bisa diwakilkan dan sudah ada kejelasan tentang hak yang 
akan dituntut, dimana kemudian seseorang menghalangi dari 
haknya itu, maka pada saat inilah wewenang seorang hakim 
berperan menggantikan, sebagaimana pada perkara tuntutan 
pelunasan utang piutang. Hal seperti ini harus dibedakan dengan 
adanya hak memilih hak yang akan dituntut itu sudah jelas. Inilah 
adalah pendapat yang paling benar dalam madzhab menurut Imam 
Ahmad. Hakim tidak berhak memerintahkan sang suami untuk 
mentalak kecuali jika istri meminta hal itu, karena seorang istri 
memiliki hak untuk minta talak, dan tugas seorang hakim hanya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 227 


sebatas memenuhi hak wanita itu. Oleh karena itu, sang hakim 
tidak berwenang menuntut seseorang untuk bercerai kecuali jika 
orang itu memintanya. 


Cabang: Jika masa ilaa" telah habis, lalu sang suami 
menyatakan, bahwa dia tidak mampu untuk melakukan 
persetubuhan. Apabila dia telah menyetubuhi istrinya satu kali saja, 
maka istrinya tidak diperkenankan untuk mendengarkan 
pernyataan sang suami yang menyatakan bahwa dia adalah 
impoten, sebagaimana sang suaminya tidak boleh mendengarkan 
pernyataan istrinya. Setelah masa ilaa ' itu habis, maka sang suami 
dituntut untuk kembali dari iaa “nya dengan cara mensetubuhi 
sang istri atau mentalaknya sebagaimana yang lainnya. 


Akan tetapi jika suaminya itu belum juga mensetubuhi 
istrinya -dimana keadaan istrinya itu juga tidak diketahui- lalu 
seorang hakim berkata, “Engkau mendengarkan pernyataannya 
dan perkataannya itu diterima,” karena impoten merupakan suatu 
aib yang tidak terhenti hanya pada istrinya. Inilah pendapat yang 
jelas, dimana yang berpendapat seperti ini adalah Ahmad dan para 
ulama madzhabnya. pada saat itu sang istri boleh meminta kepada 
sang hakim agar diberikan tenggang waktu bagi suami yang 
impoten, setelah dia kembali dari masa i/aa ' dan memiliki udzur. 


Dalam perkara ini terdapat pendapat lain, bahwa 
perkataan sang suami tidak dapat diterima karena dia merupakan 
orang yang tertuduh dengan adanya suatu dakwaan, dimana dalam 
dakwaan itu dia dinyatakan tidak memenuhi hak istrinya, padahal 
asal perkaranya dia terbebas dari dakwaan tersebut. 


228 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Jika sang istri menuduh bahwa suaminya itu telah 
mensetubuhinya, sementara sang suami mengingkari pernyataan 
itu, maka wanita itu tidak memiliki hak untuk menuntut diberikan 
tenggang waktu untuk masa impoten setelah adanya pengakuan 
tentang tidak adanya impotensi. Perkataan yang diterima adalah 
perkataan sang suami yang telah menyatakan bahwa dia tidak 
melakukan persetubuhan. 


Cabang: Thalak yang diwajibkan kepada sang suami 
yang men-ilaa ' istrinya adalah talak rujuk. Sama saja keadaannya 
apakah talak itu sang suami jatuhkan sendiri atau talak yang 
dijatuhkan oleh seorang hakim, dimana menurut pendapat Ahmad 
ada dua riwayat pendapat tentang hal ini. 


Al Atsram menyatakan, bahwa aku pernah berkata 
kepada Abu Abdillah -yang dia maksud adalah Ahmad bin 
Hanbal- tentang seorang suami yang meng-ilaa ' istrinya, lalu sang 
suami mentalak istrinya? Dia berkata, bahwa talak itu adalah talak 
satu, dimana suaminya itulah yang lebih berhak untuk 
menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan pemisahan yang 
dilakukan oleh penguasa, maka tidak ada rujuk di dalamnya. 


Abu Tsaur mengatakan, talak yang dilakukan oleh seorang 
suami yang telah meng-ilaa ' istrinya adalah talak ba'in, sama saja 
keadaannya apakah dia sendiri yang menetapkan talak itu ataukah 
talak itu ditetapkan oleh seorang hakim, karena wanita itu telah 
dipisahkan untuk menghilangkan suatu bahaya, maka talak itu 
adalah talak ba'in, sebagaimana dipisahkannya seseorang yang 
mengalami impoten. Juga dikarenakan, bahwa jika wanita itu telah 
dirujuk, maka bahaya itu tidak bisa dihindarkan lantaran suaminya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 229 


telah menuntut untuk merujuknya, dengan demikian bahaya itu 
masih tetap ada. 


Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa talak yang 
dijatuhkan pada saat habisnya waktu #aa" adalah talak ba in, 
dimana pada pendapat yang pertama bahwa yang demikian ini 
adalah talak yang memiliki suatu tujuan, dengan wanita yang sudah 
pernah disetubuhi tanpa adanya kompensasi dimana tindakan ini 
tidak memenuhi jumlah bilangan ilaa ', sehingga talaknya adalah 
talak rujuk, sebagaimana talak pada selain #aa'" Hal ini berbeda 
antara pemisahan lantaran impoten, karena pemisahan itu 
merupakan pembatalan akad nikah karena adanya aib, sementara 
pemisahan ini merupakan sebuah perceraian. Juga dikarenakan 
seandainya diperbolehkan bagi suaminya untuk melakukan rujuk 
kepada istrinya, maka bahaya itu tetap tidak hilang, sementara 
pada perkara ini bahaya akan hilang, dan juga jika suaminya itu 
meminta rujuk kepada sang istri, maka diberikan kepada sang 
suami itu waktu yang lainnya. Juga dikarenakan bahwa seorang 
yang mengalami impoten itu terkadang telah berputus asa untuk 
mensetubuhi istrinya, maka tidak ada manfaat untuk merujuknya. 
Sementara orang ini bukanlah orang yang tidak mampu untuk 
bersetubuh dengan istrinya, dimana merujuk istrinya merupakan 
bukti adanya gairah dan juga kemauan untuk menghilangkan 
bahaya pada wanita itu, maka keduanya berpisah. 

Kemudian apabila seorang budak terhalang untuk kembali 
dari ilaa “nya dan juga terhalang untuk mentalak sang istri, dimana 
lalu seorang hakim menggantikan posisinya, maka sang hakim 
tidak memiliki hak untuk mentalak istrinya itu kecuali dengan talak 
satu. Karena pemenuhan hak dapat dicapai oleh wanita itu, 
dengan demikian sang suami tidak memiliki kekuatan tambahan 


230 Il M1 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


pada istrinya, sebagaimana seseorang tidak memiliki tambahan 
untuk melunasi utang saat dirinya tidak memiliki yang lainnnya. 


Ahmad dan ulama madzhabnya mengatakan, bahwa 
hakim berwenang menggantikan posisi suaminya, dimana sang 
hakim itu memiliki hak seperti yang dimiliki oleh seorang suami. 
Jika sang suami berkehendak untuk mentalak satu, maka hakim 
berhak untuk menjatuhkan talak satu pada istrinya itu dan jika 
sang suami berkehendak untuk mentalak tiga, maka hakim berhak 
menjatuhkan talak tiga pada istrinya itu. 


Cabang: Apabila waktu ilaa “nya telah habis, sementara 
suami masih dalam kondisi diasingkan, dimana pada masa 
pengasingan itu, sang istri dapat menuntut haknya (hak bersetubuh 
dengan suaminya), maka hak itu bisa dimintakan kepada sang 
suami, karena sang suami adalah seorang yang mampu 
melaksanakan kewajibannya (bersetubuh) pada wanita itu. 


Apabila sang suami tidak melakukan hal itu, maka dia 
diminta untuk mentalak istrinya. Jika caranya adalah dengan 
menakut-nakutinya atau dia memiliki udzur yang menghalangi, 
maka hendaklah sang suami kembali dari i/aa -nya dengan cara 
yang diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan udzur. 


Jika sang suami merupakan orang yang hilang 
kesadarannya, karena kegilaan atau karena koma, maka dia tidak 
bisa dituntut. Sebab, dalam keadaan itu sang suami tidak bisa 
diajak bicara dan juga tidak dapat memberi jawaban. Dengan 
demikian tuntutan harus ditunda hingga kemampuannya kembali 
dan udzurnya hilangnya, kemudian pada saat itu barulah diajukan 
tuntutan kepadanya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 231 


Apabila sang suami merupakan orang yang terkebiri, dan 
kami berpendapat bahwa ilaa “nya sah, maka dia dapat kembali 
dari ilaa “nya sebagaimana kembalinya orang yang memiliki udzur. 
Dimana dia berkata, “Seandainya aku mampu, pasti aku akan 
mensetubuhinya.” Jika sang suami telah mampu akan tetapi dia 
enggan melakukannya, maka sang suami diperintahkan untuk 
mentalak istrinya. Sebab, jika dia berhenti dari ilaa “nya, maka dia 
tetap dituntut untuk kembali dari iaa " dimana dia dalam keadaan 
mampu untuk bersetubuh dengan wanita itu, lalu dia enggan 
melakukannya maka dia diperintahkan untuk mentalak sang istri, 
dimana ini merupakan pendapat yang mengatakan: Pelaku ilaa ' 
harus diberhentikan dalam melakukan iaa "nya, karena Allah & 
berfirman, 

ab Ma daak SA 

“Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf 
alau menceraikan dengan cara yang baik.” (Os. Al Bagarah (2): 
229). 


Apabila sang suami terhalang untuk melaksanakan 
kewajiban kepada istrinya itu, maka dia terhalang untuk 
melaksanakan rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik. Jika dia merupakan seorang yang memiliki 
udzur, maka dia harus kembali dari ilaa “nya dengan meng- 
gunakan ucapan, kemudian jika dia telah mampu untuk melakukan 
persetubuhan, maka dia harus diperintahkan untuk menunaikan 
hak (persetubuhan) itu. Apabila sang suami mampu, maka dia 
harus melakukannya, namun jika sang suami enggan melakukan- 
nya, maka dia harus diperintahkan untuk mentalak sang istri. Yang 


232 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Ahmad bin 
Hanbal #. 


Al @adhi Abu Bakar -seorang ulama dari kalangan 
madzhab Hanbali- mengatakan, apabila sang suami itu kembali 
dari ilaa “nya dengan ucapannya, maka dia tidak dituntut sekali 
lagi dimana statusnya telah keluar dari i/aa ". Ini adalah pendapat 
Al Hasan, Ikrimah dan Al Auza'i. Karena, kembali dari ilaa ' itu 
hanyalah sekali, dimana dengan sekali itu, dia telah keluar dari 
ilaa “nya, dan tidak ada keharusan baginya untuk mengulanginya 
kedua kali, sebagaimana jika dia kembali dari ilaa -nya dengan 
cara menyetubuhi istrinya. 


Abu Hanifah berpendapat: Masa ilaa '-nya sang suami itu 
dimulai kembali, karena suaminya itu telah memenuhi hak istrinya 
dengan sesuatu yang dapat dia lakukan, yaitu berupa kembali dari 
ilaa "-nya. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh dituntut kecuali 
setelah dimulainya waktu ilaa ', sebagaimana kondisinya jika sang 
suami mentalak istrinya. 


Dalil kami adalah, bahwa sang suami menunda hak 
istrinya itu karena ketidak mampuan dirinya, dimana jika sang 
suami telah mampu, maka diharuskan menunaikan hak istrinya, 
sebagaimana pada pelunasan utang jika orang yang berutang 
sedang dalam kesulitan, maka ketika dia telah mendapatkan 
kemudahan, dia harus melunasi utangnya itu. Semua yang para 
ulama telah sebutkan di atas, maka hal itu adalah bukanlah 
menjadi hak sang istri, dimana bahaya pada diri sang istri masih 
belum hilang dengan keberadaan sang suami, dan sang suami 
menjanjikannya untuk memenuhi hak sang istri tersebut dan sang 
istri tetap dituntut untuk bersabar. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 233 


Apabila suami mengingkari hak istrinya, maka dia sama 
seperti orang yang berutang yang sedang dalam keadaan 
kesusahan. 


Cabang: Orang yang kembali dari ia “nya dengan 
menggunakan ucapannya, maka dia tidak memiliki kewajiban 
membayar Aafarah, dia tidak pula dianggap melanggar sumpah, 
karena dia belum melakukan perbuatan yang menjadi sumpahnya 
yaitu melakukan persetubuhan setelah habis waktu ijaa "nya, 
namun sang suami telah berjanji bahwa dia akan melakukan 
persetubuhan itu, dengan demikian dia seperti seseorang yang 
memiliki utang dan berjanji untuk melunasinya, kemudian dia 
mendapatkan kesulitan untuk melunasinya, lalu dia berkata, “Jika 
aku telah mampu, maka aku akan melunasinya.” 


Jika hal ini telah ditetapkan, maka apabila waktu ilaa ' 
telah berlalu, sementara terdapat udzur bagi suami yang 
menghalanginya untuk berhubungan intim dengan istrinya lantaran 
adanya suatu penyakit, atau dalam kondisi diasingkan dengan cara 
tidak hak, atau udzur lainnya yang menghalangi hubungan intim, 
maka sang suami diharuskan kembali dari #aa “nya itu dengan 
ucapan, hendaklah dia berkata, “Jika aku telah memiliki 
kemampuan, maka aku akan mensetubuhinya,” atau ucapan lain 
yang sejenis ucapan ini. Di antara orang yang berpendapat bahwa 
sang suami harus kembali dari i/aa “nya dengan menggunakan 
ucapan saat dirinya memiliki udzur adalah, Ibnu Mas'ud, Jabir, 
Zaid, An-Nakha'i, Al Hasan, Az-Zuhr, Ats-Tsauri, Al Auza'i, 
Ikrimah, Abu Ubaid dan para ulama fikih rasionalis. 


Sa'id bin Jubair mengatakan, Bahwa kembali dari i/aa ' itu 
tidak dibolehlan kecuali dengan cara berhubungan intim dalam 


234 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


keadaan udzur dan selainnya. Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, 
bahwa jika dia tidak mampu, maka dia tidak boleh menghentikan 
ilaa "-nya hingga dia menjadi sehat atau dia telah sampai dari suatu 
tempat -jika dia adalah seorang musafir-, dimana tidak dibolehkan 
baginya untuk kembali dari ia "nya dengan menggunakan 
ucapan. Karena, yang demikian itu mendatangkan bahaya dengan 
cara meninggalkan persetubuhan, dan bahaya itu tidak dapat 
hilang hanya dengan ucapan saja. 


Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa 
dalam perkara ini pelaku ia" perlu menyatakan: “Sungguh aku 
telah menyesal atas apa yang telah aku perbuat, jika aku mampu 
maka aku akan mensetubuhimu.” 

Menurut kami, bahwa tujuan dari kembali dari Jaa ' 
setelah habisnya waktu aa" dengan cara mensetubuhi istrinya 
adalah dalam rangka menghilangkan bahaya yang ada pada sang 
istri (kebutuhan dirinya untuk berhubungan intim), sementara 
tujuan kembali dari #aa' tidak dapat dilakukan lantaran adanya 
suatu udzur, dimana meninggalkan suatu kewajiban karena adanya 
alasan udzur yang disampaikan dalam bentuk ucapan, maka 
kedudukan ucapan itu menggantikan kedudukan perbuatan 
seorang yang mampu melakukan perkara tersebut, hal ini 
berdasarkan dalil, bahwa menghadirkan kesaksian syaf' pada 
tuntutan dalam perkara syuf'ah saat dirinya tidak memiliki ketidak 
mampuan untuk menuntutnya, maka kedudukan orang yang 
dihadirkan itu sama dengan kedudukan seorang yang hadir dalam 
menentukan perkara Syufah, dimana dia tidak perlu lagi 
mengatakan: “Aku telah menyesal,” karena tujuannya adalah 
menampakkan keinginannya untuk melakukan rujuk pada sumpah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 235 


dan hal itu telah tercapai dengan menampakkan adanya kemauan 
kerasnya pada dirinya. 


Ibnu @udamah, Abu Al Khiththaab dan Al @adhi Abu 
Bakar dari kalangan ulama Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa 
kembalinya seorang dari i/aa " dan dia dalam keadaan udzur untuk 
mensetubuhi istrinya, maka hendaknya dia berkata, “Sungguh aku 
telah kembali dari isa -ku kepada kamu.” Ini adalah pendapat 
Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan beberapa ulama fikih rasionalis. 


Ats-Tsauri berpendapat, bahwa kembali dari ilaa ' itu tidak 
dibolehkan hanya dengan ucapan, karena hal itu tidak dapat 
merubah suatu dalam perkara itu, dimana juga tidak ada 
faedahnya bagi sang istri yang di-ilaa', apabila hak wanita itu 
dipenuhi pada saat sang suami telah memiliki kemampuan. Ini 
merupakan suatu kesalahan karena telah melenceng dari tujuan 
yang sebenarnya dengan membiarkan bahaya (kebutuhan sang istri 
terhadap persetubuhan) lantaran adanya suatu udzur, dimana 
pemberitahuan akan suatu udzur untuk menghilangkan bahaya itu 
sangat mungkin dilakukan pada saat itu, semua hal itu 
menggantikan kedudukan perbuatan di saat sang suami mampu 
untuk melakukannya, sebagaimana pendapat kami pada 
menghadirkan saksi akad syuf'ah guna menuntut hak syuf'ah pada 
saat dia tidak mampu melaksanakan tuntutan itu. 

Dari bahasan ini, kami berkesimpulan bahwa setiap udzur 
yang merupakan akibat dari perbuatan dirinya, sehingga 
menghalangi dirinya untuk melakukan persetubuhan, maka 
melaksanakan kewajiban tersebut tidaklah boleh ditunda lantaran 
adanya udzur itu, dan sang suami diperintahkan untuk mentalak 
istrinya, karena halangan itu bersumber dari suatu sebab yang 


236 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


datang dari diri sang suami, dengan demikian hal itu tidak 
menggugurkan kewajibannya terhadap sang istri. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila masa ilaa' 
telah habis dan suami sedang tidak ada di hadapan 
istrinya, jika jalan menuju suami adalah aman, maka 
istri boleh mewakilkan kepada seseorang yang dapat 
meminta suaminya agar sang suami melakukan 
perjalanan kepada sang istri, atau sang wakil itu 
membawa sstri kepada suaminya, atau sang suami 
mentalak istrinya. Namun, jika jalan menuju sang suami 
itu bukanlah jalan yang aman untuk dilewati, maka 
pada saat itu sang suami harus kembali dari ilaa “nya 
dengan kembalinya orang yang mendapatkan udzur, 
sampai udzur itu hilang. Jika sang suami tidak 
melakukan hal itu, maka dia harus mentalak istrinya. 

Pasal: Jika masa ilaa" itu sudah habis dan suami 
dalam keadaan berihram, maka dikatakan kepadanya: 
“Apabila engkau melakukan persetubuhan dengan 
istrimu itu, maka ihrammu menjadi rusak dan apabila 
engkau tidak mensetubuhinya, maka berarti engkau 
mentalaknya.” Jika dia mentalak istrinya, maka hukum 
ilaa" akan menjadi gugur. Jika sang suami telah 
mensetubuhinya, maka dia telah memenuhi hak istrinya 
dan ihramnya menjadi rusak. Jika dia tidak men- 
setubuhi istrinya dan dia juga tidak mentalaknya, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Sang suami terhalang dari 
istrinya dengan cara kembali dari ilaa" dengan adanya 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 237 


udzur hingga dia bertahallul, karena dia tidak mampu 
untuk melakukan persetubuhan. Oleh karena itu, dia 
adalah sama seperti orang yang diasingkan atau seperti 
orang yang sedang sakit. 


Pendapat Kedua: Sang suami tidak terhalang 
dari istrinya, dimana pendapat ini merupakan nash 
yang nampak. Sebab, sang suami itu terhalang dari 
persetubuhan dikarenakan suatu sebab yang bersumber 
darinya. 

Pasal: Jika masa ilaa' telah berakhir dan sang 
suami merupakan orang yang melakukan zhihar, maka 
dikatakan kepadanya, “Apabila engkau bersetubuh 
sebelum membayar kafarah, maka engkau telah 
menjandakan istrimu dengan melakukan zhihar, dan 
apabila engkau tidak bersetubuh, maka engkau telah 
melakukan talak,” lalu jika sang suami berkata, “Berilah 
aku tempo hingga aku membeli seorang budak dan aku 
akan melakukan kafarah dengan budak itu,” maka sang 
suami diberi tempo selama tiga hari. 

Apabila sang suami berkata, “Berilah aku tempo 
hingga aku melakukan kafarah dengan berpuasa,” 
karena masa untuk berpuasa bisa jadi memanjang. Jika 
dia hendak mensetubuhi istrinya sebelum melakukan 
kafarah dan istrinya itu berkata: “Tidak memungkinkan 
bagiku untuk bersetubuh denganmu, karena aku sedang 
dalam keadaan haram bagimu,” maka dalam keadaan 
ini, Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat, bahwa 
sang wanita itu tidak boleh menolaknya, jika dia 
menolak sang suami, maka telah gugur haknya untuk 


238 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


menuntut (persetubuhan kepada sang suami), 
sebagaimana apabila sang suami berkata kepada orang 
tempat dia berutang, lalu orang itu mendatangkan harta 
kepadanya, kemudian orang yang dihutangi itu menolak 
untuk mengambilnya seraya berkata, “Aku tidak akan 
mengambilnya karena harta itu adalah harta yang di- 
ghashab,” maka seharusnya dia mengambil harta itu 
atau dia membebaskannya dari utangnya, sementara . 
menurut pendapatku, bahwa wanita itu berhak 
menolak, karena persetubuhan itu adalah persetubuhan 
yang diharamkan, maka dibolehkan bagi wanita itu 
untuk menolak persetubuhan itu dari sang suami, 
sebagaimana persetubuhan pada talak raj'i. 


Lain halnya dengan orang yang berutang, dia 
telah menyatakan bahwa harta itu adalah harta yang 
dihasilkan dari perbuatan ghashab, sementara orang 
yang berutang menyatakan bahwa harta itu adalah 
hartanya sendiri, dan pada kenyataannya bahwa harta 
itu ada bersamanya, karena tangannya itu menandakan 
bukti kepemilikan. Sementara pada orang yang 
melakukan zhihar saat bersetubuh pada istrinya tidaklah 
demikian, karena kedua orang suami istri itu telah 
bersepakat tentang keharaman zhihar, sementara 
perkara yang dipersamakannya adalah, keduanya telah 
bersepakat bahwa harta itu adalah harta hasil ghashab. 
Jika demikian, maka tidak diperbolehkan bagi orang 
yang diutangi untuk mengambil harta itu. 


Pasal: Apabila masa ilaa' telah habis, lalu sang 
suami menyatakan bahwa dia tidak mampu dan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 239 


terkadang dia tidak mengetahui bahwa dirinya impoten 
atau mampu bersetubuh, maka dalam keadaan seperti 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pendapat ini berdasarkan 
pengertian nash secara zhahir, bahwa pernyataannya 
itu diterima, karena impoten adalah suatu aib yang 
tidak bisa diketahui oleh selain dirinya. Oleh karena itu, 
pernyataannya dapat diterima dengan disertai sumpah. 
Apabila dia melakukan sumpah. maka sang suami 
dituntut untuk kembali dari ilaa nya, sebagaimana 
seorang yang mendapatkan halangan atau dia telah 
mentalak istrinya. 


Pendapat Kedua: Pernyataannya tidak bisa 
diterima karena dia adalah seorang yang tertuduh, 
maka dia harus mentalak istrinya. 


Pasal: Apabila seorang suami yang terkebiri 
meng-ilaa istrinya, dan kami berpendapat, bahwa ilaa - 
nya itu sah atau dia meng-ilaa' istrinya dalam keadaan 
kemaluannya masih normal, lalu ketika habis masa 
ilaa nya, ternyata dia adalah seorang yang terkebiri, 
maka sang suami kembali dari ilaa nya dalam kondisi 
udzur, dan hendaknya dia berkata, “Jika aku mampu, 
maka aku akan mensetubuhimu.” Apabila sang suami 
tidak kembali dari ilaa “nya, maka dia harus mentalak 
istrinya itu. 

Pasal: Jika suami-istri berselisih paham tentang 
habisnya masa ilaa”, lalu sang istri menyatakan, bahwa 
masa ilaa' telah habis, kemudian suami mengingkari- 
nya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan 


2401| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


sang suami. Karena, asalnya adalah bahwa masa ilaa' 
itu belum habis. Juga dikarenakan hal ini adalah 
perselisihan pendapat dalam menentukan masa ilaa', 
maka perkataan yang diterima dalam perkara ini adalah 
perkataan sang suami. Akan tetapi jika ada perselisihan 
tentang persetubuhan, lalu sang suami menyatakan 
bahwa dia telah mensetubuhi istri dan wanita itu 
mengingkarinya, maka masalah ini sebagaimana yang 
telah kami sebutkan dalam permasalahan suami yang 
impoten. 


Penjelasan: 


Apabila masa ilaa ' telah habis dan suami dalam keadaan 
berihram atau dalam keadaan diasingkan secara hak, maka dalam 
hal ini harus ditinjau terlebih dahulu, jika perjalanan menuju ke 
tempat suami berada adalah dalam kondisi aman, dimana hak istri 
yang wajib dilaksanakan oleh suami memungkinkan untuk 
dilakukan di sana, maka jika masa daa" itu telah berakhir dan 
suami sedang tidak di hadapan istri, maka sang istri berhak untuk 
mewakilkan tuntutannya kepada seorang wakil agar si wakil itu 
menuntut suaminya untuk melakukan perjalanan kepada sang istri, 
atau sang wakil itu membawa istrinya kepada sang suami, atau si 
wakil memerintahkan kepada sang suami untuk melaksanakan 
kewajibannya terhadap istrinya setelah habis masa ilaa -nya. dika 
suami tidak melaksanakan hal itu, maka suami diperintahkan untuk 
mentalak istrinya. Apabila sang suami tidak mampu 
melaksanakannya, atau dia diasingkan secara zhalim, maka sang 
suami diperintahkan untuk kembali dari laa '-nya, sebagaimana 
orang yang terhalang dengan adanya suatu udzur. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 241 


Akan tetapi jika perjalanan untuk mencapai suami adalah 
perjalanan yang tidak aman atau menakutkan, atau sang suami 
memiliki suatu udzur yang menghalanginya untuk kembali dari 
laa “nya dengan cara mensetubuhi sang istri, maka hendaklah dia 
kembali dari Haa "nya sebagaimana orang yang terhalangi dengan 
suatu udzur. Hal ini telah dijelaskan secara pada pasal-pasal 
sebelumnya. 


Cabang: Sebelumnya telah kami katakan, bahwa 
halangan karena suatu sebab yang datang dari sang suami itu tidak 
menggugurkan kewajiban yang harus dia kerjakan, dimana inti dari 
semua itu adalah, bahwa keadaan ihram, atau i'tikaf yang 
dinadzarkan, atau kafarah zhihar. maka jika salah satu dari perkara 
itu ada, sang suami tidak diperintahkan untuk melakukan 
persetubuhan pada kondisi tersebut, karena dia sedang dalam 
keadaan haram, akan tetapi sang suami diperintahkan untuk 
mentalak istrinya. Pendapat ini didasarkan pada kondisi, bahwa dia 
adalah seorang yang tidak mampu untuk melakukan persetubuhan 
karena adanya suatu perkara yang tidak memungkinkan baginya 
untuk keluar dari perkara tersebut, dengan demikian dia serupa 
dengan orang yang sedang sakit. Maka, jika sang suami tidak 
mensetubuhi istrinya saat berakhirnya masa laa "nya, - 
dikhawatirkan akan dapat merusak ibadahnya- Sebab, jika sang 
suami mensetubuhi istrinya, maka dia berarti telah memenuhi hak 
istrinya dan telah melakukan dosa, kemudian dia akan merusak 
ibadahnya, sehingga dia menetapkan untuk mentalak istrinya. 
Apabila sang suami tidak mentalak istrinya dan juga dia tidak 
mensetubuhi istrinya, maka dalam perkara ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 


22 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadrdzab 


Pendapat Pertama: Cukup bagi sang suami untuk kembali 
dari laa “nya, sebagaimana orang yang mendapatkan suatu udzur 
hingga dia bertahallul, dengan demikian dia seperti orang yang 
sedang sakit. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak cukup baginya, dan ini 
adalah makna zhahir dari pendapat Asy-Syafi'i dalam A/ Umm, 
dimana dia berpendapat: Jika seorang pria meng-ilaa ' istrinya, 
kemudian dia melakukan ihram, maka jika masa telah berlalu 
selama empat bulan, dikatakan kepadanya: “Jika engkau kembali 
dari masa #aa mu, maka ihrammu akan rusak dan engkau telah 
keluar dari hukum ia". Apabila engkau tidak kembali dari masa 
ilaa mu, maka hendaklah engkau mentalak istrimu, karena 
engkau telah membuat suatu penghalang yang datangnya dari 
dirimu sendiri untuk melakukan persetubuhan. Akan tetapi jika 
engkau kembali dari masa Haa mu dengan melakukan 
persetubuhan, maka engkau telah melakukan maksiat kepada 
Allah dengan melakukan persetubuhan, dimana engkau juga 
melakukan zhihar, dan engkau tidak boleh bersetubuh sebelum 
engkau membayar Aafarah. Apabila engkau tidak kembali dari 
masa jaa “mu, maka ceraikanlah istrimu,” dan begitu seterusnya. 
Apabila sang suami melakukan zhihar, kemudian dia meng-ilaa ', 
dimana semua itu bersumber dari sang suami, maka istrinya itu 
tidaklah haram bagi sang suami dengan zhiharnya, sebagaimana 
haramnya wanita asing. 


Cabang: Tentang seseorang yang melakukan zhihar, 
apabila masa Zhiharitu telah berakhir, maka dikatakan kepadanya: 
“Apakah engkau akan membayar kafarat lalu kembali dari ilaa ' 
dengan cara mensetubuhi sang istri, ataukah engkau akan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 243 


mentalaknya.” Apabila sang suami berkata, “Berilah aku tempo 
hingga aku mendapatkan seorang budak atau aku memberi makan 
fakir miskin.” Jika diketahui bahwa dia mampu untuk 
melaksanakan kafarah pada saat itu juga, maka dia diberi tempo. 
Namun, jika maksudnya adalah untuk mengulur-ulur waktu, untuk 
menghindar dan untuk menunda-nunda, maka dia tidak boleh 
diberi tempo, karena dia harus memenuhi istrinya, dimana 
pemberian tempo hanya didasarkan pada faktor kebutuhan, 
sementara di sini dirinya tidak dalam keadaan membutuhkan. 


Akan tetapi jika kemampuannya tidak diketahui, maka dia 
diberi tempo selama tiga hari karena masa tiga hari itu adalah 
masa yang dekat, dan tidak lebih dari tiga hari. Apabila dia 
memiliki kewajiban berpuasa, lalu dia meminta diberikan tempo 
agar dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka sang 
suami tidak diberikan tempo, karena dua bulan itu adalah tempo 
yang panjang, sedangkan jika sang suami hendak mensetubuhi 
istrinya, maka sang istri berhak menolaknya. Sebab, persetubuhan 
itu sejatinya diharamkan bagi mereka berdua, dan inilah pendapat 
yang dipilih oleh Syaikh Abu Ishag Asy-Syairazi dalam perkara ini, 
dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Ibnu @udamah dari 
madzhab Hanbali. 


Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan sebagian ulama 
madzhab Imam Ahmad berpendapat, bahwa sang istri tidak boleh 
menolak permintaan berhubungan intim dari suaminya. Apabila 
sang wanita menolaknya, maka hak istri akan menjadi gugur, 
dimana hak sang istri itu ada dalam persetubuhan sementara sang 
suami telah mengupayakan persetubuhan itu. Jika suami telah 
mensetubuhi istrinya maka berarti suami telah memenuhi hak istri, 
dimana pengharaman itu datangnya dari pihak suami dan bukan 


244 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dari pihak istri, sebagaimana orang yang mempunyai utang pada 
orang lain lalu dia mendatangkan harta kepadanya untuk 
membayar utang itu, namun dia menolak untuk mengambil harta 
itu karena harta itu adalah harta yang dihasilkan dari ghashab, 
maka dia berada antara dua pilihan: yaitu apakah dia akan 
mengambil harta itu untuk sebagai pelunasan terhadap utangnya 
dan apakah dia akan menolak harta itu hingga dia masih memiliki 
utang. Kami berpendapat, bahwa persetubuhan itu merupakan 
persetubuhan yang haram, maka sang suami tidak boleh 
melakukan persetubuhan itu, sebagaimana saat istri sedang haid 
dan nifas. perkara ini berbeda dengan utang, karena harta itu 
merupakan sebuah kepemilikan dibawah pengawasannya dan 
harta itu berada di tangannya. Maka, sesuai dengan hal yang 
nampak dari harta itu, maka harta itu adalah miliknya karena ada 
pada tangannya. 

Hal ini berbeda dengan zhihar, bahwa kedua orang itu 
bersekutu dalam perbuatan dosa, dimana kami tidak menerima 
pernyataan pengharaman itu bersumber dari pihak suami dan 
bukan dari pihak istri, maka persetubuhan jika diharamkan kepada 
seseorang di antara mereka berdua, maka persetubuhan itu juga 
diharamkan pada yang lainnya. Karena, persetubuhan itu 
merupakan satu perbuatan, seandainya dibolehkan untuk meng- 
khususkan pengharaman pada satu di antara keduanya, maka 
yang harus dikhususkan adalah sang istri, yaitu diharamkan 
kepadanya persetubuhan dalam keadaan haid dan nifas, begitu 
pula pada saat dirinya berihramnya, saat berpuasa karena 
kekhususannya sang istri itu disebabkan suaminya. 


Berdasarkan ulasan diatas, maka jika telah habis masa 
ilaa " seorang suami yang meng-ilaa ' istrinya, maka hendaklah dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 225 


kembali dari ilaa" dengan ucapan, sebagaimana seorang yang 
kembali dari ilaa “nya dengan adanya udzur,dimana sang suami 
diberi tempo hingga dia berpuasa, sebagaimana pendapat kami 
tentang orang yang dalam keadaan berihram berdasarkan satu di 
antara dua pendapat yang ada. Pendapat inilah yang aku pilih dan 
merupakan pendapat madzhab. 


Hal ini lebih diutamakan bagi sang suami dari pada dia 
menjatuhkan talak, bahkan sampai menjatuhkan talak tiga hingga 
menjadi talak ba 'in, walaupun berdasarkan nash yang ada, bahwa 
wanita itu tetap jatuh talak dari suami walaupun dia belum 
mentalaknya. 


Cabang: Pada pasal yang sebelumnya, kami sudah 
mengatakan, “Jika masa aa" telah habis lalu sang suami 
menyatakan ketidakmampuan dirinya untuk bersetubuh,” dan kami 
berpendapat, “Pernyataannya (suami) itu janganlah didengar, 
sebagaimana pernyataan dari istri pun tidak didengarkan,” dan 
dalam kesempatan ini kami katakan, bahwa jika keadaannya 
belum diketahui oleh kita, apakah dia adalah seorang yang 
impoten ataukah dia seorang yang mampu bersetubuh, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Pernyataan sang suami harus 
didengarkan dan harus diterima, karena impoten merupakan suatu 
aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini merupakan 
zhahir dari pendapat Asy-Syafi'i dalam A/ Umm, dimana Asy- 
Syafi'i telah menyatakan bahwa wanita itu boleh meminta bantuan 
hakim hingga sang hakim menetapkan masa impoten hingga 
datang kemampuannya dalam bersetubuh selama setahun. Jika 


246 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tidak, maka hendaklah sang suami mentalak istrinya itu setelah 
empat bulan. 


Pendapat Kedua: Perkataan sang suami tidak dapat 
diterima, karena dia adalah seorang yang tertuduh, dimana dia 
dituntut untuk memenuhi hak istrinya, dimana aslinya bahwa sang 
suami itu tidak impoten, dengan demikian sang suami harus 
dituntut untuk mentalak istrinya. 


Cabang: Jika sang istri menyatakan bahwa suaminya 
telah mensetubuhinya satu kali, lalu suami mengingkari hal itu, 
maka sang istri tidak boleh lagi menuntut agar diberikan tempo 
untuk masa impoten. Hal ini disebabkan pengakuan sang istri 
bahwa suaminya tidak impoten. Perkataan yang diterima adalah 
perkataan sang suami tentang tidak adanya persetubuhan. 


Masalah: Asy-Syafi'i 8 menyatakan, bahwa orang yang 
terkebiri itu tidak impoten, maka dia sama seperti orang yang tidak 
terkebiri. Begitu pula keadaannya jika sang suami adalah orang 
yang terkebiri dan masih tersisa sebagian organ yang dapat sampai 
pada kemaluan sang istri, sebagaimana yang dicapai pria pada 
umumnya, yaitu sampai kepala penisnya itu dapat terbenam, maka 
dia sama seperti orang yang tidak terkebiri pada semua hukum 
yang berlaku. Apabila sang suami merupakan seorang yang 
terkebiri dan juga impoten, dimana dirinya mengr-ilaa ' sang istri, 
maka dikatakan kepadanya: “Kembalilah engkau dari i/aa ' dengan 
ucapanmu,” dimana tidak ada solusi lain selain dengan hal itu. 
Sebab, dia merupakan orang yang tidak mensetubuhi istrinya, 
sebagaimana yang lainnya, karena kembalinya sang suami dari 


AI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 227 


ilaa "itu adalah dengan persetubuhan dan dia termasuk orang yang 
tidak memiliki kemampuan untuk bersetubuh. 


Asy-Syafi' melanjutkan, bahwa jika seorang pria menikah 
dengan wanita, kemudian penisnya terpotong namun dia tidak 
impoten, maka dia sama seperti orang yang mampu bersetubuh. 
Akan tetapi, jika sang suami itu juga menjadi impoten, maka istri 
memiliki hak untuk memilih posisi dirinya terhadap sang suami: 
apakah dia akan tetap bersama suaminya ataukah dia berpisah 
dari suaminya. Jika sang istri itu menetapkan pilihan untuk tetap 
tinggal bersama suaminya, maka dikatakan kepada suaminya: dika 
engkau minta untuk berhenti, maka kembalilah engkau dari ilaa '- 
mu dengan ucapanmu itu, karena dia termasuk orang yang tidak 
dapat bersetubuh. 


Ar-Rabi'menyatakan, bahwa jika sang istri itu memilih 
untuk berpisah dari suaminya, maka sebagaimana yang aku 
ketahui, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa kedua suami istri itu harus 
dipisahkan keduanya, sedangkan jika wanita itu memilih untuk 
tetap bersama suaminya, maka sebagaimana yang aku ketahui, 
Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa istri dari suami yang impoten saat 
dirinya memilih untuk tetap bersama suaminya setelah habisnya 
masa i/aa ', maka sang istri itu tidak memiliki pilihan kedua kalinya, 
dimana menurutku, orang yang terkebiri kondisinya sama 


sepertinya. 


Masalah: Jika suami istri berselisih pendapat tentang 
habisnya masa #aa', maka perkataan yang diterima adalah 
perkataan suami beserta sumpahnya. Hal itu dikarenakan hal yang 
menjadi pokok perselisihan adalah berakhirnya masa ilaa' 
berdasarkan pada perbedaan waktu pelaksanaan sumpahnya. 


248 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Sebab, jika suami-istri itu bersepakat pada waktu sumpah 
berdasarkan pada waktu yang itu, maka hal ini dapat diketahui 
apakah masa #aa' telah berakhir atau belum? Dengan demikian 
perselisihan akan hilang. Sedangkan jika suami-istri memper- 
masalahkan pada perkara waktu sumpah, dimana suami berkata: 
“Aku bersumpah pada awal bulan Ramadlan,” sementara sang istri 
berkata, “Akan tetapi engkau bersumpah pada awal Sya'ban,” 
maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami. Sebab, 
sumpah i#aa' itu bersumber dari sang suami, dimana dia lebih 
mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, perkataan yang dapat 
diterima adalah perkataannya dalam hal ini. Sebagaimana jika 
keduanya berselisih paham tentang dasar ijaa ', dimana dasar dari 
segala sesuatu adalah tidak adanya sumpah pada awal bulan 
Sya'ban. Juga dikarenakan perkataan sang istri yang terkait 
dengan pengingkaran adalah sesuai dengan dasar sumpahnya sang 
suami, dan ini adalah pendapat Al Khiragi -seorang ulama 
madzhab Hanbali-. Al @adhi Abu Bakar —yang juga ulama dari 
kalangan madzhab Hanbali- menyatakan: “Tidak ada sumpah 
baginya,” dalil kami adalah sabda Nabi &: 


Ga? TT 0 
SIS IE ra 
“Sumpah adalah pada orang yang memberi dakwaan 


(pernyataan )” 


Juga dikarenakan, bahwa hal itu adalah hak bagi anak 
Adam yang dapat diupayakan, sehingga dia menuntut sumpah 
dalam perkara itu, sebagaimana dalam perkara utang. 

Jika masa empat bulan telah berlalu, lalu suami berkata 
“Sungguh aku telah menyetubuhinya,” maka jika istrinya itu 
memang sudah tidak perawan, maka perkataan yang dapat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 229 


diterima adalah perkataannya sang suami beserta sumpahnya, 
karena perkara yang mendasar adalah masih adanya pernikahan 
dan wanita itu menyatakan suatu pernyataan yang diharuskan 
kepada suami setelah dia menghilangkannya, sementara suami 
menyatakan pernyataan yang sesuai dengan dasar sesuatu itu dan 
hal itu masih berlangsung. Maka, perkataan yang diterima adalah 
perkataannya sang suami, sebagaimana jika sang suami 
menyatakan telah melakukan persetubuhan saat impoten. Juga 
dikarenakan, bahwa perkara ini merupakan perkara yang 
tersembunyi dan tidak bisa diketahui kecuali dirinya sendiri. 
Dengan demikian perkataannya diterima dalam hal ini, 
sebagaimana perkataan seorang wanita tentang haidnya, dimana 
diharuskan kepadanya untuk bersumpah. Sebab, apa yang 
dinyatakan oleh samg istri itu adalah sesuatu yang memang 
mungkin terjadi, maka hal itu harus ditegaskan dengan sumpah. 
Imam Ahmad telah memberikan pendapatnya tentang hal ini 
dalam riwayat Al Atsram, bahwa seorang suami tidak harus 
bersumpah karena dia tidak melakukan pelanggaran dalam 
perkara itu. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar - 
seorang ulama dari madzhab Hanbali—. 


Akan tetapi jika wanita itu adalah seorang perawan dan 
suami istri itu berselisih paham tentang persetubuhan, maka 
dihadirkan wanita-wanita yang dapat dipercaya. Jika mereka 
bersaksi, bahwa suami telah melakukan persetubuhan itu, maka 
perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang suami. Akan 
tetapi, jika mereka bersaksi bahwa wanita itu masih tetap dalam 
keperawanannya, maka perkataan yang dapat diterima adalah 
perkataan sang istri. 


250 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


— Apabila kami berkata, bahwa wanita-wanita yang dapat 
dipercaya itu berkedudukan sebagai bukti, maka hal itu tidak bisa 
dibedakan, karena sesuatu yang telah ditetapkan dengan adanya 
bukti, maka sumpah tidak lagi diperlukan. 


Jika istrinya ini tidak disetubuhi, lalu suami menyatakan 
bahwa dia telah mensetubuhinya, lalu sang istri itu berdusta, 
kemudian sang suami mentalaknya lalu dia hendak merujuknya, 
maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya sang 
istri. Maka, kami menerima perkataan sang istri dalam perkara 
persetubuhan dalam #aa', dan kami tidak menerima perkataan. 
sang istri dalam penetapan rujuknya sang suami bagi dirinya, 
sebagaimana telah dibahas dalam masalah rujuk. Wallahu A'am. 
Cukuplan Dia sebagai pelindung dan penolong kita. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 251 


slalall sati2 
KITAB ZHIHAR 


Asy-Syirazi & berkata: Zhihar hukumnya haram 
berdasarkan firman Allah &, E x415 53 Xx Dogs Sal 


oa ro 3, Lha aja Date Te 0 LA 03 -A 
JI 33 Ca BIAN AS EN SN AN MASA 


id beta 


bs» “Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara 
kamu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu 
mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan 
mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mengucapkan 
suatu perkataan mungkar dan dusta.” (Os. Al 
Mujaadilah (581: 2). Zhihar itu sah dilakukan oleh setiap 


suami mukallaf ini, berdasarkan firman Allah &, Sih 


. P. 
ate pr ..1 1 xx z4 0... 
ra 


A3) JP (J6 aj Ldr € mela Da bela “Orang-orang 
yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak 


252 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
mereka memerdekakan seorang budak” (@s. Al 
Mujaadilah (581: 3) 


Karena, zhihar ini merupakan suatu ucapan yang 
dikhususkan pada pernikahan, oleh karena itu, hal 
inilah datangnya dari setiap suami mukallaf, seperti 
halnya talak. Zhihar tidak sah datangnya dari seorang 
tuan terhadap budak wanitanya, hal ini berdasarkan 


firman Allah &, LAI, ba Gal, “Orang-orang yang 
menzhihar istri mereka.” (@s. Al Mujaadilah (581: 3). 
Maka, zhihar dikhususkan hanya bagi para suami, 
karena zhihar dahulunya adalah talak kepada para istri 
di masa jahiliyah, lalu hukumnya di-nasakh dan yang 
tersisa adalah posisi zhihar ini. 


Penjelasan: 

Azh-Zhihar diambil dari kata Azh-Zhahr. Segala sesuatu 
yang tunggangi disebut juga Zhahr (punggung). Ibnu Outaibah 
menyatakan: Para ulama mengkhususkan pengharaman hanya 
pada Azh-Zhahr (punggung) dan bukan pada bagian-bagian tubuh 
lainnya karena dia adalah tempat untuk menunggang, dimana 
wanita adalah tunggangannya saat wanita itu disetubuhi, maka 
seakan-akan dengan ucapannya itu dia menginginkan ucapan: 
“Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku, menunggangimu untuk 
pernikahan adalah haram bagiku, sebagaimana aku menunggangi 
ibuku untuk pernikahan.” Ini adalah ungkapan kiasan yang 
maksudnya adalah persetubuhan. 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 253 


Ibnu Amir, Hamzah, Al Kasa'i dan Khalaf membaca 
bacaan ayat di atas dengan bacaan Oyplas yaitu huruf Yaa dibaca 
fathah dan Huruf Zhaa ditasydidkan dan ada huruf Alif Sedangkan 
Nafi', Ionu Katsir, Abu Amru, Ya'gub, Ashim dan Zirr bin Hubaisy, 
mereka membaca bacaan Uyjatks yaitu huruf Yaa dibaca 
Dhammah dan huruf Zhaa, Alif dan huruf Haa dibaca ringan. 
Mereka juga membacanya dengan Oya dengan menghapus 
huruf Alif dan mentasydidkan huruf Haa dan Zhaa, dimana huruf 
Alifnya difathahkan. Sementara Abul Aaliyah, Ashim, dan Zir bin 
Hubaisy membaca U'sjatk:» yaitu huruf Yaa didhammahkan, huruf 
Zhaa dan Alif di-takhfifkan dan huruf Haa dibaca secara kasrah. 
Sedangkan pada bacaan Ubay bin Ka'ab UyAlk5 adalah satu 
makna dengan bacaan Ibnu Amir dan Hamzah. 

Al @urthubi mengatakan, bahwa penyebutan LZhahr 
(punggung) adalah kiasan yang maknanya adalah menunggangi, 
dan bahwa anak Adam hanyalah menunggangi pada perutnya, 
akan tetapi itu dikiaskan atau disindirkan dengan menggunakan 
kata punggung untuk menggantikan kata menunggang. 


Menurutku (Al Muthi'i): Allah telah mengetahui 
beragam perkara manusia: jenis, warna, kebiasaan, tradisi mereka 
dengan pengetahuan yang bersifat lebih umum pada pemahaman 
mereka sendiri, juga lebih bersifat meluas pada isi kandungannya. 
Oleh karena itu, tidak akan luput bahwa sebagian dari adat 
kebiasaan bangsa Arab secara keseluruhan pada zaman dahulu 
kala, bahwa mereka mendatangi istri-istri mereka dengan cara 


254 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


seperti ini (dengan men-Zhihar). Firman Allah #& yang menunjuk- 
kan hal ini adalah, 


Fr y3 (36 ti, 2 . XS 


“ Jstri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, 
maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki.” (@s. Al Bagarah (2): 223). 


Pembahasan ayat di atas adalah seputar cara ini, hal ini 
menunjukkan bahwa cara ini telah tersebar luas dan banyak 
dipakai dalam persetubuhan. Di zaman ini, kita telah mengetahui 
bahwa banyak umat manusia di atas bumi ini yaitu di Eropa, 
Amerika dan sebagian besar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, 
mereka menunggangi punggung-punggung wanita pada saat 
mensetubuhi mereka. 


Makna kalimat “Engkau adalah haram bagiku,” 
maksudnya adalah tidak halal bagiku untuk mensetubuhimu. 
Hakikat Azh- Zhihar adalah penyerupaan punggung dengan 
punggung, dimana hal seperti inilah yang menyebabkan adanya 
ketetapan hukum dari perbuatan itu, yaitu penyerupaan punggung 
yang halal dengan punggung yang haram. 

Asy-Syafi'i 88 menyatakan, Aku telah mendengar dari ahli 
ilmu Al @ur'an di tanah airku, mereka menyebutkan bahwa 
penduduk Arab di masa Jahiliyah, mereka mentalak istri-istri 
mereka dengan tiga macam talak, yaitu: Azh-Zhihar, A/ Ilaa ' dan 
Ath-Thalak. 


Allah #& menetapkannya hanya dengan talak. Sedangkan 
ketetapan hukum i/aa ' adalah bahwa sang istri diberi tempo oleh 
orang yang meng-ilaa' selama empat bulan, kemudian setelah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 255 


habis masa empat bulan, maka Allah menetapkan kepadanya 
untuk kembali dari isa" dengan cara mensetubuhi istrinya atau 
mentalaknya. Sementara ketetapan hukum pada Zzhihar adalah, 
dengan membayar kafarah. Oleh karena itu, jika seorang suami 
men-Zhihar istrinya sebelum mensetubuhinya atau setelah 
mensetubuhinya, maka dia adalah Mutazhahir (seorang yang 
melakukan zhihar). Apabila sang suami mentalak istrinya, maka dia 
tidak berhak untuk merujuk istrinya itu pada saat iddah, kemudian 
dia men-Zhihar istrinya, maka dalam keadaan ini berarti dia tidak 
dianggap melakukan zhihar. 


Asy-Syafi'i melanjutkan, apabila dia men-zhihar budak 
wanitanya yang ummul walad ataupun yang bukan ummul walad, 
maka sang suami tidak boleh melakukan zhihar padanya, karena 
Allah & berfirman, 


T-1 4 se aa 4 
HAB oi Ke bea Si 

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, 
(menganggap isterinya sebagai ibunya)” (@s. Al Mujaadilah (581: 
3). 


Redaksi ayat di atas tidak menggunakan kalimat “men- 
Zhihar istrinya.” Sehingga apabila dia meng-ilaa "budak wanitanya, 
maka dia tidak boleh melakukan aa" kepada wanita itu, hal ini 
juga seperti yang Allah & firmankan, 


4 
22 Let 3 AL 


MEN Gp oa, 


“Dan orang-orang yang menuduh istri mereka.” (@s. An 
Nuur (24): 6) 


256 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Para budak wanita itu bukanlah bagian dari para istri, 
maka jika sang suami menuduhnya, maka berarti dia tidak saling 
mengutuk dengan budak wanita itu, karena kami berpandangan 
seperti yang telah difirmankan oleh Allah &, bahwa budak wanita 
itu bukanlah bagian dari para istri kita, dimana wanita-wanita kita 
adalah para istri kita. 

Seandainya ketetapan hukum ini dibolehkan kepada 
seseorang di antara mereka (para istri), maka berarti ketetapan 
hukum ini juga dibolehkan kepada mereka semua, karena Allah & 
menyebutkannya dengan sebutan tunggal. 


Oleh karena itu, setiap suami yang diperbolehkan untuk 
mentalak istrinya, maka dia diperbolehkan untuk men-zhiharnya. 
Diantaranya adalah seorang dzimmi, dimana pendapat ini 
bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini 
didasari pada landasan pendapat mereka yang menyatakan, bahwa 
pernikahan dengan orang kafir merupakan pernikahan yang /asid, 
pernikahan itu tidak ada kaitannya dengan ketetapan hukum pada 
talak tidak pula pada zhihar. Dalil yang mereka jadikan landasan 


pemikiran mereka adalah, firman Allah # pada kalimat: Ku “Di 


antara kalian,” maka yang dimaksud adalah di antara kaum 
muslimin, maka hal ini menunjukkan bahwa seorang kafir dzimmi 
tidak termasuk dalam pernyataan itu. Kami telah membantah 
mereka dalam masalah ini dengan pernyataan, bahwa pemberian 
suatu dalil tentang Xhithab, bukanlah hujjah untuk mengeluarkan 
seorang kafir dzimmi dari ketetapan hukum ini. 


Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Tidaklah sah 
kafarah dari seorang kafir dzimmi, yang mana kafarah itu adalah 
untuk menghilangkan keharaman. Oleh karena itu, tidak sah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 257 


pengharaman dari diri seorang kafir dzimmi. Dalil yang 
menunjukkan bahwa yang tidak sah dari seorang kafir dzimmi 
adalah, bahwa Kkafarah itu merupakan perkara ibadah yang 
membutuhkan suatu niat, maka ibadah itu adalah tidak sah jika 
datangnya dari kafir dzimmi, sebagaimana pada ibadah-ibadah 
lainnya. Pendapat ini tidak benar, karena bagi siapa yang sah 
talaknya, maka sah pula zhiharnya, sebagaimana pada seorang 
muslim. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah 
Ahmad dan semua ulama madzhabnya. 


Sedangkan pendapat yang disebutkan oleh para ulama 
dari madzhab Malik dan Hanafi, maka pendapat itu menjadi gugur 
karena adanya kafarah pada perburuan -jika seorang kafir dzimmi 
itu membunuh hewan buruan saat berihram-, dan begitu pula 
dengan ditegakkannya hukuman had pada kafir dzimmi, dimana 
tidak sah pula puasa darinya. Oleh karena itu, sahnya zhihar tidak 
menghalangi dirinya dengan terhalang beberapa macam Kkafarah, 
dimana kita tidak menerima pendapat yang mengatakan, bahwa 
kafarah tidak sah darinya, yang sah darinya adalah apabila dia 
membebaskan budak atau memberi makan fakir miskin, dan 
bahwa yang demikian itu adalah hak seorang manusia. 


Sementara niat sangat dianggap dalam menetapkan suatu 
perbuatan pada Aa/arah, dimana hal itu bukanlah halangan bagi 
hak seorang kafir dzimmi, sebagaimana adanya niat pada kata-kata 
kiasan dalam perkara talak, sementara Zhihar itu diperbolehkan 
kepada setiap istri yang telah disetubuhi ataupun yang belum 
disetubuhi dari seorang suami yang bisa mentalak istrinya. 


Menurut pendapat Malik, juga dari siapa saja yang 
diperbolehkan untuk mensetubuhi para budak wanitanya jika dia 
menZhihar dari kalangan mereka, maka Zhihar juga dibolehkan 


258 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


pada mereka. Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad 
berpendapat: Tidak boleh baginya untuk men-zhihar para budak 
wanita itu. 

Al @adhi Abu Bakar bin Al Araby mengatakan, bahwa 
masalah ini adalah masalah yang sangat pelik bagi kita, karena 
Malik berpendapat: Apabila seseorang berkata kepada budak 
wanitanya, “Engkau bagiku adalah haram,” maka dia tidak boleh 
itu men-Zhiharnya, lalu bagaimana bisa zhihar yang bersifat tegas 
dan jelas menjadi gugur, lalu pada zhihar yang menggunakan 
kiasan atau sindiran itu menjadi sah. 


Al @Gadhi Abu Bakar melanjutkan, akan tetapi bukankah 
budak wanita itu juga termasuk dalam keumuman firman Allah & 


H3 os “Di antara wanita-wanitanya. Athaa' menyatakan, 


Maka baginya adalah setengah dari kafarah-nya seorang wanita 
yang merdeka, karena nilai seorang budak wanita adalah setengah 
dari seorang wanita merdeka, akan tetapi pendapat ini tidak 
berdasarkan dalil, dan yang benar adalah, bahwa hal ini bukalah 
perkara zhihar. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Jika sang suami 
berkata, “Engkau bagiku adalah seperti punggung 
ibuku,” maka dia adalah seorang yang melakukan 
zhihar. Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku 
adalah seperti punggung nenekku,” maka dia juga 
termasuk orang yang melakukan zhihar, karena nenek 
adalah bagian dari para ibu. Juga dikarenakan status 
nenek sama seperti seorang ibu dalam pengharaman. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 259 


Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku 
adalah seperti punggung bapakku,” maka dia bukan 
orang yang melakukan zhihar, karena bapak bukanlah 
tempat untuk berhubungan intim, maka dengan 
penyerupaan itu sang suami bukanlah orang yang 
melakukan zhihar, sama jika dia mengatakannya 
kepada binatang. Apabila sang suami berkata, “Engkau 
bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku 
atau bibiku,” maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i mengatakan 
dalam gaul gadim, bahwa yang demikian itu bukanlah 
zhihar, karena Allah & telah menetapkan dalam nash 
Al Gur'an hanya pada para ibu, dimana mereka itu 
adalah dasar pengharamannya. Sementara selain 
mereka adalah cabang dan bukan bagian dari mereka, 
sehingga pada selain mereka itu tidak dapat 
dikategorikan sebagai zhihar. 


Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i mengatakan dalam 
gaul jadid, bahwa hal yang demikian itu adalah zhihar, 
dan inilah pendapat yang shahih. Sebab, wanita itu 
diharamkan untuk disetubuhi lantaran dekatnya 
persaudaraan yang bersifat selama-lamanya, dengan 
demikian dia seperti sang ibu. 

Apabila sang suami menyerupakan dengan yang 
haram selain pada yang mahramnya, maka dalam hal 
ini perlu ditinjau terlebih dahulu: jika penyerupaan ini 
pada wanita yang halal bagi sang suami, maka hal itu 
diharamkan baginya, sebagaimana pada orang yang 


260 || MI Majmu'Syarah Al Muhadzazab 


melakukan /i'an pada ibu susuannya, pada wanita yang 
halal bagi bapak setelah kelahirannya, atau pada wanita 
yang dahulunya haram kemudian dijadikan halal pada 
yang kedua kalinya, seperti pada saudara perempuan 
istrinya, dan bibi dari pihak bapak ataupun dari pihak 
ibu. Maka hal itu bukanlah perkara zhihar, karena 
mereka bukan ibu dalam hal pengharaman, walaupun 
belum dihalalkan baginya sama sekali, dan tidak 
dihalalkan baginya pada yang kedua kalinya, 
sebagaimana wanita yang halal bagi bapak sebelum 
kelahirannya. Maka semua perkara ini kembali kepada 
kedua pendapat di atas pada perkara wanita yang 
memiliki hubungan mahram. 


Penjelasan: 
Dalam pasal ini terdapat beberapa pembahasan: 


Pembahasan Pertama: Bahwa apabila sang suami berkata 
kepada istrinya, “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku,” 
maka dia adalah orang yang melakukan zhihar, karena dia telah 
menyerupakan istrinya dengan seseorang yang haram untuk dia 
setubuhi selama-lamanya. Penyerupaan dengan punggung ibunya 
termasuk dalam zhihar berdasarkan ijma' ulama. 


Ibnu Al Mundzir menyatakan, para ahli ilmu telah sepakat, 
bahwa zhihar yang tegas dan jelas adalah, seperti seseorang 
berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku adalah seperti punggung 
ibuku.” 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 261 


Pembahasan Kedua: Sang suami menyerupakan istrinya 
dengan punggung seseorang yang haram dari para mahramnya. 
Apabila dia menyerupakan istrinya dengan sang nenek, maka dia 
adalah seorang yang melakukan Zhihar secara tegas dan jelas 
menurut pendapat Asy-Syafi'i yang telah disepakati, dimana yang 
berpendapat dengan pendapat seperti ini adalah Ahmad, Malik, 
sekelompok ulama fikih rasionalis dan selain mereka. 


Apabila sang suami menyerupakan istrinya dengan 
punggung saudari perempuannya, atau dengan punggung bibinya 
dari pihak ibu, ataupun bibi dari pihak bapak, maka berarti dia 
trmasuk orang yang melakukan zhihar menurut pendapat Asy- 
Syafi'i dalam gau/ jadid, dan juga menurut pendapat mayoritas 
ulama, yang di antara mereka adalah, Al Hasan, Athaa', Jabir bin 
Zaid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza', 
Malik, Ishag, Abu Ubaid, Abu Tsar dan Ahmad. 


Sementara dalam gaul gadim, Asy-Syafi'i menyatakan, 
bahwa seseorang tidak dinyatakan dirinya melakukan zhihar 
kecuali pada hal yang terkait dengan ibunya atau neneknya, 
karena nenek juga merupakan ibu. Sebab, lafazh yang ada dalam 
Al Gur'an hanya khusus menyebutkan kata ibu. jika tidak kepada 
ibu, maka tidak ada kaitannya dengan apa yang telah Allah & 
wajibkan padanya berupa ketetapan hukum zhihar. 

Kami berpendapat, bahwa mereka adalah orang-orang 
yang diharamkan untuk disetubuhi lantaran dekatnya 
persaudaraan, maka mereka serupa dengan ibu. Beragam pada 
kedustaan dan kemungkaran terjadi dan terwujud pada masalah 
kita ini, dengan demikian berlakulah ketetapan hukum pada 
tempatnya, dimana mengkaitkan ketetapan hukum dengan ibu 


262 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tidaklah menghalangi ketetapan hukum pada selain ibu jika wanita 
itu sama sepertinya. 


Pembahasan Ketiga: Sang suami menyerupakan istrinya 
dengan punggung orang lain yang haram untuk disetubuhi selama- 
lamanya, selain saudari perempuan mahramnya, ibu-ibunya, ibu 
sesusuannya, para saudari perempuan sesusuannya, para istri 
bapak, para istri anak, dan para ibu dari sang istri. 


Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan dalam A/ Umm, 
bahwa apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku adalah 
bagaikan punggung seorang wanita asing,” maka dia tidak 
termasuk orang yang melakukan zhihar. Sebab, seorang wanita 
asing itu —sekalipun pada saat ini dia adalah wanita yang haram 
baginya— maka dia akan menjadi halal bagi sang suami seandainya 
dia menikahkan wanita itu. Sedangkan seorang ibu, maka wanita 
itu tidak akan pernah menjadi halal baginya selama-lamanya. 


Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku adalah 
seperti punggung saudara sesusuanku,” Apabila wanita itu telah 
lahir sebelum sang ibu mengasuhkannya kepada ibu asuhnya, 
maka sebelum diasuh, wanita itu halal baginya. Dengan demikian, 
dia tidak melakukan zhihar dengan wanita itu, dimana wanita itu 
tidaklah sama seperti saudara kandung perempuan satu nasab 
yang tidak halal sama sekali baginya, sementara wanita ini (saudari 
sesusuan) adalah telah halal baginya sebelum sang ibu 
mengasuhkan anaknya itu kepada ibu asuhnya. Akan tetapi jika 
ibunya telah mengasuhkannya kepada ibu asuhnya sebelum 
melahirkan wanita itu, maka wanita itu tidak akan pernah menjadi 
halal baginya, karena wanita itu dilahirkan setelah anak laki-laki itu 
telah menjadi anak asuhnya, begitu pula dengan istri dari 
bapaknya, maka jika pria itu berkata kepada istrinya, “Engkau 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 263 


bagiku adalah seperti punggung istri bapakku,” apabila bapaknya 
telah menikahi wanita itu sebelum dia dilahirkan, maka dia 
merupakan orang yang melakukan Zhihar, dikarenakan wanita itu 
tidaklah halal baginya sama sekali, dimana dia (sang suami) belum 
dilahirkan kecuali sang wanita itu telah haram baginya. 


Akan tetapi, jika dia telah dilahirkan sebelum bapaknya itu 
menikah dengan istrinya itu, maka suatu waktu istrinya itu bisa 
menjadi halal baginya, Oleh karena itu, dia (sang suami) itu tidak 
dianggap melakukan zhihar. 


Asy-Syafi'i ss mengatakan, apabila sang suami berkata, 
“Engkau bagiku adalah seperti punggung istri anakku, atau istri 
seseorang yang dia sebut nama orang itu, atau istri seseorang yang 
dilakukan #'an padanya, atau istri yang dia talak dengan talak tiga, 
maka dia juga bukan termasuk orang yang melakukan zhihar. Hal 
itu dikarenakan, mereka yang disebutkan itu adalah wanita-wanita 
yang halal. 


Ahmad dan para ulama madzhabnya berpendapat tentang 
penyerupaan kepada ibu kandungnya, ibu asuhnya, saudara- 
saudari perempuan sesusuan, istri dari bapak, istri dari anak dan 
ibu dari para istri, bahwa yang demikian itu termasuk zhihar pada 
setiap dari mereka yang disebutkan diatas. Sedangkan jika sang 
suami menyerupakan istrinya dengan punggung seorang wanita 
yang haram pada tempo tertentu, sebagaimana pada suadari 
perempuan istri, bibi dari istri atau seorang wanita asing, maka itu 
bukanlah zhihar sesuai kesepakatan ulama. Sementara menurut 
pendapat Ahmad, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, satu di 
antara kedua pendapat itu menyatakan, bahwa hak itu adalah 
zhihar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al Khiragi dan 
beberapa ulama dari madzhab Imam Malik. 


264 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Dasar pendapat mereka yang mengatakan, “Hal itu 
adalah bukanlah zhihar” adalah, bahwa wanita itu bukanlah wanita 
yang diharamkan baginya dengan pengharaman selama-lamanya, 
maka penyerupaan dengan wanita itu bukanlah Zzhihar, 
sebagaimana pada wanita yang sedang haid dan wanita yang 
diharamkan untuk disetubuhi dari kalangan para istrinya. 
Sementara dasar dari pendapat yang mengatakan, “Hal itu adalah 
zhihar,” maka menurut orang-orang yang berpendapat dengan 
pendapat ini, bahwa dia telah menyerupakan istrinya dengan 
seseorang yang diharamkan. Oleh karena itu, dia adalah sama 
seperti menyerupakan istrinya dengan sang ibu. Juga dikarenakan 
bahwa hal itu hanya dengan ucapannya, “Engkau bagiku adalah 
haram.” Apabila dengan ucapannya itu dia berniat untuk 
menzZhihar istrinya, maka terjadilah zhihar, dimana penyerupaan 
dengan wanita yang diharamkan merupakan sebuah 
pengharaman, sehingga hal itu merupakan Zhihar. 


Cabang: Apabila sang suami menyerupakan istrinya 
dengan punggung bapaknya atau dengan pria lainnya, atau dia 
berkata, “Engkau bagiku adalah seperti punggung binatang,” atau 
dia berkata, “Engkau bagiku adalah seperti bangkai,” maka hal ini 
bukanlah zhihar sesuai kesepakatan ulama. Mengenai semua ini, 
maka menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, dalam hal ini ada dua 
riwayat pendapat: satu diantaranya menyatakan, bahwa hak itu 
adalah zhihar. 


Al Maimuni menyatakan, aku berkata kepada Ahmad, 
“Jika dia menzhihar dengan punggung seorang pria?” Ahmad 
menuturkan, “Punggung seorang pria adalah haram, maka hal itu 
termasuk Zhihar.” Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 265 


adalah, Ibnu Al @asim -seorang ulama madzhab Malik-, 
sebagaimana apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku adalah 
seperti punggung bapakku,” hal ini diriwayatkan dari Jabir bin Zaid 
dan riwayat yang kedua adalah bahwa hak itu bukanlah zfihar Ini 
merupakan pendapat mayoritas ulama, karena hal itu merupakan 
penyerupaan dengan sesuatu yang tidak halal sebagai tempatnya 
bersukaria, hal itu sama apabila sang suami berkata, “Engkau 
bagiku adalah seperti hartanya Zaid,” lantas apakah pada perkara 
ini ada kafaratnya?, Kami sepakat, bahwa dalam hal seperti ini 
tidak ada kafarahnya, karena kafarah tidaklah terjadi kecuali 
karena adanya Zhihar, sementara sang suami itu belum melakukan 
Zhihar. 


Dalam dua riwayat pendapat Ahmad, satu diantaranya 
menyebutkan, bahwa dalam perkara itu terdapat kafarah, karena 
pada sang bapak pun terdapat sesuatu yang diharamkan, sehingga 
hal tersebut serupa jika seandainya sang suami mengharamkan 
hartanya. Sementara riwayat pendapat Ahmad yang kedua 
menyatakan, bahwa pada yang demikian ini tidak ada suatu 
ketentuan hukum yang berlaku. 


Ibnu Al Gasim telah menukilkan dari Ahmad, bahwa bagi 
seseorang yang menyerupakan istrinya dengan punggung seorang 
pria, maka hal itu bukanlah zhihar Ahmad berkata: Aku tidak 
pernah mengetahuinya, bahwa sang suami mengharuskan sesuatu 
dalam perkara ini. Hal tersebut dikarenakan, bahwa dia telah 
menyerupakan istrinya dengan sesuatu yang dihalalkan untuk 
bersukaria, maka dia serupa dengan orang yang menyerupakan 
dengan harta lainnya. Telah kita bahas dalam pembahasan talak, 
hal yang berkenaan dengan hukum bagi orang yang berkata 
kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti bangkai dan 


266 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


darah.” Apabila dengan ungkapannya itu dia berniat untuk 
“ mentalak atau dia berniat untuk men-zhihar, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hal ini merupakan Zhihar, ini adalah 
satu di antara dua riwayat pendapat dari Ahmad. 


Pendapat Kedua: Hal itu adalah sumpah, ini merupakan 
riwayat lain dari Ahmad. Ibnu @udamah berkata: Menurutku, 
makna Zhihar dan sumpah pada perkara ini belum solid. 


Al @urthubi -seorang ulama dari Madzhab Maliki- 
mengatakan bahwa, apabila dia menyerupakan istrinya dengan 
seorang Wanita asing, maka penyebutan Zhihar itu merupakan 
zhihar untuk digiring kepada yang pertama. Jika dia tidak 
menyebutkan Zzhihar -maka para ulama kami berselisih pendapat 
tentang hal ini-, di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa 
hal itu adalah zhihar. Sementara di antara mereka lainnya ada 
yang berpendapat, bahwa hal itu adalah talak. Sedangkan Abu 
Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hal itu tidak 
mengakibatkan implikasi hukum apa-apa. 


Kemudian Al @urthubi menukilkan pendapat Ibnu Al 
Arabi bahwa hal itu merupakan penyerupaan sesuatu yang halal 
dengan sesuatu yang haram, maka hal itu terikat dengan 
hukumnya yaitu dengan hukum zhihar. Sebab, nama-nama itu 
sesuai dengan maknanya menurut pendapat ulama madzhab 
Maliki. Sedangkan menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syaffi, 
bahwa nama-nama itu sesuai dengan lafazhnya. 


Perlu diketahui, bahwa permasalahan Zhihar dengan 
wanita asing dalam madzhab Maliki merupakan pembahasan yang 
komperhensif. Di antara ulama madzhab Maliki, ada yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 267 


mengatakan, bahwa hal itu tidak termasuk zhihar kecuali dengan 
wanita mahram secara khusus, dan tidak berpendapat bahwa itu 
merupakan Zhihar saat zhihar itu dengan selain wanita yang 
mahram. 


Di antara ulama madzhab Maliki ada yang mengatakan, 
bahwa hal itu tidak berimplikasi pada suatu ketetapan hukum. Di 
antara mereka lainnya ada yang berpendapat, bahwa jika zhiharitu 
adalah dengan wanita asing, maka hal itu adalah talak, dimana 
apabila sang suami berkata, “Seperti punggung ibuku,” atau 
“seperti punggung budakku,” atau “Seperti punggung Zaid,” atau 
“Seperti punggung wanita asing,” ini semua termasuk zhihar 


Tidak halal bagi sang suami untuk mensetubuhi istrinya itu 
saat dia bersumpah. Ada sebuah pendapat yang diriwayatkan dari 
Malik, bahwa zhihar dengan selain wanita mahram tidak 
berimplikasi suatu ketetapan hukum apapun, sebagaimana 
pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Al Auza'i berpendapat, 
bahwa apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku seperti 
punggung fulan,” maka hal itu adalah sumpah yang harus dibayar 
dengan Kkafarah. 


Asy-Syiraziss berkata: Pasal: Apabila sang 
suami berkata, “Engkau menurutku, atau dariku, atau 
bersamaku seperti punggung ibuku,” maka dia adalah 
seorang yang melakukan zhihar, karena hal itu 
mendatangkan pengertian sebagaimana pengertian dari 
apa yang dia ucapkan “Engkau bagiku seperti 
punggung ibuku.” 


268 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Apabila dia menyerupakan istrinya dengan salah 
satu bagian tubuh ibunya selain punggung, seperti 
misalnya: apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku 
adalah seperti kemaluan ibuku, atau seperti tangan 
ibuku, atau seperti kepala ibuku,” maka pendapat yang 
telah di-nash menyatakan bahwa yang demikian ini 
adalah zhihar. Di antara para ulama madzhab kami, ada 
yang menyatakan bahwa dalam perkara ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan pengkiasan orang 
yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang 
memiliki sisi ke-mahram-an selain ibu. Pendapat yang 
shahih adalah, bahwa hal yang demikian itu merupakan 
zhihar sesuai kesepakatan ulama. Karena (penyerupaan) 
selain punggung adalah sama seperti (penyerupaan) 
punggung dalam hal pengharaman, dimana selain ibu 
bukan ibu dalam pengharaman tersebut. 


Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku 
adalah seperti badan ibuku,” maka dia merupakan 
orang yang melakukan zhihar. Sebab, punggung 
termasuk bagian dari badan. Apabila sang suami 
berkata, “Engkau bagiku seperti ruh ibuku,” maka 
dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Yang demikian itu termasuk 
zhihar, karena yang dimaksud dari perkataan itu adalah 
ungkapan untuk tubuh. 


Pendapat Kedua: Yang demikian itu merupakan 
suatu kiasan. Karena sang wanita itu diserupakan 
dengan ruh dalam suatu karamah. Oleh karena itu, ini 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 269 


tidak termasuk dalam kategori zhihar tanpa adanya niat 
untuk itu. 


Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Abu 
Ali bin Abu Hurairah, bahwa ungkapan itu bukanlah 
ungkapan yang jelas dan bukan pula ungkapan kiasan, 
karena ruh bukan hal kasat mata yang bisa 
diserupakan. 

Apabila sang suami menyerupakan satu anggota 
tubuh dari istrinya dengan punggung ibunya dengan 
mengatakan, “Kepala dan tanganmu bagiku seperti 
ibuku,” maka hal itu merupakan zhihar, karena hal itu 
adalah ucapan yang menjadikan seseorang mengharam- 
kan istrinya untuk disetubuhi, maka boleh dikaitkan 
dengan tangan atau kepala istrinya, sebagaimana pada 
prihal talak, dimana bagi orang yang mengucapkan itu 
diwajibkan untuk menggunakan perkataan lain yang 
menyatakan, bahwa perkataan itu bukanlah zhihar. 


Pasal: Apabila sang suami berkata, “Engkau 
bagiku seperti ibuku, atau serupa ibuku,” maka hal ini 
bukanlah zhihar kecuali dengan adanya niat. Karena, 
terkandung dalam ucapan ini pengertian bahwa istrinya 
itu adalah sama seperti ibunya dalam pengharaman, 
atau mungkin juga maksudnya adalah dalam kemuliaan. 
Dengan demikian, ucapan seperti ini tidak bisa 
dijadikan ucapan untuk men-zhihar tanpa adanya niat, 
sebagaimana dalam ungkapan kiasan dalam perkara 
talak. 


270 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


Penjelasan: 

Asy-Syafi'i ms menyatakan, zhihar adalah, seseorang 
berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” 
Apabila seorang pria berkata kepada istrinya, “Engkau dariku 
seperti punggung ibuku,” atau “engkau bersamaku,” atau ucapan 
lain yang serupa dengan ucapan yang artinya adalah, “seperti 
punggung ibuku,” maka hal itu merupakan zhihar. Begitu pula 
apabila sang suami berkata kepada istrinya, “Kemaluan, atau 
badan, atau kepala, atau punggung, atau kulit, atau tangan, atau 
kakimu bagiku seperti punggung ibuku,” maka dia adalah seorang 
yang melakukan zhihar. 


Begitu pula apabila sang suami berkata, “Engkau atau 
tubuh engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti tubuh 
ibuku, atau seperti kepala ibuku, atau seperti tangan ibuku, atau 
seperti kaki ibuku,” maka dia adalah seorang yang melakukan 
zhihar, karena bersenang-senang dengan segala sesuatu milik 
ibunya adalah haram, sebagaimana haramnya bersenang-senang 
dengan punggungnya. 


Inti dari semua itu adalah, bahwa apabila sang suami 
berkata, “Engkau menurutku, atau bersamaku seperti punggung 
ibuku,” maka dia adalah orang yang melakukan zhihar, sama 
kedudukannya dengan kalimat, “Bagiku,” karena semua lafazh ini 
memiliki satu makna. Apabila sang suami berkata, “Seluruh yang 
ada padamu, atau tubuhmu, atau badanmu, atau dirimu, atau 
segala sesuatu padamu bagiku seperti punggung ibuku,” maka dia 
adalah seorang yang melakukan zhihar, karena dia telah 
mengisyaratkan kepada istrinya, maka dia itu adalah seperti orang 
yang berkata “engkau.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 271 


Apabila sang suami berkata, “Engkau seperti punggung 
ibuku,” maka dia adalah seorang yang melakukan zhihar karena 
dia telah mengucapkan suatu ucapan yang konsekuensinya adalah 
pengharaman istrinya untuk disetubuhi, maka ketetapan hukum itu 
kembali kepadanya, sebagaimana apabila sang suami berkata, 
“Engkau orang yang ditalak.” 


Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa untuk 
menetapkan perkara ini, maka ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Yaitu pendapat ini (yang baru saja 
disebutkan). 


Pendapat Kedua: Ucapan ini bukanlah zhihar, karena 
pada ucapan itu tidak ada hal yang menunjukkan, bahwa ucapan 
itu menurut dirinya sendiri adalah pengkiasan bagi seseorang yang 
menyerupakan istrinya dengan wanita yang ada kaitan mahram 
dengannya, yaitu selain ibunya, dan ini bukanlah pendapat yang 
benar. 


Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku seperti ruh 
ibuku,” maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi sebelumnya. 
Mungkin kita dapat mengkategorikan ruh ini dengan ucapannya, 
“Engkau bagiku adalah seperti ibuku, atau seperti ibuku,” maka 
jika dia berniat zhihar, maka dia adalah seorang yang melakukan 
zhihar. Menurut pendapat mayoritas ulama, yang diantaranya 
adalah, Abu Hanifah dan kedua orang ulama madzhabnya, Asy- 
Syafi'i, Ishag dan Ahmad bin Hanbal, bahwa jika maksud dari 
ucapannya itu adalah dia niatkan dalam hal kemuliaan, 
keanggunan dan kehormatan, atau bahwa istrinya itu seperti 
ibunya dalam suatu sifat, maka yang demikian itu bukanlah zhihar, 
dimana perkataan yang dianggap adalah perkataan dalam niatnya. 


272 || MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


Abu Bakar —seorang ulama madzhab Hanbali— 
mengatakan, jika dia memutlakkan ucapannya, maka dia termasuk 
orang yang menZhihar sang istri dengan tegas dan jelas, dan ini 
merupakan satu dari tiga pendapat tentang kata “ruh” menurut 
pendapat kami, dan itulah pendapat Malik dan Muhammad bin Al 
Hasan. 


Ibnu Abi Musa berkata tentang hal ini, bahwa ada dua 
riwayat dari Ahmad yang paling dikenal, yaitu riwayat yang 
menyatakan bahwa hal itu bukanlah zhihar hingga dia 
meniatkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaffi. 
Karena, lafazh ini digunakan pada perkara yang tidak disukai, 
maka pengertian kata ini harus dikendalikan dengan adanya niat, 
sebagaimana dalam ungkapan kiasan pada perkara talak. 


Pada pendapat pertama, bahwa dia menyerupakan 
istrinya dengan kalimat “ibunya,” maka berarti dia menyerupakan 
istrinya dengan punggung ibunya. Dengan demikian telah ada 
ketetapan zhihar padanya, sebagaimana jika sang menyerupakan 
istrinya itu secara personal. Pendapat yang benar menurutku 
adalah, bahwa jika dia ada suatu indikasi yang menunjukkan pada 
perbuatan Zhihar, seperti jika dia mengeluarkan ungkapan yang 
bernada sumpah, seperti misalnya sang suami berkata, “Jika 
engkau melakukan ini, maka engkau adalah seperti suami ibuku,” 
atau dia berkata pada keadaan bersengketa dan marah. Maka, hal 
itu merupakan zhihar. Sebab, jika dia menyebutkan ungkapan 
yang menunjukkan sumpah, maka sumpah itu dimaksudkan untuk 
menghalangi dirinya dari sesuatu atau menganjurkan hal itu bagi 
dirinya, dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara pengharaman 
istri yang dilakukan oleh sang suami. Juga dikarenakan kedudukan 
istri itu serupa dengan ibunya dalam hal hubungan atau 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 273 


kemuliaannya, dimana hal ini tidak memiliki kaitan dengan adanya 
suatu syarat, maka hal ini menunjukkan bahwa yang diinginkan 
hanyalah zhihar. Perkara itu terjadi pada saat bersengketa dan 
marah, dimana ini merupakan bukti bahwa yang dia inginkan 
adalah sesuatu untuk menyakiti istrinya. Oleh karena itu, istrinya 
harus dijauhkan darinya dan itu adalah dengan Zhihar. Jika hal ini 
tidak ada maka hal itu bukanlah zhihar, karena dalam hal itu 
terkandung beberapa pengertian selain zhihar. Dengan demikian, 
tidak ada kepastian dalam hal itu tentang zhihar tanpa adanya dalil 
yang menunjukkannya. 

Sedangkan perkataan sang suami, “Engkau bagiku adalah 
seperti ibuku,” maka yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah 
niatnya. Apabila sang suami berkata, “Aku berniat untuk men- 
zhihar,” maka berarti dia adalah seorang yang melakukan zhihar, 
namun apabila sang suami berkata, “Aku berniat sesuatu yang 
lain,” maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang 
suami. Abu Tsaur berpendapat: Apabila sang suami berkata, 
“Engkau bagiku adalah seperti ibuku,” atau dia berkata, “Engkau 
adalah ibuku,” atau dia berkata, “Istriku adalah ibuku,” bersama 
dengan adanya dalil yang mengarahkan kepada perbuatan Zhihar, 
maka berarti dia adalah seorang yang melakukan zhihar, apakah 
itu dengan adanya niat atau sesuatu yang menggantikan 
kedudukan niat. 


Apabila sang suami berkata, “Ibuku adalah istriku,” atau 
“Seperti istriku,” maka hal itu bukanlah zhihar, karena 
penyerupaan dengan ibunya itu adalah penyifatan bagi ibunya dan 
bukan sebagai penyifatan bagi istrinya. 

Asy-Syafi'i menyatakan, apabila seorang pria berkata 
kepada istrinya, “Engkau bagiku, atau menurutku adalah seperti 


274 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


ibuku,” atau dia berkata, “Engkau adalah seperti ibuku,” atau dia 
berkata, “Engkau sama dengan ibuku,” dimana yang dia maksud 
adalah dalam hal sifat kemuliaan, maka yang demikian itu 
bukanlah zhihar, akan tetapi jika yang dia kehendaki adalah 
zhihar, maka dia adalah seorang yang melakukan zhihar. 


Asy-Syirazi ws berkata: Pasal: Apabila sang 
suami berkata, “Engkau adalah ditalak “dan dia berniat 
dengan ucapannya itu untuk men-zhihar, maka hal itu 
bukanlah zhihar. Apabila sang suami berkata, “Engkau 
bagiku seperti punggung ibuku,” dimana dia berniat 
dengan ucapannya itu untuk mentalak, maka hal itu 
bukanlah talak, karena masing-masing di antara 
keduanya itu adalah ungkapan yang jelas dan tegas 
pada kewajiban berhubungan intim dalam kehidupan 
suami istri, maka hal itu tidak bisa dialihkan dari 
kewajibannya dengan niat. Apabila sang suami berkata, 
“Engkau ditalak, seperti punggung ibuku,” dimana dia 
tidak meniatkan suatu apapun, maka telah terjadi talak 
karena ucapannya, “Engkau ditalak” itu kemudian 
dibatalkan dengan ucapannya, “Seperti punggung 
ibuku,” karena tidak ada bersamanya sesuatu yang 
mengarahkan dirinya untuk melakukan zhihar dan itu 
adalah perkataannya “Engkau bagiku,” atau “Engkau 
dariku,” atau “Engkau bersamaku,” atau “engkau 
menurutku,” Dalam perkara ini, sang suami sama 
dengan misalnya seseorang berkata pada permulaan 
“Seperti punggung ibuku.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 275 





Apabila sang suami berkata, “Yang aku 
kehendaki adalah bahwa engkau ditalak,” berlainan dari 
pengharaman sebagaimana pada pengharaman zhihar, 
dengan demikian maka telah terjadi talak, sedangkan 
ucapannya “Seperti punggung ibuku,” maka ini sebagai 
ucapan penekanan. 


Apabila sang suami berkata, “Yang aku 
kehendaki engkau ditalak dan engkau adalah seperti 
punggung ibuku,” Jika talak itu adalah talak rujuk, 
maka dia merupakan orang yang mentalak dan juga 
men-zZhihar. Jika talaknya itu adalah talak ba'in, maka 
telah terjadi talak dimana zhihar itu tidak sah. Karena, 
zhihar dapat dilakukan pada talak raji dan tidak bisa 
dilakukan pada talak ba'in. Apabila sang suami berkata, 
"Engkau haram bagiku seperti punggung ibuku,” 
dimana dia tidak meniatkan suatu apapun, maka dia 
adalah seorang yang men-zhihar karena dia telah 
menyatakan dengan ungkapan yang jelas, lalu 
ungkapan itu dia perkuat dengan penekanan 
menggunakan lafazah pengharaman. Jika dengan 
ucapannya itu, dia berniat untuk mentalaknya, maka 
Ar-Rabi' telah meriwayatkan bahwa hal itu adalah talak. 
Diriwayatkan pula olehnya pada sebagian naskah Al 
Muzani, bahwa dia berpendapat hal itu adalah zhihar, 
dimana sebagian ulama madzhab kami berpendapat 
dengan pendapat ini, karena penyebutan zhihar 
memiliki indikasi yang jelas, sementara niat talak 
memiliki indikasi yang tersembunyi. Maka, kata 
pendamping yang jelas harus lebih diutamakan dari 


276 | Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


pada kata pendamping yang sifatnya tersembunyi. Yang 
benar adalah, bahwa hal itu adalah talak. 


Sedangkan zhihar, maka ini adalah kesalahan 
yang terjadi pada sebagian naskah, karena 
pengharaman tersebut adalah kiasan dalam talak, 
dimana kiasan dengan adanya niat itu sama seperti 
sebuah ketegasan dan kejelasan.Dengan demikian, dia 
seperti seseorang yang berkata, “Engkau ditalak seperti 
punggung ibuku.” Apabila sang suami berkata, “Yang 
aku kehendaki adalah talak dan zhihar —maka jika yang 
dia maksud adalah talak raji -dengan demikian dia 
menjadi orang yang menjatuhkan talak sekaligus 
melakukan zhihar. Akan tetapi jika talak itu adalah talak 
ba'in, maka talak itu sah dan zhihar-nya tidak sah 
sebagaimana yang telah kami sebutkan pada 
pembahasan sebelumnya. Sedangkan menurut 
pendapat yang mengatakan hal itu, maka dia adalah 
seorang yang melakukan zhihar, karena kata 
pendamping itu didahulukan. Apabila sang suami 
berkata, “Yang aku inginkan adalah pengharaman itu 
sendiri,” maka dia harus membayar kafarah 
sumpahnya. Berdasarkan orang yang mengatakan 
pendapat itu, maka dia adalah orang yang melakukan 
zhihar. 


Penjelasan: 


Hukum: Apabila sang suami mentalak dengan tujuan 
. zhihar, maka talak itu berlangsung, dan apabila dia men-zhihar 
dengan tujuan talak, zhiharlah yang berlaku, karena setiap lafazh 


Al Majmu Syarah Al Muhadedzab ||” 277 


dari kedua lafazh itu merupakan lafazh yang jelas dan tegas 
dengan konsekuensi. Namun jika kedua lafazh itu dipadukan lalu 
dia berkata, “Engkau ditalak seperti punggung ibuku,” dimana dia 
tidak memiliki maksud tertentu dari kedua lafazh itu, maka talak itu 
terjadi dan zhihar menjadi gugur karena dia telah mengucapkan 
talak dengan tegas dan jelas pertama kali, kemudian ucapan, 
“Seperti punggung ibuku,” merupakan kalimat keterangan. 


Disebabkan pula karena dia tidak menyertakan kata 
“zhihar,” untuk dirinya dengan salah satu kata pembantu “zhihar,” 
sebagaimana Apabila sang suami berkata “Bagiku,” atau “dariku,” 
atau “menurutku,” karena jika dia mengatakannya pada permulaan 
“seperti punggung ibuku,” maka hal itu bukanlah “zhihar,” karena 
hal itu membutuhkan adanya kata pengganti yang memiliki 
keterkaitan dengan pernyataan Zhihar yang tegas dan jelas, karena 
dia mengatakan suatu lafazh dengan sesuatu yang tidak ada 
kaitannya. 

Apabila dengan ucapannya “Seperti punggung ibuku,” dia 
berniat untuk menguatkan redaksi talaknya, maka berarti dia 
bukanlah orang yang men-Zhihar. Namun, jika dengan ucapannya 
itu dia berniat men-zhihar, dimana talak yang dia maksud adalah 
talak ba'in, maka dia sama seperti men-zhihar wanita asing karena 
dia telah mengucapkan ucapan yang menunjukkan kepada 
pengertian talak ba 'in, sedangkan jika dia hanya menyatakan talak 
raji, maka zhiharnya itu shahih, karena zhihar dengan talak raj' 
ini, sang suami bisa kembali lagi kepada istri, namun tidak 
demikian jika dirinya menggunakan talak ba in. Inilah yang menjadi 
pendapat kami dan dengan pendapat ini pula Ahmad dan ulama 
madzhabnya berpendapat. Ibnu @Gudamah berkata: Karena dia 


278 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


mengucapkan lafazh zhihar kepada seorang wanita yang 
merupakan istrinya. 

Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku seperti 
punggung ibuku dan ditalak,” maka terjadilah zhihar dan talak 
secara bersamaan, baik apakah talak itu merupakan talak ba'in 
atau talak raj7 karena perkara zhihar ini telah mendahului talak. 


Asy-Syafi'i dalam A/ Umm mengatakan, apabila sang 
suami berkata, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku,” yang dia 
kehendaki dari ucapan itu adalah talak satu, atau talak tiga, atau 
talak tanpa adanya niat bilangan talak, maka dia bukan termasuk 
orang yang mentalak, berdasarkan ketetapan hukum Allah & 
dalam perkara zhihar. 

Apabila kami menerangkan tentang hukum Allah &, 
bahwa nama Zhihar tidaklah sama dengan nama talak dan tidak 
pula zhihar itu menyerupai talak, sebab tidak ada nash Allah &, 
tidak pula keterangannya dari Rasulullah #@ tentang perkara ini, 
dimana segala sesuatu yang keluar dari perkara ini yaitu berupa 
penyerupaan talak, maka hal itu harus dikiaskan pada talak. 


Apabila seorang pria kepada istrinya, “Engkau ditalak 
seperti punggung ibuku,” dimana yang dia kehendaki adalah 
zhihar, maka wanita itu adalah ditalak dan tidak ada zhihar bagi 
suaminya karena dia telah menyatakan talak dengan jelas dan 
tegas. Sedangkan perkataannya, “Seperti punggung ibuku,” maka 
perkataan itu tidak memiliki makna kecuali jika dia mengatakan, 
“Bahwa engkau haram dengan talak dan seperti punggung ibuku 
adalah mustahil,” maka ungkapan ini tidak memiliki makna bagi 
sang suami, dengan demikian talak telah terjadi dan zhihar menjadi 
gugur karena ucapan seperti itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 279 


Cabang: Apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku 
adalah haram,” dimana dia berkehendak dari ucapannya itu untuk 
mentalak dan sekaligus men-Zhihar secara bersamaan: apabila 
talak itu adalah talak ba'in, maka talak ba'in telah terjadi dan 
zhihar menjadi gugur. Para ulama madzhab Ahmad menyatakan, 
bahwa apabila sang suami berkata, “Engkau bagiku adalah 
haram,” dimana dari ucapannya itu dia berniat untuk mentalak dan 
men-Zhihar secara bersamaan, maka hal yang berlaku adalah 
zhihar dan bukan talak, karena satu /afazh tidak bisa memiliki dua 
makna, yaitu zhihar dan talak. Sementara zhihar itu lebih utama 
pada /afazh ini, maka harus diarahkan kepada makna tersebut. 


Menurut ulama madzhab kami, tentang perkara tersebut 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Pilihlah mana yang engkau kehendaki 
dari kedua perkara ini. 


Pendapat Kedua: Apabila sang suami berkata, “Yang aku 
maksud adalah zhihar dan talak, maka hal itu adalah zhihar, sebab 
dia memulainya dengan ucapan itu. Dengan demikian, hal itu 
adalah pilihannya dan dia harus melakukan apa yang ucapan 
tersebut. 

Kami berpendapat, bahwa kata “haram,” adalah sindiran 
untuk kata talak. Apabila dia tidak bermaksud untuk mentalak, 
dimana yang dia kehendaki hanyalah sekedar mengharamkan 
istrinya saja, maka dia harus membayar kafarah sumpahnya. 
Penjelasan akan hal ini telah dipaparkan dalam pembahasan 
beragam sindiran untuk talak. 


Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa jika dia 
menggunakan lafazh, “haram,” dimana yang dimaksud adalah 


280 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





zhihar, maka hal itu adalah zhihar dan bukan talak. Karena, dia 
telah menekankan niatnya yaitu niat zhihar dan dia berhalangan 
untuk mempadukannya, maka Zhihar itu lebih diutamakan 
berdasarkan /afazh ini, karena makna dari kedua /afazh tersebut 
adalah satu yaitu pengharaman. Dengan demikian, harus 
didahulukan pada yang lebih diutamakan. 


Sedangkan kata talak, maka kata itu berasal dari kata 
ithlaag yang memiliki artinya melepaskan ikatan nikah, sementara 
pengharaman merupakan ketetapan hukum pada sebagian 
kondisi, dimana terkadang hukum pengharaman ini juga telah 
terpisah darinya. Thalak raj7 merupakan talak yang dibolehkan, 
sedangkan pemberian hak untuk memilih, maka hal ini tidak sah, 
karena /afazh ini sudah memiliki ketetapan hukum, saat kata itu 
diucapkan. Karena, kedudukan suami itu sebagai tuan rumah dan 
kedudukan istri sebagai orang yang disambut. Pendapat ini sesuai 
dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Muzani pada sebagian 
naskah A/ Mukhtashar. 

Asy-Syafi'i 8 mengatakan, apabila sang suami berkata 
kepada istrinya, “Engkau bagiku haram seperti punggung ibuku,” 
dimana yang dia inginkan dari perkataan ini adalah jatuhnya talak, 
maka talak itu pun berlaku baginya. Namun, jika dirinya tidak 
menghendaki talak, maka sang suami termasuk orang yang men- 
zhihar istrinya. Ini merupakan riwayat pendapat dari Ar-rabi'. Al 
Muzani juga telah meriwayatkan dalam beberapa naskah, bahwa 
perkara yang demikian itu adalah zhihar. 

Pernyataan inti dalam perkara ini adalah, apabila seorang 
suami berkata, “Engkau bagiku haram seperti punggung ibuku,” 
dimana dia tidak berniat suatu apapun, maka dia merupakan 
orang yang men-Zhihar, karena dia telah mengucapkan hal itu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 281 


dengan ucapannya yang jelas dan tegas. Sementara kata “Haram,” 
merupakan penekanan untuk hal tersebut. Jika dengan ucapan itu 
dia bermaksud untuk mentalak, maka ucapan itu menghasilkan 
talak berdasarkan pendapat yang paling shahih di antara kedua 
pendapat Asy-Syafi'i yang ada. 

Yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang berpendapat, 
bahwa hal itu adalah zhihar, maka niat disini adalah kata 
pendamping yang tersembunyi sementara Jafazh zhihar itu 
merupakan kata yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, kata 
pendamping yang jelas itu didahulukan daripada kata pendamping 
yang tersembunyi. Sebagian ulama madzhab kami telah salah 
dalam me-nasakh (menulis ulang) sebagian naskah Al Muzani yang 
disebutkan sebelumnya, dimana mereka menyebutkan bahwa 
perkara itu adalah zhihar. Karena menurut pendapat kami, bahwa 
hal yang mendasar adalah, pengharaman disini merupakan kiasan 
untuk talak, hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanbali, 
dimana mereka menjadikan kiasan itu pada perkara zhihar, 
sebagaimana yang telah kami sugukan sebelumnya. Setiap kiasan 
yang disertai dengan niat, maka itu sama saja dengan ucapan yang 
jelas dan tegas, tidak ada ulama yang menentang hal ini. Maka, 
dengan demikian hal ini menjadi seperti, jika seseorang berkata, 
“Engkau ditalak seperti punggung ibuku secara sama.” 


Asy-Syirazi #& berkata: Pasal: Zhihar adalah sah 
jika dilakukan secara periodik, dan hal itu adalah jika 
seseorang berkata: “Engkau bagiku seperti punggung 
ibuku selama sehari atau sebulan,” pendapat ini telah 
tertulis dalam Al Umm. Dalam Ikhtilaf Iragiyyiin 
disebutkan, bahwa dengan ucapannya itu dia bukanlah 


282 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





seseorang yang melakukan zhihar, karena jika dia 
menyerupakan istrinya dengan seseorang yang haram 
hingga suatu waktu, maka dia bukanlah orang yang 
melakukan zhihar. Begitu pula jika dia menyerupakan 
istrinya itu dengan sang ibu hingga suatu waktu 
tertentu. pendapat yang benar adalah pendapat yang 
pertama, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh 
Salamah bin Shakhr, dia berkata: & UI! 52 Luopl at LX 


3 ne kg 


SI Ab Sia Da Ceme Ol ak Dita ipa JS jp Leah $ 
SB ai La CL On HP lai Ga DAA panel H4 
S1 Jian di NG Gl Hyp Oi aa Go JURI NI 

AP um Ah Ang Par dp “Aku seorang pria 
yang diberi musibah dalam masalah wanita, ketika 
datang bulan Ramadhan, aku mulai mengkhawatirkan 
sesuatu yang akan terjadi pada diriku terhadap 
doronganku tentang istriku sampai pagi berikutnya, 
kemudian aku men-zhihar istriku sampai Ramadhan 
berakhir. Pada suatu malam ketika dia (istriku) berbicara 
denganku, terlihat olehku bagian tubuhnya, dimana aku 
tidak kuat menahan nafsuku hingga aku mensetubuhi- 
nya, lalu aku datang kepada Rasulullah & dan 
memberitahukan hal tersebut kepada beliau, lalu beliau 
bersabda: “Merdekakan seorang budak.” 


Juga dikarenakan bahwa ketetapan hukum 
tersebut selalu dikaitkan dengan zhihar lantaran 
perkataan dan keingkarannya yang palsu, darimana hal 
itu telah terwujud dalam waktu tertentu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 283 





Pasal: Dibolehkan mengkaitkan zhihar dengan 
suatu syarat seperti masuk ke dalam rumah dan sesuai 
kehendak Zaid. Karena, hal itu termasuk ucapan yang 
mengharuskan pengharaman pada istri disebabkan 
ucapan itu sendiri. Dengan demikian, dibolehkan meng- 
kaitkannya dengan suatu syarat tertentu, sebagaimana 
dalam perkara talak. Apabila sang suami berkata, “Jika 
aku menzhihar dari fulanah, maka engkau bagiku 
seperti punggung ibuku.” lalu dia menikahi fulanah dan 
men-zZhihar istrinya, maka dia termasuk seorang yang 
men-Zhihar istrinya lantaran terwujudnya suatu perkara 
yang menjadi syarat zhihar. 


Apabila sang suami berkata, “Jika aku men- 
zhihar dari fulanah wanita asing itu, maka engkau 
bagiku seperti punggung ibuku,” kemudian dia 
menikahi fulanah dan men-zhihar istrinya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia bukanlah orang yang 
men-zhihar istrinya, karena dia telah mensyaratkan 
untuk men-zhihar seorang wanita asing, dimana apa 
yang disyaratkan itu belum terwujud, maka dia seperti 
apabila sang suami berkata, “Jika aku men-zhihar 
fulanah dimana dia adalah seorang wanita asing, maka 
engkau seperti punggung ibuku,” kemudian dia 
menikahi wanita itu dan men-zhihar-nya. 


Pendapat Kedua: Dia termasuk orang yang men- 
zhihar istrinya, karena dia telah mengkaitkan zhihar-nya 
itu dengan wujud serta sifatnya, dimana suatu hukum 
jika dikaitkan dengan wujud dan sifat, maka perkara 


284 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tersebut sifatnya adalah sesuatu yang telah diketahui 
dan ini bukanlah syarat. Sebagaimana apabila sang 
suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan masuk ke 
rumah Zaid,” lalu Zaid menjual rumahnya itu kemudian 
dia memasuki rumah tersebut, maka dia termasuk orang 
yang melanggar sumpahnya sekalipun rumah itu bukan 
lagi rumah Zaid. 


Pasal: Jika sang istri berkata kepada suaminya: 
“Engkau bagiku seperti punggung bapakku dan aku 
bagimu adalah seperti punggung ibumu,” maka tidak 
ada suatu apapun bagi wanita itu, karena hal itu 
merupakan ungkapan yang mengharuskan adanya 
pengharaman dalam hubungan suami istri, dan itu 
hanya dimiliki oleh sang suami, maka hal ini hanya 
khusus terkait hak seorang pria sebagaimana pada 
perkara talak. 


Penjelasan: 


Hadits Salamah bin Shakhr dipaparkan oleh Asy-Syirazi 
secara ringkas. Hadits ini telah di-takhrij oleh Ahmad, Abu Daud 
dan juga At-Tirmidzi, dimana dia berkata, bahwa ini merupakan 
hadits hasan. Hadits ini pun di-takhrij oleh Al Hakim dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jaruud. Sementara Abdul 
Hag menyatakan bahwa hadits ini merupaka hadits mungathi' 
Juga bahwa Sulaiman bin Yassar tidak bertemu dengan Salamah, 
hal itu telah diceritakan oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari. 


Kemudian pada sisi isnad hadits ini terdapat seseorang 
yang bernama Ishag, sang periwayat ini banyak menjadi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 285 





pembicaraan oleh para ulama. Lafazh hadits yang diriwayatkan 
dari Salamah bin Shakhr & adalah, Dia berkata: 


LO 0. ? 4 Ko, 3 on 
Hee An ba Ona Ae 


() . #02 ” APA Oo. Pn: ar 01, 
Aa Lema Ol Lies Ulah) ab J3 Ca usa 
Ge 0 43 0. Tan, o G- PAI, “o., Ih) 
Ia AB eh Lg | 


- .. .. S0. po 
. 2 . 


Ia DA PAS Up UE Ola ep 
ale II Ke MN Ip Bo 25, 
DN KA S LA AG PRA ng 


. 


8 


at g £ SN dar P3 P) - 2 ot 
ada CL oa gk dh Ag ale 


ad 


As Ae ea AI 


dan Pa Eu Pa N, 21 E 8, oo s9 
KAI A3) YP dB al DI G3 SL 
Ling Wap 3 BIN Sh UT 


- o 
oo, 0. , 


:JU Coast IP —2 Jb 3 AAA 


»86 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


ibu :JG Gb IA opa Li SL 
ab UN WA GI Gi Bt ala 
An Nang enak TT Kn KA Ny 2. 
Ob) MA IS gi og Ha UK Iga 


0 ea 4 0-4 “n e 4 Ai Ii aa Pa Ge 
X, pan 8 3 - 0 3 0 uc 8g Gn ar - 2 
al ce P3) As Der 99 SI £ yan 9 KA) 
22 Tang : .. o £- aga Pr “-9 23 . ore 
Sik SA, SA, dna Lag Ads 
B8 Lo Lotto, 
: dl Ur gedad JI La adala 
“Aku diberi musibah dalam masalah wanita yang tidak 
diberi kepada orang lainnya. Ketika datang bulan Ramadhan, aku 
mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada diriku tentang istriku 
sampai pagi berikutnya, kemudian aku men-zhihar istriku sampai 
Ramadhan berakhir. Dia (istriku) suatu malam masih melayaniku. 
Di saat dia melayaniku, tersingkap suatu bagian tubuhnya sehingga 
aku mensetubuhinya. Pada pagi harinya, aku menemui teman- 
teman dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Aku katakan 
kepada mereka, “pergilah kalian bersamaku kepada Rasulullah & 


guna mengabarkan perihalku ini. Mereka berkata, “ Demi Allah 
kami tidak akan melakukan hal tersebut, kami takut lantaran kami 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 287 


suatu ayat Al @ur'an itu turun, atau Rasulullah & mengatakan 
suatu pernyataan yang buruk kepada kami. Akan tetapi pergilah 
engkau dan perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat.” Akupun 
pergi hingga aku dapat menemui Nabi & dan mengabarkan 
kepada beliau tentang prihalku, lantas kemudian beliau bersabda 
kepadaku, "Kamu berbuat seperti itu wahai Salamah?" Aku 
menjawab, "Ya, aku melakukan itu," Beliau kembali bersabda, 
"Kamu berbuat seperti itu wahai Salamah?" Aku menjawab, "Ya, 
aku melakukan itu," Aku lalu berkata, “Iya, ini aku wahai 
Rasulullah, tunaikanlah hukum Allah kepadaku, aku akan bersabar 
menerimanya." Nabi lalu bersabda, "Merdekakan budak,” lalu aku 
memukul pundakku sendiri seraya berkata, "Tidak, Demi Dzat 
yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku sama sekali tidak 
memiliki selainnya." Nabi melanjutkan sabdanya, "Kalau tidak, 
maka berpuasalah dua bulan berturutturut." Aku menjawab, 
"Wahai Rasulullah, apakah tidak ada denda lain selain berpuasa?" 
Nabi menjawab, "Maka bersedekahlah,” Aku berkata, “Demi Dzat 
yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh pada malam itu 
kami melalui malam dengan kondisi kelaparan dan tidak ada 
makanan untuk kami makan.” Nabi bersabda lagi, “Kalau begitu 
pergilah kepada orang yang memiliki sedekah Bani Zuraig dan 
perintahkan mereka memberikan sedekahnya kepadamu. Setelah 
itu berikan (sedekah tersebut) kepada enam puluh orang miskin, 
masing-masing satu wasag kurma, selebihnya kamu makan beserta 
keluargamu." Aku lalu kembali menemui teman-teman dan aku 
katakan kepada mereka, "Ternyata aku pendapat kalian itu sempit 
dan buruk dan aku temui pendapat Rasulullah & keleluasaan dan 
keberkahan, Nabi memerintahkanku untuk mengambil sedekah 
kalian. Maka tunaikanlah sedekah kalian itu kepadaku.” 


288 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Sisi ke-mursafan hadits ini telah di-tarjih oleh An-Nasa'i. 
Kemursalan hadits ini tidak mendatangkan bahaya dengan adanya 
sebagian jalur periwayatan yang muttashi/ dan sebagian lainnya 
mursal, maka hal ini bukan menjadikannya dha'if melainkan hadits 
ini menjadi bertambah kuat. 

Al Bazzaar meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan 
lainnya dari Ibnu Abbas, dimana dia menambahkan redaksi, 

- ” 
A3 Yg YAS 

“Bayarlah Aafarah dan jangan engkau ulangi.” hal ini telah 
dipaparkan oleh Al Hafizh dalam kitabnya Bulughul Maram, dan 
Salamah bin Shakhr merupakan seseorang yang berasal dari Al 
Bayadhi. Dia seorang Anshar dari suku Khazraj. Dia merupakan 
orang yang banyak menangis. Orang yang banyak meriwayatkan 
darinya adalah Sulaiman bin Yassar dan Ibnu Al Musayyab. Kami 
telah memaparkan pendapat para pakar hadits terkait dengan 
hadits ini, dimana, hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan 


selain dari Salamah. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa 
seorang pria berkata kepada Nabi &, 


- Ia O.. 51 ” Pa 4 £ o£ 
“Aku telah melihat betisnya putih terkena cahaya bulan.” 
Hukum: Zhihar secara periodik hukumnya dibenarkan, 
seperti misalnya seorang suami berkata, “Engkau bagiku seperti 


punggung ibuku selama satu bulan, atau hingga habis bulan 
Ramadhan. Jika telah berakhir waktu yang telah ditetapkan, maka 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 289 


habis pula masa zhiharnya dimana istrinya menjadi halal baginya 
tanpa harus membayar kafarah. Sang suami tidak dinyatakan 
mencabut ucapan zhiharnya kecuali hanya dengan melakukan 
persetubuhan pada masa Zhihar, ini menurut satu di antara dua 
pendapat Asy-Syafi'i 8. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, 
Athaa', @atadah, Ats-Tsauri, Ishag, Abu Tsaur dan Ahmad bin 
Hanbal. Asy-Syafi'i berpendapat dalam Ikhtilaaf Iraagiyyiin yaitu 
tentang Abu Hanifah dan Abu Laila yang menyatakan, bahwa 
ucapan itu bukanlah zhihar dimana ini merupakan pendapat Ibnu 
Abi Laila dan Al Laits. Karena, syari'at menyebutkan dengan 
lafazh zhihar itu secara mutlak, sementara dalam ucapan ini tidak 
disebutkan secara mutlak, maka ucapan ini sama seperti jika sang 
suami menyerupakan istrinya dengan orang yang haram baginya 
pada suatu waktu dan pada waktu lainnya sang suami 
menyerupakannya dengan orang yang tidak haram baginya. 


Thawuus mengatakan, jika dia men-zhihar pada suatu 
waktu tertentu, maka hendaklah dia membayar kafarah walaupun 
dia melaksanakan zhihar itu dengan benar. Imam Malik 
menyatakan dalam A/ Mudawwanah, bahwa penetapan waktu 
dalam zhihar itu gugur dan zhihar berlaku secara mutlak tanpa ada 
ikatan waktu, karena /afazh ini mengharuskan pengharaman istri 
bagi suami. Jika hal itu ditetapkan waktunya maka hal itu sama 
saja dengan talak. 


Dalil kami adalah, hadits Salamah bin Shakhr dan redaksi 
yang mengatakan, 


RP ah £ JA Lal 
Ola) 


290 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Aku telah men-zhihar istriku hingga habisnya bulan 
Ramadhan.” 


Dia lalu mengabarkan perkaranya itu kepada Nabi &, 
bahwa dia telah mensetubuhi istrinya lalu beliau memerintahkan- 
nya untuk membayar Aafarah, dimana hal ini tidak dianggap 
sebagai pembatasan waktu, karena dia telah menghalangi dirinya 
sendiri dengan bersumpah yang jika sumpah itu dilanggar, maka 
dia harus membayar kafarah dari sumpahnya itu, maka berarti 
zhihar itu boleh dilakukan secara periodik sebagaimana pada ilaa ' 
Karena, hal itu dapat menghilangkan kepemilikan yaitu dengan 
adanya pengharaman yang pada dasarnya adalah halal, dan 
pengharaman itu dapat dihilangkan dengan adanya kafarah, 
sehingga Zhihar itu boleh dilakukan secara periodik. 

Tidaklah benar pendapat yang mengharuskan kafarah 
sekalipun mampu memenuhi waktunya. Sebab, Allah & telah 
mewajibkan Kkafarah bagi yang mencabut apa yang telah mereka 
katakan. Dimana bagi orang yang benar dalam sumpahnya dan 
tidak mencabut kembali ucapannya pada waktu Zhihar serta dia 
tidak kembali dari apa yang telah dia katakan, maka tidak ada 
kewajiban kafarah baginya, dimana dia membedakan penyerupaan 
dengan seseorang yang haram baginya itu selama-lamanya karena 
pengharaman itu tidaklah sempurna, sementara pada wanita ini, 
maka dia mengharamkannya pada masa tersebut dengan 
pengharaman yang menyerupai dengan pengharaman punggung 
ibunya, dimana kami menghalangi ketetapan hukum ini padanya. 

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka sang suami tidak 
dinilai kembali dari zhiharnya kecuali dengan cara melakukan 
persetubuhan pada masa Zhihar ini. Dan inilah nash yang berasal 
dari Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhabnya berpendapat, bahwa 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 291 


jika dia tidak mentalak istrinya itu setelah masa zhihar, maka dia 
termasuk orang yang melanggar ucapannya dan diharuskan 
baginya untuk membayar kafarah. 


Abu Ubaid mangatakan, bahwa apabila sang suami 
mensetubuhi istrinya saat sang istri tidak sadarkan diri pada masa 
zhiharnya, maka sang suami harus membayar Aafarah. Dimana 
jika hal itu tidak dia lakukan, maka tidak ada kewajiban untuk 
membayar Aafarah tersebut. Karena, melanggar berarti adanya 
keinginan kuat untuk bersetubuh, akan tetapi hadits Salamah bin 
Shakhr merupakan dalil yang menunjukkan, bahwa tidak ada 
keharusan Aafarah kecuali dengan adanya persetubuhan. Juga 
dikarenakan bahwa zhihar adalah sebuah sumpah yang jika 
seseorang tidak melanggarnya, maka tidak ada keharusan untuk 
membayar Kafarah, sebagaimana sumpah kepada Allah &. Juga 
dikarenakan seorang yang men-Zhihar istrinya pada waktu dimana 
sangat kuat keinginannya untuk menahan dirinya dari memper- 
setubuhi istrinya saat itu, maka bagi siapa yang mengharuskan 
membayar kafarah, maka pendapatnya itu adalah sama dengan 
pendapat Thawus, maka tidak ada artinya pendapat yang 
mengatakan bahwa zhihar secara periodik itu diperbolehkan 
karena waktu itu tidak memilih pengaruh apa-apa. 


Masalah: Pendapat yang mengatakan, bahwa dibolehkan 
mengkaitkannya dengan suatu syarat seperti halnya syarat masuk 
ke dalam rumah dan kehendak Zaid. Maka pendapat ini adalah 
pendapat yang benar, maka Asy-Syafi'i dalam A/ Umm berkata: 
Apabila sang suami berkata kepada istrinya, “Jika engkau masuk 
ke rumah itu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku,” lalu 
istrinya itu masuk ke dalam rumah itu, maka dia itu adalah istri 


292 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


yang dizhihar oleh suaminya saat dia masuk ke dalam rumah 
tersebut. Begitu pula apabila sang suami berkata, “Jika fulan 
datang,” atau “Jika aku menikahi fulanah.” 


Inti dari semua itu adalah diperbolehkannya mengkaitkan 
zhihar dengan beberapa syarat, seperti apabila sang suami berkata, 
“Jika engkau masuk ke dalam rumah, maka engkau bagiku seperti 
punggung ibuku.” Jika yang dia kehendaki adalah rumah Zaid, 
maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan kapan saja yang 
dia kehendaki adalah rumah Zaid, atau engkau masuk ke dalam 
rumah itu,” maka dia telah menjadi orang yang men-Zhihar. 
Apabila dia tidak menghendaki hal itu, maka itu bukanlah zhihar. 
Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Asy-Syafi'i, ulama 
fikih rasionalis dan Ahmad bin Hanbal. Karena, hal itu adalah 
sumpah, maka diperbolehkan mengkaitkannya dengan suatu 
syarat sebagaimana dalam i/aa ". Juga dikarenakan bahwa zhihar 
pada dasarnya adalah talak dan talak itu dibolehkan dengan 
menggunakan syarat, maka begitu pula dengan Zhihar. 


Cabang: Asy-Syafi'i dalam A/ Umm menyatakan, apabila 
sang suami berkata kepada seorang wanita yang belum dia nikahi, 
“Jika aku menikahkanmu, maka engkau bagiku seperti punggung 
ibuku,” lalu dia menikahi wanita itu, maka dia belum termasuk 
orang yang men-Zhihar, karena apabila sang suami berkata pada 
saat itu juga, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku,” maka dia 
bukanlah orang yang melakukan Zhihar, karena pengharaman 
hanya terjadi pada wanita yang halal kemudian menjadi haram. 
Sedangkan jika wanita itu belum menjadi halal baginya, maka tidak 
mungkin terjadi pengharaman pada sang pria itu, dimana juga 
tidak ada ketetapan hukum dari pengharaman itu, sebab dia dalam 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 203 


keadaan haram. Maka, tidak ada manfaatnya mengharamkan 
sesuatu yang memang pada dasarnya sudah haram, karena zhihar 
itu adalah pada dua keadaan, yaitu sebelum sang wanita itu 
menjadi mahram dan setelah sang wanita itu menjadi mahram 
yang diharamkan. 


Inti dari semua itu adalah, bahwa apabila sang suami 
berkata kepada seorang wanita asing, “Engkau bagiku seperti 
punggung ibuku,” maka dia boleh mensetubuhi wanita itu dan 
tidak ada kafarah baginya. Yang berpendapat dengan pendapat ini 
adalah Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Telah diriwayatkan hal itu dari 
Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah @, 5513 « Sie Oil 
“Orang-orang yang menzhihar istrinya.” (Os. Al Mujaadilah (58I: 
2), dimana wanita asing itu bukanlah bagian dari istri-istrinya. Juga 
dikarenakan bahwa Zhihar adalah suatu sumpah dimana syari'at 
telah menetapkan ketentuan hukum yang berkenaan dengan hal 
itu, yaitu dengan mengkaitkannya pada para istrinya, dimana 
tidak ada ketetapan hukum pada wanita asing, sebagaimana dalam 


perkara ilaa '. Karena Allah # telah berfirman, 4 24k H1, 
Pan) “Orang-orang yang menzhihar istrinya.” (Os. Al Mujaadilah 


(58: 2), sebagaimana Allah # juga berfirman, 3 os 538 Gali 


“Kepada Orang-orang yang mengrilaa ' istrinya.” (Os. Al Bagarah 
(2: 226), itu dikarenakan wanita itu bukanlah istrinya, dengan 
demikian zhiharnya menjadi tidak sah, sebagaimana pada budak 
wanitanya. Juga dikarenakan dia telah mengharamkan sesuatu 
yang telah haram, maka tidak ada suatu apapun yang diwajibkan 
kepadanya, sebagaimana apabila sang suami berkata, “Engkau 
adalah haram.” juga karena itu adalah suatu jenis pengharaman, 


2941| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


maka hal tersebut tidak didahulukan dengan pernikahan 
sebagaimana dalam talak. 


Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan, bahwa 
apabila seorang pria berkata kepada wanita asing, “Engkau bagiku 
seperti punggung ibuku,” maka jika dia menikahi wanita itu, dia 
tidak boleh mensetubuhinya hingga dia membayar kafarah. Ibnu 
@udamah berpendapat, bahwa men-zhihar seorang wanita asing 
hukumnya sah, sama halnya apakah perkataannya itu ditujukan 
kepada wanita itu sendiri, atau dia berkata, “Setiap wanita seperti 
punggung ibuku,” hal ini juga sama apakah dia men-zhiharnya 
secara mutlak ataukah dia men-zhihar dengan mengkaitkan suatu 
pernikahan, lalu dia berkata, “Setiap wanita yang akan aku nikahi, 
maka dia seperti punggung ibuku,” kapan saja orang tersebut 
menikah dengan wanita yang sudah dia zhihar, maka orang 
tersebut tidak boleh mensetubuhinya hingga dia membayar 
kafarah. 


Perkara yang serupa dengan hal ini telah diriwayatkan dari 
Umar, dan ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah 
Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Atha”, Al Hasan, Malik, Ishag dan 
Abu Hanifah. 


Yang dijadikan hujjah oleh kelompok ini adalah, apa yang 
telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari riwayat 
Umar bin Al Khaththaab 2:, bahwa dia berkata tentang seseorang 
yang berkata, “Jika aku menikahi fulanah, maka dia seperti 
punggung ibuku,” lalu pria itu menikahinya, maka Umar berkata, 
“Dia harus membayar Aafarah, karena dia telah men-zhihar wanita 
itu, dan juga bahwa Zhihar itu adalah sumpah yang harus dibayar 
dengan kafarah bagi yang melanggarnya, maka Zhihar itu sah jika 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 205 


: dilakukan sebelum pernikahan, seperti halnya sumpah kepada 
Allah &. 


Cabang: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, 
“Jika aku menzhihar dari istriku yang lain, maka engkau bagiku 
adalah seperti punggung ibuku,” kemudian dia men-zhihar dari 
istrinya yang lain, maka dia termasuk orang yang men-Zhihar 
kedua istrinya itu secara bersamaan. 


Apabila sang suami berkata, “Jika aku menzhihar fulanah 
wanita asing, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku,” 
kemudian dia berkata kepada wanita asing, “Engkau bagiku seperti 
punggung ibuku,” maka dalam hal ini AsySyafi'i telah 
berpendapat, bahwa apabila sang suami berkata kepada istrinya, 
“Jika aku men-zZhihar fulanah -istrinya yang lain- maka engkau 
bagiku seperti punggung ibuku,” maka dia telah menzhihar istrinya 
dan juga wanita itu. 


Apabila sang suami berkata kepada istrinya, “Jika aku 
men-zhihar fulanah, -wanita asing- maka engkau bagiku seperti 
punggung ibuku, lalu dia men-zhihar wanita asing itu, maka dia 
bukanlah orang yang melakukan Zhihar, karena yang demikian itu 
bukanlah zhihar. Begitu pula apabila sang suami berkata kepada 
istrinya, “Jika aku mentalaknya (wanita asing), maka engkau juga 
ditalak,” lalu dia mentalak wanita asing itu, maka dia tidak dinilai 
mentalak istrinya, karena dia telah mentalak yang bukan istrinya. 


Masalah: Wanita tidak boleh melakukan zhihar, karena 
Allah & berfirman, 


296 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





HAB 03 Ka bae Gill 

“Orang-orang (Kaum pria) yang menzhihar istrinya di 
antara kamu (Pria)” (@s. Al Mujaadilah (58): 2) dan Allah Yang 
Maha Tinggi tidak mengatakan, “Orang-orang (Kaum wanita) yang 
menZhihar suaminya di antara kamu (wanita),” dan zhihar 
hanyalah dilakukan oleh pria. 


Ibnul Arabi mengatakan: Seperti inilah yang diriwayatkan 
dari Ibnu Al Gasim, Salim, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, Abu Az- 
Zinad. Malik mengemukakan hal ini dalam A/ Mudawwanah, 
dimana pendapat ini merupakan pendapat yang shahih secara 
makna, karena A/ Hillu (Melepaskan), A/ Agd (Mengikat), Tahlil 
(Penghalalan) dan Tahriim (Pengharaman) dalam perkara nikah 
ada di tangan kaum pria dan tidak ada apapun di tangan kaum 
wanita. Ini merupakan jjma' para ulama. 


Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan, bahwa kaum 
wanita tidak boleh men-zhihar menurut jumhuur ulama. Sementara 
Al Hasan bin Ziyad berpendapat, bahwa wanita boleh men-zhihar. 
Sedangkan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, 
bahwa zhiharnya seorang wanita dari sang suami tidak bernilai 
apa-apa, sama halnya apakah setelah nikah ataukah sebelum 
nikah. 

Asy-Syafi'i #8 berkata: Wanita tidak boleh menzhihar 
suaminya. Al Auza'i mangatakan, bahwa jika seorang wanita 
berkata kepada suaminya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku 
fulanah,” maka hal itu merupakan suatu sumpah yang 
mengharuskan adanya Aafarah jika dilanggar. Ishag pun 
berpendapat, dia berkata: Wanita tidak bisa men-zhihar suaminya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 207 


akan tetapi dia mempunyai sumpah yang harus dibayar kafarah- 
nya. 


Az-Zuhri berkata: Aku berpendapat, bahwa wanita itu 
harus membayar Aafarah-nya lantaran zhiharnya itu, dimana 
ucapannya ini bukan penghalang antara dirinya dan sang suami 
jika suaminya ingin mensetubuhinya. Ma'mar dan Ibnu Juraij telah 
meriwayatkan dari Athaa ', dia berkata, Wanita yang menzhihar itu 
berarti telah mengharamkan sesuatu yang Allah telah halakan 
baginya. Oleh karena itu, dia harus dikenakan Kafarah atas 
sumpahnya, ini merupakan pendapat Abu Yusuf. Muhammad bin 
Al Hasan berpendapat, bahwa tidak ada suatu keharusan apapun 
bagi wanita yang men-zhihar suaminya. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Jika zhihar telah 
sah dan dia ingin mencabut kembali sumpah itu, maka 
dia diwajibkan membayar kafarah, hal ini berdasarkan 


aan un Th 


LK AB, ae LX Ge At 
firman Allah &, 225136 Sob F entar neha Oh 


15, “Orang-orang yang menzhihar istri mereka, 


kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 
mereka ucapkan, maka mereka memerdekakan seorang 
budak.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3). 


Yang dimaksud dengan menarik kembali 
ucapannya atau mencabut kembali sumpahnya adalah, 
bahwa dia kembali kepada istrinya itu setelah dia men- 
zhihar istrinya selama beberapa waktu yang 
memungkinkan baginya mentalak sang istri, akan tetapi 
dia tidak melakukannya. Jika istrinya itu meninggal 


298 || 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 





dunia sesaat setelah zhihar atau dia mentalaknya sesaat 
setelah zhihar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk 
membayar Kafarah. Dalilnya adalah, bahwa menarik 
ucapan atau mencabut kembali sumpahnya itu adalah 
seperti yang telah kami sebutkan diatas, maka hal itu 
merupakan bentuk penyerupaan sang istri dengan 
ibunya, dimana dalam perkara itu dia diharuskan untuk 
kembali atau merujuk istrinya kembali. 


Apabila sang suami telah merujuk istrinya, maka 
dia telah menarik kembali ucapannya itu. Jika istrinya 
itu meninggal dunia atau dia mentalaknya sesaat setelah 
zhihar diucapkan, maka penarikan ucapan itu tidak lagi 
terwujud. 


Pasal: Apabila dia men-zhihar setelah merujuk 
sang istri, maka dia bukanlah orang yang menarik 
ucapannya sebelum dirinya merujuk sang istri. Karena, 
rujuk itu tidak terwujud dan wanita itu menjadi seorang 
wanita yang ditalak dengan talak ba'in. Apabila dia 
merujuk istrinya, maka apakah rujuknya itu berarti 
menarik kembali ucapannya atau tidak? Dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Asy-Syafi'i berkata di 
dalam Al Imlaa', bahwa orang itu bukanlah orang yang 
menarik kembali ucapannya hingga dia bersama sang 
istri setelah rujuk, karena menarik kembali ucapannya 
berarti meneruskan kebersamaan, dimana rujuk itu 
adalah awal mulanya penghalalan, maka dia tidak 
termasuk orang yang menarik kembali ucapannya. 


Sementara dalam Al Umm, Asy-Syafi'i berkata: 
Dia adalah orang yang menarik kembali ucapannya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 299 


karena orang yang menarik kembali ucapannya itu 
adalah orang yang kembali kepada sang istri atau rujuk 
kepadanya, dimana Allah telah menyebutkan, bahwa 
orang yang kembali kepada istrinya itu disebut dengan 
rujuk, Allah & berfirman, yeh 3 we Ih 
“Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf 
atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Os. Al 
Bagarah (2): 229). Juga dikarenakan, bahwa jika telah 
terjadi penarikan kembali ucapannya dengan kondisi 
dirinya itu terus bersama istrinya, maka mengawalinya 
dengan sebuah perkara yang dianjurkan itu lebih 
diutamakan. Lalu apabila dia mentalak istrinya dengan 
talak ba'in, kemudian dia menikahi istrinya itu lagi, 
maka apakah dia kembali kepada zhihar-nya atau tidak? 
Dalam hal ini terdiri dari beberapa pendapat 
sebagaimana yang telah dipaparkan pada permasalahan 
talak. 


Jika kami berpendapat bahwa dia adalah yang 
kembali kepada zhihar-nya, maka pertanyaannya 
adalah, apakah pernikahannya itu termasuk perbuatan 
menarik kembali ucapannya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana pendapat 
yang shahih adalah, Tidak, hal ini berdasarkan pada 
dua pendapat dalam perkara rujuk. Jika seorang kafir 
men-zZhihar istrinya, lalu wanita itu masuk Islam sesaat 
setelah zhihar, —jika zhihar itu dilakukan sebelum 
wanita itu disetubuhi- maka tidak ada kewajiban untuk 
membayar kafarah karena tindakan menarik kembali 
ucapannya itu belum terwujud, akan tetapi jika zhihar 


300 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


itu dilakukan setelah wanita itu disetubuhi, maka dia 
belum trmasuk orang yang menarik kembali ucapannya 
selama wanita itu masih dalam masa iddah-nya, karena 
pada diri wanita itu telah berlaku hukum talak ba'in. 
Apabila sang suami itu masuk Islam sebelum habis masa 
iddah wanita itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak menjadi 
orang yang menarik ucapannya, karena menarik 
kembali ucapannya adalah kembali untuk menikah, dan 
hal itu tidak terwujud kecuali setelah masuk Islam. 


Pendapat Kedua: Sang suami termasuk orang 
yang menarik kembali ucapannya, karena putusnya 
hubungan suami-istri dengan talak ba'in itu lebih kuat 
dari pada menahan diri untuk rujuk kepada sang istri, 
maka menarik kembali ucapannya dengan talak ba'in 
itu lebih diutamakan. | 

Pasal: Apabila sang istri adalah seorang budak, 
lalu dia dibeli oleh suaminya sesaat setelah di-zhihar, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Kepemilikannya itu adalah 
penarikan kembali ucapannya, karena penarikan 
kembali dari ucapannya itu adalah rujuk kepada istrinya 
untuk dihalalkan dan hal itu telah terwujud. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu 
Ishag, bahwa hal itu bukanlah bentuk penarikan 
kembali ucapannya, karena penarikan kembali 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 301 


ucapannya itu adalah kembali kepada hubungan suami 
istri, dimana dalam ketetapan hukum syariat dalam 
perkara jual-beli yang dapat menyebabkan batalnya 
pernikahan, maka dia belum dapat dikatakan sebagai 
orang yang menarik kembali ucapannya. Apabila dia 
menuduh bahwa istrinya berbuat zina lalu dia 
mendatangkan /i'an (saling mengutuk antara suami dan 
istri) dengan menggunakan ucapan syahadat dan yang 
tersisa adalah lafazh /i'an lalu dia men-zhihar istrinya 
itu, kemudian dia mengucapkan ucapan Ii'an sesaat 
setelah dia men-zhihar-nya, maka jika dia melakukan 
hal itu berarti dia bukanlah seorang yang menarik 
kembali ucapannya, karena telah terjadi padanya 
pemisahan, maka dia bukanlah orang yang menarik 
kembali ucapannya, sebagaimana jika dia mentalak 
istrinya. 


Apabila dia menuduh istrinya berzina kemudian 
dia men-zhihar-nya lalu dia mengucapkan ucapan Ii'an, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia termasuk orang yang 
menarik kembali ucapannya, karena dia telah kembali 
kepada istrinya itu dalam beberapa waktu yang 
memungkinkan baginya untuk mentalak sang istri 
selama waktu itu, akan tetapi dia tidak melakukannya. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu 
Ishag, bahwa orang itu tidak menjadi orang yang 
menarik kembali ucapannya dalam zhihar, karena dia 
telah disibukkan dengan sesuatu yang mengharuskan 


302 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


adanya perpisahan, maka perkara ini menjadi seperti 
misalnya dia  men-zhihar istrinya — kemudian 
mentalaknya, dimana dia memperpanjang lafazh talak 
tersebut. 

Pasal: Jika zhihar itu secara periodic, maka 
dalam masalah orang tersebut menarik kembali 
ucapannya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Al 
Muzani yang menyatakan, bahwa dalam perkara 
menarik kembali ucapannya dalam masalah ini, adalah 
dengan cara merujuk sang istri setelah dirinya men- 
zhihar beberapa waktu, yang mungkinkan saja dirinya 
mentalak sang istri dalam waktu itu, sebagaimana 
pendapat kami pada zhihar mutlak. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan penapat yang 
telah di-nash, bahwa penarikan kembali ucapannya itu 
tidak terwujud dalam perkara ini, kecuali dengan 
adanya persetubuhan, karena rujuknya sang suami 
kepada istrinya bisa saja terjadi pada waktu zhihar, dan 
juga boleh setelah habisnya masa zhihar, dimana 
penarikan kembali ucapannya itu tidak terealisasi 
kecuali hanya dengan adanya persetubuhan. Apabila 
dia tidak mensetubuhi istrinya hingga habis masa zhihar 
itu, maka gugurlah hukum zhihar dan tidak ada 
kewajiban kafarah baginya, karena belum adanya 
penarikan kembali ucapan zhihar-nya itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 303 


Penjelasan: 
Allah & telah berfirman, 


0. - AA . Ge 
Je Ibr F me ba ON 
“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian 
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.” (@s. 
Al Mujaadilah (58): 3). 


Ga 


Redaksi, 57k 3115 “Orang-orang yang menzhihar.” (Os. 
Al Mujaadilah (58): 3), ini merupakan kalimat pembuka dimana 


220 L Ot 


berita atau khabarnya adalah, 4s, aa “Maka memerdekakan 


seorang budak.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3), dalam redaksi ayat ini 
dihapuskan redaksi kalimat yang artinya, “bagi mereka (pria),” hal 
ini guna menunjukkan bahwa tujuan ungkapan pada kalimat ini 
adalah kepada mereka. Jadi, arti dari ayat itu adalah “Maka bagi 
mereka hendaklah mereka memerdekakan seorang bud 
Perkara yang disepakati oleh para ulama adalah, bahwa 
memerdekakan seorang budak adalah karena ucapan mereka 
“Engkau bagiku seperti punggung ibuku,” ini merupakan 
perkataan mungkar dan dusta. Bagi siapa saja yang mengucapkan 
perkataan ini, maka diharamkan baginya untuk mensetubuhi sang 
istri, dan bagi siapa yang menarik kembali apa yang telah dia 
ucapkannya ini, maka dia diharuskan membayar kafarah, hal ini 
berdasarkan firman Allah #&, 


|| 11 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 
mereka ucapkan.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3). 


Maka, bagi siapa yang menarik kembali ucapannya itu, 
dirinya dikenakan ketetapan hukum Kafarah. 


Al @urthubi mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa kafarah 
tidak harus dikhususkan hanya dengan ucapan saja, akan tetapi 
harus dengan bentuk perbuatan menarik kembali ucapannya itu. 
Masalah ini merupakan hal yang samar, dimana para ulama 
berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tujuh pendapat: 


Pendapat Pertama: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat 
untuk bersetubuh. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari 
Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya. Diriwayatkan dari 
Malik, bahwa jika dia berkeinginan kuat untuk mensetubuhi sang 
istri, maka itulah yang dinamakan dengan menarik kembali 
ucapannya. Namun, jika keinginannya itu tidak kuat, maka dia 
bukan termasuk orang yang menarik kembali ucapannya. 


Pendapat Kedua: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat 
untuk rujuk kepada istrinya setelah dia men-zhihar sang istri, ini 
dikatakan oleh Malik. 


Pendapat Ketiga: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat 
untuk melakukan kedua hal yang tersebut di atas —hal ini dikatakan 
Malik dalam Muwaththa -nya- sebagaimana yang telah dia 
katakan setelah dia menyebutkan ayat tentang hal ini. Aku 
mendengar bahwa penafsiran dari ayat itu adalah, seorang pria 
yang men-Zhihar istrinya kemudian dia datang untuk mensetubuhi 
istrinya dan berniat untuk rujuk kepada istrinya: apabila dia 
mendatangi istrinya untuk hal itu, maka telah ada kewajiban 
baginya untuk membayar Aafarah. Namun jika dia mentalak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 305 


istrinya dan dia tidak mendatangi istrinya setelah dia men-zhihar 
sang istri serta tidak pula melakukan rujuk kepadanya dan tidak 
pula dia mensetubuhi istrinya itu, maka dia tidak memiliki 
kewajiban membayar kafarah. Malik berkata: Jika dia menikahi 
wanita itu setelah men-zhiharnya, maka dia tidak boleh 
menyentuhnya hingga dia membayar Kafarah zhiharnya itu. 


Pendapat Keempat: Yang dimaksud adalah, persetubuhan 
itu sendiri. Jika dia belum mensetubuhi istrinya itu, maka dia 
bukanlah orang yang menarik kembali ucapannya, hal ini 
dikatakan oleh Al Hasan dan juga Malik. 


Pendapat Kelima: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i 42, 
yaitu bahwa dia kembali bersama sang wanita itu sebagai seorang 
istri setelah dia men-zhihar istrinya, yaitu dengan disertai 
kemampuan diri sang suami untuk mentalaknya. Karena, jika dia 
men-Zhihar, maka dia bermaksud untuk mengharamkan sesuatu. 


Jika pengharaman dengan Zhihar itu telah mencapai pada 
talak, maka telah berlaku suatu keadaan yang bertolak belakang 
dengan permulaannya, yaitu berupa terjadinya pengharaman, 
sehingga tidak ada lagi kewajiban membayar Kafarah. Jika dia 
menahan diri untuk tidak mentalaknya, maka dia telah menarik 
kembali ucapannya itu, maka dia diwajibkan membayar kafarah. 


Pendapat Keenam: Konsekuensi dari zhihar itu adalah 
pengharaman, dimana pengharaman itu tidak bisa digugurkan 
kecuali dengan membayar kafarah. Yang dimaksud dengan 
menarik kembali ucapannya menurut mereka yang berpendapat 
dengan pendapat ini adalah, bahwa sang suami tidak dibolehkan 
mensetubuhi istrinya kecuali dengan Kafarah yang terlebih dahulu 
dia lakukan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para ulama 


306 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


madzhabnya, dimana ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin 
Sa'ad. 

Pendapat ketujuh: Yang dimaksud adalah mengulang- 
ulang zhihar dengan lafazh-nya, dimana ini merupakan pendapat 
sekelompok orang yang menafikan giyas, mereka berpendapat: 
Jika dia mengulang-ulang /afazh zhihar, maka dia adalah orang 
yang menarik kembali ucapannya itu. Jika dia tidak mengulang- 
ulangnya, maka dia bukan orang yang menarik kembali 
ucapannya. Pendapat ini disandarkan kepada Bukair Al Asyaj, 
Abul Aaliyah dan juga Abu Hanifah. Ini juga yang menjadi 
pendapat Al Farra '. 


Abul Aaliyah mengatakan, bahwa secara jelas ayat di atas 
menunjukkan kepada hal itu, karena Allah & berfirman, bodo : 


(J6 Kd “Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 


mereka ucapkan.”(@s. Al Mujaadilah (58: 3). Maksudnya adalah 
seperti pernyataan mereka tentang ayat ini. 


Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas 


krn 


tentang firman Allah Bis oi, “Dan orang-orang yang 
menzhihar istri mereka” dan seterusnya. Maka maksud ayat ini 
adalah, bahwa seseorang berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku 
seperti punggung ibuku.” Apabila sang suami mengatakan 
perkataan itu kepada istrinya, maka istrinya itu tidak halal baginya 
hingga dia membayar kafarah zhihar. 


Ibnul Arabi menyatakan: Sedangkan pendapat yang 
menyatakan, bahwa hal itu adalah menarik kembali ucapannya. 
Maka, pendapat ini tidak benar sama sekali jika dikatakan berasal 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 307 


dari Bukair Al Asyaj, melainkan hal ini merupakan kebodohan 
Daud dan kelompoknya. Sungguh telah banyak riwayat yang 
tentang orang-orang yang men-zhihar, dimana tidak ada dalam 
semua riwayat itu yang menyebutkan tentang kewajiban kafarah 
bagi mereka, karena mereka itu menarik kembali ucapan dari para 
istri, dan juga karena maknanya berlawanan, sebab Allah & telah 
mensifatinya, bahwa dirinya termasuk orang yang mengingkari 
perkataan dan mendustakannya, lalu bagaimana bisa dikatakan 
kepadanya “Jika engkau mencabut kembali ucapanmu yang 
mengharamkan itu dan juga sebab yang terlarang, maka 
diwajibkan kepadamu membayar kafarah. 


Perkara ini tidak masuk akal, tidakkah engkau tahu bahwa 
segala sebab yang menimbulkan keharusan membayar Kkafarah, 
maka tidak disyaratkan padanya untuk menarik kembali ucapannya 
itu, baik berupa pembunuhan dan persetubuhan pada saat puasa 
atau lainnya. Sungguh Al @urthubi telah membantah pendapat 
Ibnu Al Arabi, sehingga dia berkata: Perkataan orang, “bahwa 
penyerupaan ini adalah karena kebodohan Daud dan 
kelompoknya,” maka ungkapan ini adalah dari dan untuknya, 
dimana terkait Daud dan para pengikutnya ini telah kami jelaskan 
sebelumnya. 


Sebagian orang dari kelompok ulama yang suka men- 
fa wil berpendapat, bahwa pada ayat ini ada unsur mendahulukan 
dan mengakhirkan, “Kemudian mereka kembali kepada keadaan 
mereka semula dengan melakukan persetubuhan, karenanya 
mereka harus memerdekakan budak, lantaran apa yang telah 
mereka katakan sebelumnya,” atau “maka mereka harus 
memerdekakan budak hanya karena apa yang mereka katakan, 
maka huruf jaar dan majruur dalam ayat ini dikaitkan dengan 


308 Il 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


redaksi yang mahdzuuf (kata yang tersembunyi dimana itu adalah 
khabar (kata keterangan) dari mubtada ' (kata permulaan). Kata 
yang dihilangkan dalam redaksi ayat ini adalah, “Bagi mereka,” 
pendapat ini dikatakan oleh Al Akhfasy. Az-Zajjaj berpendapat: 
Makna dari ayat itu adalah “kemudian mereka kembali kepada 
keinginan untuk bersetubuh hanya karena apa yang telah mereka 
ucapkan,” dan ada juga yang berkata bahwa makna ayat itu 
adalah, “Yaitu mereka yang men-Zhihar istri-istri mereka pada 
masa Jahiliyah, kemudian mereka kembali kepada kondisi mereka 
semula, yaitu pada apa yang telah mereka katakan di masa 
Jahiliyah saat mereka telah Islam, maka kafarah bagi siapa yang 
kembali dari ucapannya itu adalah, bahwa dia harus 
memerdekakan seorang budak. 


Al Farra” mengatakan, bahwa huruf Laam di sini 
maknanya adalah An (dari), maka makna dari ayat itu adalah 
“Kemudian mereka kembali dari apa yang telah mereka katakan,” 
dimana yang mereka inginkan adalah persetubuhan. Sedangkan Al 
Akhfasy berpendapat, “Karena apa yang mereka katakan,” dan 
“Kepada apa yang mereka katakan,” itu adalah satu makna. 
Sebab, huruf Laam dan Ilaa, kedua-duanya mendatangkan efek 
pada kalimat sesudahnya, sebagaimana Allah & berfirman, 


Z0 5 


(KP Ia ii 


“ Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada 
ini.” (@s. Al A'raaf (7): 43). 
Allah # berfirman lainnya, 


(Oj AH Ito dl Adab 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 309 


“Maka tunjukkanlah kepada merekajalan ke neraka.” (Os. 
Ash-Shaffaat (37): 23). 


Allah & berfirman lainnya, 


OS SL 5, 


“Karena Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya.” (Os. 
Az-Zalzalah (99): 5). 


Allah & berfirman lainnya, 


4 4 t 
wah 

“Dan diwahyukan kepada Nuh.” (@s. Huud (11): 36). 

Ibnu @udamah berkata dalam A/ Mughni, bahwa Allah & 
mewajibkan kafarah itu lantaran dua perkara, yaitu adanya zhihar 
dan adanya menarik ucapan kembali, maka kewajiban Kafarah itu 
tidak ada dengan adanya satu di antara kedua perkara tersebut. 
Juga karena bahwa kafarah dalam perkara zhihar itu merupakan 
kafarah karena sumpah, maka sumpah itu tidak dianggap 
dilanggar bila tidak ada pelanggaran, sebagaimana pada seluruh 
sumpah lainnya. Pelanggaran pada sumpah itu adalah dengan 
cara menarik kembali ucapannya dengan cara mengerjakan 
perbuatan yang dia telah bersumpah untuk meninggalkannya yaitu 
bersetubuh, dimana tidak mentalak sang istri bukanlah 
pelanggaran dalam sumpah itu. Apabila dia tidak melakukan 
perbuatan yang dia bersumpah untuk tidak mengerjakannya, maka 
tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Karena apabila 
tidak melakukan perbuatan yang dia bersumpah untuknya 
(mensetubuhi sang istri) itu dianggap sebagai bentuk kembali pada 


310 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


ucapannya, membayar Kafarah bagi orang yang melakukan Zhihar 
secara periodik itu diwajibkan, sementara Asy-Syafi'i telah 
berpendapat bahwa Kafarah tidak diwajibkan padanya (para orang 
yang tidak mensetubuhi sang istri). 


Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat Al @urthubi dan 
pendapat Ibnu @udamah ini bukan merupakan bantahan terhadap 
pendapat Asy-Syafi'i saat Asy-Syafi'i berpendapat: Kapan saja 
sang suami merujuk istrinya setelah dia men-zhiharnya selama 
beberapa waktu yang dirinya bisa saja mentalak istrinya itu, akan 
tetapi dia tidak mentalaknya, maka dia harus membayar Kafarah, 
karena yang demikian itu merupakan bentuk menarik kembali 
ucapannya. 


Asy-Syafi'i menyatakan, aku berpendapat dari apa yang 
telah aku dengar tentang firman Allah &, 136 WI Sy : 
“Mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.” 
(@s. Al Mujaadilah (58): 3): Seorang pria yang men-Zhihar istrinya, 
maka dia haram baginya mensetubuhi istrinya dengan adanya 
zhihar itu. Jika telah datang masa zhihar setelah sang suami 
mengucapkan kata-kata Zhihar itu maka tidak diharamkan wanita 
itu untuk ditalak, dimana pada waktu itu dia telah diwajibkan 
membayar Kkafarah zhihar. Seakan-akan mereka berpendapat, 
bahwa jika dia merujuk kembali istrinya, maka berarti dia tidak 
mengharamkan wanita itu bagi dirinya sendiri. Sebab, baginya 
wanita itu adalah halal, sehingga berarti dia telah menarik kembali 
dari apa yang telah dia ucapkan. Dia telah menentang ketentuan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 311 


hukum yang berlaku, yang menyebabkan dirinya telah menghalal- 
kan sesuatu yang diharamkan. 


Sungguh aku tidak mengetahui makna yang lebih utama 
dari pada makna ini, dan aku tidak mendapatkan seseorang yang 
menentang pendapat yang mengatakan, bahwa diharuskan 
baginya membayar Aafarah. Jika dia tidak menarik kembali 
ucapannya dengan melakukan zhihar yang lainnya, maka tidak 
boleh dikatakan bahwa aku tidak menemukan orang yang 
menentang pendapat yang mengatakan, bahwa yang demikian itu 
bukanlah makna dari ayat ini. 


Jika orang yang men-Zhihar mengasingkan istrinya setelah 
dia men-zhiharnya selama beberapa waktu yang bisa saja dirinya 
mentalak sang istri, namun dia tidak mentalak istrinya, maka 
kafarah zhihar adalah wajib baginya. Jika dia mentalak istrinya 
atau dia melakukan fan terhadap istrinya, maka sang istri itu 
haram baginya selama-lamanya, dimana dia diwajibkan membayar 
kafarah zhihar. Begitu pula halnya jika sang istri itu meninggal 
dunia atau istrinya menjadi murtad lalu terbunuh dalam keadaan 
murtadnya itu. 

Maksud dari firman Allah 8, CLS df YG s4 “Sebelum 
kedua suami-istri itu bercampur.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3) ini 
adalah waktu agar dia melaksanakan apa yang menjadi 
kewajibannya berupa membayar kafarah sebelum bercampur, akan 
tetapi jika hubungan intim itu dilakukan sebelum dia membayar 
kafarah lalu waktunya itu habis, maka hal itu tidak menggugurkan 
kafarah dan dia tidak boleh menambahkan jumlah kafarah itu, 
sebagaimana jika dikatakan kepadanya “Laksanakanlah shalat 
pada waktu ini dan sebelum waktu itu,” lalu waktu yang telah 


312 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzazab 


ditetapkan itu habis, maka dia tetap harus melaksanakan shalat itu 
karena shalat itu adalah wajib. 


Apabila dia tidak melaksanakan shalat pada waktu yang 
telah ditetapkan, maka dia harus melaksanakan shalat itu setelah 
habisnya waktu yang telah ditetapkan, dimana tidak dikatakan 
kepadanya, “Tambahkanlah dalam shalat itu karena telah habis 
waktunya sebelum engkau melaksanakan shalat itu.” 


Cabang: Asy-Syafi'i #& menyatakan, apabila sang suami 
men-Zhihar istrinya, lalu zhihar itu disusul dengan talak yang 
menggantikan kedudukan zhihar, maka tidak ada keharusan 
baginya untuk membayar Aafarah setelah talak itu, karena dia telah 
menyusul zhihar-nya itu dengan talak. Akan tetapi jika dia merujuk 
istrinya dalam masa iddah-nya, maka diharuskan baginya untuk 
membayar Aafarah pada wanita yang bisa dirujuknya, walaupun dia 
mentalak istrinya beberapa saat, lalu dia menikahi wanita itu 
kembali, karena merujuk wanita itu setelah mentalaknya hal itu 
lebih lama dari pada mengasingkan wanita setelah zhihar, dimana 
pada saat itu sang suami bisa saja mentalak wanita itu. 


Jika dia men-Zhihar istrinya kemudian dia susul dengan 
mentalak sang istri yang tidak bisa dia rujuk kembali, kemudian dia 
menikahi wanita itu lagi, maka tidak ada keharusan kafarah 
baginya. Karena, ini merupakan suatu kepemilikan, namun bukan 
kepemilikan yang pertama yang di dalamnya ada keharusan zhihar 
padanya. Tidakkah engkau ketahui, bahwa jika dia men-zhihar 
istrinya setelah mentalaknya, maka dia tidak memiliki hak rujuk, 
sehingga dia bukanlah orang yang melakukan zhihar. Jika dia 
mentalak istriya dengan talak tiga, maka wanita itu tidak halal 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 313 


baginya, hingga wanita itu menikah dengan pria yang lain, oleh 
karena itu zhiharnya ini menjadi gugur. 


Menurutku (Al Muthi'i): Apabila dia mentalak sang 
istri yang dia telah men-zhiharnya, kemudian dia menikahi wanita 
itu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah 
kecuali jika dia merujuknya pada masa iddahrnya itu. Ahmad dan 
para ulama madzhabnya berpendapat, bahwa tidak halal baginya 
untuk mensetubuhi sang istri, hingga dia membayar kafarah. Sama 
halnya apakah dia mentalaknya dengan tiga kali talak atau talak 
yang kurang dari itu, dan sama pula halnya apakah wanita itu akan 
rujuk kepada suaminya setelah dia menikah dengan suami yang 
lain atau sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat Ahmad dan ini 
pula yang menjadi pendapat Ahaa', Al Hasan, Az-Zuhri, An- 
Nakha'i, Malik dan Abu Ubaid. 

Gatadah berpendapat: Jika dia mentalak istrinya dengan 
talak ba'in, maka zhiharnya menjadi gugur. Apabila dia kembali 
lalu menikahi wanita itu lagi, maka tidak ada keharusan membayar 
kafarah baginya. Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat, sebagaimana 
dua pendapat sebelumnya, dan itu adalah pendapat ketiga jika 
talaknya itu adalah talak ba'in, maka hal itu tidak dianggap sebagai 
zhihar. Jika tidak, maka dia berarti telah menarik kembali 
ucapannya itu, dimana hal ini berdasarkan pada beberapa 
pendapat tentang menarik kembali ucapannya sebagai sifat talak, 
dan juga dalam perkara pernikahan yang kedua yang telah kami 
paparkan sebelumnya. 


314 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Jika seorang pria muslim men-Zhihar istrinya 
kemudian pria itu menjadi murtad atau istrinya itu menjadi murtad 
dengan Zhihar itu -apabila di antara kedua orang suami-istri yang 
murtad itu masuk Islam kembali pada masa “iddah istrinya, lalu 
sang suami mengasingkan istrinya itu selama beberapa waktu, 
dimana sang suami bisa saja mentalaknya- maka sang suami 
diharuskan men-zhihar istrinya. dika dia mentalak istrinya 
bersamaan dengan kembalinya yang murtad kepada Islam di 
antara kedua orang itu, atau yang murtad di antara kedua orang 
itu tidak kembali kepada Islam, maka tidak ada zhihar bagi 
suaminya kecuali jika keduanya saling menikah sebelum sang 
suami mentalak istrinya itu dengan talak ba'in, sehingga hak men- 
zhihar itu kepada sang suami. 


Masalah: Asy-Syafi'i ss menyatakan, bahwa apabila 
seorang pria men-Zhihar istrinya, yang mana istrinya adalah 
seorang budak, kemudian budak itu dibebaskan, lalu wanita itu 
memilih untuk dipisahkan dari sang suami, maka Zhihar itu 
merupakan keharusan bagi sang suami. Karena, sang suami telah 
mengasingkan wanita itu setelah zhihar selama beberapa waktu 
yang bisa saja dalam waktu itu sang suami mentalak istrinya. 


Apabila dia menZhihar istrinya, yang statusnya adalah 
seorang budak, sang suami belum dinilai membayar Kafarahrnya 
hingga dia membeli budak itu, maka sang suami tidak 
mendekatinya (bersetubuh) hingga dia membayar kafarah tersebut. 
Karena, kafarah zhihar itu merupakan keharusan bagi sang suami, 
dimana sang istri adalah seorang budak wanita dan juga seorang 
istri -hingga sang suami berkata- apabila seorang pria berkata 
kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Demi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 315 


Allah, aku tidak akan mendekatimu (mensetubuhi),“ atau dia 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu (mensetubuhi), 
dan engkau bagiku seperti punggung ibuku,” maka sang suami itu 
merupakan orang yang melakukan ia" dan zhihar sekaligus. 
Untuk itu, dia diperintahkan untuk membayar Kafarat zhihar pada 
saat itu juga, dan dikatakan kepada sang suami: Jika dia kembali 
dari ijaa “nya sebelum empat bulan, maka hal itu lebih baik 
baginya (sang suami). Jika engkau telah kembali dari ilaa ', maka 
engkau (suami) telah keluar dari hukum iaa', dan engkau adalah 
orang yang berbuat maksiat jika engkau kembali dari ilaa "mu 
sebelum melaksanakan Kkafarah. Jika engkau menundanya hingga 
melebihi waktu empat bulan, lalu istrimu meminta kepada kamu 
untuk menghentikan ilaa ', maka engkau harus menghentikannya. 
Jika engkau kembali dari aa ', maka engkau telah keluar dari 
ilaa ', namun jika engkau tidak kembali dari iaa ', maka dikatakan 
“Thalaklah,” jika tidak, maka sang istri akan meminta talak 
kepadamu. 

Dan beginilah keadaannya pada pasa-pasal tentang Ian 
dan akan datang keterangan tentang ini pada babnya karena 
dikhawatirkan akan berkepanjangan. 


Masalah: Dalam perkara menarik kembali ucapannya 
dalam perkara zhihar secara periodik, maka di sini terdapat dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Menarik kembali dari ucapannya itu 
adalah rujuk kembali kepada sang istri setelah men-zhiharnya 
dengan kadar waktu yang memungkinkan bagi sang suami untuk 
mentalak wanita itu, sebagaimana yang telah disebutkan pada 


316 || 41 Majmu' Syarah AI Muhadedzab 


sebuah nash tentang zhihar yang mutiak, dimana ini merupakan 
pendapat pilihan Al Muzani. 


Pendapat Kedua: Inilah yang disebutkan dalam nash 
tentang zhihar secara periodik. Orang yang mengatakan bahwa 
menarik kembali ucapannya itu tidaklah terealisasi kecuali dengan 
persetubuhan, sehingga jika masa zhihar telah habis, tanpa adanya 
persetubuhan, maka Zhihar itu menjadi gugur, dengan demikian 
gugur pula kewajiban membayar kafarah. Sebab, menarik kembali 
ucapannya itu tidaklah terwujud, sementara hal itulah yang 
berkaitan langsung dengan adanya kafarat. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Jika dia men- 
zhihar keempat orang istrinya dengan empat kalimat 
sumpah, lalu dia rujuk kembali kepada para istrinya, 
maka dia diwajibkan membayar kafarah bagi setiap 
kalimat sumpahnya. Apabil dia men-zhihar keempat 
orang istrinya dengan satu kalimat sumpah, 
sebagaimana apabila sang suami berkata, “Kalian 
bagiku seperti punggung ibuku,” lalu dia rujuk kepada 
mereka lagi, maka dalam perkara ini ada dua pendapat 
Asy-Syafi'i: 

Dalam gaul gadim, Asy-Syafi'i menyatakan: Dia 
diharuskan membayar satu kafarah. Hal ini berdasarkan 
dari apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas dan Sa'id 
bin Al Musayyab #&, bahwa Umar bin Al Khaththaab &, 
pernah ditanya tentang seorang pria yang men-zhihar 
keempat orang istrinya, maka Umar # berkata: Sang 
suami boleh membayar satu kafarah. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 317 


Dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i menyatakan: Sang 
suami diharuskan membayar empat kafarah, karena 
telah terwujud zhihar dan penarikan kembali ucapannya 
itu silakukan satu persatu di antara keempat orang 
istrinya tersebut, maka sang suami diwajibkan 
melakukan empat kali kafarah, sebagaimana jika dia 
menyebutkan bagi masing-masing dari setiap istrinya 
dengan satu kalimat sumpah. 

Apabila sang suami men-zhihar istrinya 
kemudian dia men-zhiharnya kembali sebelum sang 
suami melaksanakan kafarah-nya pada zhihar yang 
pertama, maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih 
dahulu. —Jika maksudnya adalah sebagai penekanan 
kalimat- maka dia diharuskan melaksanakan satu kali 
kafarah, akan tetapi jika yang dia bermaksud adalah 
untuk memulainya lagi dari awal, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Dalam gaul gadim, Asy-Syafi'i mengatakan: 
Sang suami harus melaksanakan satu kali kafarah, 
karena zhihar yang kedua tidak memiliki pengaruhnya 
tentang pengharaman tersebut. 


Sementara dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i 
mengatakan: Sang suami harus membayar dua kafarah, 
karena hal itu merupakan suatu ucapan yang 
berpengaruh pada pengharaman sang istri, dimana dia 
mengulang-ulang ucapannya itu dengan tujuan untuk 
memulai zhihar dari awal, yang setiap kali ucapannya 
itu ada kaitannya dengan hukum talak. 


318 || AI Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


Jika dia telah memutlakkan ucapannya dan dari 
ucapannya yang mutlak itu dia tidak bermaksud suatu 
apapun, maka sebagian ulama madzhab kami telah 
berpendapat tentang hukum ucapan ini yaitu dengan 
menyamakannya pada hukum sebagaimana jika dia 
menekankan atau menguatkan ucapannya, dan di 
antara mereka ada yang berpendapat: Hukumnya 
adalah hukum sebagaimana jika dia bermaksud untuk- 
memulai atau membuat yang baru pada zhihar-nya, 
sebagaimana pendapat kami bagi orang mengulang- 
ulang talaknya. 

Jika dia mempunyai dua orang istri dan dia 
berkata kepada seseorang di antara kedua istrinya itu: 
“Jika aku men-zhihar-mu, maka istriku yang lain bagiku 
seperti punggung ibuku,” kemudian dia men-zhihar 
istrinya yang pertama dan dia rujuk kembali kepadanya, 
maka sang suami diharuskan melaksanakan dua kafarah 
berdasarkan kesepakatan ulama, karena dia telah men- 
zhihar masing-masing istri itu dengan satu zhihar. 


Penjelasan: 


Terkait dengan atsar Umar #&, Al Hafizh Ibnu hajar 
menuliskan di dalam At Talkhiish: Hadits Umar dengan redaksi, 


s2 PT an 7 a10, 2 0 2. 7. a 
SA IA Tai SL 0 AU Il 
3 “ BG . . P4 
2e-lg 2)LS Aalas Ha al 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 319 








“Jika dia menzhihar keempat orang istrinya dengan satu 
kalimat kemudian dia rujuk kembali, maka baginya satu kafarah.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi dari Sa'id bin Al 
Musayyab dan juga dari riwayat Mujahid, dari Ibnu Abbas, dimana 
seluruhnya dari Umar, yaitu tentang seorang pria yang men-zhihar 
keempat orang istrinya. 


Dalam riwayat Ibnu Al Musayyab, disebutkan men-zhihar 
ketiga orang istrinya, dia berkata, Maka baginya harus membayar 
satu kafarah, Al Baihagi mengatakan, bahwa yang berpendapat 
dengan pendapat ini adalah Urwah, Al Hasan dan Rabi'ah. Malik 
Berkata: Perkara itu juga merupakan pendapat kami. 


Hukum: Apabila dia men-zhihar keempat orang istrinya 
dengan empat kalimat sumpah, lalu dia berkata kepada masing- 
masing istrinya: “Engkau bagiku seperti punggung ibuku,” maka 
setiap kalimat sumpahnya itu ada Kafarah-nya. Dan ini merupakan 
pendapat Urwah, Athaa” dan Ahmad bin Hanbal, yaitu pada 
riwayat Abu Abdillah bin Humaid. Ahmad berkata dalam riwayat 
Abu Bakar: Dibolehkan baginya untuk melaksanakan satu kafarah, 
karena hal itu merupakan beberapa sumpah yang diulang-ulang 
pada beberapa istri yang berbeda-beda, maka setiap satu sumpah 
adalah untuk satu istri dan untuk satu kafarah, sebagaimana jika 
sang suami itu telah membayar Kkafarah, kemudian dia men-zhihar 
lagi. Juga dikarenakan bahwa hal itu merupakan beberapa 
sumpah, dimana tidaklah satu sumpah itu dilanggar pada seorang 
istri dengan satu pelanggaran pada istri yang lain, maka tidak bisa 
dilaksanakan kafarahnya dengan satu kafarah sebagaimana pada 
pokok permasalahannya. Karena, zhihar yang dimaksud adalah, 
zhihar yang diwajibkan adanya kafarah, maka kafarah-nya itu 


3201| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


harus sesuai dengan jumlah wanita yang di-zhihar pada kondisi 
yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi pada kasus 
pembunuhan. 


Penegakkan hukuman had harus dipisahkan karena hal itu 
merupakan sanksi yang ditinggalkan dengan adanya beberapa 
syubhat Sedangkan jika sang suami men-Zhihar istrinya berulang- 
ulang dan dia belum melaksanakan kafarah, maka jika yang dia 
maksud dari pengulangan ucapan sumpahnya itu adalah sebagai 
penekanan, maka dia hanya harus membayar satu Kafarah. 
Namun jika yang dimaksudkan dari pengulangan itu adalah untuk 
memulai perkataannya dari awal, maka dalam hal ini terdapat dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dalam gaul gadim, Asy-Syafti 
mengharuskan untuk melaksanakan satu kafarah, karena tidak 
adanya pengaruh pada zhihar yang kedua dalam hal 
pengharaman. 


Pendapat Kedua: Dalam gaul jadid) Asy-Syafi'i 
mengharuskan bagi orang yang men-Zhihar itu untuk membayar 
kafarah-nya pada setiap sumpahnya, karena adanya kaitan talak 
pada setiap kali dia bersumpah dengan tujuan untuk mengawali 
perkataan zhihar dan bukan sebagai penegasan dari zhihar itu 
sendiri. Jika dia tidak berniat suatu apapun, maka sebagian ulama 
madzhab kami telah berpendapat bahwa hal itu dikategorikan pada 
penekanan itu, sementara ulama yang lain berpendapat, bahwa hal 
itu dikategorikan pada awal permulaan kata. 


Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan: Tidak 
ada kewajiban baginya kecuali hanya satu kafarah dan itu tidak 
dibedakan. Karena, pelanggarannya itu hanya satu, maka 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 391 


kewajiban kafarahnya pun hanya satu kali, sebagaimana jika 
sumpahnya adalah satu. 


Sedangkan jika sang suami men-Zhihar para istrinya yang 
empat dengan satu kalimat, maka Asy-Syafi'i dalam gau/ gadim- 
nya telah berpendapat, bahwa diharuskan baginya untuk 
membayar satu Aafarah, dimana ini merupakan pendapat Ali, 
Urwah, Thawuus, Rabi'ah, Malik, Al Auza'i, Ishag, Abu Tsaur dan 
Ahmad bin Hanbal. 


Sementara dalam gaul jadid, Asy-Syafi'i menuturkan, 
bahwa apabila seorang pria men-zhihar keempat orang istrinya 
dengan satu kalimat atau dengan ucapan yang berpisah-pisah, 
maka hal itu sama saja, maka diharuskan baginya untuk membayar 
kafarah kepada masing-masing dari setiap istrinya. Sebab, zhihar 
merupakan pengharaman pada masing-masing istrinya, dimana 
setiap dari mereka itu tidak halal baginya setelah sang suami men- 
zhihar, hingga sang suami membayar kafarah untuk setiap istrinya, 
sebagaimana jika sang suami mentalak mereka secara bersamaan 
atau dengan satu kalimat, atau dengan ungkapan secara terpisah 
antara satu dengan yang lainnya, maka setiap istrinya itu ditalak. 

Asy-Syafi'i #8 berkata: Apabila seorang pria men-zhihar 
istrinya dua atau tiga kali atau bahkan lebih dari itu, yang mana dia 
bermaksud untuk men-Zhihar setiap istrinya, maka apakah dia 
harus membayar Aafarah? Dia harus membayar kafarah pada 
setiap kali dia men-zhihar, sebagaimana pada setiap istri jatuh 
talak, saat sang mentalaknya. Karena, Zhihar adalah talak dimana 
untuk melepaskan diri darinya itu adalah dengan cara membayar 
kafarah. Jika sang suami itu mengatakan kalimat zhihar itu secara 
berurutan dan berulang-ulang, lalu dia berkata, “Yang aku maksud 
adalah satu kali zhihar, sebagaimana jika dia bermaksud untuk satu 


322 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


talak, dimana dia menjadikannya talak ba'in dengan satu kali 
ucapan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dalam A/ Umm. 


Inti dari semua itu adalah, bahwa jika dia men-zhihar 
keempat orang istrinya dengan satu kalimat zhihar, maka dia harus 
membayar kafarah untuk setiap istrinya. Ini merupakan pendapat 
Al Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Yahya Al Anshari, Al Hakam, 
Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis. Yang dapat dipahami dari 
ucapan Al Khiragi -seorang ulama madzhab Hanbali-, bahwa jika 
sang suami men-Zhihar keempat istrinya dengan beberapa kalimat 
zhihar, lalu dia berkata kepada setiap istrinya, “Engkau bagiku 
seperti punggung ibuku,” maka setiap kalimat sumpah yang dia 
ucapkan itu ada kafarah yang harus dia bayar. Ini merupakan 
pendapat Urwah dan Athaa '. 


Sementara Abu Abdullah bin Humaid -seorang ulama 
madzhab Hanbali-, bahwa dalam madzhab Imam Ahmad satu satu 
riwayat yang telah disepakati dalam hal ini. Pendapat ini diikuti 
oleh Al @adhi dan ditentang oleh Abu Bakar, sehingga Ahmad 
berkata tentang hal ini dengan menggunakan riwayat lain yang 
menyatakan, bahwa hal itu dibolehkan dengan satu Aa'/arah. Ibnu 
@udamah berpendapat: Dia memilih pendapat yang telah kami 
sampaikan ini dalam rangka iftiba' kepada Umar bin Al 
Khaththaab, Al Hasan, Athaa', Ibrahim, Rabi'ah, @ubaishah dan 
Ishag. Karena, kafarah zhihar adalah hak Allah #k, maka kafarah 
itu tidak berulang-ulang dengan berulangnya perkara yang 
menyebabkannya, sebagaimana dalam hukuman had, yang 
menyebabkan sang suami harus mengeluarkan talak. 


Masalah: Jika sang suami men-Zhihar istrinya kemudian 
dia berkata kepada istrinya yang lain, “Aku telah menyertakan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 323 


kamu bersamanya,” atau “Engkau bersekutu bersamanya,” atau 
“Engkau seperti dia,” dan dia bermaksud untuk melakukan zhihar 
terhadap istrinya yang kedua, maka dia menjadi orang yang 
melakukan zhihar pada istrinya yang kedua, dimana ini merupakan 
pendapat Malik dan Ahmad. 


Asy-Syirazi #& berkata: Pasal: Jika kafarah telah 
diwajibkan bagi sang suami, maka dia diharamkan 
mensetubuhi istrinya hingga dirinya itu membayar 
kafarah. Hal ini berdasarkan firman Allah &, Sih 
KE Ed Ii 3 3 KAA IE br rr bek 


E 


2d. 0... .t L 2 Bendo 3.1 
RA G3 EA TS ONE AA OA 


En in paman ab aa 15 5 asa Cr d J$ “Orang-orang 


-. 


yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak 
menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami- 
istri itu bercampur. Barangsiapa yang tidak 
mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut 
sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak 
kuasa, maka dia bisa memberi makan enam puluh 
orang miskin.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3-4). 

Ayat ini menerangkan, bahwa syarat untuk 
mensetubuhi adalah membebaskan budak atau 
berpuasa, dimana kedua syarat itu harus dilakukan 
sebelum adanya persetubuhan. Kedua syarat itu dapat 
digiyaskan dengan memberi makan. 


324 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Ikrimah pernah meriwayatkan, bahwa seorang 
pria men-zhihar istrinya kemudian dia mensetubuhi 
istrinya itu sebelum melaksanakan kafarah, lalu pria itu 
datang menemui Nabi & dan dia mengabarkan hal 


tersebut kepada beliau, kemudian beliau bersabda, P 
SSI HI oa dB GG Ca HI Kala Le uan 
Big rt “Apa yang mendorongmu untuk 
melakukan hal itu?. Pria itu menjawab: “Aku telah 
melihat putih betisnya bagaikan bulan.” Beliau 
bersabda, “Jauhkanlah dia hingga engkau 
melaksanakan kafarah atas sumpahmu.” 


Terjadi perbedaan pendapat Asy-Syafi'i dalam 
hal menggauli istri pada selain vagina. Dalam gaul 
gadim, Asy-Syafi'i menyatakan: Hal itu diharamkan 
karena itu akan memberi efek atau pengaruh dalam 
pengharaman persetubuhan, sehingga menggauli sang 
istri pada selain vagina pun diharamkan, sebagaimana 
dalam perkara talak. Sementara dalam gaul jadid, Asy- 
Syafi'i mengatakan: Hal itu tidak diharamkan, karena 
itu merupakan persetubuhan yang tidak memiliki kaitan 
pengharamannya dengan harta, sebagaimana 
menggauli wanita yang haid pada selain vagina. 
Wallahu A'lam. 


AI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 325 


Penjelasan: 

Hadits Ikrimah seperti inilah yang diriwayatkan oleh Asy- 
Syirazi secara mursal, dimana hadits itu merupakan hadits yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dengan Jafazh: 


PN ae c @ - Lg 
BA pai Ga GA 


“Janganlah engkau mendekatinya (mensetubuhinya) 
hingga engkau melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu.” 


Hadits ini telah diriwayatkan secara maushu/ dari Ibnu 
Abbas oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ionu Majah, Ad-Darugthni dan 
juga Al Hakim, dimana dia menilai hadits ini shahih. Al Hafizh 
Ibnu Hajar berkata: Para periwayatnya merupakan periwayat yang 
tsigah, namun hadits ini dinilai memiliki cacat oleh Abu Hatim, 
dimana An-Nasa'i meriwayatkannya secara mursal 


Ibnu Hazm mengatakan: Para periwayat hadits ini 
merupakan periwayat yang #sigah. Periwayatan hadits ini secara 
mursal, tidaklah memberikan efek bahaya pada hadits ini. Al 
Bazzar meriwayatkan hadits ini sebagai syahid (hadits penguat) dari 
jalur periwayatan Khashif, dari Atha” dari Ibnu Abbas: 


ba DAU AAN IU 18 S3 
aa Dt tita IA 
Ag ya as ed 


“Sesungguhnya seorang pria berkata kepada Rasulullah: 
“Sesungguhnya aku telah menZhihar istriku lalu aku melihat 


326 || MI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


betisnya bagaikan bulan, hingga aku mensetubuhinya sebelum aku 
melaksanakan kafarah,” maka beliau bersabda: “Lakukanlah 
kafarah dan jangan kau ulang lagi.” 


Hal itu disampaikan kepada Abu Bakar bin Al Arabi, 
maka dia berkata, “Tidak ada hadits shahih dalam perkara zhihar.” 


Hukum: Diharamkan bagi orang yang melalukan zhihar 
untuk mensetubuhi istrinya sebelum dia melaksanakan Kkafarah. 
Dalam perkara ini tidak ada perbedaan pendapat jika kafarah itu 
dalam bentuk memerdekakan budak atau dalam bentuk puasa, hal 
tersebut berdasarkan firman Allah #&, 


ba Pena T S5... L/ ».. 
CS Ion apes 
“Maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua 
suami-istri itu bercampur.” (Os. Al Mujaadilah (581: 3). 


Allah & juga berfirman, 
da 2 
“1 Cah 4 »s .. ZA Rear sa Ta £ s1 .. 
Wala ol Jo on oran Yara parAE Da 


“Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa 
yang tidak kuasa memberi makan enam puluh orang miskin.” (Os. 
Al Mujaadilah (58): 4). 


Mayoritas para ulama menyatakan, bahwa melaksanakan 
kafarah dengan berpuasa adalah seperti keduanya (memerdekakan 
budak memberi makan 60 orang miskin). Pendapat ini juga 
berdasarkan giyas pada keduanya. Juga bahwa diharamkan 
baginya mensetubuhi sang istri sebelum dia melaksanakan kafarah- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (| 327 


nya. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini antara lain 
adalah, Athaa', Az-Zuhri, ulama fikih rasionalis dan Malik. 
Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, bahwa diperbolehkan 
melakukan persetubuhan sebelum sang suami melaksanakan 
kafarah dalam bentuk berpuasa. Ada sebuah riwayat pendapat dari 
Ahmad yang serupa dengan hal itu, karena Allah & tidak 
melarang persetubuhan sebelumnya, sebagaimana dalam perkara 
memerdekakan budak dan berpuasa. 


Dalil kami adalah hadits Ikrimah, karena dia termasuk 
orang yang melakukan Zhihar, dimana dia belum melaksanakan 
kafarahnya, maka dia diharamkan mensetubuhi istrinya itu, 
sebagaimana jika kafarahnya adalah memerdekakan budak atau 
berpuasa. 


Cabang: Bersenang-senang pada selain vagina, baik itu 
berupa pelukan, sentuhan dan foreplay suami istri, Asy-Syafi'i 
dalam gau/ gadim-nya berpendapat, bahwa hal itu adalah haram, 
karena zhihar merupakan perkataan yang dengannya 
persetubuhan itu menjadi haram, sehingga dengan adanya Zzhihar, 
perbuatan lainnya yang merupakan foreplay suami istri itu juga 
dilarang sebagaimana dalam perkara talak. Ini juga merupakan 
satu di antara dua riwayat dari Ahmad. Pendapat ini pula yang 
menjadi pilihan Abu Bakar dan para sahabatnya. Ini juga 
merupakan pendapat Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Abu Ubaid dan 
ulama fikih rasionalis. 


An-Nakha'i telah meriwayatkan tentang hal ini, karena 
segala sesuatu yang mengharamkan persetubuhan, maka berarti 
diharamkan pula segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya 
persetubuhan, sebagaimana dalam masalah talak dan ihram. 


328 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Sementara dalam gaul jadidnya, Asy-Syafi'i berkata: 
Tidak diharamkan baginya selain persetubuhan. Ini juga 
merupakan riwayat kedua dari Ahmad, dimana dia berkata, “Aku 
berharap, bahwa hal itu tidak mengapa.' Ini pula yang menjadi 
pendapat Ats-Tsauri, Ishag dan Abu Hanifah, dan satu riwayat 
yang diutip dari Malik. Karena, hal itu termasuk persetubuhan 
yang pengharamannya berkaitan dengan harta, sehingga 
pengharaman itu tidak mengena pada selain vagina, sebagaimana 
pada wanita yang sedang haid. Allah #& Maha Mengetahui dan 
cukuplah Dia sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kami. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Bab tentang 
kafarah  zhihar, dan  kafarah  zhihar adalah 
memerdekakan seorang budak bagi yang dapat 
melakukannya dan berpuasa selama dua bulan berturut- 
turut bagi yang tidak dapat melakukannya dan memberi 
makan kepada enam puluh orang miskin bagi yang 
tidak mampu memerdekakan budak dan juga tidak 
mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, 
dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah 


. PALA an Pi Ca. Le 
firman Allah &, Spa JET Gebon Feri on bala Oa, 
Gx ta pete sate € 2 4 Lena 4 PN RE Ad 
BJ HE Da Mai aa Sgdasp SUS EU dd IS 02 K3 
SKA FO Hi Tete GA Gem MENG-NNeR LE Koba Tea ANE PA 
Gam pbb Ja JS El ol Ja on UR Gang Alas Ja 


ES. “Orang-orang yang menzhihar istri mereka, 


.—. 


kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang 
mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 329 


sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Barang siapa 
yang tidak kuasa memberi enam puluh orang miskin.” 
(Os. Al Mujaadilah (58): 3-4). 


Ada sebuah riwayat yang menyatakan, 
III TS ye eh Tp 


30 3 9 


Oya) Ci Kana Gi Lagi 3) ia Ab 
“ jan ai S3 Te sapa aa 


SE “Isis “da ida date HI 
ni pe tapa yaa 


ATAP AI KE UB IA | Ip AA ana 35 


330 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


Apa GS ora or JA ISU “ju 
PK Kai 8 - Ju “A- Krn 


o 


Adi er Ka Dio Up La 


Khaulah binti Malik bin Tsa'labah meriwayatkan, 
dia berkata, “Suamiku yang bernama Aus bin Ash- 
Shamit men-zihar-ku, maka aku mengadu kepada 
Rasulullah &. Beliau lalu bersabda, "Takutlah engkau 
kepada Allah. Dia adalah masih anak pamanmu." Aku 
tidak segera pergi sampai akhirnya turun firman Allah, 
“Sesungguhnya “Allah telah mendengar perkataan 
wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang 
suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan 
Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 
melihat." (@s. Al Mujaadilah (58I: 1). 


Nabi kemudian bersabda, "Suamimu harus 
memerdekakan budak." Dia menjawab, "Tidak punya 
wahai Rasul." Nabi bersabda lagi, "Puasa dua bulan 
berturut-turut.” Dia menjawab, "Wahai Rasul, suamiku 
telah tua dan tidak mampu berpuasa." Nabi melanjutkan 
sabdanya, "Kalau begitu berilah makan enam puluh 
orang miskin." Dia menjawab lagi, "Ya Rasul, dia tidak 
memiliki apa-apa yang bisa dijadikan sedekah." Nabi 
lalu langsung memberikan satu Arag (keranjang) kurma. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 331 


Aku pun berkata, "Ya Rasul, aku akan memberikannya 
satu Arag lagi." Nabi menjawab, "Bagus, kalau begitu 
pergilah dan berilah makan enam puluh orang miskin 
dari kurma ini, lalu kembalilah kamu kepada anak 
pamanmu (suamimu)." 


Jika dia memiliki harta yang mana dengannya 
dia mampu membeli seorang budak. Harta itu 
merupakan sisa lebih dari kebutuhannya berupa 
makanan, pakaian, tempat tinggal dan perkakas rumah 
tangganya yang merupakan kebutuhan yang pokok 
baginya, maka wajib baginya untuk memerdekakan 
seorang budak. 


Jika dia memiliki seorang budak yang tidak dia 
butuhkan lagi, yaitu jika budak itu adalah seorang yang 
tua renta, atau seorang yang sakit, atau juga seorang 
yang tidak bisa melakukan pekerjaan untuk dirinya 
sendiri, maka dia tidak boleh membayar kafarah-nya 
dengan budak dalam keadaan seperti ini. Karena, 
keberadaan budak itu sama dengan ketiadaannya, yaitu 
dalam hal boleh dijadikan pengganti kafarah. Budak 
seperti ini sama dengan orang yang punya air dan 
dirinya itu dalam keadaan haus. Akan tetapi jika budak 
itu bisa melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia harus membebaskan 
budak itu karena dia memang perlu melakukan hal itu. 


Pendapat Kedua: Dia tidak diharuskan mem- 
bebaskan budak itu, karena tidak ada seorang 


332 | MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


manusiapun kecuali dia ingin memperoleh kemewahan 
dan pelayanan. Jika seseorang wajib membayar kafarah 
dan dirinya itu memiliki harta yang tidak ada wujudnya, 
maka penundaan kafarah ini tidak membahayakannya, - 
sebagaimana kafarah itu sebagai tebusan dari suatu 
pembunuhan, atau kafarah persetubuhan pada bulan 
Ramadhan- maka dia tidak boleh berpindah kepada 
kafarah dengan cara berpuasa, karena dia mampu 
untuk memerdekakan budak tanpa adanya bahaya. 
Oleh karena itu, tidak boleh baginya melakukan kafarah 
dengan berpuasa, sebagaimana jika terdapat harta, 
akan tetapi jika dalam menunda kafarah itu 
mendatangkan bahaya sebagaimana pada kafarah 
zhihar, maka dalam hal in ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh melakukan 
kafarah-nya dengan berpuasa, karena dia memiliki 
kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok, 
yang dengan kelebihan harta itu, dia dapat membeli 
seorang budak, maka tidak boleh baginya untuk 
melaksanakan kafarah dengan berpuasa, sebagaimana 
pendapat kami pada kafarah bagi orang yang 
membunuh. 


Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan melakukan 
kafarah dengan cara berpuasa. Karena hal tersebut 
akan mendatangkan bahaya baginya jika dirinya itu 
diharamkan bersetubuh hingga dia mendatangkan 
harta, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan 
kafarah dengan cara berpuasa. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 333 


Pasal: Jika terjadi perbedaan pendapat tentang 
kondisi dirinya sejak dimulainya kewajiban kafarat 
hingga waktu pelaksanaannya, maka dalam hal ini ada 
tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Yang dianggap adalah 
kondisi saat dilaksanakannya kafarah. Karena, kafarah 
adalah ibadah, dan ibadah itu memiliki pengganti yang 
bukan dari jenisnya, sehingga yang dianggap pada 
kafarah itu adalah kondisi pelaksanaannya, sebagai- 
mana dalam perkara wudhu. 


Pendapat Kedua: Yang dianggap adalah kondisi 
yang wajib karena itu merupakan hak yang wajib 
dilaksanakan dengan cara pensucian, maka yang 
dianggap adalah kondisi wajibnya menunaikan kafarah, 
sebagaimana dalam menegakkan hukuman had. 

Pendapat Ketiga: Yang dianggap adalah kondisi 
yang paling berat sejak adanya kewajiban hingga waktu 
pelaksanaan kafarah itu, maka kapan saja dia mampu 
untuk memerdekakan seorang budak, maka dia wajib 
melaksanakan kewajiban itu karena adanya harta, maka 
yang dianggap padanya adalah keadaan yang paling 
berat, sebagaimana dalam menunaikan ibadah haji. 

Pasal: Tidaklah dibolehkan suatu apapun dalam 
perkara kafarah ini kecuali seorang budak yang 


beriman, ini berdasarkan firman Allah &, (4 15 :5, 


3 Go 3 4 


KG 35 Ips G2 “Dan barang siapa membunuh 
seorang Mu'min karena tersalah dia memerdekakan 


334 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


seorang hamba sahaya yang beriman.” (Os. An-Nisaa' 
(4: 92). Maka ketetapan hukum yang di-nash adalah 
bahwa kafarah dari pembunuhan adalah membebaskan 
seorang budak yang beriman, dan kami menggiyaskan 
hal ini pada kafarah yang lainnya. 


Pasal: Tidak dibolehkan kecuali seorang budak 
yang tidak ada aibnya, dimana aib ini terkadang dapat 
mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan suatu 
pekerjaan. Karena, tujuan dari kepemilikan seorang 
budak adalah untuk mendatangkan manfaat dan bisa 
melakukan pekerjaan. Hal itu tidak dapat tercapai 
bersamaan dengan adanya aib yang dapat 
mendatangkan bahaya dalam melakukan pekerjaannya. 
Apabila sang suami memerdekakan seorang yang buta, 
maka hal itu tidak dibolehkan karena kebutaan itu dapat 
mendatangkan bahaya dalam pekerjaannya. Jika sang 
suami memerdekakan seorang yang buta satu di antara 
kedua matanya, maka yang demikian itu diperbolehkan. 
Karena, kebutaan pada matanya yang sebelah tidak 
mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan 
pekerjaan, sebab dia dapat melihat segala sesuatu yang 
dapat dilihat oleh kedua mata. 

Tidak boleh wmemerdekakan orang yang 
terpotong kaki atau tangannya, karena yang demikian 
itu dapat mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan 
suatu pekerjaan. Tidak diperbolehkan pula memerdeka- 
kan seorang budak yang terpotong jari jempolnya, atau 
jari telunjuknya, atau jari tengahnya, karena manfaat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 335 





tangan akan hilang dengan terpotongnya setiap jari di 
antara jari-jemari itu. 

Diperbolehkan memerdekakan budak yang 
terpotong jari manis dan jari kelingkingnya, karena 
yang demikian itu tidak menghilangkan manfaat tangan 
dengan terpotongnya satu di antara kedua jari tersebut. 
Namun jika kedua jari itu terpotong - jika kedua jari itu 
terpotong dari telapak tangan- maka memerdekakan- 
nya tidalah diperbolehkan, karena yang demikian itu 
dapat menghilangkan manfaat tangan dengan 
terpotongnya kedua jari tersebut. Akan tetapi, jika 
kedua jari itu terpotong pada dua telapak tangan, maka 
hal yang demikian itu dibolehkan, karena yang 
demikian itu tidak menghilangkan manfaat masing- 
masing dari kedua telapak tangan. Jika yang terpotong 
adalah bagian dari dua ujung jari, —jika hal itu terjadi 
pada jari manis dan jari kelingking- maka membebas- 
kan sang budak tersebut diperbolehkan, karena 
hilangnya masing-masing dari kedua bagian jari itu 
tidaklah menghalangi bagian lain dari jari-jari itu, maka 
membiarkan terpotongnya dua ujung jari itu lebih 
diutamakan. 


Jika yang terpotong kedua ujung jari itu adalah 
dari jari tengah dan telunjuk, maka hal itu tidak 
diperbolehkan, karena yang demikian itu dapat 
menghilangkan manfaat tangan. Jika yang terpotong 
adalah satu ruas jarinya, —jika itu selain jari jempol— 
maka dibolehkan karena yang demikian itu tidak 
menghilangkan manfaat jari. Namun, jika yang 


336 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


terpotong itu adalah bagian dari jari jempol, maka hal 
itu tidak dibolehkan karena yang demikian itu dapat 
menghilangkan manfaat jari jempol. 


Pasal: Jika yang dimerdekakan itu adalah 
seorang budak yang pincang, maka perlu ditinjau 
trlebih dahulu: jika pincangnya sedikit, maka hal ini 
adalah diperbolehkan karena yang demikian itu tidak 
mendatangkan bahaya dalam pekerjaannya. Namun, 
. jika pincangnya itu banyak, maka tidak diperbolehkan 
karena dapat mendatangkan bahaya saat dia melakukan 
pekerjaan. Diperbolehkan memerdekakan seorang 
budak yang tuli karena ketulian itu tidak mendatangkan 
bahaya pada pekerjaannya bahkan sebaliknya akan 
menambah pekerjaan, karena dia tidak mendengar 
sesuatu yang dapat menyibukkannya. Sedangkan jika 
budak itu bisu, maka Asy-Syafi'i berpendapat pada 
suatu kesempatan, bahwa yang demikian itu 
diperbolehkan, dan pada kesempatan lain dia 
berpendapat, bahwa yang demikian ini tidak diper- 
bolehkan. 


Di antara para ulama madzhab kami ada yang 
berpendapat: Jika bersama dengan kebisuan itu ada 
ketulian, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena yang 
demikian itu dapat membahayakan saat dia melakukan 
pekerjaannya. Sedangkan jika bersama kebisuan itu 
tidak ada ketulian, maka yang demikian itu adalah 
diperbolehkan karena yang demikian itu tidak 
mendatangkan bahaya saat dia melakukan pekerjaan. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 337 


Kedua pendapat yang ada ini berdasarkan kedua 
kondisi tersebut. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang 
berpendapat: Jika dia dapat memahami isyarat, maka 
membebaskannya diperbolehkan, karena dia dapat 
memahami isyarat sebagaimana dia dapat memahami 
ucapan. Akan tetapi jika dia tidak dapat memahami 
isyarat, maka tidak diperbolehkan membebaskannya, 
karena hal itu dapat menimbulkan bahaya saat dia 
bekerja. Dua pendapat ini didasari pada dua kondisi 
diatas. 


Jika sang budak adalah orang gila dan 
kegilaannya itu dapat menghalangi pekerjaan, maka 
membebaskannya tidak diperbolehkan, karena orang 
yang seperti itu tidak dapat melakukan pekerjaan. 
Namun, jika kegilaan itu tidak terus menerus, seperti 
terkadang dia gila dan terkadang dia waras, maka 
dalam kondisi ini harus ditinjau terlebih dahulu: jika 
masa kegilaan itu adalah lebih banyak, maka hal itu 
tidak diperbolehkan karena kondisi itu dapat men- 
datangkan bahaya, namun jika masa warasnya itu lebih 
banyak, maka membebaskannya diperbolehkan, karena 
keadaan itu tidak mendatangkan bahaya saat dia 
melakukan pekerjaannya. Hal itu seperti seorang yang 
bodoh, yaitu seorang yang melakukan sesuatu yang 
bukan pada tempatnya dan dia mengetahui keburukan 
itu. 

Pasal: Diperbolehkan memerdekakan budak 
yang terpotong bagian tubuhnya, karena dia adalah 


338 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sama dengan yang lainnya dalam melakukan pekerjaan. 
Diperbolehkan pula memerdekaan budak yang ter- 
potong telinganya, karena telinga yang terpotong tidak 
mempengaruhi pekerjaannya. Dimana tipikal budak 
selain dia ini lebih utama agar dapat keluar dari 
perbedaan pendapat, karena menurut pendapat Imam 
Malik pada kondisi terpotongnya telinga, maka dia 
tidak boleh membebaskannya. 


Diperbolehkan memerdekakan anak dari hasil 
zina, karena dia seperti yang lainnya dalam melakukan 
pekerjaan, dimana tipikal selainnya itu lebih utama dari 
padanya, karena Az-Zuhri dan Al Auza'i tidak 
memperbolehkan memerdekakan anak zina untuk 
kafarah. Dibolehkan juga memerdekakan seorang yang 
terkebiri, atau yang impoten, karena orang yang 
terkebiri dan yang impoten, keduanya tidak mendatang- 
kan bahaya pada pekerjaannya. Diperbolehkan pula 
memerdekakan seorang anak yang masih kecil, karena 
diharapkan darinya beberapa manfaat dan pekerjaan- 
nya yang lebih baik dari pada yang orang tua renta. 


Tidak diperbolehkan memerdekakan bayi yang 
masih dalam kandungan, karena yang masih dalam 
kandungan itu belum termasuk kategori orang yang 
hidup. Oleh karena itu, belum diwajibkan padanya 
zakat fitrah. 

Dibolehkan pula memerdekakan budak yang 
sakit bila kesembuhannya dapat diharapkan, dimana 
tidak diperbolehkan memerdekakan seorang budak sakit 
yang penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhan- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 339 


nya, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan 
apapun. 


Diperbolehkan memerdekakan seorang budak 
yang kurus jika dia mampu bekerja, dan tidak 
diperbolehkan jika dia tidak mampu bekerja. Jika dia 
memerdekakan seorang yang tergadai atau seorang 
yang tidak ada karena sedang melakukan sebuah 
perjalanan, maka hal itu dibolehkan, karena orang itu 
adalah seperti yang lainnya dalam melakukan 
pekerjaan. 


Pasal: Tidak boleh memerdekakan seorang 
budak hasil dari ghashb, karena yang demikian itu 
terlarang untuk dipekerjakan, sebagaimana seorang 
yang sedang digadaikan. Apabila dia memerdekakan 
seorang yang tidak ada karena sedang melakukan 
sebuah perjalanan misalnya, dan orang yang tidak 
diketahui beritanya, maka pendapat yang zhahir dalam 
masalah ini adalah tidak diperbolehkan. Sementara 
dalam perkara zakat fitrah, maka dia diwajibkan 
membayar zakat fitrahnya. 


Di antara para ulama madzhab kami ada yang 
menukilkan jawaban pada masing-masing dari keduanya 
kepada yang lainnya, dimana mereka menjadikan 
masalah ini berdasarkan dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dibolehkan memerdekakan 
budak yang tidak ada itu sebagai pelaksanaan kafarah 
dan juga diwajibkan untuk membayarkan zakat 
fitrahnya, karena dia berkeyakinan status diri orang 


320 || M1 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 


tersebut itu masih hidup dan dia ragu jika orang itu 
telah meninggal, dimana keyakinan itu tidak dapat 
dihilangkan dengan keraguan. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh memerdekakan 
budak yang tidak ada sebagai pelaksanaan kafarah, 
dimana tidak ada pula kewajiban membayarkan zakat 
fitrahnya. Karena, pada dasarnya dalam kafarah itu ada 
kewajiban, dimana kewajiban itu tidak gugur hanya 
karena keraguan. Sementara pada dasarnya zakat fitrah 
itu adalah bentuk terbebas dirinya dari tanggungan 
zakat, maka tidak boleh diwajibkan dengan adanya 
keraguan. 

Di antara ulama madzhab kami ada yang 
berpendapat, bahwa hal itu tidak dibolehkan dalam 
kafarah dan diwajibkan dalam perkara zakat fitrah. 
Sebab, pada dasarnya orang itu tanggungannya 
tergadaikan dengan adanya kafarah, juga dengan 
adanya zhihar yang telah terealisir, dimana keter- 
gadaiannya itu adalah dengan zakat pada kepemilikan 
yang telah terealisir, maka hal itu tidak gugur dengan 
adanya kafarah lantaran orang itu masih hidup namun 
hal ini masih diragukan, dimana tidak ada kewajiban 
zakat bagi orang yang kematiannya masih diragukan. 


Pasal: Tidak dibolehkan memerdekakan ummul 
walad dan tidak pula budak mukatab, karena kedua 
orang budak itu telah mendapatkan hak untuk 
mendapatkan kemerdekaan tanpa dengan kafarah, ini 
berdasarkan dalil, bahwa tidak diperbolehkan mem- 
batalkan kemerdekaan itu dengan jual-beli, maka 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 341 





kewajiban kafarah itu tidak gugur dengan memerdeka- 
kan kedua orang budak ini, sebagaimana jika dia 
menjual suatu makanan dari seorang yang fakir 
kemudian dia memberikan makanan itu kepadanya 
sebagai pelaksanaan kafarah. 


Diperbolehkan memerdekakan budak mudabbar 
dan budak yang dimerdekakan dengan satu sifat, karena 
kemerdekaan keduanya tidak pada haknya, ini 
berdasarkan dalil, bahwa pembebasan itu boleh 
dibatalkan dengan adanya jual-beli. 


Pasal: Jika budak itu dibeli oleh seseorang yang 
hendak memerdekakannya dari kalangan keluarga 
dekatnya, dimana dari pembebasannya itu dia berniat 
melaksanakan kafarah-nya, maka yang demikian itu 
tidak boleh dilakukan, karena adanya pemerdekaan itu 
dikarenakan dekatnya sisi kekeluargaan, maka tidak 
diperbolehkan pembebasan budak itu untuk dijadikan 
sebagai kafarat. Sebagaimana jika dia meminta hak 
makanan sebagai nafkah kepadanya, maka hal tersebut 
tidaklah diperbolehkan karena keberadaan tuntutan hak 
pembebasan itu bukan untuk melaksanakan kafarah, 
maka tidak boleh dialihkan hal itu kepada kafarah. 


dika dia adalah seorang yang melakukan zhihar 
dan dia memiliki seorang hamba sahaya, lalu dia 
berkata kepada istrinya, “Jika aku mensetubuhimu, 
maka bagiku harus memerdekakan budakku ini sebagai 
kafarah zhihar,” lalu dia mensetubuhi istrinya itu 
kemudian memerdekakan budak itu karena perbuatan 
zhihar-nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. 


3a2 | 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 





Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu 
Ali Ath-Thabari, bahwa yang demikian itu tidak 
diperbolehkan karena pemerdekaan itu dilakukan jika 
itu adalah sumpah yang dilanggar dalam ilaa 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu 
Ishag, bahwa yang demikian itu diperbolehkan, dan ini 
adalah pendapat madzhab. Karena, pemerdekaan 
budak itu tidak ditentukan, sebab dia memiliki hak 
untuk menentukan pilihannya: antara memerdekakan 
atau menjadikannya sebagai kafarah dari sumpahnya. 


Pasal: Jika antara dirinya dan antara budak ada 
orang lain, dimana orang itu adalah seorang yang kaya, 
lalu orang yang kaya itu memerdekakan bagiannya dari 
budak itu dan dengan memerdekakan budak itu dia 
berniat untuk bersetubuh dan untuk bersenang-senang, 
dimana hukum bersenang-senang itu sama dengan 
hukum bersetubuh. Oleh karena itu, jika dia bersenang- 
senang untuk dirinya sendiri, maka hal itu sama seperti 
dia mensetubuhi sang istri. 

Jika dia adalah seorang yang kaya, maka dia 
akan memerdekakan bagiannya, dan apabila dia 
memiliki bagian yang lain lalu dia memerdekakannya 
untuk kafarah, maka hal itu diperbolehkan baginya. 
Karena, dia telah memerdekakan seluruhnya untuk 
kafarah. Jika ini ada pada dua waktu, maka hal itu 
diperbolehkan sebagaimana jika dia memberi makan 
kepada dua orang miskin pada dua waktu. | 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 343 


Jika dia memerdekakan setengah dari dua orang 
budak untuk membayar kafarah, maka dalam perkara 
ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hal itu tidak diperbolehkan 
karena yang diperintahkan adalah memerdekakan 
seorang budak dan dia belum memerdekakan seorang 
budak. 


Pendapat Kedua: Yang diperbolehkan adalah 
beberapa bagian dari jumlah keseluruhan dalam zakat 
fitrah dan zakat harta, maka diperbolehkan pula dalam 
kafarah. 


Pendapat ketiga: Jika sisa dari kedua orang 
budak itu adalah merdeka, maka hal itu adalah 
diperbolehkan. Karena, telah tercapai penyempurnaan 
hukumnya dan juga memiliki peluang untuk melakukan 
hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat secara 
sempurna. Akan tetapi jika yang tersisa pada diri kedua 
budak itu adalah, dalam keadaan dirinya belum 
merdeka atau belum bebas, maka yang demikian itu 
tidak diperbolehkan karena tidak tercapai pemanfaatan 
secara sempurna lantaran belum sempurnanya hukum 
kemerdekaan pada kedua budak itu. 


Pasal: Apabila sang suami berkata kepada 
selainnya: “Merdekakanlah budakmu untukku,” lalu dia 
memerdekakan budak itu untuknya maka budak itu 
termasuk menjadi bagian miliknya dan dia telah 
memerdekakan budak itu untuknya, sama keadaannya 
apakah dalam hal itu ada kompensasi ataupun tidak ada 
kompensasinya.- Para ulama madzhab kami berbeda 


3a4 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pendapat tentang waktu pembebasan sang budak, Abu 
Ishag berpendapat: Bahwa yang demikian itu telah 
terjadi kepemilikan dan telah terjadi pemerdekaan pada 
satu waktu. 


Di antara para ulama madzhab kami lainnya ada 
yang berpendapat, bahwa budak itu harus dimasukkan 
ke dalam kepemilikannya terlebih dahulu, kemudian dia 
baru memerdekakannya, dimana inilah pendapat yang 
shahih. Karena, pemerdekaan itu tidak terjadi selain 
dari kepemilikannya, maka dari itu wajib didahulukan 
kepemilikan baru kemudian dilakukan pemerdekaan 
budak itu. Apabila sang suami berkata, “Merdekakanlah 
budakmu sebagai pelaksanaan kafarah untukku,” lalu 
dia membebaskan budak itu untuk kafarah-nya, maka 
yang demikian itu adalah diperbolehkan, karena telah 
terjadi pemerdekaan darinya, sebagaimana jika dia 
membeli sang budak kemudian memerdekakannya. 


Penjelasan: 

Hadits Khaulah binti Malik bin Tsa'labah diriwayatkan 
oleh Abu Daud, Ibnu Ishag dan Ahmad secara maknawi. Di dalam 
isnadnya terdapat seseorang yang bernama Muhammad bin Ishag. 
Ibnu Majah dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang semisal 
dengannya, dari Hadits Aisyah, dia berkata, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 345 


:| - 


) sea 3s ka 23 FAT SLS 


. 


“ oo 


s . Te AJE His 4-0 
daan Kana Ag Y: 9 Akan bp ya TP ram 
. "5 Pd e- Aa 3 Ng 03 — 2 2 - 

“Maha Suci Allah Yang Bean mencakup segala 
sesuatu, aku telah mendengar pembicaraan Kuwailah binti 
Tsa'labah dan tidak ada yang tersembunyi bagiku sebagiannya dan 
dia mengeluh kepada Rasulullah @,” lalu Aisyah menyebutkan 
Hadits Khaulah tersebut. Asal Hadits ini terdapat dalam Shahih A/ 
Bukhari dengan alur yang seperti ini, hanya saja di dalam riwayat 
Al Bukhari tidak disebutkan nama wanita itu. 

Abu Daud dan Al Hakim juga turut meriwayatkan hadits 


ini dari riwayat Aisyah dengan alur redaksi yang lain, dia (Aisyah) 
berkata: 


Al aa op ori NA AL LAS 
AAA 33 Bb SA Ay Aa 0 anal S, Male 


ANA nh AB 


“Bahwa seorang yang cantik, yang merupakan istri Aus 
bin Ash-Shamit, yang juga saudara laki-lakinya Ubadah bin Ash- 
Shamit. dia (Aus) adalah seorang yang memiliki penyakit sinting 
(gila yang tidak parah). Jika penyakitnya itu bertambah parah, dia 
men-Zhihar istrinya.” 


346 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Abu Daud menilai ada illah (cacat) dalam hadits ini, bahwa 
hadits ini merupakan hadits yang mursal. Sedangkan Khaulah binti 
Malik: telah disebutkan dalam Tafsir Abu Hatim, bahwa dia adalah 
Khaulah binti Ash-Shamit. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, 
bahwa sungguh hal itu hanyalah dugaan belaka. Yang benar 
adalah, bahwa dia merupakan istri dari Ibnu Ash-Shamit. 


Pendapat Ibnu Hajar ini telah dikuatkan oleh lebih dari 
satu orang bahwa wanita itu adalah Khaulah binti Ash-Shamit bin 
Tsa'labah. Sementara AthThabrani dalam A/ Kabiir dan juga Al 
Baihagi meriwayatkan riwayat ini dari hadits Ibnu Abbas, bahwa 
wanita itu adalah Khaulah binti Khuwailid. Dalam sanadnya 
terdapat seseorang yang bernama Abu Hamzah Al Yamani, dia 
merupakan periwayat yang dha if 

Yusuf bin Abdullah bin Salam mengatakan, bahwa wanita 
itu adalah Khuwailah, diriwayatkan bahwa wanita itu adalah anak 
dari Dulaih. Begitu pula yang tertera dalam A/ Kaasyif Dalam 
sebuah riwayat milik Aisyah disebutkan, tete Olga Oyalg “Satu 
Arag adalah enam puluh Sha'” Ma'mar dari Abdullah bin 
Hanzhalah telah meriwayatkan hal ini secara ghariib. Adz-Dzahabi 
berkata: Seorang periwayat yang tidak dikenal. Sementara Ibnu 
Hibban menilai, bahwa dia merupakan periwayat yang #sigah. Di 
dalam riwayat itu juga terdapat seorang yang bernama Muhammad 
bin Ishag. Sosoknya sering meriwayatkan hadits secara mu'an an. 
Perkara yang masyhur secara adat, bahwa arti dari kata Arag itu 
adalah lima belas sha? sebagaimana yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari hadits Salamah. 


AI Majmu'Syarah Al Muhadedzab ||” 3a7 











Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila dia tidak 
mendapati seorang budak dan dirinya mampu berpuasa, 
maka dia diwajibkan berpuasa selama dua bulan 


berturut-turut, ini berdasarkan firman Allah &, 5 3.3 


KE vers as “Bagi siapa yang tidak mendapatkan, 


maka aa dua bulan berturut-turut” (@s. Al 
Mujaadilah (581: 4). 


Apabila dia telah berpuasa mulai awal bulan, 
maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan dengan 
perhitungan bulan sabit, karena hitungan bulan 
menurut syari'at adalah bulan sabit. Dalil yang 


menunjukkan hal ini adalah firman Allah &, 2 65 
cat AI LGA Gp 3 sagi “Mereka bertanya kepadamu 
tentang bulan Sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah 


tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji.” (@s. Al 
Bagarah (2): 189). 


Apabila dia telah berpuasa dan telah berlalu lima 
hari dalam satu bulan, maka dia harus berpuasa selama 
waktu yang tersisa dari perhitungan bulan tersebut, 
kemudian dia berpuasa pada bulan yang ketiga dengan 
satu bulan penuh selama tiga puluh hari, karena dia 
berhalangan untuk menentukan bulan sabit dalam satu 
bulan, maka yang dihitung adalah jumlah harinya, 
sebagaimana hitungan jumlah hari dalam satu bulan 
yang terkadang bulan sabit tidak nampak pada puasa 
bulan Ramadan. Jika dia membatalkan puasanya selama 
satu hari dari bulan itu tanpa adanya udzur, maka dia 


388 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








harus memulai dari awal lagi. Jika dia mensetubuhi 
istrinya pada suatu malam sebelum dia melaksanakan 
kafarah, maka dia berdosa karena dia mensetubuhi 
istrinya sebelum melaksanakan kafarah, dimana hal itu 
tidak menggugurkan sifat berturut-turutnya puasanya 
tersebut. Karena, persetubuhannya itu tidak mem- 
pengaruhi puasa, sehingga tidak memutuskan sifat 
berturut-turut, sebagaimana makan pada malam hari. 

Akan tetapi jika dia tidak berpuasa dan itu 
karena suatu udzur, maka dalam hal ini harus ditinjau 
terlebih dahulu: jika dia adalah seorang wanita, lalu dia 
haid pada saat berpuasa untuk melaksanakan kafarah 
pembunuhan atau persetubuhan dalam kafarah 
Ramadhan, maka hal itu tidak memutuskan sifat 
berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, karena 
dia tidak berpuasa bukan lantaran suatu perkara yang 
dibuat-buat, dan juga bahwa dia tidak mungkin bagi 
melaksanakan puasa berturut-turut selama dua bulan 
karena adanya haid, kecuali dengan menundanya 
hingga dia berputus asa dari haidnya. Dalam hal ini 
terdapat unsur penipuan dalam hal kafarah, karena ada 
kemungkinan wanita itu dapat meninggal dunia sebelum 
rasa putus asa dalam menanti hilangnya haid itu sirna. 
namun jika dirinya tidak berpuasa dikarenakan suatu 
penyakit, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Hal itu dapat menggugurkan 
sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, 
karena dia tidak berpuasa disebabkan pilihannya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 329 


sendiri, sehingga gugurlah sifat berturut-turut puasa itu, 
sebagaimana jika dia telah bersusah payah untuk 
berpuasa lalu dia membatalkan puasanya. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak dapat meng- 
gugurkan sifat berturut-turut puasa yang telah dia 
lakukan, karena batalnya puasa itu lantaran suatu sebab 
yang datangnya bukan dari kemauan dirinya, sehingga 
hal itu tidak memutuskan sifat berturut-turut puasa yang 
telah dia lakukan, sebagaimana tidak berpuasa pada 
masa haid. 


Apabila dia tidak berpuasa karena dia melakukan 
perjalanan safar, maka dalam hal ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam hal 
ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana 
dirinya berpuasa lantaran sakit yang mendera. Juga 
karena perjalanan safar itu sama dengan kondisi sakit 
pada hal diperbolehkannya seseorang untuk berbuka 
puasa, maka status dirinya pun seperti seorang yang 
sakit dalam hal memutuskan sifat berturut-turut puasa 
yang telah dilakukan. Pendapat kedua dalam riwayat 
pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa para 
ulama sepakat hal itu memutuskan sifat berturut-turut 
puasa yang telah dilakukan, karena sebabnya itu datang 
dari pihaknya. 

Apabila puasa itu terputus karena hilangnya 
kesadaran, maka dia seperti orang yang tidak berpuasa 
karena penyakit. 


350 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 





Jika seorang yang hamil atau seorang yang 
menyusui tidak berpuasa dalam pelaksanaan kafarah 
pembunuhan atau persetubuhan pada bulan Ramadhan 
lantaran kekhawatiran mereka berdua pada kedua anak 
dari kedua orang itu, maka dalam hal ini ada dua 
riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Riwayat Pendapat Pertama: Hal ini berdasarkan 
dua pendapat, karena dia tidak berpuasa lantaran suatu 
udzur, maka hal itu adalah seperti orang yang tidak 
berpuasa karena adanya suatu penyakit. | 


Riwayat Pendapat Kedua: Hal itu dapat 
memutuskan sifat berturut-turutnya puasa. berdasarkan 
kesepakatan ulama, karena tidak berpuasanya kedua 
orang itu disebabkan udzur pada selain keduanya, maka 
keduanya tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori 
orang yang sakit, sehingga keduanya diwajibkan 
membayar fidyah disertai dengan gadha puasa hanya 
pada puasa Ramadhan, dimana hal ini tidak diwajibkan 
pada orang yang sakit. 

Apabila dia telah mulai berpuasa lalu dia 
memutuskannya dengan puasa Ramadhan atau pada 
hari Nahar (hari raya @urban), maka dia harus 
memulainya dari awal, karena dia telah meninggalkan 
sifat berturut-turut puasa itu disebabkan sesuatu yang 
bukan udzur. 

Penjelasan: 


Apabila orang yang melakukan zhihar tidak mendapatkan 
seorang budak dengan adanya kelebihan harta yang dia miliki 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 351 


setelah mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, atau adat setempat 
melarang adanya perbudakan, sebagaimana pada zaman kita ini, 
dan dia termasuk orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia 
harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini 


berdasarkan firman Allah &: an un Oa beko Gill, “Orang-orang 
yang menzhihar istri mereka,” dan seterusnya. (Os. Al Mujaadilah 


(581: 3), dan juga berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan 
berupa dua Hadits Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr. 


Apabila hal ini telah ditetapkan, para ulama telah sepakat, 
bahwa diwajibkan bagi seseorang yang men-Zhihar istrinya adalah 
berpuasa selama dua bulan berturut-turut, hal ini berdasarkan 
firman Allah &, 


ba ja ab £ 
Pera catat Ps . ah .. 5. Re .. 2 Pd 
“Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa 
berturut-turut sebelum keduanya bercampur.” (@s. Al Mujaadilah 
(581: 4). 


Jika dia berpuasa untuk melaksanakan kafarah pada awal 
malam dari suatu bulan, maka dia harus menyusul puasanya itu 
selama dua bulan sabit secara berturut-turut, baik apakah kedua 
bulan itu adalah sempurna atau tidak sempurna. Karena, Allah & 
telah mewajibkan kepadanya untuk berpuasa selama dua bulan, 
dan penyebutan bulan yang dimaksud adalah bulan sabit, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


4 20, LG . 2, po tes £ 2. - LB ya 
adl u AAN EA Ga ANT og KIE 


352 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. 
Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi 
manusia dan haji.” (@s. Al Bagarah (2): 189). 


Aisyah Radhiyallahu Anha telah meriwayatkan, bahwa 
Nabi & bersabda, 

- 2g Aa - ELo —. SP o@ 
1 Ng ab Laga aa ? ISS ae 
0. 9 2 Ca 2. “ii 2... 

“Satu bulan adalah segini dan segini, lalu bellau 
mengisyaratkan dengan seluruh jari-jari kedua tangan beliau dan 
beliau menahan jari jempol beliau pada isyarat yang ketiga seakan- 
akan beliau manghitung lima puluh hari.” 


Pada riwayat lain beliau bersabda, 
£ - . 4 Z4 Pd 
dala) ye) NIA JASA MI YG A5 


Kau & 


“Terkadang bulan itu adalah terdiri dari segini dan segini, 
lalu beliau menahan jari jempol beliau pada yang ketiga.” 


Jika dia telah memulai dengan berpuasa pada suatu bulan 
dan bulan itu telah berjalan satu hari atau lebih, maka dia harus 
berpuasa pada hari-hari dari bulan itu lalu berpuasa pada bulan 
berikutnya dengan bulan sabit yang sempurna atau yang kurang 
dan menyempumakan jumlah bilangan bulan yang pertama 
dimana pada yang ketiga, sebanyak tiga puluh hari penuh pada 
bulan yang pertama ataupun kurang, karena terdapat beberapa 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 353 


hari dimana dirinya tertinggal tidak berpuasa pada bulan pertama, 
karena dirinya tidak dapat memperhitungkan bulan sabit, maka dia 
hanya menghitung jumlah hari. Pada yang kedua, maka dia dapat 
menentukan bulan sabit karena hal itu mungkin melakukan hal 
tersebut. 


Cabang: Jika dia tidak berpuasa pada suatu hari di 
pertengahan dua bulan yang dia wajib untuk berpuasa: jika dia 
tidak berpuasa tanpa adanya suatu udzur, maka terputuslah sifat 
berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, sehingga dia wajib 
memulai puasa dua bulan berturut-turut dari permulaan, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


” 
.. LA ee Se SI Ph 
aa yang pnn0 NE Ds 


“Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa 
dua bulan berturut-turut” (Os. Al Mujaadilah (581: 4) 


Maksud dari berturut-turut dalam ayat di atas adalah, terus 
menerus tanpa terputus selama dua bulan. Dia tidak boleh untuk 
tidak berpuasa pada kedua bulan itu tanpa adanya udzur. Jika dia 
tidak melakukan yang seperti itu, maka dia sama seperti orang 
yang tidak berpuasa. 


Apabila dia mensetubuhi istri pada suatu malam di tengah- 
tengah antara dua bulan tesebut secara sadar dan dia mengetahui 
tentang keharamannya perbuatan itu, maka dia adalah seorang 
yang berdosa, dan sifat berturut-turutnya puasanya itu tidak 
perputus karena hal tersebut. Jika dia mensetubuhi istrinya itu 
pada siang hari karena lupa, maka hal itu tidak merusak puasanya, 
dan hal itu tidak memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang 


354 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








telah dia lakukan. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, dimana ini 
pula yang merupakan satu di antara dua riwayat Ahmad. 


Malik dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa hal itu dapat 
memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang dia lakukan, hanya 
saja Malik berkata: Jika sang suami mensetubuhinya pada siang 
hari karena lupa, maka puasanya menjadi rusak. Sementara Abu 
Hanifah berpendapat, bahwa puasanya itu tidak rusak, akan tetapi 
hal itu menyebabkan terputusnya sifat berturut-turut puasa yang 
telah dia lakukan. 


Dalil kami yang menyatakan, hal itu tidak memutuskan 
sifat berturut-berturut. Yang demikian itu adalah persetubuhan 
yang tidak menyebabkan kerusakan pada puasa, maka hal tidak 
merusak sifat berturut-turut puasa yang telah dia lakukan 
sebelumnya, sebagaimana jika dia mensetubuhi wanita lain. 


Apabila dia tidak berpuasa karena adanya suatu udzur, 
maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu, jika udzurnya 
adalah haid, maka hal ini tidak terjadi pada kafarah zhihar, akan 
tetapi hal ini terjadi pada kafarah pembunuhan dan persetubuhan 
di bulan Ramadhan. Jika kami berpendapat, bahwa hal itu 
menjadikan dirinya wajib menunaikan Aafarah, maka sifat berturut- 
turut itu tidaklah terputus. Karena masa haid adalah masa yang 
dibenarkan bagi seorang wanita untuk tidak berpuasa. Hal itu 
adalah sama saja pada malam-malam puasa, dan juga dikarenakan 
haid terjadi karena bukan atas kemauannya sendiri dan tidak 
mungkin baginya untuk menghindar dari hal itu. 

Seandainya kami katakan, bahwa yang demikian itu dapat 
memutuskan sifat berturut-turut puasa yang telah dilakukan pada 
hari-hari sebelumnya, maka hal itu berdampak buruk bagi wanita. 
Karena, hal itu menyebabkan dirinya tidak mungkin dapat 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 355 


melaksanakan Kkafarah dengan cara berpuasa, sebab harapannya 
itu hilang dengan datangnya haid, karena pada hal itu terdapat 
penundaan kafarah dari waktu yang telah diwajibkan untuknya. 
Bisa jadi sang istri telah ditalak ba'in sebelum putus harapannya, 
maka dari itu kami katakan bahwa sifat berturut-turutnya puasa 
tersebut tidaklah terputus, begitu pula halnya jika wanita itu 
mengalami nifas, maka tidak mungkin dalam hal itu terjadi dua 
pendapat, sebagaimana pendapat kami dalam masalah ilaa '. 


Jika dia tidak berpuasa dikarenakan adanya suatu 
penyakit, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dalam gau/ gadimnya, Asy-Syafi'i 
menyatakan, bahwa sifat berturut-turutnya puasa itu tidak terputus. 
Ulama yang juga berpendapat dengan pendapat ini adalah Malik 
dan Ahmad. Karena tidak berpuasanya itu terjadi bukan datang 
dari pilihan dirinya, maka dia adalah seperti seorang yang sedang 
haid. Juga dikarenakan jika kita katakan bahwa hal itu dapat 
memutuskan sifat berturut-turutnya puasa itu dengan tidak 
berpuasa karena sakit, maka sungguh yang demikian itu akan 
berdampak kepada kondisi dimana dia harus melakukannya secara 
terputus-putus (beberapa kali), karena tidak ada jaminan baginya 
untuk tidak terkena penyakit saat dia memulainya kembali setelah 
sembuh dari penyakitnya itu. 


Pendapat Kedua: Dalam gaul jadidinya, Asy-Syafi'i 
menyatakan, bahwa hal itu dapat memutuskan sifat berturut- 
turutnya puasa yang telah dia lakukan. Ulama yang berpendapat 
dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah. Sebab, dia tidak 
berpuasa karena pilihannya sendiri, dan kondisi dirinya itu seperti 
halnya dia tidak berpuasa tanpa adanya penyakit. 


356 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Jika dia tidak berpuasa karena perjalanan safar, jika kami 
katakan bahwa orang yang sakit apabila dirinya tidak berpuasa, 
maka sifat berturut-turutnya itu akan terputus, maka orang yang 
dalam perjalanan safar itu lebih diutamakan. Jika kami katakan 
bahwa jika dia tidak berpuasa karena adanya penyakit, maka hal 
itu tidak akan memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah 
dia lakukan, sehingga dalam masalah perjalanan safar ini, ada dua 
pendapat Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Sifat berturut-turutnya puasa yang 
telah dia lakukan itu tidak terputus, karena perjalanan safar 
merupakan udzur yang diperbolehkan bagi pelakunya untuk tidak 
berpuasa seperti orang yang sakit. 


Pendapat Kedua: Hal itu dapat memutuskan sifat berturut- 
turutnya puasa yang telah dia lakukan, karena hal itu terjadi 
disebabkan dirinya tidak berpuasa lantaran adanya perjalanan 
safar. 


Jika dia berniat untuk berpuasa pada malam hari 
kemudian dia tidak sadar diri pada pertengahan harinya, maka 
apakah hal itu dapat membatalkan puasanya? Dalam perkara ini 
ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami 
sebutkan sebelumnya pada masalah puasa, dimana Imam An- 
Nawawi pun telah menjelaskan kedua riwayat pendapat tersebut. 


Jika kami katakan, bahwa hal itu tidak membatalkan 
puasa, maka berarti hal itu juga tidak menghilangkan sifat berturut- 
turut karena hal tersebut. Jika kami katakan, bahwa hal itu dapat 
membatalkan puasanya, maka dalam hal ini Abu Ishag dan Al 
Mahamali mengatakan: Dia seperti orang yang tidak berpuasa 
karena sakit, berdasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i. Al 
Imrani berkata: Dalam masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 357 


Karena dia tidak berpuasa bukan karena pilihannya, lain halnya 
dengan orang yang sakit, maka dia tidak berpuasa karena 
pilihannya. 


Jika seorang wanita yang menyusui atau seorang wanita 
hamil tidak berpuasa pada pertengahan dua bulan yang mana 
dirinya harus berpuasa: jika dirinya tidak berpuasa karena khawatir 
pada diri mereka berdua, maka dia seperti seorang yang tidak 
berpuasa karena sakit, akan tetapi jika dirinya tidak berpuasa 
lantaran khawatir pada kedua anak mereka, maka apakah hal ini 
dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia 
lakukan itu? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. 


Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat, 
bahwa dalam hal berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana 
pada kasus orang yang tidak berpuasa karena sakit. Sebagian 
ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa hal itu 
memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, 
berdasarkan kesepakatan ulama dalam hal ini. Sebab, kedua orang 
itu tidak berpuasa karena adanya keperluan untuk selain mereka 
berdua, lain halnya dengan orang yang sakit. 


Cabang: Apabila dia berpuasa di tengah-tengah kedua 
bulan itu dengan puasa sunah atau karena suatu nadzar, atau 
karena menggadha puasa, maka hal itu dapat memutuskan sifat 
berturut-turutnya puasa, karena yang demikian itu tidak terjadi 
pada selain pada dua bulan tersebut, maka sifat berturut-turutnya 
itu akan terputus karena hal itu, sebagaimana jika dia tidak 
berpuasa. Jika dia berpuasa sebagian dari kedua bulan itu 
kemudian diselingi dengan waktu yang dia tidak diperbolehkan 


358 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


untuk berpuasa membayar kafarah-nya seperti puasa Ramadhan, 
atau Idul Adha, maka hal itu dapat memutuskan sifat berturut- 
turutnya puasa yang telah dia lakukan sebelumnya, karena 
Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan, sementara pada Idul 
Adha adalah wajib untuk tidak berpuasa, sehingga terkadang 
dirinya mungkinkan untuk memulai suatu puasa yang tidak dapat 
memutuskan sifat berturut-turut tersebut. Jika dia tidak 
melaksanakan hal yang demikian itu, maka dia telah melakukan 
tindakan yang melampaui batas, sebagaimana jika dia tidak 
berpuasa di tengah-tengah kedua bulan itu tanpa adanya udzur. 
Tidak boleh dikatakan, bahwa kedua bulan untuk berpuasa itu 
diselingi dengan Idul Fitri dan Hari-hari tasyriig, karena Idul Fithri 
diawali dengan Ramadhan, dan hari-hari Tasyrig diawali dengan 
Idul Adha. 


Sedangkan jika puasa yang dua bulan itu dimulai pada 
bulan Ramadhan, maka tidak sah puasa Ramadhannya jika 
diniatkan untuk membayar Xafarah. Karena, masa itu adalah masa 
milik puasa Ramadhan dan bukan masa milik puasa kafarah. 


Jika puasa dua bulannya itu dia mulai pada hari Idul Fitri, 
maka hal itu tidaklah sah. Sebab, pada hari itu adalah hari 
diwajibkan untuk tidak berpuasa, dimana dia dibolehkan untuk 
berpuasa pada dua bulan setelah itu, dan apabila dia berpuasa 
pada hari-hari itu, maka puasanya sah. 


Apabila dia memulai puasa pada hari-hari tasyrig, maka 
jika kita berpendapat dengan pendapat yang ada dalam gau/ jaded, 
bahwa puasa kafarah-nya itu tidak sah, atau jika kita berpendapat 
dengan pendapat pada gau/ gadim, maka puasa kafarahrnya itu 
adalah sah. Kami berpendapat dengan satu di antara kedua 
pendapat yang ada, yaitu berdasarkan pada gau/ gadim yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 359 





menyatakan, bahwa puasa kafarahrnya tidak sah, juga tidak sah 
pada puasa dua bulan setelahnya. Begitu pula jika kami 
berpendapat, bahwa puasa Kkafarah-nya itu sah, maka sah pula 
puasa dua bulan setelahnya itu. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila dia telah 
memulai berpuasa kemudian dia mendapatkan seorang 
budak, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Al 
Muzani berkata: Hal itu membatalkan puasa, 
sebagaimana jika seseorang betayammum, lalu dia 
mendapatkan air. Sungguh hal ini telah kami terangkan 
dalam masalah fthaharah. Yang mustahab adalah 
hendaklah dia keluar dari puasanya lalu dia 
memerdekakan seorang budak, karena memerdekakan 
seorang budak itu lebih utama dari pada berpuasa. 
Sebab, dalam memerdekakan seorang budak terdapat 
manfaat bagi anak Adam. Juga dikarenakan bahwa hak 
itu dapat mengeluarkan seseorang dari perbedaan 
pendapat. 


Pasal: Jika dia tidak mampu untuk berpuasa 
karena usianya yang lanjut hingga dia tidak bisa 
berpuasa, atau karena suatu penyakit yang bisa 
diharapkan kesembuhannya, maka diharuskan baginya 
untuk memberi makan enam puluh orang miskin, ini 
berdasarkan firman Allah sebelumnya. Yang harus dia 
lakukan adalah menyerahkan kepada masing-masing 
setiap orang miskin sebanyak satu mud makanan, ini 
berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah & dalam hadits tentang melakukan 


360 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








persetubuhan di bulan Ramadhan, bahwa Rasulullah & 
bersabda kepadanya, 


PAN #E Aa Nana £ 02 e TE 
SB JB Ae Y JB ikan fo ab 


“- o- o, o- 9 2. ba an er Xx, Lt 889 
lamapi Jah yi Up Bt elang Ale Abi Gel cai 
s La - 

s- “ 


Jae na eta 23 


“Berilah makan kepada enam puluh orang 
miskin,” dia berkata, “Aku tidak menemukan,” sang 
periwayat berkata, Lalu Nabi $ memberikan kepadanya 
satu Arag kurma di dalamnya terdapat lima belas sha', 
lalu dia bersabda: “Ambillah ini dan bershadagahlah 
dengannya.” Jika hal tersebut telah ditetapkan dengan 
cara menyatukan dua khabar di atas, maka telah 
ditetapkan pula tentang perkara zhihar dengan 
menggunakan giyas. 


Penjelasan: 

Hadits Abu Hurairah # asalnya terdapat pada Ash- 
Shahihain dengan dua /afazh dari Abu Hurairah. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam isnadnya terdapat seorang 
periwayat yang banyak diperbincangkan oleh para ulama. Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Al Baihagi dan ulama lainnya secara 
ringkas, mursa/dan bersambung, pembahasan tentang hal ini telah 
dipaparkan pada pembahasan puasa. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 361 


Hukum: Maka sebagaimana yang telah kami katakan 
dalam Mugaddimah pada bab pembebasan budak, bahwa syari'at 
ini telah menjadikan pembebasan budak ini merupakan kafarah 
yang asli, dimana bahwa puasa itu merupakan pengganti dari 
kafarah saat dirinya tidak mendapatkan seorang budak. Bahkan Al 
Muzani dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa berpuasa menjadi 
gugur hukumnya jika dia telah mendapatkan seorang budak yang 
akan dia merdekakan sebagai pelaksanaan kafarah-nya.Inti 
pembahasan dalam pasal ini adalah, bahwa jika dia telah berpuasa 
selama dua bulan kemudian dia memiliki kemampuan untuk 
memerdekakan seorang budak, maka tidak ada kewajiban baginya 
untuk berpindah kepada pembebasan budak, dan ini adalah 
pendapat Malik dan Ahmad. 


Abu Hanifah dan Al Muzani mangatakan, bahwa hal itu 
adalah perkara yang diwajibkan baginya. Dalil madzhab adalah, 
bahwa jika dia mendapatkan pengganti setelah dia melaksanakan 
syari'at pengganti, maka dia tidak diharuskan berpindah 
kepadanya (syariat pengganti), sebagaimana jika dia mendapatkan 
Al Hadyu setelah dia melaksanakan syari'at dalam melaksanakan 
puasa tujuh hari. Imam Asy-Syaffi ss mengatakan: Jika dia 
memerdekakan seorang budak, maka hal itu lebih utama karena 
itu adalah kafarah yang pokok dan juga agar dapat keluar dari 
perbedaan pendapat. 


Menurutku (Al Muthi'i): Dikarenakan juga bahwa hal 
ini dapat mendatangkan manfaat bagi anak Adam dengan 
menghilangkan sifat perbudakan pada dirinya, sebagaimana 
diterangkan oleh Asy-Syirazi. 


362 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 














Cabang: Tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa 
sebagai pelaksanaan kafarah kecuali jika dia berniat untuk 
berpuasa di setiap malamnya, hal ini berdasarkan sabda 
Rasulullah &, 


One 2, 0 0-0r org ae 
sa Sa MA Tg Sd PN 


“Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya 
pada malam hari.” 


Ini bersifat umum pada setiap puasa. Sungguh Abu 
Hanifah sependapat dengan kami dalam masalah ini, dan apakah 
diwajibkan kepadanya niat untuk berpuasa secara berturut-turut? 
Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Diwajibkan baginya untuk berniat 
puasanya berturut-turut setiap malam, karena berturut-turut itu 
wajib sebagaimana puasa. Saat niat puasa itu diwajibkan pada 
setiap malamnya, maka diwajibkan pula untuk niat berturut-turut. 

Pendapat Kedua: Diwajibkan baginya untuk niat berturut- 
turut pada permulaan malam dalam sebulan, karena yang 
diwajibkan adalah menentukan puasa ini dari puasa lainnya yang 
bukan berturut-turut. Hal itu didapatkan dengan adanya niat pada 
permulaan malam dari setiap bulan. | 

Pendapat ketiga: Dia tidak diwajibkan berniat untuk puasa 
berturut-turut, dan ini adalah pendapat yang paling shahih. Karena 
sifat berturut-turut ini merupakan syarat dalam melaksanakan 
ibadah. Hendaklah seseorang berniat untuk melaksanakan ibadah 
tanpa harus berniat untuk melaksanakan syarat-syarat ibadah, 
sebagaimana pendapat Al Imrani tentang shalat, bahwa hendaknya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 363 


seseorang berniat untuk melaksanakan shalat dan tidak berniat 
untuk melaksanakan syarat-syarat shalat. 


Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: Jika dia tidak mampu 
untuk berpuasa karena usianya yang lanjut, dan seterusnya hingga 
akhir. Maka inti dari semua perkataannya itu adalah bahwa jika dia 
tidak mampu karena adanya suatu penyakit yang akan dia alami, 
seperti lapar atau haus, dimana dia merupakan orang yang 
mampu untuk memberi makan, maka diharuskan baginya untuk 
berpindah kepada pemberian makan, hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


ega Tukang 


“Maka siapa yang tidak kuasa memberi makan enam 
puluh orang miskin.” (@s. Al Mujaadilah (58): 4). 


Juga berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dari 
Hadits Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr. 


Jika hal ini telah ditetapkan, maka hendaklah dia memberi 
makan kepada enam puluh orang miskin. Setiap orang miskin 
mendapatkan satu mud makanan, dimana jumlah orang miskin itu 
tidak boleh kurang dan lebih dari enam puluh mud! ini adalah 
pendapat Ahmad. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa 
jika dia memberi makanan semuanya kepada satu orang miskin 
dalam enam puluh hari, maka hal itu juga diperbolehkan, dalil 


kami adalah firman Allah 8, UX: Xi (Kb5 “Memberi 


makan enam puluh orang miskin.” (@s. Al Mujaadilah (58J: 4).Hal 
ini tidak boleh kurang dari enam puluh. Juga dikarenakan bahwa 


364 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








makanan yang diberikan kepada orang miskin untuk Kkafarah 
adalah untuk satu hari makan. Jika dia menyerahkan makanan 
kepada orang miskin kurang untuk makan satu harinya, maka hal 
itu tidak diperbolehkan. 


Cabang: Pemberian makanan yang wajib ditunaikan 
kepada setiap orang miskin itu adalah satu mud pada seluruh 
kafarah yang ada, kecuali pada kafarah Al Adza, maka pada 
kafarah ini yang harus dibayarkan adalah dua mud, sama saja 
apakah dia membayarnya dengan kurma, kismis, gandum, tepung 
atau jagung. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin 
Tsabit, Abu Hurairah dan Al Auza'i. Sementara Abu Hanifah 
berpendapat: Apabila dia membayar kafarah dengan kurma atau 
gandum, maka dia diharuskan memberikan kepada setiap orang 
miskin sebanyak satu sha' dimana satu sha' itu adalah empat 
mud, dan satu mud itu adalah dua liter. Jika dia membayar 
kafarahnya dengan gandum, maka dia diwajibkan memberikan 
kepada setiap orang miskin sebanyak setengah sha' Sementara 
jika makanan tersebut itu dalam bentuk kismis, maka dalam hal ini 
ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Hal itu adalah sama seperti kurma dan 
gandum. | 

Pendapat Kedua: Hal itu sama seperti gandum burr. 

Dalam masalah kafarah sumpah dan persetubuhan di 
bulan Ramadhan, Malik mengatakan, itu sebagaimana pendapat 
kami dalam Kafarah zhihar, bahwa dia harus memberi makan 
kepada setiap orang miskin sebanyak satu mud hisyam, yaitu 
sepertiga dari mud Nabi &. Ada juga yang berpendapat, bahwa 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 365 


mud hisyam adalah dua mud Nabi &. Sementara Ahmad 
berpendapat, jika yang dibayarkan adalah gandum, kurma dan 
gandum burr, maka jumlahnya adalah dua mud. 


Dalil kami adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah: 


ba LA 3 

ot Sirah G3 ah IE Sab Lo jai 
abal IE 533 2JE KEK G3 1 iB 
PA ES BA TE KA MET OA CE 
SIG endatal Y 206 CA AAA La 206 
Nara 2 case Y - JG ME ah Gta - 


“- .. 9 o- Oo, “0 Pa o- A "5 a 
Lah Pa A3 Bat ala APA oa 


na 1 - 


Sal Ie Ja dig GA "JB elo AE 
CI As MA Uu 
Ge Aa 


HI “JG Na , ale Ai ke Pa Pena 15 
Sah ab 


366 Il AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Seorang pria datang kepada Nabi & sambil menampar 
pipinya dan merenggut rambutnya, lalu dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, binasalah aku,” beliau bersabda, “Apa yang 
membinasakanmu?,” dia berkata, “Aku telah mensetubuhi istriku 
pada siang hari Ramadhan,” beliau bersabda, “Merdekakanlah 
seorang budak,” dia berkata, “Aku tidak mendapatkan,” beliau 
bersabda, “Berpuasalah dua bulan berturut-turut” dia berkata, 
“Aku tidak bisa,” beliau bersabda, “Berilah makan enam puluh 
orang miskin,” dia berkata, “Aku tidak mampu,” kemudian dia 
duduk, lalu Nabi & datang kepadanya membawa satu Arag di 
dalamnya terdapat lima belas sha», lalu beliau bersabda, 
“Bershadagahlah dengan ini,” lalu dia berkata, “Apakah ada orang 
yang lebih butuh dari pada aku, dan tidak ada penghuni rumah 
yang lebih butuh dari pada aku,” maka Nabi & tertawa kemudian 
beliau bersabda, “Pergilah engkau dan berilah makan kepada 
keluargamu.” 


Apabila hal ini telah ditetapkan, tentang orang yang 
melakukan persetubuhan di bulan Ramadhan, maka kami 
menggiyaskan semua kafarah yang ada pada kafarah ini. 
Sedangkan khabar Salamah bin Shakhr, dimana Rasulullah & 
memerintahkan kepadanya untuk membayar satu wasag kurma 
dari Shadagah Bani Zuraig, maka hal itu diartikan kepada 
pembolehan, dan bahwa jika lebih dari lima belas sha, maka hal 
itu adalah shadagah tathawwu berdasarkan dalil dari khabar ini. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Makanan yang 
wajib diberikan adalah berbentuk biji-bijian dan buah- 
buahan yang diwajibkan pada zakat, karena dengannya 
maka tubuh-tubuh manusia bisa berdiri tegap. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 367 








Diwajibkan pula pada makanan pokok yang mayoritas 
digunakan di negeri itu. Al @adhi Abu Ubaid bin 
Harbawiyah berkata: Makanan tersebut diharuskan 
dalam bentuk makanan yang mayoritas dikonsumsi di 
negeri itu, karena dalam zakat telah ada ketetapan 
tentang hal ini. Maka, hal itu diwajibkan juga dalam hal 
ini yaitu dalam hal kafarah. Pendapat pertama di atas, 


berdasarkan firman Allah &, C 5 Seri Sa SE Se Ab 


Ken Santa “Memberi makan sepuluh orang miskin, 


yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu.” (Os. Al Maa'idah (5I: 89). 


Yang dimaksud dengan “Dari makanan yang 
biasa kamu berikan kepada keluargamu” adalah 
makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk suatu 
negeri. Dalam zakat ada keringanan karena zakat dapat 
diberikan dalam bentuk harta, sementara kafarah wajib 
dalam bentuk tanggung jawab. Jika dia memberikan 
makanan dalam bentuk makanan negeri lain, maka jika 
hal itu lebih baik dari pada makanan yang dikonsumsi 
di negeri tersebut, maka hal itu diperbolehkan karena 
yang demikian itu akan menambah kebaikan, namun 
jika makanan itu tidak lebih baik dari makanan di negeri 
itu, dan makanan itu termasuk dari jenis makanan yang 
diwajibkan padanya zakat, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih ASy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan karena 
itu adalah makanan yang diwajibkan padanya dalam hal 


368 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





zakat, sehingga yang demikian itu merupakan makanan 
pokok. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, 
dan ini adalah pendapat yang shahih, karena yang 
demikian itu bukanlah makanan pokok suatu negeri 
tersebut. Jika pada suatu tempat, makanan pokoknya 
adalah keju, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: | 

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, 
karena itu adalah makanan yang dapat ditimbang dan 
menjadi makanan pokok, hal itu sama saja dengan 
makanan pokok suatu negeri. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, 
karena yang diwajibkan adalah makanan yang 
diwajibkan dalam zakat. Sehingga yang demikian itu 
tidak diperbolehkan seperti halnya daging. 


Jika makanan itu dalam bentuk daging, atau 
ikan, atau belalang, maka dalam hal ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam 
perkara ini berlaku dua pendapat Asy-5Syiafi'i, 
sebagaimana dalam masalah makanan keju. Di antara 
ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, 
bahwa itu tidak diperbolehkan sesuai kesepakatan 
ulama. Hal ini berbeda dengan makanan keju, sebab 
keju dapat ditimbang. Jika pada suatu tempat tidak ada 
makanan, maka yang diwajibkan adalah makanan yang 
paling dekat dengan makanan pokok di negeri itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 369 


Pasal: Makanan itu tidak boleh dalam bentuk 
tepung, atau adonan atau roti. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa hal itu 
diperbolehkan karena makanan itu adalah makanan 
siap saji yang tidak perlu diproses terlebih dahulu, 
dimana makanan ini juga dapat rusak. Sebab, jika 
makanan ini sudah jadi untuk suatu manfaat, maka 
manfaat lainnya akan luput. Tidak boleh 
mengeluarkannya dalam bentuk harga, karena dia telah 
mengambil sesuatu dimana dirinya harus melakukan 
kafarah benda tersebut. Tidak diperbolehkan makanan 
itu diberikan dalam bentuk harga atau uang, 
sebagaimana dalam hal membebaskan seorang budak. 


Pasal: Tidak boleh membayarkan yang 
diwajibkan itu kurang dari enam puluh orang miskin 
berdasarkan ayat dan khabar tersebut diatas. Apabila 
dia mengumpulkan enam puluh orang miskin dan dia 
memberi mereka makan siang dan makan malam 
dengan apa yang ada padanya yaitu berupa makanan, 
maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. 


Segala sesuatu yang wajib diberikan kepada fakir 
miskin secara syar'i, maka hal itu diberikan dalam 
bentuk kepemilikan sebagaimana yang berlaku pada 
zakat. Juga dikarenakan mereka berbeda-beda dalam 
mengkonsumsi makanan. Juga tidak bisa terealisir 
bahwa masing-masing di antara mereka akan 
mendapatkan kadar yang sesuai dengan haknya 
masing-masing. 


370 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Jika dikatakan kepada mereka: Aku jadikan 
semua makanan ini menjadi milik kalian sama rata, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Yang demikian ini tidak 
diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al 
Ishthakhri. Karena, yang demikian itu mengharuskan 
mereka untuk melakukan pembagian makanan itu, 
sehingga hal itu tidak dibolehkan, sebagaimana jika 
diserahkan kepada mereka makanan dalam bentuk biji- 
bijian. 

Pendapat Kedua: Yang demikian itu diperboleh- 
kan, dan ini merupakan pendapat yang paling banyak 
dipilih, karena masing-masing mereka akan mendapat- 
kan bagian sesuai dengan kadar hak mereka, dan 
pekerjaan untuk membagi-baginya itu merupakan 
pekerjaan yang sedikit, maka hal itu tidak menghalangi 
pembolehan. 


Penjelasan: 

Hukum: Para ulama madzhab kami berbeda pendapat 
tentang apakah diharuskan baginya untuk mengeluarkan bahan 
makanan yang menjadimakanan pokok pada suatu negeri? Dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ubaid bin 
Harbawaih mengatakan, bahwa dia haruskan mengeluarkan 
makanan dalam bentuk makanan pokoknya, dan ini merupakan 
pendapat yang dipilih oleh Asy Syaikh Abu Hamid, karena 
sesungguhnya zakat ada dua macam, zakat harta dan zakat jiwa. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 371 


Juga karena pada zakat jiwa, yang wajib dikeluarkan adalah dalam 


bentuk makanan pokok di suatu negeri, ini berdasarkan firman 
Allah &, 


AL ..- aa Pd Pa 1 » 
Ka adas Ca Ja Fa 
“Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
keluargamu.” (Os. Al Maa 'idah (5): 89). 


Yang dimaksud dengan “makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu” adalah, makanan pokok di suatu 
negeri. Jika makanan pokok suatu negeri itu digantikan dengan 
jenis makanan pokok negeri lain, maka dalam hal ini harus 
diperhatikan: jika makanan pokok itu lebih baik, maka wajib 
dikeluarkan, seperti jika makanan pokok pengganti itu adalah 
jagung dan gandum kemudian diganti dengan terigu, atau mungkin 
di negeri Mesir dan dikeluarkan dalam bentuk kismis, maka hal ini 
diperbolehkan, sebab makanan ini lebih baik. 

Akan tetapi jika makanan ini kurang baik dibanding 
dengan makanan pokok suatu negeri, seperti halnya jika itu 
berupa terigu untuk menggantikan jagung dan gandum, maka 
apakah yang demikian ini diperbolehkan? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh 
Abu Hamid, dan disampaikan pula oleh Asy-Syirazi dalam ,4/ 
Muhadzdzab yang berupa dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena itu 
merupakan makanan yang wajib dizakati. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, dan ini 
merupakan pendapat yang paling shahih, karena makanan itu 
memiliki kualitas dibawah apa yang diwajibkan kepadanya. Apabila 


372 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








dia mengeluarkan makanan pokok yang tidak ada kewajiban zakat 
padanya, -jika makanan itu selain keju- maka hal ini tidak 
dibolehkan. Akan tetapi, jika makanan ini adalah keju, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana 
pendapat kami dalam perkara zakat fitrah. 


Apabila di suatu negeri tidak ada makanan pokok yang 
diwajibkan dalam zakat, maka yang dikeluarkan adalah makanan 
yang lebih mendekati jenis makanan yang diwajibkan dalam zakat, 
lantas apakah diperbolehkan mengeluarkan makanan dalam 
bentuk roti, tepung dan adonan? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena 
makanan itu adalah makanan yang siap saji. 


Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, dan ini 
adalah pendapat yang lebih shahih, karena banyak beragam 
manfaat yang luput dari jenis makanan seperti ini. 


Jika makanan tersebut dikeluarkan dalam bentuk harga, 
maka hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana pendapat kami 
dalam zakat, dimana kebanyakan penduduk kota besar mengikuti 
pendapat orang-orang yang membolehkan mengeluarkan 
makanan untuk kafarah ini dalam bentuk harga, akan tetapi yang 
lebih baik menurut pendapat kami adalah, hendaklah dia membeli 
tepung, lalu dia mengeluarkannya dalam bentuk tepung. Inilah 
pendapat yang benar menurut kami, walaupun yang lebih shahih 
adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas. 


Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: “Dan tidak diperboleh- 
kan menyerahkan yang wajib dengan yang lebih sedikit dari enam 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 373 


puluh orang miskin, dan seterusnya hingga akhir,” maka inti dari 
pendapat ini adalah, bahwa jika dia menyerahkan kepada seratus 
dua puluh orang miskin sebanyak enam puluh mud, dimana 
masing-masing orang miskin mendapatkan setengah mud, maka 
perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Dan dikatakan 
kepadanya: “Pilihlah di antara mereka enam puluh orang miskin 
dan berikanlah kepada setiap orang miskin satu mud” karena 
tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada masing-masing di 
antara mereka kurang dari satu mud. Jika dia memberikan kepada 
enam puluh orang miskin sebanyak enam puluh mud, dan kepada 
setiap orang miskin satu mud secara langsung atau pada waktu 
yang berbeda-beda, maka yang demikian ini diperbolehkan, ini 


berdasarkan firman Allah BE (abi “Memberi makan 


enam puluh orang miskin.” (Os. Al Mujaadilah (58|: 4), maka ayat 
ini bersifat umum dan tidak bersifat khusus. 


Jika dia memberikan kepada tiga puluh orang miskin 
sebanyak enam puluh mud, hingga masing-masing orang miskin 
mendapatkan dua mud. Maka, yang seperti ini tidak dibolehkan, 
kecuali jumlahnya itu kurang tiga puluh, karena dia dinilai belum 
memberi makan kepada enam puluh orang miskin, dimana 
hendaknya dia memberi makan kepada tiga puluh orang miskin 
dengan tiga puluh mud lainnya yang masing-masing di antara 
mereka mendapatkan satu mud, Lantas apakah dia boleh menarik 
kembali kelebihan satu mud tersebut? Dalam hal ini harus ditinjau 
terlebih dahulu, jika telah ada kejelasan bahwa yang demikian itu 
adalah untuk satu kafarah, maka dia boleh mengambil kelebihan 
satu mud dari masing-masing orang miskin itu. Sebab, kelebihan 
yang dinyatakan itu tidak boleh diberikan kepada satu orang. Jika 
dia memutlakkannya, maka dia tidak boleh mengambil kembali 


3741| 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





kelebihan itu, karena pada kenyataannya bahwa hal itu adalah 
shadagah, dan orang miskin itu telah menerimanya. 


Jika diwajibkan baginya untuk membayar dua kafarah dari 
satu jenis atau dari dua jenis, lalu dia memberikan kepada setiap 
orang miskin dua mud, maka hal ini diperbolehkan, karena dia 
tidak memberikan kepada masing-masing orang miskin itu lebih 
dari satu mud untuk satu Kkafarahnya. Diperbolehkan 
memberikannya kepada orang-orang tua dari kalangan orang- 
orang miskin dan juga kepada anak-anak kecil dari kalangan 


mereka, ini berdasarkan firman Allah &, EX: SE. dab 
“Memberi makan enam puluh orang miskin.” (@s. Al Mujaadilah 
(581: 4). 


Ayat ini tidak membedakan, dimana harta anak kecil itu 
diberikan kepada walinya. Jika dia memberikan kepada anak kecil, 
maka hal itu tidak diperbolehkan karena anak kecil itu bukanlah 
orang yang berhak memegang harta. Oleh karena itu, jika 
seseorang berutang kepada anak kecil lalu dia melunasi utang itu 
kepada anak kecil tersebut, maka dia dianggap belum melunasi 
utangnya. 


Cabang: Pemberian yang membebaskan seseorang dari 
kafarah adalah, hendaknya dia memberi kepada setiap orang 
miskin itu sebanyak satu mud seraya berkata “Ambillah ini,” atau 
“Makanlah ini,” atau “Jadikanlah ini menjadi milikmu.” Jika dia 
menyerahkan enam puluh mud kepada enam puluh orang miskin 
seraya berkata, “Ambillah oleh kalian,” atau “Makanlah oleh 
kalian,” atau “Aku telah membolehkannya untuk menjadi milik 
kalian “ maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena, dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 375 


harus menyampaikan kepada setiap orang di antara mereka itu 
sebanyak satu mud, sementara orang ini belum melakukan hal itu. 


Apabila sang suami berkata, “Aku jadikan semua ini 
menjadi milik kalian secara sama rata,” atau “Aku berikan semua 
ini kepada kalian, maka ambillah,” maka dalam hal seperti ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Sa'id Al Ishthakhri 
mengatakan, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena akan ada 
kesulitan dalam membagikannya, sehingga itu tidak diperbolehkan, 
sebagaimana jika dia memberikan makanan kepada mereka dalam 
bentuk biji-bijian. 

Sedangkan menurut pendapat Abu Ishag, hal tersebut 
diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang paling shahih karena 
dia telah menjadikan makanan itu menjadi milik mereka, dimana 
dalam membagikannya tidak menimbulkan kesulitan yang besar. 
Mungkin juga masing-masing orang miskin tersebut bisa menjual 
pemberian itu. 


Jika dia mengumpulkan enam puluh orang miskin, lalu dia 
memberi mereka makan siang dan makan malam, maka yang 
demikian ini tidak diperbolehkan karena perbedaan kadar 
pembagian masing-masing di antara mereka yang mereka 
dapatkan berupa makanan. Abu Hanifah berpendapat, hal itu 
diperbolehkan. Dalil kami adalah, bahwa yang Wajib baginya 
adalah memberikan dengan penuh kecintaan, dimana cara seperti 
ini tidak mencerminkan pemberian dengan kecintaan. Juga 
dikarenakan, dalam hal ini tidak terealisir bahwa masing-masing di 
antara mereka akan mendapatkan kadar yang sesuai dengan 
haknya masing-masing. Sementara dia ragu tentang gugur atau 
tidaknya kewajiban dirinya dari tanggung jawabnya itu, maka 


376 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





sebenarnya tanggung jawabnya belum gugur dan itu masih tetap 
ada. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Tidak diperboleh- 
kan memberi makanan kepada budak mukatab, karena 
makanan itu diperuntukkan untuk orang yang sangat 
membutuhkannya, dimana seorang budak mukatab 
tidaklah membutuhkan makanan tersebut karena dia 
akan mendapat makan dari hasil kerjanya. Jika dia 
memiliki pekerjaan, atau dia membatalkan akad 
kitabah-nya dan kembali menjadi seperti golongan 
orang-orang miskin saat dia tidak memiliki pekerjaan. 


Tidak boleh pula memberikan makanan tersebut 
kepada seorang kafir, karena status makanan itu adalah 
kafarah, tidak boleh memberikannya kepada orang kafir 
sebagaimana dalam permasalahan memerdekakan 
budak. Makanan itu juga tidak boleh diberikan kepada 
orang yang tanggung jawab nafkah ada di tangannya, 
seperti sang istrinya atau anaknya, atau ibu-bapaknya, 
karena mereka tidak membutuhkan nafkah dari 
makanan kafarah itu. 


Tidak diperbolehkan pula memberikan sebagian 
makanan, dan sebagian lainnya dia bayar dalam bentuk 
puasa, dimana tidak boleh pula dirinya berpindah 
kepada bentuk pembayaran kafarah lainnya, yaitu 
puasa, sebagaimana tidak diperbolehkan berpindah 
kepada bentuk pembayaran kafarah lainnya, yaitu 
pemerdekaan budak jika dia mendapatkan budak di 
tengah-tengah dia berpuasa. Yang lebih utama adalah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 377 


berpindah kepada bentuk pembayaran kafarah 
memerdekakan budak, karena yang demikian itu lebih 
utama. 


Pasal: Tidak boleh baginya untuk melaksanakan 
kafarah zhihar sebelum dia melakukan zhihar, karena 
zhihar adalah suatu perkara yang diperbolehkan karena 
adanya dua sebab, maka tidak boleh mendahulukan 
zhihar dari pada kedua sebab tersebut, sebagaimana 
dalam perkara zakat sebelum barangnya mencapai 
nishab. 

Diperbolehkan melaksanakan kafarah dengan 
harta setelah zhihar dan sebelum dia menarik kembali 
ucapannya, karena yang demikian itu diperbolehkan 
sebab berkaitan dengan dua sebab. Jika terdapat satu di 
antara kedua sebab itu, maka diperbolehkan untuk 
mendahulukan yang satu daripada yang lainnya, 
sebagaimana dalam perkara zakat sebelum masa haul 
nya, juga kafarah sumpah sebelum sumpah itu 
dilanggar. 


Pasal: Tidak boleh melaksanakan kafarah kecuali 
dengan niat, ini berdasarkan sabda Rasulullah &, &i 
SP BA IS) oU Tue “Sesungguhnya seluruh amal 
perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap 
orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.” Hal 
itu juga diwajibkan sebagai cara untuk mensucikan diri, 
sehingga membutuhkan niat, sebagaimana dalam 
melaksanakan zakat, dimana dalam niat tersebut tidak 
diharuskan menentukan sebab kafarah, sebagaimana 


378 | AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








dalam niat zakat tidak boleh ditentukan jenis harta yang 
dia zakatkan. Jika dia melaksanakan kafarah dengan 
berpuasa, maka dia harus berniat setiap malam bahwa 
dia akan berpuasa besok untuk melaksanakan kafarah, 
dan apakah harus diniatkan untuk berpuasa berturut- 
turut? Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Diharuskan berniat setiap 
malam, karena puasa berturut-turut wajib hukumnya, 
maka diwajibkan baginya untuk meniatkan hal tersebut 
sebagaimana puasa. 


Pendapat Kedua: Hendaknya dia meniatkan hal 
itu pada permulaannya saja, karena hal itu dapat 
membedakan puasa itu dengan puasa lainnya. 


Pendapat Ketiga: Ini adalah pendapat yang 
shahih, bahwa dia tidak diwajibkan berniat secara 
berturut-turut, karena yang menjadi ibadah puasanya, 
sementara berturut-turut adalah syarat dalam beribadah, 
maka syarat itu tidak wajib untuk diniatkan dalam 
melaksanakan ibadah, sebagaimana bersuci dan 
menutup aurat, maka tidak diharuskan kedua syarat itu 
diniatkan dalam shalat. 


Pasal: Jika yang melakukan zhihar adalah orang 
kafir, maka kafarah-nya adalah dengan memerdekakan 
seorang budak atau memberi makan, karena 
pemerdekaan budak dan memberi makan pada selain 
kafarah saja sah darinya, maka sah pula kafarah yang 
dia lakukan. Dia tidak boleh melaksanakan kafarah 
dengan berpuasa, karena puasanya pada selain kafarah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 379 





saja tidak sah, maka tidak sah pula kafarah-nya. Jika 
yang melakukan zhihar adalah seorang budak, maka 
kami telah menyebutkan hal ini pada bahasan A/ 
Ma 'dzuun, maka tidak perlu kami ulas kembali. Dan 
kepada Allah kita meminta petunjuk. 


Penjelasan: 

Tertkait dengan hadits, . 434 Jus Kl “Seluruh amal 
perbuatan tergantung "pada niatnya.” Al Hafizh Ibnu Hajar 
mengatakan, bahwa hadits ini adalah hadits Aziz, sedangkan Asy- 
Syafi'i mengomentari hadits ini, “Sesungguhnya hadits ini adalah 
setengah dari agama.” 


Menurutku (Al Muthi'i): Oleh karena itu, sebagian 
orang yang menggeluti bidang fatwa, dakwah dan bimbingan 
rohani dari lulusan Al Azhar di Mesir menyatakan, bahwa hadits ini 
adalah hadits mutawatir, dan kami menyatakan bahwa pernyataan 
itu adalah shahih, sebagaimana yang telah kami tulis pada Majalah 
Al Azhar pada saat itu. Karena, hadits ini termasuk dalam kategori 
hadits Ahad, jika dilihat dari bagiannya yang pertama, sebab hadits 
ini tidak diriwayatkan oleh kalangan para sahabat kecuali Umar, 
sedangkan Umar menyampaikan khuthbahnya dengan hadits ini di 
atas mimbar, maka bagaimana mungkin hadits ini tidak 
diriwayatkan darinya kecuali Algamah bin Waggaash dan Al Laits, 
dimana tidak ada yang meriwayatkan dari Algamah selain 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, juga tidak ada yang 
meriwayatkan dari At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al Anshari. 
Dalam isnad hadits ini terdapat catatan para ulama sekalipun 


380 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








statusnya mutawatir yaitu bahwa masing-masing dari Algamah, Al- 
Laitsi, At-Taimi dan Al Anshari, mereka semua dari kalangan 
tabi'in, dimana tidak ada dua orang di antara mereka yang turut 
serta dalam mendengarkan hadits ini dari yang ketiga: yaitu Umar. 


Hukum: Tidak diperbolehkan memberikan kafarah 
kepada seorang budak, tidak pula kepada seorang kafir, juga tidak 
kepada orang yang wajib dia memberi nafkah, ini berdasarkan 
pada apa yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam 
pembahasan zakat. 


Tidak diperbolehkan juga memberinya kepada seorang 
budak mukatab, walaupun diperbolehkan untuk memberi zakat 
kepadanya, karena tujuan dari kafarah hanyalah sebagai ungkapan 
rasa prihatin saja, sementara seorang budak mukatab tidak 
membutuhkan hak itu, karena jika dia memiliki pekerjaan maka dia 
mendapatkan nafkah dari hasil pekerjaan itu. Jika dia tidak 
memiliki pekerjaan dikarenakan sudah tidak mampu bekerja lagi 
maka yang akan memberi nafkah kepadanya ada tuannya. 


Cabang: Jika dia telah memberi makan kepada sebagian 
orang-orang miskin, dimana kemudian dia mampu untuk 
berpuasa, maka dia tidak boleh berpindah kepada berpuasa, 
sebagaimana pendapat kami pada orang yang mampu untuk 
membebaskan seorang budak setelah dia mampu melaksanakan 
apa yang disyari'atkan, yaitu berupa puasa. Jika dia mensetubuhi 
istrinya di tengah-tengah pemberian makan, maka sesungguhnya 
dia telah berdosa karena perbuatannya itu, dan dia tidak 
diharuskan memulai dari permulaan lagi, sementara Malik 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 381 


berpendapat bahwa hal itu mengharuskannya untuk memulai dari 
permulaan. Dalil kami adalah, bahwa persetubuhan tidaklah 
membatalkan apa yang sedang dia lakukan, yaitu memberi makan, 
sehingga dia tidak harus memulai dari permulaan, sebagaimana 
jika dia mensetubuhi selain isrinya. 


Cabang: Tidak boleh memberi makan kecuali dengan 
adanya niat, ini berdasarkan sabda Rasulullah &: 
” | K-) ” 4 “ “ P4 4 “2 £ ”“ 6 
Lo sal II SY HIU JI ii 
8. Pd - 


Sy 


“Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung 
pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan 
apa yang dia telah niatkan.” (HR. Muttafag Alaih) 

Lantas apakah dia wajib berniat saat memberi makanan 
itu? ataukah dia diperbolehkan mendahulukan niat sebelum 
memberi makanan itu?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang 
telah disebutkan pada kedua pendapat dalam pembahasan zakat. 
Sedangkan tentang sifat beraturan, bahasan tentang hal ini talah 
disebutkan sebelum pembahasan ini. 


Pelajaran: Apabila orang yang melakukan zhihar, 
melaksanakan Kafarahnya dengan cara memberi makan kepada 
orang-orang miskin, lalu dia mengundang mereka dan memberi 
makan kepada setiap orang di antara mereka sebanyak satu mud 
maka yang demikian ini tidak diperbolehkan kecuali jika dia 


382 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








menjadikan makanan itu menjadi milik mereka, dan inilah 
pendapat madzhab kami, dan ini juga yang menjadi pendapat 
Ahmad dalam satu di antara kedua riwayatnya. Sementara riwayat 
lain membolehkannya jika dia memberi makan sesuai dengan 
kadar yang diwajibkan untuk mereka, dimana inilah yang menjadi 
pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah. Anas telah memberi 
makan pada saat melakukan fidyah puasa. Ahmad mengatakan: 
Dia telah memberi makan sesuatu yang banyak dan dia telah 
membuat mangkok, lalu dia menyebutkan hadist Hammad bin 
Salamah dari Salamah dari Tsabit dari Anas, hal itu berdasarkan 


firman Allah NA Cnomaa dab “Memberi makan enam puluh 


orang miskin” (@s. Al Mujaadilah (581: 4). Orang ini telah 
memberi makan kepada mereka, maka sudah sepatutnya 
diperbolehkan. Juga karena dia telah memberi makan orang-orang 
miskin, maka hal ini harus diperbolehkan sebagaimana jika dia 
telah memberi kepemilikan makanan itu kepada mereka, dan kami 
berpendapat bahwa yang kami dapatkan dari para sahabat adalah, 
memberikan makanan kepada orang-orang miskin, dan juga 
dikarenakan bahwa hal itu adalah harta yang wajib diberikan 
kepada orang-orang fakir secara syari, maka dia wajib 
memberikan makanan itu kepada mereka agar mereka memiliki 
makanan itu sebagaimana pada zakat. 


Kami berpendapat: Bahwa tidak diwajibkan sifat berturut- 
turut dalam memberi makan, ini adalah pendapat Ahmad. Jika dia 
memberi makan kepada satu orang pada hari ini dan yang kedua 
setelah dua hari dan yang ketiga setelah itu dan seterusnya hingga 
enam puluh orang, maka yang demikian ini juga diperbolehkan 
dan sah. Itu dikarenakan Allah #& tidak mensyaratkan sifat 
berturut-turut padanya sebagaimana pada puasa. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 383 


Apabila dia melakukan persetubuhan ditengah memberi 
makanan, maka dia wajib mengulang kembali, ini adalah pendapat 
Abu Hanifah, Asy-Syaf'i dan Ahmad. Sementara Malik 
berpendapat: Dia harus mulai dari permulaan karena dia telah 
melakukan persetubuhan di tengah-tengah masa Kafarah zhihar, 
maka dia wajib memulainya dari permulaan lagi, sebagaimana 
pada puasa. 


Dalil kami adalah, bahwa dia telah melakukan 
persetubuhan di tengah-tengah apa yang disyaratkan untuk 
berturut-turut padanya, maka tidak ada kewajiban untuk 
memulainya lagi dari permulaan, sebagaimana jika dia melakukan 
persetubuhan pada selain wanita yang di-zhiharnya itu, atau 
seperti persetubuhan pada selain kafarah sumpah, oleh karena ini 
harus dipisahkan dengan zhihar. 

Pelajaran Lain: Apabila dia memberi dua mud kepada 
seorang miskin untuk dua kafarah dalam satu hari, maka hal itu 
diperbolehkan dan ini adalah satu di antara dua riwayat dari 
Ahmad, dimana riwayat lainnya tidak membolehkan. Ini adalah 
pendapat Abu Hanifah, karena dia telah memenuhi makanan satu 
hari dari Aafarah, maka dia tidak diperbolehkan memberi 
kepadanya untuk yang kedua kalinya dalam satu hari itu juga, 
sebagaimana jika dia memberikan kedua mud itu kepadanya dari 
satu kafarah. Sementara memberikan makanan dalam bentuk 
harganya tidaklah diperbolehkan menurut pendapat kami dan juga 
menurut pendapat Ahmad. Juga karena melihat bahwa Allah telah 
membuat syari'at agama ini untuk. kebaikan kebanyakan orang, 
dimana kebanyakan orang itu menghuni desa-desa dan 
pedalaman, sedikit sekali yang tinggal di perkotaan. Oleh karena 
itu, maka kecintaan adalah sesuatu yang disyari'atkan. 


384 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Dia diperbolehkan mengeluarkan makanan dalam bentuk 
tepung, ini berdasarkan pendapat yang shahih dan bahkan 
pendapat yang paling shahih. Jika tepung bagi penduduk kota 
lebih bermanfaat, maka mereka boleh memberikan makanan 
dalam bentuk tepung, dan ini adalah lebih utama, karena pada 
umumnya keadaan mereka secara ekonomi adalah lebih 
mendekati kecukupan dan lebih efisien, sedangkan bagi penduduk 
desa dan pedalaman, maka keadaan mereka tidak seperti keadaan 
orang kota, sehingga mereka tidak diberikan makanan berupa 
tepung, Wallahu Alam. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 385 


Olelil x,ls2 
KITAB LAN 


Asy-Syirazi ss berkata: Apabila seorang suami 
mengetahui bahwa istrinya berzina: jika dia melihat 
istrinya itu dengan matanya sendiri dan istrinya itu 
sedang berzina, dimana suami tidak mau memasukkan 
nasab anak itu kepadanya, maka sang suami boleh 
melakukan gadzaf (tuduhan berzina) kepada istrinya itu. 
Sang suami juga diperbolehkan untuk berdiam 
berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh 
Algamah dari Abdullah, V J8 sin Je At dl Ae Dl 
Ha Pipa JA dk (ASI 0 5 ARA 303 Jan Oa Ia 
HA PN Jana eka MIE Io AN JB obb ie Ku 


4 Ra KAI Ty Iisa TA Kah AI bas aa 3 sel if “Bahwa 
seorang pria datang kepada Nabi &, lalu dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, bahwa seseorang mendapatkan 
istrinya (berbuat mesum) bersama pria lain, jika dia 


386 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 








berbicara (tentang hal itu), maka sungguh kalian akan 
merajam pria itu, atau jika dia (tidak) membunuhnya, 
maka kalian akan membunuh pria itu, atau jika dia 
berdiam maka dia telah berdiam pada suatu perkara 
yang amat besar,” maka Nabi & bersabda: “Ya Allah 
bukalah,” lalu beliau berdo'a kemudian turun ayat yang 
berkenaan dengan Ii'an, “Dan orang-orang yang 
menuduh istrinya, padalah mereka tidak ada yang 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.” (@s. 
An-Nuur (24): 6), maka pria itu menyebutkan bahwa 
orang itu berbicara, atau dia berdiam dan Nabi & tidak 
mengingkari pembicaraan dan juga tidak mengingkari 
diamnya orang itu. 


Apabila wanita itu mengakui telah melakukan 
zina di hadapan suaminya lalu sang suami membenar- 
kan pengakuan istrinya itu, atau seseorang yang dapat 
dipercaya mengabarkan kepadanya tentang hal itu, atau 
ada informasi mendetail yang menyatakan bahwa 
seorang pria telah berzina dengan istrinya itu, 
kemudian suami melihat bahwa pria itu keluar dari sisi 
istrinya pada waktu-waktu yang meragukan itu, maka 
diperbolehkan bagi suami untuk melakukan tuduhan 
zina kepada istrinya atau dia diam, karena secara 
lahiriyah wanita itu telah melakukan perzinaan, maka 
diperbolehkan baginya untuk melakukan tuduhan per- 
buatan zina kepada istrinya atau dia diam. 


Sedangkan jika sang suami melihat seseorang 
pria keluar dari sisi istrinya dan belum diketahui apakah 
pria itu berzina dengan istrinya itu, maka dia belum 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 387 


boleh menuduh bahwa istrinya telah berzina, karena 
bisa jadi pria itu masuk kepada wanita itu dalam rangka 
melarikan diri atau dia adalah seorang pencuri, atau 
mungkin juga dia masuk kepada istrinya untuk 
memperkosanya dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh 
pria itu, maka tidak boleh baginya untuk menuduh 
istrinya dengan tuduhan telah melakukan perzinaan 
dengan didasari keraguan. Apabila seseorang datang 
memberi tahu kepadanya, bahwa seorang pria telah 
berzina dengan istrinya, dan hal itu tidak dia dapatkan 
pada istrinya itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan bagi 
sang suami untuk melemparkan tuduhan berzina pada 
istrinya, karena bisa jadi pria yang masuk kepada 
istrinya itu adalah seorang musuh yang ingin 
menyebarkan “kabar angin,” kepada mereka berdua. 


Pendapat Kedua: Sang suami diperbolehkan 
melemparkan tuduhan berzina pada istrinya, karena 
informasi yang mendetail itu lebih kuat dari pada berita 
dari seorang yang dapat dipercaya. Juga dikarenakan, 
bahwa informasi yang mendetail itu dapat dikuatkan 
dengan sumpah yang dapat menjatuhkan hukum mati, 
berdasarkan informasi mendetail itu diperbolehkan 
baginya untuk menuduh zina istrinya. 


388 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Penjelasan: 


Kisah seorang suami yang melakukan /'an kepada istrinya 
yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi disini telah diriwayatkan dari 
beberapa jalur periwayatan dan beberapa isnad yang berbeda. 
Antara lain dari apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan 
Ahmad dalam Musnadnya dari Sa'id bin Jabir bahwa dia berkata 
kepada Abdullah bin Umar 48: 


LI IG T. 


MA) Bat OKSUEN PAN K5 UT L 


OT us Jen Ja ol (ea Lah J3 “JG 


ff Ae 3 


Jo Ai daan Uut 0 pu 
Haa us it Ea pa ae Cg 
Aap :JG WS 
TAN PJ Si Is AG OS Ula til 
apa ra G ag al Aa ad 
AKA IK 32 lh . asi Bagan SG SU 
ad ge 2534 Hanna ale CAS KUA 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 389 


MI Lada of Got, G3, Was, 
al 2 Bak SN, Y JG SU Nie 


PO 


KI AU Sa Gl Agus JET TG Pa | 
Na ol uda & Ol KASN IndotaN ed 


Cc“ 
- 
Ea 


SA S3 Bang if Pa S5 Ca Tp 


1 


Yale AI Las FE TN 3 Lah S1 SL 
aa 3 33 Aan ta yg ol 


"Wahai ayah Abdurrahman! Apakah suami istri yang 
saling melontarkan an harus diceraikan keduanya?" Ibnu Umar 
menjawab, "Subhanallah! Ya. orang yang pertama kali 
menanyakan hal itu adalah fulan bin fulan. Orang tersebut 
bertanya kepada Rasulullah &, "Wahai Rasulullah! bagaimana 
menurut baginda jika seorang suami memergoki istrinya berbuat 
keji (mesum), apa yang harus dilakukan oleh suami tersebut? Jika 
suami tersebut membicarakannya berarti dia membicarakan 
masalah besar, tetapi jika diam berarti dia mendiamkan masalah 
besar." Ibnu Umar berkata, "Nabi & diam tidak menjawab 
pertanyaan tersebut." Setelah itu orang yang bertanya datang lagi 


399 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





kepada Rasulullah & lalu dia berkata, "Sesungguhnya persoalan 
yang telah aku tanyakan kepadamu tempo hari telah menimpa 
diriku." Ibnu Umar berkata, "Lalu Allah Azza wajalla menurunkan 
ayat-ayat tentang itu di surah An-Nuur: “Orang-orang yang 
menuduh istri mereka (berzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi,” lalu Rasulullah #@& membacakan ayat-ayat 
itu kepadanya. Setelah itu beliau menasihati, mengingatkan dan 
memberitahukan kepadanya bahwa siksa dunia lebih ringan 
daripada siksa akhirat. Laki-laki itu berkata, “Demi Allah, yang 
telah mengutusmu dengan membawa kebenaran!, Sungguh aku 
tidak berdusta tentang tuduhan kepada istriku, Rasulullah & 
kemudian memanggil istri laki-laki tersebut, lalu beliau menasihati 
dan mengingatkannya. Lalu sang istri itu berkata, “Demi Allah, 
yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran.!” 
Rasulullah & memulai dengan laki-laki itu, lalu laki-laki itu 
bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa tuduhannya 
benar. Sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpa 
dirinya jika dia berdusta. Kemudian yang kedua adalah si istri. Si 
istri bersumpah empat kali atas nama Allah, bahwa tuduhan 
suaminya dusta, dan sumpah istri yang kelima, bahwa murka akan 
menimpa dirinya jika tuduhan suaminya benar. Setelah itu 
Rasulullah & menceraikan suami istri tersebut.” 


Sementara menurut riwayat Asy-Syaikhani, Ahmad dan 
Ashaab As-Sunan kecuali At-Tirmidzi, yang diriwayatkan dari 
Sahal bin Sa'ad: 

Sp Oh Ng ha Ko Tan ah 1 
Il lp Say SI APA js Ol 
SN NG MEA Tan PN aU 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 391 


GA j5 AAN IE AN 3 15 
Op ga de IE Ya 
IPB ap LA ML g, U3 
ban la ut, KG: 
UG LS Ini JB EP UB aa 
SA ON aa Wa Ot 


# ?” 
N 


Ienpai GA JB aah ale AN Ko A1 Ip 


” 


SENAI Taa 3 


“Bahwa Uwaimir Al Ajlani datang kepada Rasulullah & 
yang sedang berada di tengah kerumunan orang banyak. Uwaimir 
bertanya, “Ya Rasululah! Bagaimana menurutmu, seorang suami 
yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah suami itu 
boleh membunuh laki-laki itu sehingga nantinya kalian akan 
membunuhnya? Atau harus bagaimana?” Rasulullah menjawab, 
“Sudah turun ayat mengenai dirimu dan istrimu, bawalah istrimu 
kemari.” Sahal berkata, "Lalu Uwaimir dan istrinya saling 
melontarkan Ii'an ketika aku bersama orang banyak berada di sisi 
Rasulullah &. Setelah keduanya selesai melontarkan li'an, maka 
Uwaimir berkata, “Ya Rasulullah &!, jika aku tetap 
memperistrinya berarti aku telah memfitnahnya.” Lalu Uwaimir 
menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum dia diperintah oleh 


392 || MI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 





Rasulullah &.” Ibnu Syihab berkata, “Seperti itulah cara 
penyelesaian suami istri yang saling melaknat (Y'ar).” 


Sementara pada riwayat Asy-Syaikhani dan Ahmad: 
- 8. o 3 
- 9 “3 - 07. 9 Ra o 6 
ee NAA IS ma Gaji S 5 


“Begitulah cara memisahkan masing-masing di antara dua 
orang suami-istri yang saling melaknat (Ifan). 

Pada /afazh Ahmad dan Muslim: 

PN ea PER LB Ne me 
GE 3 TE UI B3 OS 

“Begitulah cara memisahkan suami dari istrinya yang 
saling melaknat” 

Lian merupakan satu di antara beberapa cara untuk 
memisahkan antara suami istri, dimana cara ini hampir saja 
menjadi punah. Sebab beberapa faktor terpenting tersebut 
memiliki tingkat kesulitannya dimana jarangnya adanya 
pembuktian pada masalah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Syaikh Muhammad Al Ghazali, -seorang da'i Islam yang terkenal- 
maka menetapkan terjadinya suatu perzinaan dengan pembuktian 
yang menghasilkan sebuah keyakinan merupakan suatu perkara 
yang jarang sekali terjadi, dan bisa juga hal ini diakibatkan lantaran 
banyak orang yang bersandar pada talak untuk menutup-nutupi aib 
ini. Juga agar undang-undang dapat menguasai, sehingga dengan 
mudah kerusakan itu dapat menyebar sebab tidak perlu lagi 
sebuah upaya besar dan tidak pula upaya kecil. Gambaran tentang 
perbuatan fan secara ringkas adalah sebagai berikut, bahwa jika 
seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina secara 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 393 








nyata, atau dia mengingkari nasab anak dari sang istri, maka pada 
kedua macam keadaan ini wajib dilakukan #'an, permasalahan 
seperti ini telah diajukan kepada Rasulullah &, maka beliau 
bersabda kepada kedua orang suami-istri itu sebanyak tiga kali: 


LAS Ja Las esa af be 


“Allah adalah lebih mengetahui bahwa seseorang di antara 
kalian berdua adalah pendusta, maka apakah ada di antara kalian 
berdua yang akan bertobat?” 


Jika tidak ada seorang di antara mereka berdua yang mau 
bertobat, maka beliau 8 meminta kepada sang suami untuk 
bersumpah sesuai dengan ketetapan hukum yang bersumber dari 
Kitabullah yaitu dengan empat kali sumpah bahwa tuduhannya 
kepada istrinya adalah benar, dan pada sumpah yang kelima 
bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika dia (suami) 
adalah dari golongan orang-orang yang melakukan perbuatan 
dusta, kemudian beliau menuntut pula kepada istri untuk 
bersumpah empat kali bahwa tuduhan suaminya kepadanya adalah 
tidak benar, dan pada sumpah kelima bahwa dia akan mendapat 
murka Allah jika suaminya adalah seorang yang benar dalam 
tuduhannya. 


Ketetapan hukum-hukum /'an secara ringkas terangkum 
pada beberapa perkara dibawah ini: 


Pertama: Lian harus dilakukan di hadapan seorang 
@adhi, maka tidak ada /'an antara seorang lelaki dengan pasangan 
hidupnya, atau di hadapan para saudara dekat dari kedua pihak. 


3941| 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


Kedua: Setelah terjadinya saling me-/'an (saling mengutuk) 
antara kedua pihak dari suami-istri itu, maka gadhi mengumumkan 
terjadinya perpisahan antara kedua suami istri itu. Jumhur ulama 
berpendapat, bahwa pemisahan suami istri telah terjadi dengan 
sendirinya lantaran Man tersebut, akan tetapi Abu Hanifah 
berpendapat bahwa memisahkan itu adalah haknya seorang gadhi, 
dan pendapatnya ini lebih dekat kebenaran. 


Ketiga: Pemisahan hubungan suami-istri melalui Han 
merupakan perpisahan yang tidak ada lagi pernikahan setelahnya, 
walaupun kedua-duanya menginginkan akan hal tersebut. Dalam 
keadaan seperti ini tidak lagi ada manfaatnya seorang muhalli/ 
yang disebutkan dalam firman Allah &, 


PA AT Ea asia REG 


“Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 
kawin dengan suami yang lain.” (Os. Al Bagarah (2): 230). 


Keempat: Pelaksanaan mahar tidaklah gugur dari dengan 
adanya saling me-f'an, sama halnya apakah tuduhannya kepada 
istrinya itu benar atau salah. Jika dia telah memberikan mahar 
kepada istrinya, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar 
tersebut. Jika sang suami menuduh istrinya dan dia menolak untuk 
melakukan /'an, maka hukuman had gadzaf itu dilakukan bagi pria 
itu berdasarkan pendapat jumhur ulama kecuali Abu Hanifah, 
dimana dia berpendapat bahwa dia tidak cukup hanya dengan 
hukuman had, bahkan dia harus dihukum dengan dipenjarakan. 


Li'an ini merupakan satu di antara beberapa cara talak 
yang paling besar, karena Aan adalah talak abadi, walaupun 
demikian perkara ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 395 


dalam syari'at Allah. Dalam Al @ur'an ada keterangan tentang hal 
ini secara terperinci dalam surat An-Nuur, kemudian dikuatkan 
dengan As-Sunnah beserta contoh penerapannya pada kehidupan 
sehari-hari, hanya saja bagi siapa yang mampu menutup-nutupi hal 
ini adalah lebih utama dari pada melakukan /'an, ini berdasarkan 
pada talak yang dianggap sebagai suatu kehalalan, walaupun 
demikian fan ini adalah sebagai suatu konsep syar7 untuk 
menghilangkan kerusakan yang sangat besar, yaitu “Pem- 
bunuhan,” dimana hal ini bisa saja terjadi lantaran adanya 
dorongan seorang suami saat dia mengetahui bahwa istrinya telah 
berzina, dimana tidak ada jalan bagi suami untuk menguak apa 
yang sebenarnya terjadi. Li'an ini merupakan sebuah keterangan 
tentang penyebab perpisahan sang suami dari istrinya, juga untuk 
melapangkan dada sang suami dari apa yang terjadi. Semoga 
Allah menjaga kita dari kejahatan semacam ini. 

Akhirnya, kehidupan suami istri ini ada dimana yang 
diharapkan adalah kelanggengannya. Para ulama umat ini 
berpendapat, bahwa niat untuk men-fasakh pernikahan saat tali 
pernikahan itu sedang berlangsung merupakan satu di antara 
beberapa faktor yang merusak akad tersebut, maka Islam sangat 
berambisi untuk menjadikan hubungan suami istri itu terus 
berlanjut, akan tetapi jika terdapat celah yang menghalangi 
kelanjutan kehidupan suami istri ini, maka tidak ada alasan lagi 
kecuali harus tunduk kepada sunnatullah, karena hati manusia 
sepenuhnya ada di tangan-Nya. Maka, solusi yang tepat untuk 
menghadapi masalah itu adalah dengan cara talak, atau khulu' 
atau fasakh yaitu dengan cara melakukan ilaa ', atau zhihar, atau 
pemisahan yang bersifat selama-lamanya yaitu dengan 
melaksanakan #'an, akan tetapi perpisahan ini harus sesuai dengan 
ketetapan syari'at yang sangat bijaksana ini sebagai hakimnya, 


396 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








dimana tidak ada peluang bagi hawa nafsu untuk berperan dalam 
masalah seperti ini, bahkan hawa nafsu manusia harus tunduk 
sebelum dan sesudahnya untuk mencapai suatu keadilan, yang 
mana keadilan itu merupakan tujuan dasar pada setiap penetapan 
syari'at Islami. 


Alfan, kata dasarnya adalah Laa'ana, Yulaa'inu, Lifaan 
wa Mulaa'anah, dia satu timbangan giyas dengan kata Waatala, 
Yugaatilu, @itaal wa Mugaatalah, maka artinya adalah satu dengan 
lainnya saling melaknat atau saling memberi kutukan. Seorang pria 
melakukan /'an kepada istrinya, artinya bahwa pria itu melakukan 
gadzaf (menuduh zina) bahwa istrinya telah berzina. Ibnu Duraid 
mengatakan, bahwa ini adalah istilah Islam dengan sastra yang 
sangat tinggi. Ibnu Duraid berkata dalam A/ Fath, bahwa kata Ian 
itu terambil dari kata A/La'nu (melaknat), karena seorang yang 
melakukan Han akan berkata pada sumpahnya yang kelima, 
“Bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia adalah seorang 
pendusta.” 

Pada penyebutan istilah, yang dipilihnya adalah kata A/ 
La'nu dan bukan kata A/ Ghadhbu (marah atau murka). Karena, 
kata itu adalah kata yang keluar dari mulut seorang pria. Di dalam 
ayat f'an, ucapan ini dimulai dari sang suami, maka dikatakan #'an 
karena AfLa'nu adalah laknat, atau mengusir, atau menjauhkan 
dan dia ikut serta di antara keduanya, sementara dikhususkan 
kepada wanita dengan lafazh A/ Gadhbu (marah atau murka) 
karena perkara tersebut merupakan perkara yang mengandung 
dosa yang besar jika dinisbatkan kepada wanita itu. 


Perkataan Asy-Syirazi, “Pada waktu-waktu yang 
meragukan” maksudnya adalah, keraguan tentang sebab 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 397 


masuknya pria itu dan mengapa pria asing itu masuk ke kamar 
sang wanita. 


Hukum: Para ulama berbeda pendapat tentang seorang 
suami yang mendapatkan sang istri bersama pria lain dan telah 
terwujud perbuatan zina di antara keduanya, lalu sang suami 
membunuh pria itu, apakah boleh bagi suami itu untuk membunuh 
pria itu karena perzinahan itu ataukah tidak boleh? Jumhur ulama 
telah melarang untuk menghukum mati, mereka berpendapat, 
bahwa hukum gishash ditegakkan pada suami yang membunuh 
itu, kecuali jika dia mendatangkan bukti yang menyatakan bahwa 
pria yang dia bunuh itu telah berzina, atau pria yang terbunuh itu 
mengakui perbuatan zina itu dengan syarat dia adalah seorang pria 
yang menikah. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat: 
Bahkan suami itu harus dibunuh lantaran perbuatan membunuh 
itu, karena dia tidak berhak untuk menegakkan hukuman had 
tanpa seizin pemimpin setempat. 


Sebagian ulama dari kalangan Salaf mengatakan: Suami 
yang membunuh itu pada dasarnya tidak boleh dibunuh, dimana 
perbuatannya itu di-ma fu jika bukti akan fakta yang benar itu ada. 
Sementara Ahmad dan Ishag serta para pengikut mereka, 
mensyaratkan agar suami itu mendatangkan dua orang saksi pria 
yang bersaksi bahwa dia membunuh pria itu disebabkan pria itu 
telah menzinai istrinya. Pendapat ini telah disepakati oleh Ibnu Al 
Gasim dan Ibnu Al Habiib dari kalangan ulama madzhab Maliki, 
akan tetapi dia menambahkan, bahwa pria yang dibunuh itu 
syaratnya adalah bahwa dia sudah menikah. 


Menurut pendapat Imam Al Hadi, diperbolehkan bagi 
suami untuk membunuh pria yang dia temukan bersama istrinya 


398 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





atau bersama budak wanitanya, atau bersama anak perempuannya 
saat melakukan perzinaan, sedangkan jika setelah perbuatan zina, 
maka hal itu harus dikemukakan kepada seorang hakim juga 
apabila wanita itu adalah perawan. Dimana kita harus kembali 
kepada pembahasan pada pasal ini. Dia berkata dalam A/ Bayaan, 
bahwa #an itu terambil dari kata Alanu yang artinya 
pengusiran dan pengasingan.Kedua orang yang saling melaknat 
dinamakan dengan sebutan itu, karena pada sumpah yang kelima 
adalah sumpah melaknat, dimana dalam sumpah yang kelima itu 
terkandung perbuatan dosa dan juga pengusiran. Sebab, sudah 
pasti bahwa satu di antara dua orang itu adalah orang yang 
berdusta, sehingga dia adalah orang yang dilaknat. 


Jika perkara ini telah ditetapan, maka jika seorang suami 
mengetahui bahwa istrinya berbuat zina, atau istrinya itu mengaku 
dihadapannya bahwa dia telah berzina, atau seseorang yang dapat 
dipercaya mengabarkan kepadanya tentang perzinaan itu, atau 
telah menyebar berita pada khalayak ramai, bahwa seorang pria 
telah berzina dengan istrinya, kemudian dia mendapatkan pria itu 
bersama istrinya itu, dimana tidak ada nasab yang dinisbatkan 
pada perbuatan zina ini, sehingga sang suami diperbolehkan 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Karena, jika dia 
sendiri telah melihat istrinya itu berzina maka zina itu telah 
terealisir pada wanita itu. Jika wanita itu mengaku kepada sang 
suami, atau seseorang yang dapat dipercaya mengabarkan tentang 
hal itu, atau telah tersebar berita tentang perzinaan itu, dimana dia 
telah menduga kuat bahwa pria itu adalah orang yang menzinai 
istrinya, maka sang suami berhak untuk melemparkan tuduhan 
zina kepada istrinya, akan tetapi dia tidak wajib melakukan gadzaf 
ini, hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan: Bahwa 
seorang pria berkata: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 399 


“Ada seorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, istriku 
tidak menolak tangan yang menyentuhnya?', maka Nabi & 
bersabda, "Thalaklah dia' lalu lelaki itu berkata, “Sesungguhnya 
aku mencintainya', maka Nabi #& bersabda, "Maka rujuklah dia.” 

Juga berdasarkan hadits yang telah kami sampaikan pada 
permulaan pembahasan ini, dimana Nabi # mengizinkan kepada 
sang suami yang akan melakukan fan agar dia berbicara atau 
berdiam dimana beliau & tidak mengingkari kedua sikap itu, akan 
tetapi jika tidak ada kejelasan perzinahan pada diri wanita itu maka 
sang suami diharamkan melakukan gadzaf (tuduhan berzina) 
kepada istrinya, ini berdasarkan firman Allah &, ey aa ai al 


K3 esa “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita 
bohong itu adalah dari golongan kamu juga,” hingga firman Allah, 
(9) Il PERS SEL “Maha Suci Engkau, ini adalah dusta 


yang besar.” (Os. An Nuur (24): 11-16). Juga berdasarkan sabda 
Rasulullah &, 


400 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Pa MP Naa ng Ab 3 o 3 — o 
celas alas AI Ja (kian d3 ya 


ae 


“Barangsiapa yang melakukan gadzaf kepada seorang 
wanita yang baik-baik, maka Allah akan menghapuskan seluruh 
amal kebaikannya selama delapan puluh tahun.” 


Jika dia diberitahukan oleh seseorang yang tidak dapat 
dapat dipercaya, bahwa istrinya telah berzina, maka sang suami 
diharamkan melakukan gadzaf (tuduhan berzina) terhadap istrinya. 
Karena, perkataan orang yang dapat dipercaya tidak bisa 
dikalahkan dengan dugaan belaka. Jika sang suami mendapati 
istrinya bersama seorang pria dan belum ada berita tersebar yang 
mengatakan, bahwa pria itu berzina dengan istrinya, maka sang 
suami haram melakukan gadzaf kepada istrinya. Sebab, bisa jadi 
pria itu masuk ke dalam kamarnya dalam rangka melarikan diri, 
atau untuk suatu keperluan, atau untuk melakukan zina akan tetapi 
wanita itu menolaknya, maka tidak boleh baginya untuk 
melakukan gadzafberdasarkan perkara yang tidak pasti. 

Jika telah tersebar berita di khayalak ramai, bahwa fulan 
telah berzina dengan istrinya dan dia tidak mendapati pria itu di 
sisi istrinya, maka apakah boleh sang suami melakukan gadzaf 
pada istrinya? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang 
disampaikan oleh Asy-Syirazi: 

Pendapat Pertama: Boleh baginya untuk melakukan 
gadzaf pada istrinya, karena berita yang tersebar itu lebih kuat dari 
pada berita dari seorang yang dapat dipercaya, dimana sumpah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 401 


bisa ditetapkan dengan adanya berita yang tersebar, maka akan 
ada ketetapan yang membuat sang suami boleh melakukan gadzaf. 

Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh melakukan 
gadzaf pada istrinya, karena bisa jadi yang menyebarkan berita ini 
adalah orang yang tidak suka dengan wanita itu, atau bahkan 
musuhnya. 


Asy-Syirazi as berkata: Pasal: Baran siapa yang 
melakukan gadzaf terhadap istrinya dengan tuduhan 
berzina maka hukuman had harus ditegakkan, atau 
dilakukakan pencelaan habis-habisan pada perbuatan 
gadzaf itu, maka dia harus menggugurkan gadzaf itu 
dengan menegakkan bukti, ini berdasarkan firman 
Allah 8, SA 25 Apel TB A06 se 35 ah, 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang 
saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera.” 
(Os. An-Nuur (241: 4). 

Ayat ini menerangkan, bahwa jika sang suami 
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia tidak 
didera, dan Ii'an bisa digugurkan, hal ini berdasarkan 
sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas #&, Sf 


AIA Ko JB Oma gi Ula pl OS TA 53 Ula 
R3 Uas CAH ct, 4S ca Jia) 6 MAF Sai db fagai Tang 
2: gi pke aa In Jo YA Yaa 1 Inai alat Je 
JI Total Adu Da Kal “IYA Jus Bp 3 


Y! 
. 


3 
821 
FK 


a02 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





AED 2 hy IA AI Gp ep ea MEA IE 

“Sesungguhnya Hilal bin Umaiyah melakukan 
gadzaf kepada istrinya dengan seorang pria yang 
bernama Syarik bin Sahna', maka Nabi & bersabda, 
“Datangkanlah bukti atau kamu akan dikenakan 
hukuman had pada punggungmu', lalu dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, jika seseorang di antara kami 
melihat seorang pria di atas istrinya, maka apakah 
harus mendatangkan bukti? maka Nabi & bersabda. 
“Bukti atau had akan dilakukan pada punggungmu', 
maka Hilal berkata, “Demi Allah, Dzat yang telah 
mengutusmu dengan hag!, aku orang yang benar. 
Sungguh, Allah akan menurunkan sesuatu yang dapat 
membebaskan aku dari hukuman had pada 
punggungku', lalu turunlah ayat, “Dan orang-orang 
yang menuduh istrinya berzina”.” 

Juga dikarenakan sang suami itu telah mendapat 
ujian dengan telah melakukan tuduhan zina pada 
istrinya untuk menghilangkan rasa malu dan nasab yang 
rusak, dimana dia berhalangan untuk mendatangkan 
bukti, maka Allah & menjadikan li'an sebagai bukti 
baginya. Oleh karena itu, setelah ayat Ji'an ini 
diturunkan, Nabi & bersabda, Oa Jas SG JYa G PS 
dn Pp UB A3 SG HUB depa) WB “Kabar 
gembira bagimu wahai Hilal, sungguh Allah telah 
memberikan kepadamu jalan keluar dan kemenangan,” 


Hilal berkata, “Sungguh aku telah mengharapkan hal itu 
dari Tuhanku 4.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 403 


Jika sang suami mampu mendatang bukti 
kemudian dia melakukan /i'an, maka hal itu diperboleh- 
kan, karena kedua perkara itu adalah bukti untuk 
menetapkan kebenaran, sehingga diperbolehkan untuk 
menegakkan masing-masing di antara kedua perkara itu 
jika sang suami mampu dengan perkara yang lainnya, 
yaitu seperti dua orang pria, atau seorang pria dan dua 
orang wanita dalam masalah harta. Apabila disana 
terdapat nasab yang perlu dihilangkan, maka nasab itu 
tidak bisa hilang kecuali dengan adanya bukti yang 
ditegakkan, dimana perkara ini cukup dihilangkan 
dengan melakukan Ii'an. Karena, persaksian saja tidak 
cukup untuk dapat menafikan suatu nasab. Apabila 
sang suami hendak menetapkan adanya perbuatan zina 
dengan bukti kemudian dia melakukan /i'an untuk 
menghilangkan nasab, maka hal itu diperbolehkan. Jika 
sang hendak melakukan Ii'an dan menetapkan adanya 
perbuatan zina serta menghilangkan nasab dengan cara 
Ifan, maka itupun diperbolehkan. 


Penjelasan: 


Hadits Ibnu Abbas ditahrij oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu 
Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Daruguthni, dan Jafazh-nya 
adalah sebagai berikut: 


o Ld 


EL 2.5 “at 0. “3 3 
ayal A3 Anal Cc Ja ol tuas an) Kn 


o -, PEP or Aa "5 y (aa - 0 
ot Baris ebay dls AI ole MI Sya) Ag 


aga || 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








Ta ng le Se AB ek 
Hai S5 | ca Ita Keju Bb 
Al Jaa mail las aa Je Er, 
Keep JA pe MA sda 
A SL AK CI IIS JB De 
sebar CA Bh Bala 


KA NAK DA aah K3 AI 


Sh SA Pi 
Ld Fast dg alat Ke pa GG 
IN Io ras HI Ola sa 
Ls aa ag Mo rda IG ale 


AAN GT 0 - To Pan 33 z? 2 aa Mn 
o ai, s Pa yg y - Pas "4 - Par - 9 


AS "1 JB ap PL NE cigolal 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || a05 


y TA ep Nb 3 Lai 23 

N JR dala AN PU par 
SEA JA 4 ate op La gas sada ale 
II bo BIG USS nah Uh 
PI IS ip SE CNP boy aa 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Hilal bin Umayyah 
menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma” di 
hadapan Rasulullah, maka Nabi bersabda, “Datangkan bukti, atau 
kamu akan dikenai had.” Tonu Abbas bertanya, “Wahai Rasulullah, 
andaikata kita melihat istri kita bersama lelaki lain, maka apakah 
harus mendatangkan bukti?” Nabi menjawab, “Datangkan bukti, 
atau jika tidak, maka hukuman had pada punggungmu.” Hilal 
menjawab, "Demi Allah, Dzat yang telah mengutusmu dengan hag 
II, aku adalah orang yang benar. Sungguh, Allah akan 
menurunkan sesuatu yang dapat membebaskanku dari hukuman 
had pada punggungku."” Kemudian turunlah ayat, "Dan orang- 
orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian 
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (Os. 


406 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





An-Nuur (24): 6) Nabi lalu kemudian pergi dan mengutus orang 
kepada suami istri itu, kemudian Hilal berdiri dan bersaksi 
mengucapkan sumpah. Nabi lalu bersabda, "Sungguh Allah 
mengetahui bahwa salah satu dari kalan ada yang berbohong. 
Apakah di antara kalian ada yang yang mau bertobat?” kemudian 
sang wanita berdiri dan bersaksi, namun ketika sampai pada 
sumpah yang kelima, yaitu bahwa laknat Allah atasnya jika 
suaminya itu termasuk orang-orang yang benar, mereka 
mengatakan bahwa wanita tersebut memang seharusnya 
menerima laknat. Ibnu Abbas mengatakan: Wanita tadi terdiam 
dan berbalik ke belakang, sehingga kami mengira dia akan kembali 
lagi, tetapi akhirnya wanita tadi berkata, “Aku tidak akan 
membuka kejelekan di depan orang banyak pada suatu hari nanti.” 
Wanita tadi kemudian berlalu. Rasulullah pun berkata, "Coba 
perhatikan dia, apabila kelak dia memiliki anak yang kedua 
matanya hitam dan kedua pantatnya besar, maka itu adalah hasil 
hubungannya dengan Syarik bin Sahma '." Ternyata benar, wanita 
tadi melahirkan anak dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Nabi. 
Beliau lalu bersabda, “ika tidak ada hukum dari Allah, maka aku 
dan wanita itu akan lain jadinya. 

Sabda beliau yang berbunyi, “Datangkan bukti atau kamu 
akan dikenai hukuman had,” sabda beliau ini merupakan dalil yang 
menunjukkan bahwa seorang suami jika melakukan tuduhan zina 
kepada istrinya dan dia tidak mampu untuk menegakkan bukti 
maka hukuman had harus ditegakkan padanya. Jika sang suami 
melakukan /'an, maka gadzaf itu akan menjadi gugur, ini adalah 
pendapat jumhur ulama. Abu Hanifah beserta para ulama 
madzhabnya berpendapat, bahwa yang harus dilakukan oleh suami 
adalah gadzaf dan yang dimaksud dengan itu tidak lain hanyalah 
Ifan saja, dimana hukuman had tidak harus dikenakan kepadanya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 407 


dimana hadits ini serta makna terkandung padanya memang 
tertuju bagi diri sang suami. 


Sedangkan sabda beliau yang berbunyi, “Lalu turunlah 
ayat, “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina). Ayat ini 
diturunkan berkenaan dengan kondisi Hilal. Dimana ada 
perbedaan pendapat tentang hal itu. Dalam hadits ini pun terdapat 
pensyari'atan untuk lebih mengedepankan nasehat kepada kedua 
orang suami istri sebelum dilaksanakannya £'an. 

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim 
dan An-Nasa'i dari hadits Anas dengan /afazh, bahwa Hilal bin 
Umaiyah telah menuduh bahwa istrinya melakukan zina bersama 
Syariik bin Sahma”' dimana dia merupakan saudara laki-laki Barra' 
bin Malik dari jalur ibunya. Dia merupakan orang pertama yang 
melakukan Man dalam Islam, dia berkata: Maka kedua orang itu 
saling melaknat, lalu Rasulullah & bersabda: 


3 $2 Oo 


2 oa Var Ao) 1 AP ob 0 9 a21! 

IL ag Hat Op Eh IMO 
LALIN Gf ehi GA Oia AA Ta 
NN tera Jai & tart Gl eat Iu 


. 
” 


"Lihatlah, apabila wanita tersebut melahirkan anak yang 
putih, berambut lurus, dan kedua matanya rusak, maka dia adalah 
milik Hilal bin Umayyah. Apabila dia melahirkan anak yang hitam 


408 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pelupuk matanya, berambut keriting, kedua betisnya kecil, maka 
dia adalah milik Syarik bin As-Sahma'." Anas berkata, "Kemudian 
aku diberitahu bahwa wanita tersebut melahirkan anak yang 
berpelupuk mata hitam, berambut keriting, dan kecil kedua 
betisnya." 
Dalam suatu riwayat disebutkan: 
4 Ja of BMA 3 Ra ola sdh al 
A 0 - 0 2 yaa Sta 
g g 
15 ng Paten aa ia ed 
SN ng “Tn Iseng ala AM Ie 
Te nga MG g AE - SAN : 2, .. 9 
Lah :JYa Ad Jl 2 33 Dab 


Yna 


Td 2, 8. 


Kan 2. 
euaa » Lgi an ale SG | koliga 


EA SIT LA A 


BAE NEK YESA LI, 
OKE ATA 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 409 


“Peristiwa li'an yang pertama dalam Islam adalah ketika 
Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin As-Sahma' berzina 
dengan istrinya. Kemudian dia datang kepada Nabi & dan 
mengabarkan hal tersebut. Lalu Nabi & bersabda kepadanya, 
"Datangkanlah empat orang saksi, jika tidak maka hukuman had di 
punggungmu." Beliau mengulang-ulang perkataan itu kepadanya. 
Kemudian Hilal berkata kepadanya, "Demi Allah! Wahai 
Rasulullah, sungguh Allah Azza Wajalla mengetahui bahwa aku 
benar, dan Allah pasti akan menurunkan kepadamu sesuatu yang 
akan membebaskan punggungku dari cambukan." Kemudian 
ketika mereka dalam keadaan demikian tiba-tiba turun ayat li'an, 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal 
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, 
Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan 
nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 
benar.” (Os. An-Nuur (24):6) 


Lalu dia menyebutkan hadits ini selengkapnya yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dimana para periwayatnya adalah 
para periwayat hadits-hadits shahih. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud 
secara panjang lebar, di dalam isnadnya terdapat seorang 
periwayat yang bernama Abbad bin Manshuur dimana banyak 
ulama yang telah berbicara tentangnya, ada yang berpendapat 
bahwa dia adalah seorang da'i yang beraliran gadariyah. 


Hukum: Apabila seorang pria menuduh berzina pria 
yang yang sudah menikah atau kepada seorang wanita asing yang 
sudah menikah, maka dia harus dikenakan hukuman had gadzaf. 
juga ditetapkan hukum baginya bahwa dia adalah seorang yang 


410 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





fasig, serta kesaksiannya ditolak. Jika hukuman had bagi orang 
yang melemparkan tuduhan zina kepada orang yang yang telah 
menikah ditegakkan, maka hukuman had bagi orang yang 
menuduh orang lain berzina adalah berdasarkan firman Allah &, 


Koe AA 23 


£ LA 0. k ". 28 A Les 
Anadat Aa ARA GIA Lean Oya 0, 


Senen td 
- Ah OoN . 


0 . (8, 


“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 
maka deralah mereka dengan delapan puluh kali dera.” (Os. An 
Nuur (24): 4). 


Jika seorang pria menuduh istrinya melakukan zina maka 
dia harus dikenakan hukuman had, jika dia tergolong orang yang 
telah menikah. Sedangkan jika yang bersangkutan itu belum 
menikah, maka dia dikenakan hukuman tazir, dia juga dihukumi 
sebagai seorang yang fasig. Jika dia dituntut untuk dikenakan 
hukuman had, maka hendaklah dia menggugurkan tuntutan ini 
dengan menegakkan bukti bahwa tuduhannya itu adalah benar, dia 
bisa menggugurkan tuntutan itu dengan secara lisan yaitu dengan 
cara melakukan fan. dika tidak, maka dia akan dikenakan 
hukuman had atau dia akan disebut sebagai seorang yang fasig. 
Inilah pendapat kami, dimana ulama yang berpendapat dengan 
pendapat ini adalah Malik dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah 
berkata: Jika seorang pria menuduh istrinya telah berzina, maka 
dia belum wajib dikenakan hukuman had, karena tuduhannya itu 
tertuju untuk wanita itu, akan tetapi yang wajib dilakukan olehnya 
adalah melakukan /'an. Jika dia tidak mau melakukan /'an, maka 
dia diasingkan atau ditahan hingga dia mau melakukan 4'an. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || a11 


Dalil kami adalah firman Allah &, 


3 Pa .“ o3e, . 3 2. Lc, 
Dl Aa C ah Isb Hp: 2 LAIN Dyah ad, 
NX 5.2 L ad SL Tang tee gi 
Oa AN NATA Pa TA AA Ip le 

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan 
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 


selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Os. 
An-Nuur (24): 4). 

Dimana ayat ini bersifat umum pada orang-orang yang 
sudah menikah atau yang belum menikah, lalu Allah memberitakan 
kepada para suami bahwa fan yang mereka lakukan adalah 


menggantikan kedudukan empat orang saksi selain mereka, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


23 Real YA 5 2 Ga 
837 TI,» 
Sayan si 


“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.” (Os. An Nuur (24): 6). 


Yang juga menjadi dalil kami adalah hadist Ibnu Abbas 
yang disampaikan oleh Asy-Syirazi pada pasal yang menceritakan 


412 || MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 











kisah Hilal bin Umaiyah ketika dia menuduh istrinya berzina 
dengan Syariik bin Sahma ', lalu Nabi & bersabda: 


SI A de du Bb EN 2 
1 KEB nadi ta de IC ch 
Pena JA ng ala Si ole 
1 Gal UK Sa 1ISK JS apa 
5 bai sisi Usa GAN dita 
4 Eau j Aa) 


"Datangkan bukti, atau kamu akan dikenai kukuman had 
pada punggungmu." Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apabila salah seorang dari kami melihat istri kami sedang bersama 
lelaki lain, maka apakah kami harus mendatangkan bukti?" Nabi 
menjawab, "Ya. Bila tidak, maka hukuman hada pada 
punggungmu." Hilal menjawab, "Demi Allah, Dzat yang telah 
mengutusmu dengan hhag!!!, aku orang yang benar. Sungguh, 
Allah akan menurunkan sesuatu yang dapat membebaskanku dari 
hukuman had." Kemudian turunlah ayat, "Dan orang-orang yang 
menuduh istrinya (berzina)," (@s. An-Nuur (24): 6). 


Lalu Nabi & memanggilnya dan beliau bersabda: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 413 


BE SANA 1, Tia 0.7 ad L 0... 
b- 3 DB Jar AB "ia L Pr 
“9 G3 OP PA SS N3 “Sta J8 Men pa 


“ Kabar gembira untukmu wahai Hilal, sungguh Allah telah 
memberi kemenangan dan jalan keluar bagimu,” maka Hilal 
berkata: “Sungguh aku telah mengharapkan hal itu dari Tuhanku 
Azza wa Jalla.” 


Juga hadits Uwaimir Al Ajlani yang telah disebutkan pada 
permulaan pembahasan ini, dimana di dalamnya terdapat sabda 
Rasulullah &: 


SA aa nd Td . 2 0. 2 . A o 0. 
LAI INI Beo H3 Us Jl B3 
Ya ot 


“Kalian dan teman kalian telah diturunkan Al @ur'an, 
maka pergi dan bawalah wanita itu ke sini” Maka dia 
mendatangkan wanita itu ke hadapan Rasulullah & lalu kedua 
orang itu saling melaknat. Maka, pengertian dari sabda Nabi & 
tersebut adalah, bahwa Allah telah menurunkan ayat dalam Al 
@ur'an yang berkenaan dengan kamu dan teman kamu, 
sebagaimana telah diturunkan kepada Hilal bin Umaiyah dan 
istrinya, sebab ayat ini bersifat umum, bisa jadi ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan semua itu. Pendapat yang masyhur adalah yang 
pertama. Dimana dikhususkannya /'an itu bagi para suami dengan 
cara menuduhkan berzina pada para istri, karena seorang pria 


a14 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





asing tidak membutuhkan gadzaf sebab akan menimbulkan 
kerancuan, dimana dia tidak dapat menggugurkan hukuman had 
kecuali dengan adanya bukti. 


Jika seorang istri telah berbuat zina, maka dia telah 
merusak kesetiaan suaminya, dia juga telah berkhianat pada 
perkara yang diamanahkan, serta dia akan mendapatkan 
kemurkaan yang amat besar: berupa tidak dinasabkannya anak itu 
kepada sang suami. Lalu perkara itu diringankan dengan 
dijadikannya /'an sebagai pengganti kesaksian empat orang, dan 
dengan masuknya seorang pria asing, yang bisa jadi hal itu berarti 
memasukkan nasab yang bukan pada tempatnya, sehingga perlu 
adanya tuduhan zina terhadap wanita itu. 


Apabila sang suami mampu untuk mendatangkan bukti 
dan melaksanakan #'an, maka pelaksanaan hukuman had yang 
dikenakan kepada dirinya itu dapat digugurkan dengan satu di 
antara keduanya (mengucapkan /'an atau mendatangkan bukti). 
Sebagian orang ada yang berpendapat, bahwa dia tidak perlu lagi 
untuk melakukan Jf'an, dalil kami adalah, bahwa kedua perkara itu 
merupakan dua bukti untuk menetapkan suatu kebenaran, maka 
dia diperbolehkan menegakkan masing-masing di antara kedua 
bukti yang ada. jika dia mampu untuk itu, sebagaimana dua orang 
pria dalam persaksian pada perkara harta atau seorang saksi pria 
dan dua orang saksi wanita. 


Cabang: Kondisinya sama, apakah sang suami berkata: 
“Aku melihat istriku berzina,” atau “Aku telah menuduhnya 
berzina “dan dia tidak menambahkan kata-katanya dengan kata 
“melihatnya,” maka dia berhak untuk melakukan Ian untuk 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 415 


menggugurkan hukuman had yang akan dikenakan pada dirinya, 
ini adalah pendapat Abu Hanifah. 


Sementara Malik berpendapat, bahwa dia tidak perlu 
untuk melakukan #'an kecuali jika sang suami berkata, “Aku telah 
melihatnya berzina,” karena ayat fan diturunkan berkenaan 
dengan Hilal bin Umaiyah. Begitu pula jika sang suami berkata, 
“Sungguh aku telah melihatnya dengan mataku dan aku telah 
mendengar dengan telingaku.” Dalil kami adalah firman Allah &, 


21) 7 er AT 23 PAKA 
TA KI Nopol, 


“Dan orang-orang yang menuduh istrinya, padahal mereka 


tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri” (@s. An. 


Nuur (24): 6). 


Ayat ini tidak membedakan, apakah sang suami berkata, 
“Aku telah melihatnya dengan mataku,” atau dia mengatakannya 
secara mutlak. Hal ini juga dikarenakan, bahwa makna dari kata 
itu dapat diketahui dengan adanya tuduhan zina kepada sang istri 
yang disandingkan dengan persaksian, maka sah tuduhan yang 
bersifat mutlak itu sebagai suatu bukti. 


Cabang: Apabila ada seorang anak yang sang suami 
ingin nafikan nasabnya, maka nasabnya itu tidak bisa hilangkan 
dengan adanya suatu bukti, akan tetapi harus dengan /'an, karena 
tidak ada celah untuk mempersaksian. Jika dia berkehendak untuk 
menetapkan tuduhan zina dengan adanya bukti dan juga 
melakukan #'an untuk menghilangkan nasab atau dia melakukan 
Ifan kepada kedua orang itu, maka hal itu diperbolehkan. 


a16 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 




















Asy-Syirazias berkata: Pasal: Jika sang istri 
termasuk orang yang dapat menjaga kesucian dirinya 
sehingga dia tidak dikenakan hukuman had atau 
hukuman ta 'zir -dimana juga belum ada nasab-, maka 
sang suami tidak boleh me-li'an-nya. Di antara para 
ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa 
suami boleh melakukan Ii'an lantaran tidak adanya 
hubungan intim antara keduanya. Pendapat madzhab 
adalah pendapat yang pertama. Karena, yang dimaksud 
dengan pelaksanaan Ii'an adalah untuk mencegah 
terjadinya hukuman dengan adanya tuduhan zina dan 
untuk menghilangkan nasab, karena di dalam Ii'an itu 
terdapat bahaya bagi masing-masing perkara (baik 
tuduhan zina atau menghilangkan nasab), sementara d 
isini tidak ada satu pun yang dikhawatirkan dari kedua 
bahaya itu. 


Sedangkan perkara tidak adanya hubungan intim 
antara keduanya, maka hal itu bukanlah maksud dan 
tujuan permasalahan ini, dimana hal itu bisa dicapai 
dengan talak, maka dia tidak boleh melakukan Ii'an 
hanya karena tidak adanya hubungan intim. Akan tetapi 
jika sang istri bukanlah seorang yang dapat menjaga 
kehormatan dirinya dari pelaksanaan hukuman had dan 
dari hukuman ta'zir, dimana sang wanita itu tidak 
menuntut akan hal itu, maka Al Muzani meriwayatkan 
sebuah pendapat, bahwa dalam keadaan seperti itu 
sang suami tidak boleh melakukan /i'an hingga wanita 
yang dituduh berzina itu menuntut agar hukuman had 
tetap dilaksanakan. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 417 


Telah diriwayatkan tentang seseorang yang 
menuduh berzina kepada istrinya kemudian dia menarik 
kembali tuduhan itu, maka jika dia melakukan Ii'an 
hukuman had menjadi gugur. Di antara ulama madzhab 
kami juga ada yang berpendapat, bahwa sang suami 
tidak boleh melakukan Ji'an, karena dia tidak perlu 
melakukan /i'an sebelum ada permintaan. Abu Ishag 
berpendapat: Sang suami boleh melakukan /f'an karena 
hukuman had wajib dikenakan terhadap dirinya, 
sehingga sang suami juga diperbolehkan menggugurkan 
hal ini tanpa ada permintaan untuk melakukan Ii'an, 
sebagaimana sang suami diperbolehkan melaksanakan 
utang sebelum diminta. Perkataan Asy-Syirazi, “Sang 
suami tidak boleh melakukan /i'an” maksudnya adalah 
hal ini tidak menghalangi pembolehan Ii'an itu, akan 
tetapi yang dihalangi adalah kewajibannya. 


Pasal: Apabila sang istri itu adalah seorang 
budak, atau seorang kafir dzimmi, atau seorang anak 
kecil yang telah disetubuhi, maka melemparkan 
tuduhan berzina kepadanya merupakan perbuatan yang 
harus dihukum. Hendaklah sang suami melakukan /i'an 
untuk mencegah hukuman ta'zir karena yang demikian 
itu merupakan hukuman ta 'zir lantaran adanya tuduhan 
berzina. Namun, jika istrinya adalah seorang anak kecil 
yang belum dia setubuhi, maka tuduhan berzina 
kepadanya itu adalah perkara ta 'zir, dimana sang suami 
tidak boleh melakukan Ii'an untuk menghilangkan 
hukuman fta'zir tersebut. Karena, yang demikian itu 
bukanlah hukuman ta'zir dari tuduhan berzina, akan 
tetapi hal itu merupakan hukuman fta'zir untuk 


a18 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 

















melakukan dusta pada hak Allah &. Jika sang suami 
menuduh zina istrinya dan dia tidak melakukan li'an, 
maka sang suami harus dikenakan hukuman had, 
karena dirinya telah melakukan tuduhan berzina, 
sedangkan tentang tuduhan zinanya itu, maka sang 
suami diberikan hukuman ta'zir dan sang suami tidak 
boleh melakukan Ifan untuk menghindari hukuman 
tazir tersebut. Sebab, hal itu merupakan hukuman 
ta'zir untuk menghindari suatu penderitaan, karenanya 
kami telah menetapkan hukuman had lantaran tuduhan 
zina. Jika telah bukti atau pengakuan telah di tetapkan, 
bahwa sang istri itu telah berzina, kemudian sang suami 
melakukan tuduhan zina, maka Al Muzani 
meriwayatkan sebuah pendapat, bahwa sang suami 
tidak boleh melakukan Ii'an untuk menghindari 
hukuman. Ar-Rabi' berkata, bahwa sang suami harus 
melakukan If'an untuk menghilangkan hukuman itu. 


Para ulama madzhab kami berbeda pendapat 
menjadi dua: Abu Ishag berpendapat, bahwa pendapat 
madzhab adalah pada pendapat yang telah diriwayatkan 
oleh Al Muzani, sementara apa yang telah diriwayatkan 
oleh Ar-Rabi' yang menyatakan, bahwa fungsi dari Ii'an 
itu adalah untuk menelusuri ada atau tidaknya 
perzinaan, dimana perzinaan itu telah ada dengan 
adanya pengakuan wanita itu atau dengan adanya 
bukti, dimana juga karena yang dituju dari pelaksanaan 
Ifan itu adalah untuk menggugurkan perkara yang 
diwajibkan lantaran adanya tuduhan zina, dan hukuman 
ta'zir disini itu berupa perlakuan kasar, kejam dan keji 
karena dia telah melanggar hak Allah &, bukan karena 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 419 


tuduhan berzinanya itu. Sebab, dengan adanya tuduhan 
berzina, maka hal itu tidak mendatangkan aib dengan 
sendirinya. Abu Al Hasan bin Al @aththaan dan Abu Al 
@asim Ad-Daraki mengatakan, bahwa pada perkara ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh 
melakukan /i'an, berdasarkan dari apa yang telah kami 
sebutkan di atas. 

Pendapat Kedua: Sang suami boleh melakukan 
Ifan, karena jika melakukan Ji'an untuk menghindari 
hukuman pada orang yang belum ada ketetapan 
perzinaannya saja diperbolehkan, maka melakukan Ii'an 
pada orang yang telah ada ketetapan perzinaannya, 
sudah tentu lebih diutamakan. 


Penjelasan: 

Meninggalkan sangsi berarti mencegah dan menghilangkan- 
nya, dimana meninggalkan sanksi berarti mencegah sanksi itu agar 
tidak terjadi. Nabi #@ pernah bersabda: 

1 P3 -. Ni “3 o 
SAGI SIA We 


“ Tinggalkanlah hukuman-hukuman had dengan syubhat- 
syubhat” 
Dalam Al @ur'an, Allah & berfirman, 


2 


“5 Gif 21 Pan 2 pan 
ALAN Kd Lg) 9 


£ . 
- 


420 || A1 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








“Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.” (Os. 
Al @ashshah (28): 54). 


Allah & juga berfirman, 
ke 02. 
ts 5 x ne 
“ Lalu kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu.” (Os. Al 
Bagarah (2): 72). 
Maksudnya adalah kalian saling menuding dan saling 
menolak, ini seperti yang tertera di dalam sebuah sya'ir: 
# av. - Pa £ o ana 
Kn Ia 3 lia # 312 n) 23 39 Jk 


our Ce GT at Ns a Lia 0G 83 
SEE ES Utan Ja ja JI 
Engkau berkata, dimana aku telah menentang pernyataanmu 
untuk berkemas# apakah ini ini kondisi agamanya dan juga 
agamaku? 

Apakah setiap masa itu akan pergi dan meninggalkan?# Sehingga 
tiada yang tersisa dan juga tidak ada yang dapat melindungiku. 


Kata A/ Mudaarah, tanpa adanya huruf hamzah, 
bermakna mengambil dengan perlahan. Seperti yang tertera pada 
sebuah syai'ir: 


. 8 “0 Z 13 Gitu ena eET 3 Ps 2 9 
KAA AA LIA Ya Ab sub ST Y LS op 


Apabila aku tidak mengetahui kijang # maka sungguh aku telah 
menginjak-injak hewan yang bergerak perlahan di balik tanah itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 421 


Hukum: Hukuman had yang dikenakan bagi orang yang 
melemparkan tuduhan berzina adalah seperti orang yang dituduh. 
Apabila orang yang dituduh itu memaafkan orang yang menuduh, 
maka hukuman had itu Gugur, namun jika dia meninggal dunia 
sebelum dia melaksanakan hukuman had, maka hukuman had itu 
harus ditegakkan oleh orang ahli warisnya. Abu Hanifah 
berpendapat, bahwa melaksanakan hukuman had itu merupakan 
hak Allah dan bukan hak orang yang dituduh berzina. 


Apabila dia telah memaafkan orang yang menuduh, maka 
pelaksanaan hukuman had tidak serta merta menjadi gugur. Jika 
yang dituduh itu meninggal dunia, maka penegakkan hukuman 
had itu tidak bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Kami telah 
bersepakat, bahwa penegakkan hukuman had tidak bisa 
dilaksanakan kecuali atas tuntutan orang yang dituduh, dalil kami 
tentang hal ini adalah, sabda Rasulullah 2, 

s 


Kara Kana, “sira Asas ii 


“ 1g - 
“? PP 

“Sesungguhnya darah, harta dan harga diri adalah haram 
(suci) bagi kalian.” 

Sabda beliau ini telah menambahkan masalah harga diri 
sebagai sesuatu yang harus dijaga kesuciannya sebagaimana pada 
harta dan darah, maka konsekuensi hukumnya itu tergantung 
kepada orang yang tertuduh, sebagaimana pada harta dan darah. 
Karena, tuduhan itu diarahkan kepada badan atau pribadi. Jika 


perkara tersebut sudah ditetapkan dengan adanya pengakuan, 
maka hukum tersebut tidak gugur dengan menarik kembali ucapan 


a22 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadrarab 


itu, dan bahwa setiap anak Adam berhak untuk melakukan 
tuntutan hukuman gishash. Mengenai ungkapan kami, “Jika telah 
ada ketetapan dengan pengakuan maka tidak gugur dengan 
menarik kembali ucapan itu” adalah, hal ini dalam rangka sikap 
berhati-hati dalam menegakkan hukuman had pada perbuatan 
zina, pencurian atau pada perkara potong tangan dalam 
pencurian. 


Apabila telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jika 
seorang istri yang dituduh telah berbuat zina oleh suaminya, 
kemudian dia memaafkan perkara yang menjadi kewajiban 
melakukan hukuman had atau hukuman #a Zir terhadap suaminya, 
dan juga belum ada anak yang dihasilkan, maka sang suami tidak 
boleh melakukan #'an, karena dia melakukan an untuk 
menggugurkan hukuman had pada dirinya, dan hal itu telah gugur 
dengan adanya pemaafan. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, 
bahwa sang suami diperbolehkan melakukan #'an, karena manfaat 
lain yang dia dapatkan dari melakukan /'an itu adalah terputusnya 
ranjang dan berpisah selama-lamanya -pendapat pertama ini 
didasari karena perpisahan selama-lamanya itu dapat terjadi 
dengan adanya talak tiga-. Jika terdapat anak, maka sang suami 
berhak pula melakukan Han untuk menghilangkan nasab anak 
tersebut dari dirinya. Jika disana tidak ada nasab, maka sang suami 
tidak boleh melakukan fan. 


Di antara para ulama madzhab kami ada pula yang 
berpendapat, bahwa sang suami diperbolehkan melakukan Ifan 
dengan tujuan untuk terputusnya hubungan intim, dan ini adalah 
pendapat pertama, karena tujuan melakukan /'an itu adalah untuk 
menghilangkan nasab atau untuk menggugurkan pelaksanaan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 423 


hukuman had pada dirinya. Dalam perkara ini tidak ada satupun di 
antara kedua hal itu, sementara terputusnya hubungan intim, maka 
hal itu mungkin terlaksana dengan adanya talak tiga. 


Inti dari paparan yang telah kami sebutkan di atas adalah, 
bahwa pelaksanaan hukuman ad tidak boleh langsung 
dilaksanakan kepada suami yang menuduh istrinya berzina, dan 
juga tidak boleh meminta sang suami untuk melakukan 4'an hingga 
istrinya menuntut hal itu. Karena, hal itu adalah haknya istri, maka 
dari itu hukuman had tidaklah dilaksanakan kecuali atas 
permintaannya, sebagaimana pada hak-hak sang istri yang lain. 
Wali dari wanita itu tidak boleh menuntut hak mewakilinya, jika 
wanita itu dalam keadaan gila atau dalam keadaan diasingkan. 
Sang wali anak perempuan kecil juga tidak boleh mewakilkannya, 
dimana tuan seorang budak wanita juga tidak boleh melakukan 
tuntutan itu mewakili kedua orang perempuan itu. Sebab, di dalam 
hal ini ada hak milik yang tetap untuk mendapatkan kesembuhan 
dari rasa sakit pada hatinya, maka penegakkan hukuman had ini 
tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk 
itu, sama halnya pada penegakkan hukuman gishash. 


dika seorang suami hendak melakukan #'an tanpa adanya 
tuntutan, maka dalam hal ini harus kita perhatikan terlebih dahulu, 
jika tidak ada nasab yang akan dia hilangkan, maka sang suami 
tidak boleh melakukan Ian, begitu pula pada setiap kondisi yang 
hukuman had menjadi gugur padanya, sebagaimana jika telah 
ditegakkan bukti yang menyatakan bahwa wanita itu telah 
melakukan perzinaan, atau telah dibebaskannya sang suami dari 
hukuman had oleh istrinya, kemudian sang suami hendak 
melakukan #'an terhadap istrinya, dimana juga tidak ada nasab 
yang harus dihilangkan, maka sang suami tidak disyari'atkan untuk 


aza || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


melakukan fan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, 
dimana kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam 
hal ini, hanya saja sebagian ulama madzhab kami berpendapat, 
bahwa sang suami diperbolehkan melakukan Man untuk 
menghilangkan tali perkawinan, akan tetapi yang shahih menurut 
pendapat kami adalah, seperti apa yang dikatakan oleh seluruh 
ahli fikih yang menyatakan, bahwa menghilangkan tali perkawinan 
itu mungkin saja dilakukan dengan talak tiga, sementara 
pengharaman selama-lamanya itu bukanlah maksud dari disyari'at- 
kannya Han. Akan tetapi yang didapatkan dari hal itu adalah 
tanggung jawab, ini adalah pendapat Ibnu @udamah dalam .A/ 
Mughni. 


Jika seorang suami menuduh istrinya telah berzina lalu 
wanita itu menjadi gila, atau dia menuduh istrinya dalam keadaan 
istrinya gila karena perzinaan itu, dimana sebelumnya dia dalam 
keadaan sehat, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan 
hukuman had pada suami itu, akan tetapi yang wajib ditegakkan 
padanya adalah hukuman fa zir. Jika seorang wali menuntut untuk 
mendapatkan apa yang menjadi hak istri, berupa ditegakkannya 
hukuman had atau hukuman taZir, maka wali tidak boleh 
melakukan hal itu, karena cara untuk mendapatkan kesembuhan 
dari yang dituduhkannya itu adalah dengan menegakkan hukuman 
had pada orang yang tertuduh, maka tuntutan itu tidak boleh 
dilakukan oleh walinya, sebagaimana pada perkara gishash. Jika 
sang suami minta untuk dilakukan #'an dari istrinya, itu maka Asy- 
Syafi'i #8 berkata: Perpisahan itu telah terjadi. 


Pada perkara ini ada dua pendapat ulama madzhab kami. 
Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa jika istrinya itu 
dalam keadaan hamil, maka sang suami boleh melakukan fan, 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 425 


karena /f'an dibutuhkan olehnya untuk menghilangkan nasab anak 
yang ada dalam kandungan itu. Sedangkan jika wanita itu tidak 
dalam kondisi hamil, maka sang suami tidak boleh melakukan 
fan, karena tujuan dari Han adalah untuk menggugurkan 
hukuman had) atau untuk menghilangkan nasab anak, dan disini 
tidak ada anak, lalu untuk apa an itu dilaksanakan, dimana tidak 
ada kewajiban untuk melaksanakan hukuman had pada suami 
kecuali dengan adanya tuntutan dari wanita yang dia tuduh telah 
berzina. Sang wanita itu tidak boleh melakukan tuntutan sebelum 
dia kembali sadar, sehingga sang suami tidak boleh untuk 
melakukan Han. 


Abu Ishag Al Marwazi berkata: Sang suami diperbolehkan 
melakukan fan, sama halnya apakah wanita itu dalam keadaan 
hamil atau tidak dalam keadaan hamil, karena jika wanita itu 
dalam keadaan hamil, maka #'an dibutuhkan untuk menghilangkan 
nasab anak, dan jika sang wanita itu tidak hamil, maka Han juga 
tetap dibutuhkan untuk menggugurkan hukuman had yang harus 
dikenakan kepada sang suami, sebagaimana pada seseorang yang 
berutang dimana dia membayar utangnya sebelum jatuh tempo 
pada masa utang itu.Pendapat pertama merupakan pendapat yang 
paling shahih, karena Asy-Syafi'i berkata: “Sang suami tidak boleh 
melakukan fan hingga wanita yang dituduh berzina itu meminta 
untuk ditegakkan hukuman had yang menjadi haknya.” 


Masalah: Jika sang suami melemparkan tuduhan zina 
kepada istrinya yang masih kecil. Apabila wanita itu belum dia 
setubuhi, seperti seorang anak wanita yang berumur tujuh tahun 
misalnya, dimana sang suami mengetahui dengan yakin bahwa 
wanita itu tidak disetubuhi, juga bahwa dirinya itu telah berdusta, 
maka harus ditegakkan hukuman #ad atau hukuman ta zir kepada 


426 || 4 Majmu' Syarah Al Muhadrdzab 





sang suami. Sang suami tidak boleh melakukan #'an dengan tujuan 
menggugurkan hukuman taZir ini, karena kita telah menelusuri 
kebohongannya, maka tidak ada manfaatnya dia melakukan Ifan. 
Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan, bahwa hukuman taZir 
tidaklah ditegakkan pada sang suami kecuali jika wanita itu telah 
mencapai masa baligh-nya, karena pada masa itu sang wanita itu 
dapat melakukan tuntutan dan tidak pula diperbolehkan untuk 
mewakilkan tuntutan itu kepada seseorang yang mewakilinya. 


Jika istrinya itu adalah seorang wanita kecil yang sudah 
disetubuhi, seperti seorang anak yang berumur sembilan tahun 
atau lebih, maka tuduhan zina yang dilemparkan suaminya adalah 
sah, karena apa yang dia katakan itu bisa terkandung di dalamnya 
kebenaran dan kedustaan. Tidak ada keharusan menegakkan 
hukuman had terhadap sang suami karena wanita itu bukanlah 
seorang wanita yang baik-baik, dan yang harus ditegakkan pada 
sang suami adalah hukuman faZir. Lantas apakah sang suami 
boleh melakukan H'an, karena yang dituju pada perbuatan fan 
adalah untuk menghilangkan nasab, atau menggugurkan apa yang 
akan menimpa sang suami berupa ditegakkannya hukuman had 
atau hukuman ta7zir karena dia telah melemparkan tuduhan zina 
kepada wanita itu. Perkara itu tidak harus ditegakkan kecuali jika 
sang istri menuntutnya. 


Abu Ishag mengatakan: Sang suami boleh melakukan /'an 
dengan tujuan untuk menggugurkan apa yang harus ditegakkan 
kepada sang suami berupa hukuman #aZir sekalipun dia belum 
dituntut untuk melakukan fan itu, sebagaimana jika orang yang 
berutang itu diperbolehkan melunasi hutangnya sebelum habisnya 
waktu yang ditentukan untuk membayar utang. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 427 


Jika sang suami mempunyai seorang istri yang merupakan 
kitabiyah, lalu dia melemparkan tuduhan berzina kepada wanita 
itu, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman had 
kepada sang suami itu, karena istrinya itu bukanlah seorang wanita 
yang baik-baik, dimana sang suami dikenakan hukuman #&zir 
Maka, hukuman baginya adalah hukuman had yang harus 
dikenakan karena dia telah melemparkan tuduhan berzina kepada 
seorang wanita baik-baik dan perkara itu menjadi gugur bagi sang 
suami dengan telah ditegakkannya bukti atas perzinaan sang istri, 
atau dengan adanya Ian, karena jika hukuman had itu digugurkan 
secara keseluruhan lantaran hal itu, maka menggugurkan 
perbuatan lain yang lebih rendah dari perkara hukuman had itu 
lebih diutamakan. 


dika istrinya itu adalah seorang budak wanita, lalu sang 
suami menuduhnya berzina, maka tidak ada keharusan untuk 
menegakkan hukuman had pada sang suami karena wanita itu 
bukanlah wanita yang baik-baik, dimana yang harus ditegakkan 
kepada sang suami itu adalah hukuman tazir. Tidak ada hak bagi 
tuan dari budak wanita itu untuk menuntut hak budak wanitanya, 
karena yang akan dia tuntut itu bukanlah sesuatu yang berupa 
harta dimana yang dituntut itu tidak ada penggantinya berupa 
harta. Hak seorang tuan dari budak wanita itu hanyalah yang 
berkaitan dengan harta atau segala sesuatu yang penggantinya 
dalam bentuk harta. Jika budak wanita itu menuntut untuk 
dilaksanakan hukuman had pada suaminya itu, maka sang suami 
itu berhak untuk menggugurkan hukuman had itu dengan cara 
menegakkan bukti atau dia melakukan Aan, sebagaimana 
pendapat kami pada perkara diharuskannya menegakkan 
hukuman had pada seorang suami jika dia melemparkan tuduhan 
berzina kepada seorang wanita baik-baik. Jika budak wanita itu 


428 Il 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 








memaafkan sang suami dari keharusan menegakkan hukuman had 
padanya, maka hukuman had itu akan menjadi gugur, karena tidak 
ada hak bagi tuan dari budak wanita itu untuk melakukan tuntutan. 


Masalah: Jika telah ditegakkan bukti yang menyatakan, 
bahwa wanita itu telah melakukan perzinaan, atau wanita itu telah 
mengakui hal itu kemudian suami atau seorang pria lain 
melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu, maka tidak ada 
keharusan menegakkan hukuman had kepada orang yang 
melemparkan tuduhan berzina, ini berdasarkan firman Allah &, 


ro - 8, 
. 


A Kh TK aa Et SA LL IU IS £ 


Pd 0.712 sak Gek gt ja 0.07 PPT Da 0 ML 
On LB 2th Iplo23 Yy alan Cpu 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan 
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 


selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Os. 
An Nuur (241: 4). 


Dimana wanita seperti ini bukanlah wanita yang baik-baik. 
Juga dikarenakan, bahwa tuduhan berzina adalah tuduhan yang 
terkandung padanya kebenaran dan kedustaan, sedangkan suatu 
perkara yang terkandung padanya satu di antara kedua hal itu, 
maka yang demikan itu bukanlah tuduhan berzina, tidakkah 
engkau tahu bahwa sesungguhnya jika seorang suami menuduh 
zina istrinya yang kecil dimana biasanya belum disetubuhi pada 
wanita seumurnya, atau dia berkata, “Manusia semuanya telah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 429 


melakukan zina,” maka hal ini bukanlah perkara gadzaf (tuduhan 
berzina), sementara tujuan ditegakkannya hukuman had itu adalah 
untuk mencegah adanya aib pada wanita yang dituduh berzina. 
Sementara pada wanita ini tidak ada aib baginya jika dia dituduh 
telah melakukan zina, karena perbuatan zinanya itu telah ada 
ketetapan waktunya (umur sembilan tahun misalnya), maka yang 
harus ditegakkan adalah hukuman #aZir karena sang suami telah 
menyakiti wanita itu dan telah mencelanya, dimana hal itu adalah 
perbuatan yang diharamkan, maka sang suami harus dikenakan 
hukum tafZir karenanya. Jika yang menyakiti wanita itu adalah 
seorang pria asing, maka ketetapan hukuman had padanya itu 
tidak bisa gugur walaupun terdapat bukti dan tidak juga dengan 
yang lainnya, karena hukuman taZir ini lantaran adanya sikap 
menyakiti bukan karena adanya tuduhan berzina. Akan tetapi jika 
yang menyakiti wanita itu adalah suaminya, maka apakah 
hukuman t#aZir itu dapat digugurkan dengan adanya fan? Dalam 
hal ini Al Muzani telah menukilkan sebuah pendapat yang 
menyatakan, bahwa sang suami tidak bisa menggugurkan 
hukuman fa zirnya dengan melaksanakan £'an. 


Ar-Rabi' telah menulikkan sebuah pendapat, bahwa sang 
suami bisa menggugurkan hukuman £a Zir dengan melakukan fan, 
sehingga para ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam 
masalah ini, Abu Ishag berpendapat: Yang benar dalam masalah 
ini adalah, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al Muzani, 
dimana yang telah dinukilkan oleh Ar-Rabi' itu merupakan 
kesalahan. Karena, yang dituju pada pelaksanaan fan adalah 
untuk mengetahui perzinaan, sementara dalam masalah ini 
perzinaan telah terbukti, maka tidak ada manfaatnya lagi untuk 
melaksanakan Man. Juga dikarenakan, bahwa fan itu dapat 
menggugurkan hak wanita yang dituduh berzina, sedangkan hak 


430 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Allah tidak akan pernah gugur. Sedangkan hukuman tazir ini 
merupakan hak Allah &, maka tidak boleh digugurkan, 
sebagaimana pendapat kami pada orang yang melemparkan 
tuduhan kepada wanita kecil. —dimana biasanya pada wanita 
seusianya itu belum disetubuhi— Jika dikatakan: Bahwa 
menegakkan hukuman ta'zir ini adalah hak Allah #, maka tidak 
perlu adanya tuntutan bagi wanita yang dituduh berzina, 
sebagaimana apabila sang suami berkata, “Manusia semuanya 
adalah pelaku zina,” maka seorang Imam harus menegakkan 
hukuman ta zir padanya tanpa menunggu adanya tuntutan. Kami 
berpendapat, bahwa dibutuhkannya tuntutan dari wanita itu karena 
hal itu berkaitan dengan hak wanita itu sendiri. 


Abu Al Husain bin Al @aththaan dan Abu Al @asim Ad- 
Daraki mengatakan, bahwa dalam perkara ini terdapat dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh melakukan 
fan dengan alasan yang telah kami sebutkan di atas. 


Pendapat Kedua: Sang suami boleh melakukan Jian. 
Sebab, jika melakukan 4'an untuk menghindari hukuman faZir 
bagi orang yang belum bisa dipastikan perbuatan zinanya saja 
diperbolehkan, maka melakukan /'an pada orang yang telah 
dipastikan perbuatan zinanya itu sudah tentu lebih utama. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, 
bahwa hal ini bukan berdasarkan pada dua pendapat Asy-Syaffi, 
akan tetapi hal ini hanya karena berbedanya dua kondisi, dimana 
keadaan yang berpendapat untuk tidak memprbolehkan Han 
adalah kondisi dimana dia telah melempar tuduhan zina sebelum 
adanya hubungan suami istri, sebagaimana jika sang suami 
menuduh wanita itu dengan berzina dimana kedua orang itu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 431 


merupakan dua orang asing, lalu bukti pun menerangkan, bahwa 
wanita itu telah berzina, kemudian dia menikahi wanita itu dan 
melemparkan tuduhan berzina, karena pada dasarnya sang suami 
tidak boleh melakukan Aan hanya untuk perkara itu, maka 
demikian pula yang kedua, sementara kondisi orang yang 
berpendapat,bahwa sang suami boleh melakukan /'an, ini adalah 
kondisi dimana jika dia melempar tuduhan berzina dalam keadaan 
adanya hubungan suami-istri, lalu telah tegak bukti tentang adanya 
perzinaan itu, kemudian sang suami melemparkan tuduhan berzina 
dengan adanya bukti itu untuk yang kedua kalinya, maka dalam 
kondisi ini, sang suami diperbolehkan melakukan /'an, karena 
pada dasarnya dia berhak untuk menggugurkan hukuman hadinya 
dengan melakukan /'an sebelum adanya bukti, maka begitu pula 
halnya sebelum adanya bukti. 


Cabang: Jika sang suami melemparkan tuduhan zina 
kepada istrinya, dimana tidak ada bukti yang ditegakkan, yang 
menyatakan bahwa wanita itu berzina dan sang suami itu juga 
tidak melakukan fan, lalu dia dikenakan hukuman had kemudian 
dia melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu lagi, maka 
sang suami tidak harus dikenakan hukuman ad lagi, karena 
tuduhan berzina merupakan suatu perkara yang di dalamnya ada 
kebenaran dan juga ada kedustaan, dimana dalam hal ini yang ada 
hanyalah kedustaan. Juga dikarenakan, bahwa tujuan ditegak- 
kannya hukuman had adalah untuk menghilangkan aib bagi nasab 
wanita yang dituduh berzina, dan aib itu telah hilang dengan 
adanya hukuman had yang pertama, maka tidak ada manfaatnya 
untuk menegakkan hukuman had yang kedua. yang diharuskan 
pada sang suami adalah hukuman #aZir, karena sang suami telah 


a32 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





menyakiti istrinya dengan tuduhan berzina dan itu merupakan 
perbuatan yang diharamkan. Sang suami tidak boleh melakukan 
Han hanya untuk menggugurkan hukuman ta7ir ini, karena 
hukuman #aZir yang ditegakkan karena adanya perbuatan yang 
tidak menyenangkan, maka ini sama saja dengan hukuman fa Zir 
lantaran adanya perbuatan tidak menyenangkan pada istri yang 
kecil, -dimana pada seumurannya, sang wanita tidak disetubuhi-. 


Jika seorang pria asing melemparkan tuduhan zina 
kepada seorang wanita asing lainnya, dimana tidak ada bukti yang 
ditegakkan yang menerangkan perbuatan zina itu, lalu dilaksana- 
kan hukuman had pada orang yang menuduh itu kemudian dia 
melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu untuk yang kedua 
kalinya, maka tidak ada keharusan untuk ditegakkan hukuman 
had pada pria itu, namun yang harus ditegakkan kepadanya adalah 
hukuman tazir, karena dia telah melakukan perbuatan yang 
menyakitkan atau perbuatan tidak menyenangkan. Sebagian ulama 
berpendapat, bahwa hukuman had harus dikenakan kepada sang 
suami karena telah melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu. 


Dalil kami adalah, dari apa yang telah diriwayatkan bahwa 
Abu Bakrah telah bersaksi bahwa dia dan dua orang yang 
bersamanya telah melakukan zina pada Mughirah bin Syu'bah, 
maka Umar #5 menegakkan hukuman had kepada mereka semua, 
kemudian Abu Bakrah berkata kepada Al Mughirah, “Sungguh aku 
telah melakukan perbuatan zina,” lalu Umar #s hendak 
mencambuknya, maka Ali @, berkata kepadanya, “Jika engkau 
hendak menegakkan hukuman had padanya, maka rajamlah 
sahabatmu itu,” maka Umar #& memahami maksud dari perkataan 
Ali Karramallahu wajhah, “Jika engkau menjadikan perkara ini 
sebagai tuduhan zina yang kedua, maka telah sempurna 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 433 





persaksian itu pada Al Mughirah. Jika engkau menjadikan perkara 
ini sebagai tuduhan zina yang pertama, maka engkau telah 
menegakkan hukuman had padanya. 


Cabang: Ibnu Ash-Shabbaagh dalam Asy-Syaamil 
berkata: Jika seorang suami melemparkan tuduhan zina kepada 
istrinya lalu telah ditetapkan hukuman had padanya karena 
permintaan istri dengan adanya an, maka dalam hal ini harus 
ditinjau terlebih dahulu, jika istri itu telah melaknat suaminya, maka 
laknatan suami telah dilawan dengan laknatan istri, sehingga tidak 
ada ketetapan bahwa wanita itu telah melakukan zina dan tidak 
ada keharusan bagi wanita itu untuk menuntut ditegakkannya 
hukuman had pada sang suami serta tidak pula hilang sifat baik 
pada diri wanita itu. 


Jika sang suami atau orang lain selain suaminya itu 
melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, maka hukuman had 
harus ditegakkan padanya (suami atau orang lain). Jika sang suami 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dan dia melakukan 
an (melaknat) terhadap istrinya, sementara istrinya tidak 
melakukan /'an, maka wajib untuk ditegakkan hukuman had pada 
istrinya itu, dimana sifat baik pada wanita itu di hadapan suaminya 
menjadi hilang, maka apakah sifat baik-baik wanita itu di hadapan 
pria asing lainnya juga akan gugur? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Salah satunya: Label sifat baik pada diri sang wanita itu 
menjadi gugur, karena sebelumnya telah ditetapkan, bahwa wanita 
itu telah berbuat zina dengan adanya fan yang dilakukan oleh 
sang suami. 


a34 || M1 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Pendapat Kedua: Label sifat baik wanita itu tidak menjadi 
gugur lantaran adanya fan dan bahwa ian itu merupakan 
argument khusus bagi seorang suami, oleh karena itu tidak 
menjadi gugur hukuman had bagi pria asing, maka tidak gugur 
pula sifatnya sebagai wanita yang baik-baik. 


Abu Ishag berpendapat, bahwa seorang suami jika dia 
menuduh istrinya melakukan zina dan kedua orang itu saling 
melakukan #'an (melaknat), kemudian sang suami menuduh 
istrinya itu dengan tuduhan perzinaan yang telah dilakukan Ian 
oleh kedua orang itu, maka tidak ada keharusan untuk 
menegakkan hukuman had pada sang suami. 


Jika sang suami melemparkan tuduhan perzinaan dengan 
pria asing, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Tidak ada keharusan untuk menegak- 
kan hukuman had pada suaminya itu, karena /'an tidak menjadi 
gugur kecuali adanya tuduhan berzina dalam kehidupan sepasang 
suami istri, karena seseorang di antara kedua orang itu 
membutuhkannya, sementara kehidupan suami istri itu telah 
menjadi hilang, maka #'an tidak lagi dibutuhkan. 


Jika keduanya saling melaknat kemudian seorang pria 
asing melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, maka pria 
asing itu harus dikenakan hukuman had, maka setiap keadaan 
yang kami berpendapat pada keadaan itu, bahwa tidak ada 
keharusan untuk menegakkan hukuman had pada suami jika 
suami melemparkan tuduhan zina setelah habisnya masa 
hubungan suami istri, maka hukuman yang harus dikenakan 
kepadanya adalah hukuman taZir, karena dia telah melakukan 
perbuatan yang menyakitkan atau perbuatan yang tidak 


AI Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 435 


menyenangkan. Dimana perbuatan yang menyakitkan ini 
merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan. Tidak ada 
perbedaan pendapat, bahwa hukuman tazir dan hukuman had 
tidak menjadi gugur jika wanita itu dituduh berzina oleh orang lain 
dengan melakukan 4'an, karena /'an hanya bisa dilaksanakan oleh 
sepasang suami istri, sementara kedua orang itu bukanlah 
sepasang suami istri, dan inilah pendapat kami. 


Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika seorang 
pria asing menuduh wanita itu dengan tuduhan berzina: jika suami 
dari wanita itu juga melakukan fan kepadanya dan mengingkari 
kehamilannya, kemudian anak itu hidup, maka kepada pria asing 
itu harus ditegakkan hukuman had, akan tetapi jika dia tidak 
mengingkari kehamilan itu, atau dia mengingkari kehamilan itu, 
akan tetapi anak itu meninggal dunia, maka tidak ada hukuman 
had pada pria asing itu. 


Dalil kami adalah, apa yang telah diriwayatkan Ibnu 
Abbas, bahwa Nabi 8 memberlakukan fan antara Hilal bin 
Umayyah dan istrinya, lalu beliau memisahkan antara keduanya. 
Beliau juga menetapkan suatu ketetapan hukum, agar anak itu 
tidak dinasabkan kepada bapaknya, juga bahwa tidak boleh lagi 
dilemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, tidak kepada anak 
dari wanita itu, maka barang siapa yang melemparkan tuduhan 
berzina kepada wanita itu atau kepada anaknya maka dia akan 
dikenakan hukuman had dan tidak ada pembedaan. Ini adalah 
hujjah pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbaagh, maka 
sesungguhnya wanita itu telah membalas 4'an suaminya itu dengan 
Hfan-nya pula, Nabi & perah bersabda, 


436 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


“Barangsiapa yang melempar tuduhan zina kepadanya 
(wanita) atau kepada anaknya, maka dia harus dikenakan hukuman 
h ad. ” 


Disini tidak dibedakan antara suami atau selain suami. 
Wallahu A 'lam. 


Bab: Ulasan Seputar Nasab 


Asy-Syirazi ms berkata: Apa yang berkaitan 
dengan nasab dan apa yang tidak berkaitan dengan 
nasab. Apa yang berkaitan dengan nasab dapat 
dihilangkan dengan adanya Ili'an, begitu pula apa yang 
tidak berkaitan dengannya. Jika sang suami menikahi 
seorang wanita, dimana sang wanita itu adalah 
seseorang yang bisa mempunyai anak pada usia 
sepertinya, sementara keadaan telah memungkinkan 
untuk mengumpulkan kedua orang itu untuk melakukan 
suatu persetubuhan, lalu wanita itu melahirkan seorang 
anak pada suatu masa yang memungkinkan kehamilan 
terjadi di masa itu, dimana secara nyata bahwa anak 
yang lahir itu adalah hak miliknya, ini berdasarkan 
sabda Rasulullah 8, ..$V NM “Anak itu adalah milik 
pemilik ranjang.” Juga dikarenakan, karena telah 
terwujudnya beberapa syarat ini, sehingga 
memungkinkan jika anak ini menjadi milik dari 
suaminya itu, dan tidak ada ulama yang menentang hal 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 437 


ini, tidak pula ada yang menggugurkannya, maka sang 
anak ini haruskan kaitkan kepadanya. 


Pasal: Jika sang suami itu adalah seorang anak 
kecil yang tidak bisa mempunyai anak pada usia 
sepertinya, maka anak yang lahir itu tidak diikutkan 
kepada nasabnya, karena tidak mungkin anak itu adalah 
anak dari dirinya, dimana nasab darinya menjadi hilang 
tanpa melakukan /i'an, karena Ii'an itu merupakan 
suatu sumpah, dimana sumpah itu dibuat untuk 
menetapkan atau untuk merealisasikan suatu perkara 
yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Maka, hal 
itu akan terealisir dengan adanya sumpah pada dua 
kondisi yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak 
terjadi, dimana pada keadaan ini tidak boleh 
menetapkan bahwa anak itu adalah miliknya, maka 
untuk menghilangkan nasab itu tidak dibutuhkan lagi 
Ifan dalam kondisi seperti ini. 

Para ulama madzhab kami berbeda pandapat 
tentang umur seorang anak laki-laki -yang pada umur 
itu dia bisa mempunyai anak yang menjadi miliknya-, 
maka di antara ulama madzhab kami ada yang 
berpendapat, bahwa seorang anak laki-laki dapat 
mempunyai keturunan setelah sepuluh tahun, dimana 
tidak bisa dia mempunyai anak sebelum umur itu. Dalil 
yang menunjukkan kepada hal ini adalah, sabda 
Rasulullah @, 21 63 AB (Ap FN) cat SU ey BCA (A9 
selai d Hi "933 «ys2 “Perintahkanlah mereka (anak- 
anak) untuk melaksanakan shalat saat berumur tujuh 
tahun, dan pukullah mereka pada saat berumur sepuluh 


438 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat 
tidur.” 

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang 
berpendapat, bahwa seorang anak laki-laki dapat 
mempunyai anak setelah dia berusia sembilan tahun 
dan dia tidak dapat mempunyai anak sebelum umur itu, 
karena seorang wanita mengalami haid pada umur 
sembilan tahun, maka bisa jadi seorang anak laki-laki 
itu juga akan bermimpi pada saat berumur sembilan 
tahun. Sedangkan pendapat yang dikatakan oleh Asy- 
Syafi'iw itu sebagai upaya untuk mendekatkan pada 
suatu permasalahan, karena setelah sembilan tahun 
telah memungkinkan baginya untuk melakukan 
persetubuhan, sementara masa yang paling sedikit 
untuk suatu kehamilan adalah enam bulan, dan itu 
“ adalah lebih dekat pada sepuluh. 


Sedangkan jika sang suami adalah seorang yang 
impoten, Al Muzani meriwayatkan sebuah pendapat 
yang menyatakan, bahwa sang suami boleh melakukan 
Ifan. Sementara Ar-Rabi' meriwayatkan, bahwa sang 
suami yang impoten itu dapat menghilangkan nasabnya 
tanpa melakukan Ii'an. Para ulama madzhab kami 
berbeda pendapat tentang hal ini, Abu Ishag berkata: 
Jika suami itu adalah seorang yang terkebiri berikut 
kedua biji zakarnya, maka penghilangan nasab telah 
terjadi tanpa melakukan Ii'an, karena mustahil dia akan 
mengeluarkan mani dalam keadaan kedua buah 
zakarnya terpotong. Akan tetapi jika satu di antara 
kedua buah zakar itu terpotong, maka nasab anak itu 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 439 


bisa dinisbatkan kepadanya, dia tidak bisa 
menghilangkan nasab itu kecuali dengan melakukan 
Ifan. Karena, jika masih ada sebagian dari penisnya, 
maka penisnya itu dapat dibenamkan pada vagina 
wanita hingga mengeluarkan air mani, begitu pula jika 
masih ada kedua buah zakarnya. Kedua riwayat di atas 
berdasarkan pada dua kondisi ini. 


Al @adhi Abu Hamid berkata: Pada dasarnya 
zakar memiliki dua saluran: satu di antara dari kedua 
saluran itu adalah untuk air kencing dan saluran yang 
lainnya untuk memproduksi air mani. Jika saluran air 
mani itu tersumbat, maka hal itu dapat menghilangkan 
nasab anak pada dirinya tanpa perlu dengan melakukan 
Ifan. Sebab, mustahil baginya untuk mengeluarkan 
mani. Namun jika saluran untuk mengeluarkan mani itu 
tidak tersumbat, maka dia tidak boleh menghilangkan 
nasabnya dari anak itu kecuali dengan melaksanakan 
Ifan, karena air mani itu bisa saja keluar.Kedua riwayat 
tersebut berdasarkan kedua kondisi ini. 


Penjelasan: 

Hadits, REI 2 “Anak adalah milik pemilik kasur.” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syaikhani dan Ashaab 
As-Sunan kecuali Abu Daud. As-Suyuthi telah memasukkan hadits 
ini dalam golongan hadits yang mutawatir. Al Hafizh Ibnu Hajar 
berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh dua puluh sekian 
periwayat. 


a40 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Menurutku (Al Muthi'i): Hadits ini diriwayatkan dari 
Abu Hurairah, Aisyah, Utsman, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 
Amru, Abu Umamah, Amru bin Kharijah, Ibnu Az-Zubair, Ibnu 
Mas'ud, Umar bin Khaththaab, Ali bin Abu Thalib, Sa'ad bin Abu 
Waggaash, Al Barraa" bin Aazib, Zaid bin Argam, Abdullah bin 
Abbas, Al Hasan bin Ali, Ubadah bin Ash- Shaamit, Watsilah bin 
Al Asga', Mu'awiyah bin Amru, Anas, Abdullah bin Hudzaifah As- 
Sahmi, Saudah bin Zam'ah, Abu Mas'ud bin Al Badri dan Zainab 
binti Jahsy. Hadits ini pun diriwayatkan secara mursa/ dari 
kalangan tabi'in: yaitu: Sa'id bin Al Musayyab, Ubaid bin Umair 
dan Hasan Al Bashri. Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan, 


AA lal NI 
“Anak itu adalah milik pemilik kasur.” 


Sedangkan Hadits, 3WAU «A3 “Perintahkanlah mereka 


(anak-anak) untuk melaksanakan shalat” Hadits ini telah 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- Tirmidzi. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh selain kedua periwayat itu, dari hadits Amru bin 
Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dan dari hadits Subrah bin 
Ma'bad Al Juhani. At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan. 
Sedangkan /afazh dari riwayat Amru bin Syu'aib, adalah, 


Ka AT 39 MAY SANG 1 


SH Ijah yag SI Usa EN 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || aan 


“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan 
shalat saat umur mereka tujuh tahun dan pukullah mereka (untuk 
melaksanakannya shalat) saat berumur sepuluh tahun, dan 
pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.” 


Penjelasan Redaksional: Pernyataan Asy-Syirazi, “Ma 
Yalhigu min An-Nasab" (Apa yang berkaitan dengan nasab), kata 
Lahiga ini sesuai dengan wazn Ta'iba. Kata infinitifnya adalah 
Lihaag yang bermakna mengtahui dan mengikuti. Kata, Alhagtu Bi 
Amru memiliki arti bahwa aku mengikutinya. Di dalam sebuah doa 
disebutkan, “Inna Adzabaka bil Kuffari Mulhig” (sungguh adzabmu 
selalu menyertai orang-orang kafir), dimana isim fail ini 
mengunakan kasrah, maksudnya adalah Laahig (selalu menyertai), 
sementara jika kata itu menggunakan fathah, maka itu menjadi 
isim maful (objek sebuah perkerjaan). Sebab, dalam doa itu Allah 
selalu menyertakan adzab bagi orang kafir. Kata, Alhaga Al Gaa “if 
— Al Walada Biabihi yang berarti seorang ahli nasab mengikutkan 
sang anak kepada ayahnya. Kata, Istahlagtu Asy-Syai 'a berarti aku 
mengakuinya. Kata, A/ Luhuug itu berarti sesuatu hal yang lazim 


Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata A/ 
Firaasy, mayoritas pakar bahasa berpendapat bahwa kata tersebut 
adalah nama seorang istri, terkadang kata tersebut diungkapkan 
untuk menunjukkan suatu keadaan dimana ada keliaran atau 
kebuasan. Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa kata itu 
adalah nama seorang suami. Hal ini diriwayatkan oleh Abu 
Hanifah. Ibnu Al A'rabi berdalih Dian Sia Jarir: 


Pa 


aa2 || MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





Pelukan itu ada pada sore hari sebagaimana suami sang istri itu 
ada dipenghujung sore. 


Di dalam A/ @amus, disebutkan bahwa arti dari A/ Firaasy 
adalah istri dari seorang pria, di dalam Al @ur'an disebutkan, 


bahwa Allah & berfirman, Kn) Ia J3 “Dan Kasur-kasur 


yang tebal lagi empuk.” (@s. Al Waagi'ah (561: 34), dan untuk 
seorang budak wanita yang dijadikan kasur seorang pria. 
Sementara kata A/ Aahir artinya adalah Az-Zaani (orang yang 
melakukan perbuatan zina). Ada ulama yang berpendapat, bahwa 
kata A/ Aaahir artinya adalah yang melakukan zina khusus pada 
malam hari. Ada pula ulama yang mengatakan, bahwa kata /4/ 
Aahir artinya adalah orang yang mendatangi seorang wanita pada 
malam hari untuk melakukan perbuatan dosa atau hal itu 
dilakukan pada siang hari 


Sedangkan makna dari kata A/ Mjr adalah A/ Khaibah 
(kesia-siaan), orang-orang Arab berkata, “Lahu Al Hijr,” artinya 
adalah, dia tidak memiliki apa-apa. 


Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa arti dari kata A/ 
Hijr adalah melakukan rajam dengan batu jika dia melakukan 
perbuatan zina. Akan tetapi pendapat ini dibantah karena setiap 
orang yang melakukan zina tidaklah pasti dirajam, akan tetapi 
hanya dikhususkan pada orang-orang yang baik saja. 


Hukum: Berkenaan dengan sesuatu yang dapat diikutkan 
kepada nasab dan sesuatu yang tidak dapat diikutkan, juga sesuatu 
yang dapat dihilangkan dengan adanya fan atau sesuatu yang 
tidak dapat dihilangkan? Apabila seorang pria menikah dengan 
wanita, dimana pria itu dari kalangan orang yang bisa mempunyai 
anak -untuk ukuran orang sepertinya-, dan juga sangat mungkin 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 4ag 


mengumpulkan kedua orang itu untuk melakukan persetubuhan, 
lalu wanita itu melahirkan seorang anak pada masa hamilnya, 
maka anak itu harus diikutkan kepada nasabnya (nasab pria itu). 


Jika seorang bapak menikahkan anak laki-lakinya yang 
kecil dan juga mungkin untuk mengumpulkan kedua orang suami 
istri itu, lalu istrinya melahirkan seorang anak, maka dalam 
masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu, jika anak itu lahir dari 
wanita itu sebelum genap umur suaminya sembilan tahun, dan juga 
enam bulan dari sejak dia dilahirkan, maka anak yang lahir itu 
tidak bisa diikutkan kepada nasab anak yang belum berumur 
sembilan tahun enam bulan itu. Tidak ada perbedaan pendapat 
dalam perkara ini, karena Allah # telah menjalankan suatu adat 
kebiasaan pada manusia, bahwa anak seumur dia tidak bisa 
mendatangkan anak, maka akan menjadi hilang nasabnya kepada 
anak dari istrinya itu tanpa perlu melakukan /'an. Karena fan 
hanya dibutuhkan olehnya untuk menghilangkan nasab yang akan 
diikutkan kepadanya, sementara anak yang baru lahir tidak bisa 


— diikutkan kepada nasabnya. Jika anak kecil yang telah menikah ini 


meninggal dunia, maka tidak habis masa iddah wanita itu dari 
suaminya yang telah meninggal itu, karena tidak mungkin anak 
yang dilahirkan itu adalah dari anak yang telah meninggal itu, 
maka dari itu tidak habis masa iddah-nya lantaran dia melahirkan. 
— Lain halnya jika dia tidak mengakui kehamilan istrinya itu dengan 
melakukan /'an, maka masa iddah-nya akan menjadi habis setelah 
melahirkan, karena sangat memungkinkan anak itu berasal 
darinya. Jika wanita itu melahirkan anak setelah sang suami yang 
masih anak itu genap berumur sepuluh tahun dimana masa 
kehamilan telah berlalu, maka nasab anak yang lahir itu harus 
diikutkan kepadanya tanpa adanya perbedaan pendapat. Karena, 
anak yang berumur sepuluh tahun terkadang telah mengeluarkan 


asa || 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





air mani, yang darinya dapat tercipta seorang anak walaupun 
jarang sekali terjadi, hanya saja anak ini harus diikutkan dengan 
sifat yang memungkinkan, sekalipun itu bertentangan dengan 
kenyataannya. 


Jika wanita itu melahirkan anak setelah suaminya yang 
kecil itu berumur sembilan tahun enam bulan dan tujuh hari, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Anak itu tidak boleh diikutkan kepada 
nasabnya, karena Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa jika wanita itu 
hamil dan suaminya adalah seorang anak kecil di bawah sepuluh 
tahun, maka tidak boleh mengikutkan nasab sang anak 
kepadanya, karena ilmu pengetahuan telah menjelaskan, bahwa 
anak seperti itu tidak bisa mendapatkan anak, apabila kita 
mengatakan seperti ini, maka hilanglah nasab darinya tanpa harus 
melakukan fan. 


Pendapat Kedua: Anak yang lahir itu harus diikutkan 
kepada nasabnya, dimana ini merupakan pendapat yang dipilih 
oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Karena, jika menetapkan masa 
baligh seorang anak wanita pada umur sembilan tahun dengan 
adanya haid saja diperbolehkan, maka diperbolehkan juga untuk 
menetapkan masa baligh seorang anak laki-laki pada umur 
sembilan tahun, dan nasab itu diikutkan dengan penetapan hal ini, 
apabila kami nyatakan dengan dengan pendapat ini, atau wanita 
itu melahirkan seorang anak setelah genap umurnya sepuluh tahun 
dan telah berjalan masa kehamilan, lalu dia hendak menghilangkan 
nasab itu dengan melakukan /'an, maka hal itu tidak boleh dia 
lakukan, karena tidak ada ketetapan hukum yang bisa diambil dari 
ucapannya sebab dia belum baligh. Jika kami mengatakan: Lalu 
bagaimana kalian mengatakan, bahwa anak itu telah mencapai 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 4a5 


masa balighrnya pada ketetapan hukum yang mengharuskan nasab 
anak itu diikutkan kepadanya, sementara kalian tidak menetapkan 
masa balighnya dalam masalah pelaksanaan an? Jawabannya 
adalah, bahwa penetapan nasab tidak boleh didasari sebuah 
kemungkinan dimana tidak boleh juga menghilangkannya dengan 
sebuah kemungkinan. Maka, jika dia menyatakan bahwa dia telah 
baligh dan hendak menghilangkan nasab anak itunya dengan 
melakukan /'an, maka dia berhak melakukan hal itu, karena dia 
telah menyatakan masa balighnya pada suatu waktu yang 
diperbolehkan baginya untuk menjadi baligh pada masa itu dan ini 
adalah suatu kebenaran, oleh karena itu hal ini harus diterima. 
Pendapat ini adalah pendapat yang telah dinukilkan oleh Asy- 
Syaikh Abu Hamid. 


Al Mas'udi berpendapat: Jika wanita itu melahirkan anak 
. dan terkadang umur suaminya belum mencapai sembilan tahun, 
maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, dan apakah harus 
— disyaratkan adanya tambahan enam bulan dan waktu dirinya: 
melakukan persetubuhan setelah sembilan bulan agar nasab anak 
— itu diikutkan kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i. 

Jika suami adalah seorang anak yang umurnya sudah bisa 
mendapatkan anak darinya, hanya saja dia adalah seorang pria 
yang impoten, lalu istrinya melahirkan seorang anak, maka dalam 
hal ini Al Muzani berpendapat, bahwa nasab anak itu tidak 
dihilangkan darinya kecuali dengan melakukan /'an, sementara Ar- 
Rabi berpendapat, bahwa sang suami itu boleh menghilangkan 
nasab anak itu darinya tanpa harus melakukan #'an. Para ulama 
madzhab kami berpendapat, bahwa perkara itu bukan berdasarkan 
dua pendapat Asy-Syafi'i, melainkan berdasarkan dua pendapat 


aa6 || M1 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








ulama fikih Asy-Syafi'i, sehingga Abu Ishag berkata: Kondisi yang 
tidak boleh dihilangkan nasabnya darinya kecuali dengan 
melakukan #'an adalah pada keadaan dimana suami terkebiri atau 
terpotong kedua buah zakarnya. Apabila penisnya terpotong dan 
kedua buah zakarnya masih tetap utuh, maka hal itu masih bisa 
mengeluarkan air mani. Jika kedua buah penisnya terpotong dan 
masih tersisa bagian dari penisnya itu, maka dia masih bisa 
dibenamkan ke dalam vagina hingga mengeluarkan air mani, 
hanya saja bahwa para ahli kedokteran berpendapat, jika zakarnya 
terpotong atau kedua buah zakarnya, maka tidak ada yang keluar 
kecuali air yang encer, maka tidak bisa diikutkan nasab anak itu 
kepadanya, sehingga perkataan mereka tidak bisa diterima dalam 
hal ini, karena nasab anak ini diikutkan dengan berdasarkan 
kemungkinan, sementara kondisinya itu dapat menghilangkan 
nasab tanpa melakukan #'an, maka yang dimaksud adalah kondisi 
dimana penisnya dan kedua buah penisnya itu terpotong, karena 
kondisi ini akan menghalangi keluarnya air mani. 

Sementara Al @adhi Abu Hamid berkata: Bahwa 
perbedaan kedua pendapat ini didasari pada dua kondisi selain dari 
kedua kondisi sebelumnya, yaitu kondisi yang berpendapat, bahwa 
nasab tidak bisa dihilangkan darinya dengan melakukan /'an, maka 
keadaan yang dimaksud adalah pada saat tidak tersumbatnya 
saluran air mani yang berada pada dasar penis, sementara kondisi 
yang berpendapat, bahwa nasab bisa dihilangkan tanpa 
melaksanakan A'an, ini adalah pada kondisi dimana jika saluran ari 
mani itu tersumbat, karena pada dasarnya di dalam penis itu 
terdapat dua saluran: yang salah satu saluran itu adalah untuk air 
seni dan saluran lainnya untuk air mani. Jika saluran air mani 
tersumbat, maka keadaan itu akan menghalangi keluarnya air 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 447 


mani. dika tidak tersumbat, maka air mani dapat keluar yang 
menyebabkan adanya kehamilan. 


Di antara ulama madzhab kami juga ada yang 
berpendapat, bahwa perbedaan pendapat ini berdasarkan pada 
perbedaan dua kondisi selain yang disebutkan diatas, sedangkan 
keadaan yang berpendapat bahwa nasab tidak bisa dihilangkan 
darinya kecuali dengan melaksanakan /i'an, maka keadaan yang 
dimaksud adalah, keadaan dimana seorang pria dalam keadaan 
gila. Apabila dia mensetubuhi istrinya dalam keadaan gilanya, 
karena dia seperti seorang berakal yang sedang melakukan 
persetubuhan. Sementara kondisi yang berpendapat, bahwa nasab 
itu dapat hilang darinya tanpa melaksanakan #'an, maka keadaan 
itu adalah dimana seorang pria mengalami impoten dengan 
terpotongnya penis: 

Asy-Syaikh Abu Hamid menyebutkan pula, bahwa di 
antara para ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa 


. nasab anak itu dapat diikutkan kepadanya, dimana nasab itu tidak” - 


hilang darinya kecuali dengan melakukan Ian. Jika penis dan 
kedua buah penisnya itu terpotong, maka pendapat yang benar 
adalah pendapat Abu Ishag, inilah yang dinukilkan oleh para 
ulama Baghdad. 


Al Mas'udi berkata: Jika sang suami adalah seorang yang 
terkebiri sebagian, dimana masih tersisa sedikit dari bagian 
penisnya itu, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Jika 
orang-orang yang berilmu menyatakan, bahwa anak seumur dia 
dalam mendatangkan keturunan, maka nasab anak yang lahir 
harus diikutkan kepadanya. Jika tidak, maka tidak diikutkan. 


aag || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Cabang: Pendapat-pendapat para ulama yang telah 
disebutkan diatas, maka semua keadaan itu tidak ada bedanya 
dengan keadaan istri yang sudah disetubuhi atau belum disetubuhi, 
yaitu bahwa sang suami harus melaksanakan /'an terhadapnya. 


Ibnu Al Mundzir berpendapat: Seluruh ulama yang kami 
telah hafal namanya dari kalangan ulama penjuru negeri telah 
sepakat akan hal ini, di antara mereka adalah Atha', Al Hasan, 
Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Amru bin Dinar, @atadah, Malik, ulama 
penduduk Madinah, Ats-Tsauri, ulama penduduk Irak dan Asy- 
Syafi'i. 

Jika wanita itu belum disetubuhi, maka Ahmad, Sa'id bin 
Jubair, @atadah dan Malik telah berpendapat, bahwa wanita itu 
mendapatkan setengah dari mahar.. Jika seseorang di antara 
suami-istri belum mukallaf maka tidak ada /'an di antara mereka 
berdua, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jika suami bukan 
seorang yang mukallaf, maka baginya ada dua kondisi: 


Kondisi Pertama: Dia adalah seorang anak kecil. 


Kondisi Kedua: Dia adalah seorang baligh yang hilang 
akalnya, maka apabila dia adalah seorang anak kecil, lalu istrinya 
melahirkan seorang anak, maka dalam hal ini harus ditinjau 
terlebih dahulu: jika umur suaminya kurang dari sepuluh tahun, 
dan itu adalah usia yang telah dikuatkan oleh pengertian dari nash 
dan hadits : 


3 -o- Haa o,- Pa yg 001 o, 
Sea AB al lele Ra 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 4a9 


“Pukullah mereka untuk melaksanakan shalat saat mereka 
telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dalam hal 
tempat tidur,” 


Sekalipun sebagian ulama madzhab kami ada yang 
berpendapat kurang dari itu. Kami berpendapat, bahwa jika suami 
itu umurnya kurang dari sepuluh tahun, maka nasab anak yang 
dilahirkan itu tidak diikutkan kepada anak yang baru dilahirkan itu, 
karena sesungguhnya ilmu pengetahuan telah membuktikan, 
bahwa anak itu bukan darinya. Sebab, Allah & tidak 
memberlakukan secara kebiasaan, bahwa anak seumur itu bisa 
mendapatkan keturunan di bawah umur itu, maka nasab anak itu 
tidak bisa diikutkan kepadanya, sebagaimana jika seorang wanita 
melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan sejak masa 
pernikahannya, sebagaimana yang akan dijelaskan, Juga 
dikarenakan, bahwa seorang anak tidak akan tercipta kecuali dari . 
air mani seorang pria dan wanita saat kedua air itu bertemu. 


Yang shahih adalah, bahwa jika telah. terealisir:  - 


kemungkinan keluarnya mani, maka bisa dipastikan bahwa air 
mani itu telah bertemu, maka nasab anak itu bisa diikutkan 
kepadanya, dan ini adalah pendapat yang dapat ditangkap Imam 
Ahmad, karena seorang anak dapat diikutkan dengan 
menggunakan kemungkinan, walaupun pendapat ini berlawanan 
dengan pendapat yang nyata. Maka, jika wanita itu melahirkan 
seorang anak yang mungkin keadaan jasmani anak itu adalah 
mirip dengannya, maka secara hukum anak itu adalah anaknya, ini 
berdasarkan sabda Nabi &, 


SA UI 


“Seorang anak itu adalah milik sang pemilik kasur,” 


450 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Dia tidak boleh mengingkari hal ini kecuali dia 
mengingkarinya dengan cara melaksanakan /#'an dari pihak suami 
saja, sementara Ahmad berpendapat, bahwa hendaklah 
dilaksanakan #'an dari kedua pihak. Kami berpendapat, bahwa 
untuk mengingkari nasab anak itu hanya bisa dilakukan dengan 
melakukan sumpah dan #'an dari pihak suami saja, tidak dengan 
sumpah istrinya pada pendustaan suaminya itu, dimana tidak ada 
artinya sumpah yang dilakukan oleh istri untuk mengingkari nasab, 
karena istri pasti akan menetapkannya dan akan mendustai 
pendapat orang yang mengingkarinya. Sementara //'an wanita itu 
hanya untuk menghindari hukuman had dari wanita itu, 
sebagaimana firman Allah &, 


Sp ap 5 Nge Pan eh Utan A00 0. 1d eote 
Sd AI AG SAYA SI 3 ol lali lee Iban 
pr 


“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 
empat kali atas nama Allah suaminya itu benar-benar termasuk 
orang-orang yang dusta.” (Os. An Nuur (241: 8). 


Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan: Lian 
itu tidak sempurna kecuali jika dilakukan oleh kedua orang suami- 
istri. Hendaknya harus disempurnakan ungkapan Ian dari 
keduanya, dimana hendaknya an itu dimulai oleh sang suami 
sebelum sang istri. Jika #'an dimulai oleh istri, maka an itu tidak 
diakui, ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. 


Sementara Malik dan para ulama fikih rasionalis 
berpendapat, bahwa jika dia melakukan hal itu, maka dia telah 
menyalahi As-Sunnah, dimana perpisahan merupakan hal yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 451 


diperbolehkan dan nasab anak itu dihilangkan darinya, karena 
Allah & telah mensandingkan /#'an istrinya dengan fan anaknya 
dengan kata, “Dan,” dimana itu tidak berarti adanya sifat berturut- 
turut. Karena, Han telah terwujud dari kedua orang itu secara 
keseluruhan, maka hal itu serupa dengan seandainya itu dijadikan 
berurutan. Kami berpendapat, bahwa #'an tidaklah sempurna 
kecuali dilakukan secara berurutan, hanya saja kami berpendapat, 
bahwa Han itu cukup dilaksanakan oleh sang suami saja untuk 
menghilangkan nasabnya pada anak itu, dan hal itu telah tercapai 
dengan dilakukannya secara berurutan, dimana ungkapan #'an dari 
seorang Wanita itu tidak sempurna, yang di antara syarat-syaratnya 
adalah haruslah disebutkan penghilangan nasab anak dalam Ian 
itu, dan ini adalah pendapat zhahir dari madzhab Hanbali. 


Sementara Al Gadhi Abu Bakar berbeda pendapat dengan 
mereka, dia berkata, bahwa tidak perlu menyebutkan anak dan 
penolakan nasab anak itu, dimana nasab itu akan tertolak dengan 
sendirinya lantaran hilangnya tali pernikahan. Juga bahwa hadits 
Sahal yang menerangkan #'an tidak menyebutkan anak, dimana 
hanya disebutkan, 


“LX co Pa - or TN 2, Na Pn ar 
Logis bang Ale MI lo dya S3 
Ni Sean Ion 
- en 
“Rasulullah 8& memisahkan antara mereka berdua dan 
beliau menetapkan bahwa anak itu tidak dinasabkan kepada sang 


bapak dan tidak boleh dilemparkan tuduhan kepada anak dari ibu 
itu.” 


a52 | AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, 
sementara dalam hadits Muslim dari riwayat Abdullah, disebutkan, 


"Ah 
OA — z 


II Ip5 ae AN S5 UI 
ia pi BAN 
, 2? At. F Carnan Heran S3 


“Bahwa ada seorang pria pada masa Rasulullah & yang 
melakukan fan pada istrinya, lalu Nabi & memisahkan antara 
keduanya dan nasab anak itu diikutkan kepada ibunya.” 


Dalil kami adalah, bahwa bagi siapa yang gugur hak 
lantaran adanya perbuatan #'an-nya, maka menyebutkan nasab itu 
merupakan syarat. Juga dikarenakan, bahwa tujuan dari diadakan 
fan itu adalah untuk menetapkan adanya perbuatan zina dan hal 
itu mengharuskan penghilangan atau penolakan nasab pada anak, . 
sebagaimana jika wanita itu telah mengakui perbuatan zina, atau 
telah ada bukti yang menyatakan bahwa wanita itu telah 
melakukan perbuatan zina. 


Sedangkan Hadits Sahal bin Sa'd, di dalamnya 
menjelaskan perkara yang berkenaan dengan hal ini -pada saat itu 
wanita yang dituduh sedang dalam keadaan hamil lalu suami 
mengingkari kehamilan itu darinya- dengan riwayat Al Bukhari. 
Ibnu Umar juga meriwayatkan, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 453 


A @ 8 G Pa Aa 22 Pn PA # 2. 

AN KD 3 STA Ie ol 

le Al pa) Bob Van) oa NG lag Ae 
SAJA AE EA ha ai la 


“Bahwa seorang pria melakukan an pada terhadap 
istrinya pada zaman Nabi & lalu dia tidak mengakui anak itu dari 
istrinya, maka Rasulullah & memisahkan di antara keduanya, lalu 
mengikutkan nasab sang anak kepada wanita itu.” Dimana Ziyadat 
Ats-Tsigah (tambahan dari periwayat yang #sigah) itu diterima. 


Maka berdasarkan hal ini, diharuskan untuk menyebutkan 
anak itu pada setiap Jafazh dan juga bersaman dengan Ifan yang 
kelima, karena yang demikian itu adalah bagian dari lafazh-lafazh 
Ifan. 


Masalah: Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, 
bahwa kedua orang suami istri itu bisa saja mempunyai keturunan 
anak saat mereka berumur sembilan tahun, ditambah enam bulan 
yang merupakan masa kehamilan yang paling sedikit. Karena, 
seorang anak wanita terkadang telah mendapat haid pada umur 
sembilan tahun , maka demikian pula keadaannya pada anak laki- 
laki. Kita semua telah mengetahui bahwa Amru bin Al Ash bahwa 
antara dia dan anaknya yang bernama Abdullah hanya selisih dua 
belas tahun. Maka, menurut kami, bahwa pada zaman kita ini 
mungkin saja seorang anak telah mencapai masa baligh-nya saat 
usianya sembilan tahun, maka anak itu harus diikutkan kepadanya, 
sementara menggiyaskan seorang anak laki-laki dengan seorang 


a54 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 

















anak perempuan itu tidaklah shahih, karena kita sama-sama telah 
mengetahui, bahwa sang suami kecil tidak mungkin merasakan 
kenikmatan pada usia sembilan tahun itu. 


Cabang: Ulama madzhab kami berkata: Jika istri dari 
seorang suami yang terkebiri berikut kedua buah penisnya, maka 
nasab anak itu tidak diikutkan kepada suaminya menurut pendapat 
pakar ilmu secara umum, karena mustahil bagi suami itu untuk 
membenamkan penisnya kepada vagina sang istri yang 
menyebabkan keluarnya air mani, begitu juga kondisinya jika yang 
terpotong adalah kedua buah penisnya dimana penisnya tidak 
terpotong, karena keadaan yang seperti itu tidak dapat 
mengeluarkan air mani, yang darinya dapat tercipta seorang anak. 


Sementara sebagian ulama madzhab kami lainnya ada 
yang berpendapat, bahwa nasab anak itu diikutkan kepadanya 
karena dia memungkinkan untuk membenamkan penisnya yang 
tidak terpotong itu pada vagina istrinya hingga mengeluarkan air 
mani dari salurannya, dimana inilah pendapat Al @adhi Abu 
Hamid Al Marwarzi dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu 
Ishag mengatakan, bahwa dalam kondisi yang seperti ini tidak 
akan tercipta seorang anak darinya layaknya anak yang lainnya. Ini 
merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab Imam Ahmad. 


Sedangkan jika yang telah terpotong hanya penisnya saja, 
maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, sebab dalam kondisi 
seperti ini dia masih dapat mengeluarkan air mani, yang darinya 
akan tercipta seorang anak. Ibnu Al Lubban berkata: Nasab anak 
tidak dapat diikutkan kepadanya dalam dua kondisi yang 
tergambarkan pada kedua gambaran diatas, ini menurut pendapat 
jumhur ulama, sedangkan para sahabat Ahmad berbeda pendapat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 455 


dalam hal ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, dan 
hal itu adalah perbedaan pendapat yang didasari dari dua riwayat 
yaitu riwayat Ar-Rabi' dan riwayat Al Muzani, dimana para ulama 
madzhab kami telah membawakan kedua pendapat ini pada dua 
kondisi yang telah kami sebutkan pada bahasan lalu. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Jika kedua orang 
suami-istri itu belum terjadi persetubuhan, seperti jika 
sang suami menikahkan wanita itu, lalu dia 
mentalaknya dengan talak tiga beberapa saat setelah 
akad nikah, atau mungkin jarak antara kedua orang itu 
adalah jarak yang tidak mungkin bagi kedua orang itu 
untuk berkumpul, maka hilanglah nasab anak itu dari 
sang suami tanpa harus melakukan Ii'an, karena tidak 
mungkin anak itu dari suaminya tersebut. 


Pasal: Jika wanita itu melahirkan seorang anak 
— kurang dari enam bulan semenjak dia melaksanakan 
akad nikah, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan 
atau terhalang untuk dinisbatkan kepada suaminya itu 
tanpa harus melaksanakan Ii'an. Karena kita telah 
mengetahui, bahwa wanita itu telah hamil sebelum 
adanya tali pernikahan suaminya itu. 


Apabila dia mensetubuhi istrinya kemudian dia 
mentalaknya dalam keadaan hamil, lalu wanita itu 
melahirkan kemudian wanita itu melahirkan seorang 
anak lain setelah enam bulan, maka nasab anak itu 
tidak bisa dinisbatkan kepada sang suami itu, dimana 
sang suami boleh untuk tidak mengakui anak itu 
sebagai anaknya tanpa harus melakukan /i'an, karena 


a56 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








kami telah menetapkan, bahwa tali pernikahan kedua 
suami istri itu telah terputus dengan adanya kelahiran 
anak yang pertama, dimana terkait anak yang 
dilahirkan kedua kalinya ini, maka kehamilannya itu 
terjadi setelah tali pernikahannya itu tiada. 

Apabila dia mentalak isrinya itu dalam keadaan 
istrinya tidak hamil, lalu istrinya itu melakukan masa 
iddah dengan masa guru-nya, kemudian sang wanita 
melahirkan anak sebelum wanita itu menikah dengan 
orang lain yang kurang dari enam bulan, maka nasab 
anak itu diikutkan kepadanya, karena kami meyakini 
bahwa masa iddah-nya itu belum berakhir. Akan tetapi 
jika anak itu lahir setelah masa enam bulan atau empat 
tahun atau antara keduanya, maka nasab anak itu 
dinisbatkan kepada sang suami itu. 


Abul Abbas bin Suraij berkata: Nasab anak itu 
tidak dinisbatkan kepadanya, karena kami telah 
menetapkan hukum tentang telah habisnya masa iddah 
dan wanita itu kembali diperbolehkan bagi para 
suami.Segala sesuatu yang telah ditetapkan, maka 
dibolehkan membatalkannya karena perkara itu hanya 
bersifat kemungkinan, dan ini pendapat yang salah, 
karena anak itu bisa saja anaknya. 

Jika nasab itu telah ditetapkan, maka nasab 
itutidak boleh untuk dihilangkan begitu saja kecuali 
dengan adanya bukti. Oleh karena itu, jika wanita itu 
melahirkan seorang anak setelah enam bulan dari akad 
nikah, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada sang 
suami yang telah mentalak wanita itu, walaupun pada 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab (| 457 


dasarnya tidak adanya persetubuhan dan hubungan 
pernikahan telah terputus. Akan tetapi jika wanita itu 
melahirkan anak setelah lebih dari empat tahun, maka 
dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu, jika talak 
yang terjadi adalah talak ba'in, maka nasab anak itu 
hilang darinya tanpa harus melakukan Ii'an, karena 
kehamilan itu terjadi setelah hilangnya tali pernikahan. 
Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak yang 
memungkinkan adanya rujuk, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Nasab anak itu dihilangkan 
dari nasab sang suami yang telah mentalaknya, tanpa 
harus melakukan Ji'an, karena wanita itu diharamkan 
baginya. Sebab, dia telah mentalaknya dengan talak 
yang pasti, maka suaminya itu telah mentalaknya 
seakan-akan talak ba'in. 

Pendapat Kedua: Nasab anak itu dinisbatkan 
kepadanya, karena ketetapan hukum pada wanita itu 
adalah ketetapan hukum seorang istri dalam hal tempat 
tinggal, nafkah, talak, zhihar dan ilaa. Jika kami 
berpendapat dengan pendapat ini, maka sampai 
kapankah nasab anak dari wanita ini bisa dinisbatkan 
kepada mantan suaminya? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Abu Ishag mengatakan: 
Anak itu diikutkan kepada nasabnya selama-lamanya, 
karena masa iddah boleh diperpanjang, karena masa 
suci tidak ada batasnya baginya. 


a58 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Pendapat Kedua: Di antara ulama madzhab kami 
ada yang berpendapat, bahwa sang anak diikutkan 
kepada nasab sang suami itu hingga empat tahun dari 
sejak habisnya masa iddah, dan ini adalah pendapat 
yang shahih, karena masa iddah jika telah habis, maka 
berarti wanita itu telah dijatuhi talak ba'in, sehingga 
seakan-akan sang wanita itu telah ditalak secara pasti. 


Penjelasan: 


Jika tidak mungkin untuk mengumpulkan kedua orang 
suami istri itu guna melakukan persetubuhan seperti jika dia 
menikahkan wanita itu di hadapan majelis hakim, lalu dia mentalak 
wanita yang telah menjadi istrinya itu dengan talak tiga beberapa 
saat setelah akad di majelis itu, lalu wanita itu melahirkan seorang 
anak selama masa hamil sejak hari pernikahannya, atau seorang 
pria yang berada di timur menikahi wanita yang ada tinggal di 
barat, lalu wanita itu melahirkan seorang anak selama enam bulan 
semenjak akad nikah, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan 
kepada suami yang telah mentalaknya dan nasab anak itu tidak 
bisa dinisbatkan kepadanya tanpa harus melakukan /f'an, ini adalah 
pendapat Malik dan Ahmad. 


Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika suami 
itu adalah seorang pria yang mudah sekali untuk melakukan 
persetubuhan, maka nasab anak itu bisa diikutkan kepadanya, Abu 
Hanifah juga berpendapat tentang seorang pria yang tidak ada di 
sisi istrinya beberapa masa, lalu wanita itu memberitakan bahwa 
suaminya itu telah meninggal dunia, lalu wanita itu melakukan 
masa iddah karena kematian suaminya itu, lalu sang wanita 
menikah dengan pria lain, kemudian pria itu dikaruniakan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 459 


beberapa orang anak dari istrinya itu, dan datang suaminya yang 
pertama, maka anak-anak itu semuanya adalah milik suami yang 
pertama dan tidak ada seorangpun dari anak-anak itu nasabnya 
diikutkan kepada suaminya yang kedua. 


Dalil kami adalah, bahwa wanita itu telah melahirkan anak 
yang tidak mungkin berasal darinya, maka nasabnya tidak bisa 
dinisbatkan kepadanya, sebagaimana istri dari seorang suami yang 
masih anak kecil. 


Cabang: Jika dia menikah dengan seorang wanita lalu 
wanita itu melahirkan seorang anak dengan jangka waktu yang 
kurang dari enam bulan semenjak akad nikah, maka nasab anak 
itu tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya itu tanpa harus 
melakukan fan, karena masa yang paling minim dari suatu 
kehamilan adalah enam bulan berdasarkan jjma' ulama, maka dari 
sini dapat diketahui bahwa wanita itu telah hamil terlebih dahulu 
sebelum dia seranjang dengan suaminya. 


Jika dia menikah dengan seorang wanita lalu dia 
mensetubuhi wanita itu kemudian sang suami mentalak wanita itu 
dalam keadaan hamil, lalu wanita itu melahirkan kemudian dia 
melahirkan seorang anak yang lainnya dengan masa kehamilan 
yang kurang dari enam bulan sejak dia melahirkan, maka nasab 
anak yang kedua ini diikutkan kepada suaminya yang pertama, 
karena Allah #& telah membuat suatu adat yang biasa dilakukan, 
bahwa tidak bisa terjadi antara dua kehamilan kurang dari enam 
bulan, maka kami menetapkan berdasarkan ilmu kami, bahwa 
kedua kehamilan itu adalah satu kehamilan. Akan tetapi jika 
wanita itu melahirkan anak yang kedua dengan masa selama enam 
bulan atau lebih sejak kelahiran yang pertama, maka nasab anak : 


a60 1) 41 Maimu' Syarah Al Muhadzdzab 


yang kedua ini tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang telah 
mentalaknya itu tanpa melakukan fan, karena Allah & telah 
membuat suatu adat yang bisa berlaku, bahwa sesungguhnya dua 
orang anak yang dilahirkan dengan satu kehamilan, itu tidak bisa 
terjadi selama jaraknya enam bulan, maka kami menetapkan 
bahwa anak yang dilahirkan kedua kali telah dihamili oleh wanita 
itu setelah kelahiran anaknya yang pertama. 


Jika sang suami mentalak istrinya dimana istrinya sedang 
menjalankan masa iddah dengan beberapa guru', kemudian wanita 
itu melahirkan sebelum wanita itu menikah, dalam kondisi ini harus 
ditinjau terlebih dahulu: jika wanita itu melahirkan anak dengan 
jarak waktu selama enam bulan, atau lebih, atau selama empat 
bulan sejak ditalak, atau kurang dari enam bulan sejak ditalak, 
maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Jika sang wanita 
melahirkan anak itu selama enam bulan atau lebih, atau empat 
tahun dari sejak dirinya ditalak, maka nasab anak itu diikutkan 
kepada suaminya itu, dimana dia tidak bisa menghilangkan nasab 
anak itu kepadanya kecuali dengan melakukan Han, sama 
kondisinya apakah talak itu adalah talak raj7 atau talak ba 'in. Sama 
pula halnya, apakah wanita itu telah mengakui sebelum habisnya 
masa /ddah dengan adanya talak, atau wanita itu tidak mengakui 
akan hal itu. 


Abu Hanifah berpendapat: Jika wanita itu melahirkan 
seorang anak setelah dua tahun dari masa talaknya, maka nasab 
anak itu diikutkan kepada suami yang telah mentalaknya. Jika 
wanita itu melahirkan seorang anak setelah lebih dari dua tahun 
sejak masa talak, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada 
suami yang telah mentalaknya, karena mayoritas kehamilan 
menurut pendapatnya adalah dua tahun, dimana pembicaraan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || a61 


tentang hal ini akan dijelaskan pada pembahasannya. Abu Hanifah 
juga berpendapat, bahwa jika wanita itu telah mengakui habisnya 
masa /ddah sebelum itu, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan 
kepada sang suami, nasab anak itu hilang dari sang suami tanpa 
dia harus melakukan f'an, dan ini pula yang menjadi pendapat 
Abu Al Abbas Suraij, karena kami telah menetapkan hukum 
dengan habisnya masa iddah berdasarkan pengakuannya, dimana 
ini juga merupakan waktu para suami boleh mensetubuhi wanita 
itu. Maka, perkara ini tidak akan bisa ditetapkan dengan perkara 
yang tidak pasti. Dalil kami adalah, bahwa kebanyakan masa 
kehamilan menurut kami adalah empat tahun, dimana seorang 
yang hamil dapat melihat darah pada kehamilannya. Jika 
memungkinkan untuk menetapkan masa kehamilan, maka sang 
wanita itu tidak boleh meniadakannya. Oleh karena itu, jika sang 
suami menikah dengan seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan 
seorang anak enam bulan sejak menikah, maka nasab anak itu 
diikutkan kepadanya, sekalipun persetubuhan itu belum diketahui, 
hal ini sebagai sikap hati-hati dalam menetapkan nasab, demikian 
pula dengan kondisi seperti ini. 


Jika wanita itu melahirkan seorang anak dengan masa 
lebih dari empat tahun semenjak ditalak, maka dalam hal ini harus 
ditinjau terlebih dahulu, jika talaknya itu adalah talak yang kedua, 
seperti jika sang suami mentalaknya dengan satu kali talak, atau 
dua kali talak dengan adanya kompensasi, atau sang suami 
mentalaknya dengan tiga kali talak, atau sang suami mentalaknya 
sebelum dia melakukan persetubuhan dengan wanita itu, atau sang 
suami membatalkan pernikahan karena adanya suatu aib, maka 
nasab anak ini tidak diikutkan kepadanya, dimana nasab anak itu 
dihilangkan dari nasab suami itu tanpa perlu dirinya melakukan 
Ifan. 


a62 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Al Muzani telah menukilkan sebuah pendapat yang 
mengatakan: Maka pria itu harus menghilangkan nasabnya dari 
sang anak dengan melakukan #'an. Sedangkan ulama madzhab 
kami berpendapat, bahwa penukilan pandapat ini salah, karena 
masa kehamilan tidak lebih dari empat tahun. Di antara ulama 
madzhab kami ada yang memberi alasan kepada Al Muzani dan 
dia berpendapat bahwa jika huruf “Al Alif “disandingkan dengan 
huruf “Laam,” maka arti dari kata itu sebenarnya adalah “Tanpa 
melakukan fan “bukan “Dengan melakukan Yan.” Akan tetapi 
jika talaknya itu adalah talak rajj, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Nasab anak itu tidak diikutkan 
kepadanya, dimana nasab itu harus dihilangkan darinya tanpa 
dirinya harus melakukan /'an, karena pada talak raj sang suami 
diharamkan dengan pengharaman pemisahan (dipisahkan dari 
istrinya) menurut pendapat kami, dimana telah ditetapkan, bahwa 
wanita yang telah dipisahkan itu, jika dia melahirkan seorang anak 
lebih dari empat tahun sejak habisnya masa iddah, maka nasab 
anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada sang suami, maka begitu 
pula pada talak raj'. 


Pendapat Kedua: Nasab anak itu diikutkan kepada sang 
suami, dimana nasab itu tidak bisa dihilangkan darinya kecuali 
dengan cara melakukan /'an, karena makna talak rajj adalah 
kembali kepada para istri, ini berdasarkan dalil yang menyatakan, 
bahwa bahwa hal itu bisa diikutkan dengan talak, iaa ' dan zhihar, 
dan juga dimana mereka bisa saling mewarisi, maka perkara ini 
dimasukkan kepada hukum kaum istri dalam menisbatkan nasab 
anak itu kepada sang suami, karena harus berhati-hati dalam 
menetapkan nasab sang anak ini. Maka, jika kita berpendapat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || a63 


“ 


dengan pendapat ini, lantas sampai kapankah nasab sang anak itu 
bisa dinisbatkan kepada sang suami? Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Abu Ishag berpendapat: Nasabnya itu 
bisa diikutkan kepada sang suami itu selama-lamanya, karena telah 
diketahui, bahwa masa iddah telah habis, dan ternyata masa iddah- 
nya itu belum habis, maka dia telah mensetubuhi istrinya itu pada 
masa iddah. 


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat madzhab, 
bahwa nasab anak ini diikutkan kepada sang suami jika wanita itu 
melahirkan selama empat tahun semenjak pengakuan wanita itu 
dengan habisnya masa iddah-nya. Nasab anak itu tidak diikutkan 
kepada sang suami jika wanita itu melahirkan anak lebih dari 
empat tahun, karena kami menisbatkan nasab sang anak itu 
dengan jangka waktu itu. Sebab, bisa jadi persetubuhan itu terjadi 
pada masa iddah-nya, dimana itu merupakan sebuah kemiripan, 
sehingga nasab anak itu dinisbatkan kepadanya, yaitu yang terjadi 
lantaran adanya persetubuhan ini, dimana masa kehamilan yang 
paling lama adalah empat tahun. 


Apabila wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun 
setelah habisnya masa iddah, maka kami meyakini bahwa 
kehamilan itu terjadi dari persetubuhan setelah habisnya masa 
iddah, dimana sang wanita itu adalah wanita asing bagi pria itu 
setelah habisnya masa iddah, sehingga wanita itu layaknya istri 
yang dipisahkan dari suaminya, akan tetapi jika wanita itu tidak 
melaksanakan masa guru" beserta masa iddah-nya, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


aga 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Pendapat Pertama: Nasab anak itu diikutkan kepadanya 
(suami yang telah mentalaknya) selama-lamanya, karena ada 
kemungkinan masa iddah itu akan berkepanjangan. 


Pendapat Kedua: Sang suami menunggu selama tiga bulan 
setelah talak, kemudian jika wanita itu melahirkan lebih dari empat 
tahun setelah tiga bulan itu, maka nasab anak itu tidak diikutkan 
kepada sang suami, karena pada umumnya masa guru" akan 
habis dalam tiga bulan. 


Cabang: Tentang penjelasan pendapat para ulama jika 
seorang pria menikah dengan wanita di suatu majelis, kemudian 
dia mentalak wanita itu dalam majelis itu pula sebelum perginya 
sang suami dari mereka, kemudian wanita itu melahirkan setelah 
enam bulan dari semenjak pernikahan itu, atau seseorang pria 
yang ada di timur menikahi seorang wanita yang ada di barat, 
kemudian berlalu masa selama enam bulan dan wanita itu 
melahirkan seorang anak, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan 
kepada pria itu, ini adalah pendapat Malik dan Ahmad. 


Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa nasab anak 
itu diikutkan kepada sang suami, karena telah adanya akad nikah 
dan telah ada masa kehamilan. Tidakkah engkau mengetahui, 
bahwa kalian telah berpendapat, bahwa jika telah berlalu masa 
yang memungkinkan untuk hamil maka nasab anak itu diikutkan 
kepada suami itu, walaupun telah diketahui bahwa sang suami itu 
belum pernah melakukan persetubuhan dengan wanita itu. 


Dalil kami adalah, bahwa belum tercapainya kemungkinan 
adanya persetubuhan dengan adanya akad pernikahan ini, maka 
nasab anak ini tidak bisa diikutkan kepada sang suami, seperti istri 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab || 465 


dari seorang anak yang berumur satu tahun, atau seandainya 
wanita itu melahirkan dengan masa kehamilan yang kurang dari 
enam bulan, bedakaniah apa yang mereka giyaskan, karena 
sesuatu yang bersifat mungkin terjadi, jika telah ada kemungkinan 
itu, maka tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa anak itu 
adalah dari pria itu secara pasti. Sebab, bisa jadi bahwa pria itu 
mensetubuhi sang wanita tanpa diketahui, tidak ada cara bagi kita 
untuk mengetahui hakikat persetubuhan itu. Maka, kita 
mengkaitkan ketetapan hukum dengan atas kemungkinan adanya 
persetubuhan dengan pernikahan, dimana tidak ada ketentuan 
yang menetapkan, bahwa menghilangkan kemungkinan itu dapat 
dijadikan panduan dalam menetapkan suatu hukum. Karena, jika 
hal itu dihilangkan, maka yang ada adalah keyakinan dengan 
mentiadakan ketetapan hukum nasab anak itu pada sang suami 
tersebut, dimana tidak ada penetapan hukum nasab dengan hal itu 
disertai keyakinan yang menyatakan, bahwa anak itu adalah 
berasal darinya. | 


Bagi orang yang istrinya melahirkan anak, dimana anak 
itu tidak mungkin berasal dari hasil hubungannya dengan istrinya 
itu melalui suatu pernikahan, maka nasab anak itu tidak 
dinisbatkan kepada sang suami itu, dimana dia tidak perlu 
berargumentasi untuk menghilangkan nasab anak itu. Karena, dia 
sangat mengetahui bahwa anak itu bukanlah anaknya, maka nasab 
anak itu tidak diikutkan kepadanya, sebagaimana jika istrinya itu 
melahirkan seorang anak beberapa saat setelah dia menikahi 
wanita itu, dimana hal itu sama saja dengan kondisi seakan-akan 
istrinya itu melahirkan anak dengan masa kehamilan yang kurang 
dari enam bulan semenjak dia menikahi wanita itu, maka nasab 
anak itu tidak diikutkan kepada sang suami itu, dan inilah 


466 | LI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








pendapat para ahli ilmu. Karena, kami mengetahui bahwa wanita 
itu telah hamil sebelum pria itu menikahinya. 


Cabang: Jika sang suami mentalak istrinya, dimana 
istrinya itu dalam keadaan hamil, lalu melahirkan seorang anak, 
kemudian wanita itu melahirkan anak lainnya setelah berjalan 
waktu selama enam bulan, maka kedua anak itu adalah dari suami 
yang telah mentalaknya itu. Karena, kita mengetahui bahwa kedua 
kelahiran itu adalah dari satu kehamilan, maka jika seseorang di 
antara kedua anaknya itu adalah darinya, maka yang lain pun juga 
darinya. Akan tetapi jika masa kelahiran antara anak yang satu 
dengan anak yang lain lebih dari enam bulan, maka nasab anak itu 
tidak diikutkan kepada suami dan dia dapat menghilangkan nasab 
anak itu tanpa perlu melakukan #'an, karena tidak mungkin ada 
dua anak yang dilahirkan dengan satu kehamilan dan jarak antara 
kedua kehamilan itu terdapat ada satu masa kehamilan, maka dari 
— sini dapat diketahui, bahwa wanita itu telah hamil setelah tidak ada 
lagi hubungan suami istri dan setelah habisnya masa iddah, pada 
saat itu sang wanita bagi pria itu layaknya seorang wanita asing, 
dimana wanita itu sama dengan wanita-wanita asing lainnya. 


Apabila sang suami mentalak wanita itu, lalu wanita itu 
melakukan masa iddah dan masa guru'-nya, kemudian wanita itu 
melahirkan seorang anak sebelum enam bulan dari masa terakhir 
guru “nya, maka nasab anak diikutkan kepada pria itu, karena 
kami meyakini bahwa wanita itu hamil, sebab pria itu melihat 
darah, maka darah itu adalah darah haid, yang menandakan masa 
iddah-nya itu belum habis. Akan tetapi, jika wanita itu melahirkan 
dengan masa kelahiran lebih dari itu hingga masa empat tahun, 
maka nasab anak itu dinisbatkan kepada pria itu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 467 


Abul Abbas bin Suraij berpendapat, bahwa nasab anak itu 
tidak diikutkan kepada pria itu, karena sang wanita telah 
melahirkan seorang anak setelah adanya ketetapan hukum dengan 
telah habisnya masa iddah, saat dimana bisa sajaa anak itu 
bukanlah dari pria itu, maka nasab anak tidak bisa dinisbatkan 
kepada pria itu, sebagaimana jika telah habis masa iddah sang 
wanita dengan adanya kelahiran, dimana unsur kemungkinan ini 
akan dianggap dengan masih adanya hubungan suami istri atau 
masih adanya masa iddah, akan tetapi jika kedua hal itu telah 
tiada, maka tidak cukup untuk menisbatkan nasab anak itu 
kepada sang suami dengan sesuatu yang bersifat mungkin, 
melainkan sifat mungkin itu hanya bisa digunakan pada suatu 
perkara untuk menolak nasab anak dari pria itu. Karena, 
sesunggguhnya tali pernikahan adalah merupakan sebab, dimana 
dengan terwujudnya sebab itu, maka penetapan atau pengingkaran 
suatu hukum perkara dengan sesuatu yang bersifat mungkin itu 
diperbolehkan. Sebab, telah terwujudnya suatu sebab, lain halnya 
jika sebab itu tidak terwujud dan juga tidak ada efek dari sebab itu, 
maka hukum suatu perkara itu tidak bisa ditetapkan dengan 
ketiadaan sebab itu tersebut, dimana pada saat ini, penetapan 
suatu yang bersifat sesuatu yang memungkinkan tidaklah 
diperbolehkan dengan ketiadaan sebab itu. Ini adalah pendapat 
Ahmad dan para ulama madzhabnya. Pendapat ini salah, karena 
bisa jadi anak itu berasal dari pria itu, karena pada dasarnya nasab 
sang anak diikutkan kepada pria itu dengan sesuatu yang bersifat 
mungkin terjadi, maka nasab sang anak dinisbatkan kepada pria 
itu. 


a68 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Cabang: Jika sang wanita melahirkan anak itu sebelum 
habis masa iddah, dan kurang dari enam tahun, maka nasab anak 
itu diikutkan kepada sang suami, dimana suami itu tidak boleh 
menghilangkan nasab anak itu kecuali dengan cara melakukan 
Fan. Jika dia melahirkan anak itu lebih dari empat tahun semenjak 
dia ditalak, dimana talak itu adalah talak ba in, maka pria itu dapat 
menolak nasab anak itu tanpa harus melakukan /f'an. Karena, 
kami telah mengetahui, bahwa wanita itu telah hamil setelah tidak 
adanya tali pernikahan. Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak 
raj'i, lalu wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun sejak 
habisnya masa iddah, maka demikian pula keadaannya, karena 
wanita itu telah hamil setelah talak ba in. 


Jika wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun 
semenjak ditalak, atau yang lebih sedikit daripada itu yaitu sejak 
habis masa iddah, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Nasab sang anak tidak diikutkan 
kepada pria itu, karena sang wanita belum hamil sebelum wanita 
itu ditalak, maka keadaan wanita itu sama seperti wanita yang 
ditalak ba in. 

Pendapat Kedua: Nasab sang anak dinisbatkan kepada 
pria itu, karena wanita itu dihukumi dengan hukum para istri 
dalam hal tempat tinggal, nafkah, talak, zhihar dan ilaa '. Dengan 
inilah kami berpendapat, menurut kami ini sama dengan pendapat 
Imam Ahmad. Maka, kedua pendapat kami adalah dua riwayat 
dari Imam Ahmad yang telah disebutkan oleh Ibnu @udamah. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 469 


Asy-Syirazi ss berkata: Pasal: Apabila dia 
mempunyai seorang istri, dimana nasab dari anak 
istrinya itu diikutkan kepada nasab sang suami, lalu ada 
dugaan bahwa wanita itu disetubuhi oleh seorang pria, 
lalu suami itu mengaku bahwa anak itu adalah hasil dari 
persetubuhan istrinya dengan seorang pria itu, dimana 
kemudian kedua orang itu menghadapkan masalahnya 
kepada seorang ahli pembaca nasab, maka sang suami 
tidak perlu melakukan /i'an untuk menghilangkan nasab 
anak itu kepadanya, karena sang suami bisa saja 
menolak atau menghilangkan nasab anak itu tanpa 
harus melakukan Ii'an, yaitu dengan merujuk kepada 
ahli pembaca nasab. Dengan demikian sang suami tidak 
boleh menghilangkan nasabnya dengan melakukan 
li'an. 


Jika ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau sang 
ahli pembaca nasab itu ada, akan tetapi @aafah itu 
tidak bisa memastikan kejelasan nasab sang anak, maka 
perkara itu dibiarkan begitu saja hingga sang anak 
dapat mengikuti nasab salah seorang di antara 
keduanya. 


Apabila sang anak itu sudah baligh dan 
dinisbatkan kepada pria yang diduga mensetubuhi 
ibunya itu, maka telah hilang nasab anak itu dari suami 
wanita tersebut tanpa dirinya harus melakukan Ii'an, 
namun jika sang anak itu dinisbatkan kepada sang 
suami, maka suami itu tidak bisa menghilangkan nasab 
anak itu kecuali dengan cara melakukan Ji'an, karena 
tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nasab 


470 Il AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








anak itu tanpa melaksanakan I/i'an, sehingga untuk 
menghilangkan nasab anak itu, sang suami itu 
diperbolehkan melaksanakan li'an. 


Jika suami itu berkata kepada istrinya: Fulan 
telah berzina denganmu dan engkau tidak menyukai hal 
itu, maka anak itu adalah dari fulan tersebut, maka 
dalam keadaan seperti ini ada dua pendapat Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Suami tidak perlu 
melaksanakan Ji'an, karena penolakan nasabnya 
lantaran salah satu di antara keduanya bukan pelaku 
zina, maka sang suami tidak perlu melakukan Ii'an. 
Sebab, dia telah menghilangkan nasab anak itu, 
sebagaimana jika wanita itu diduga bersetubuh dengan 
seorang pria, maka wanita itu adalah pelaku zina. 


Pendapat Kedua: Sang suami harus 
melaksanakan /i'an, dan ini adalah pendapat yang 
shahih, karena disini ada nasab yang bisa diikutkan 
kepadanya tanpa adanya keridhaan darinya, dimana hal 
ini tidak mungkin dia tolak kecuali dengan 
melaksanakan Ii'an, maka dia bisa menghilangkan 
nasab anak itu dengan cara melakukan Ii'an, 
sebagaimana jika kedua orang itu melakukan perbuatan 
zina. 


Penjelasan: 


Apabila seorang pria mempunyai seorang istri lalu wanita 
diduga telah melakukan persetubuhan dengan pria lain, maka sang 
wanita harus melaksanakan masa iddah dari suaminya itu. Jika 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab 1 a71 


wanita itu melahirkan seorang anak yang mana anak itu mungkin 
berasal dari salah seorang di antara kedua orang itu (sang suami 
atau pria asing), maka anak itu dibawa kepada seorang ahli 
pembaca nasab, karena dia mempunyai keahlian dalam 
menentukan kepada siapa nasab anak ini akan diikutkan, dan 
suami tidak perlu untuk melakukan /i'an untuk menghilangkan 
nasab anak ini darinya, karena sang suami memungkinkan untuk 
tidak melakukan #an dalam menghilangkan nasab anak itu. Jika 
hal itu memungkinkan tanpa harus melaksanakan #'an, maka sang 
suami tidak perlu melakukan 4'an, sebagaimana seorang tuan saat 
budak wanitanya melahirkan anak, maka tuan dari wanita itu tidak 
perlu menghilangkan nasab anak itu dengan cara melakukan Jf'an, 
karena sang tuan itu memiliki cara untuk menghilangkan nasab 
anak itu tanpa harus melakukan Han, yaitu dengan memberi . 
pernyataan kepada wanita itu bahwa anak itu bukan darinya (tuan) 
dan dia harus bersumpah dengan pernyataannya itu. 


Jika sang ahli pembaca garis keturunan itu mengikuti 
nasab anak itu kepada nasab pria yang mensetubuhi istrinya, maka 
nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami itu, dimana sang 
suami tidak perlu melakukan fan dan nasab anak itu secara 
otomatis diikutkan kepada pria yang telah mensetubuhi istrinya itu, 
dan pria itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya dengan cara melakukan Jan, karena fan hanya 
dikhususkan bagi suami. 


Jika ahli pembaca nasab itu menisbatkan nasab anak itu 
kepada sang suami, maka nasab anak itu pun hilang dari nasab 
pria yang mensetubuhi istrinya itu, dan nasab anak itu dapat 
diikutkan kepada sang suami dan dia dapat menghilangkan nasab 
anak yang dinisbatkan kepadanya itu dengan cara melakukan #'an, 


a72 Il 41 Majmu'Syarah Al Muhadzazab 


dimana apabila sang suami menghilangkan nasabnya kepada anak 
itu, maka nasab anak itu hilang dari kedua orang tersebut. 


Apabila sang ahli pembaca nasab itu menisbatkan nasab 
anak itu kepada kedua orang tersebut (sang suami dan pria yang 
menyetubuhi) atau menghilangkan nasab anak kepada kedua 
orang itu, atau disana tidak ada orang yang ahli dalam membaca 
nasab, atau orang yang ahli membaca nasab itu ada, namun dia 
belum juga bisa memastikan kepada siapa nasab anak ini akan 
diikutkan, maka anak itu tidak memiliki nasab, atau dibiarkan tidak 
memiliki nasab hingga mencapai usia baligh, dimana dia bisa 
mengisyaratkan kepada siapa nasabnya akan diikutkan antara 
kedua orang pria itu. 


Jika sang anak (setelah dia baligh) mengikutkan nasabnya 
kepada sang suami, maka nasabnya itu adalah kepada suaminya 
— itu, dimana sang suami tidak bisa menolak hal itu kecuali dengan 
cara melakukan /'an, dan jika anak itu menasabkan dirinya kepada 
pria yang mensetubuhi ibunya, maka nasab anak itu dinisbatkan 
kepadanya, dan dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari hal itu 
dengan melakukan #'an, karena #'an hanyalah dikhususkan untuk 
sang suami, sementara pria yang mensetubuhi itu adalah seorang 
pria asing. 


Asy-Syirazi ss berkata: Pasal: Apabila sang istri 
itu melahirkan seorang anak, lalu suaminya menyatakan 
bahwa anak itu adalah anak dari suami yang 
sebelumnya, dimana memang sebelumnya wanita itu 
telah mempunyai seorang suami, maka dalam hal ini 
harus ditinjau terlebih dahulu: jika anak itu dilahirkan 
kurang dari empat tahun semenjak wanita itu ditalak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 473 





oleh suami yang pertama dan juga kurang dari enam 
bulan sejak dia menikah dengan suami yang kedua, 
maka anak yang dilahirkan itu adalah anak suami yang 
pertama, karena anak itu mungkin berasal darinya dan 
nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang 
kedua, karena tidak mungkin anak itu berasal darinya. 


Jika wanita itu melahirkan anaknya lebih dari 
empat tahun semenjak dia ditalak suami pertama dan 
kurang dari enam bulan sejak dia menikah dengan 
suami yang kedua, maka nasab anak itu tidak bisa 
diikutkan kepada kedua orang pria itu, karena tidak 
mungkin anak itu dari salah seorang di antara mereka 
berdua. Namun, jika anak itu dilahirkan dalam masa 
empat tahun semenjak talak dengan suami yang 
pertama, dan lebih dari enam bulan sejak sang wanita 
menikah dengan suami yang kedua, maka anak ini 
harus dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, karena 
anak ini bisa jadi berasal dari salah seorang di antara 
kedua orang ini. Jika ahli pembaca nasab ini 
menetapkan, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada 
suami yang pertama dan tidak diikutkan kepada suami 
yang kedua. Jika nasab anak itu diikutkan kepada 
suaminya itu, maka nasab anak itu adalah kepada 
suaminya itu, dimana dia tidak bisa menghilangkan 
nasab anaknya itu kecuali dengan melakukan /i'an. 

Akan tetapi, jika tidak ada ahli pembaca nasab, 
atau ahli pembaca nasab itu ada akan tetapi dirinya 


tidak dapat menentukan kepada siapa nasab anak ini 
akan diikutkan, maka anak ini dibiarkan hingga masa 


a7a Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 



























baligh. Jika nasab anak ini diikutkan kepada suami yang 
pertama maka sang suami (yang kedua) itu dapat 
menghilangkan nasab anak itu kepadanya tanpa harus 
melakukan Ji'an, akan tetapi jika nasab anak itu 
diikutkan kepada suami (yang kedua)dari wanita itu, 
maka sang suami tidak bisa menghilangkan nasab anak 
itu kepadanya kecuali dengan cara melakukan li'an. 

dika tidak diketahui waktu talak wanita itu 
dengan suami yang pertama dan tidak diketahui pula 
waktu akad nikah dengan suami yang kedua, maka 
perkataan yang dapat diterima adalah perkataan 
suaminya itu diikuti sumpahnya yang menyatakan 
dirinya tidak mengetahui bahwa wanita itu melahirkan 
seorang anak pada ranjangnya. Sebab, pada dasarnya 
tidak ada kehamilan dan tidak ada pula nasab yang 
dinisbatkan kepadanya. 


Jika suami itu telah bersumpah, maka 
pernyataan dari wanita itu menjadi gugur dan nasab 
anak itu hilang dari sang suami tanpa dirinya perlu 
melakukan Ii'an, karena belum ada ketetapan yang 
menyatakan bahwa anak itu lahir di atas ranjangnya. 
Jika sang suami itu melanggar sumpahnya, maka kami 
mengembalikan sumpah itu kepada sang wanita. 


Jika wanita itu bersumpah, maka nasab anak itu 
diikutkan kepada sang suami (yang kedua) dan dia tidak 
bisa membantah hal itu kecuali dengan cara melakukan 
Ifan, karena sudah ditetapkan bahwa lahirnya anak itu 
di atas ranjang suaminya. Jika wanita itu melanggar 
sumpahnya, maka apakah sumpah itu akan bergantung 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 475 


hingga anak bayi itu mencapai usia baligh, lalu 
suaminya itu bersumpah dan menetapkan kepada siapa 
nasab itu diikutkan? Dalam hal ini ada dua pendapat 
yang berdasarkan pada dua pendapat diatas, dalam hal 
memberi bantahan atas sumpah seorang budak wanita 
yang tergadai, saat wanita itu dihamili oleh orang yang 
menerima gadai, dan orang yang menggadai itu 
menyatakan bahwa dia telah mengizinkan orang yang 
menerima gadai untuk mensetubuhi budak wanita 
tersebut, lalu orang yang memberi gadai mengingkari 
hal itu, kemudian kedua orang itu mengingkari sumpah 
mereka masing-masing. 


Pendapat Pertama: Sumpah itu tidak bisa 
dicabut kembali, karena sumpah itu adalah hak milik 
istri, dan sumpah itu telah digugurkan dengan adanya 
pelanggaran, maka sumpah itu tidak bisa ditetapkan 
kepada selain wanita itu. 


Pendapat Kedua: Sumpah itu dapat dicabut 
kembali, karena sumpah itu berkaitan dengan sumpah 
sang wanita, dimana sumpah itu adalah hak istri dan 
hak anak dari wanita tersebut. Jika hak wanita itu 
digugurkan, namun hak anak dari wanita itu tidaklah 
bisa digugurkan. 


Penjelasan: 


Jika wanita itu melahirkan seorang anak lalu suaminya 
menyatakan, bahwa anak itu adalah dari suami yang pertama, 
maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali: jika wanita itu menikah 


476 1 AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





setelah habis masa iddah-nya, maka nasab dari anak itu tidak bisa 
diikutkan kepada suami yang pertama dengan keadaan 
bagaimanapun, sedangkan jika masanya itu adalah setelah empat 
tahun semenjak wanita itu ditalak suami pertama, maka nasab 
anak itu tidak bisa diikutkan kepadanya. 


Jika wanita itu melahirkan seorang anak kurang dari enam 
bulan semenjak dia menikah dengan suami yang kedua, maka 
nasab anak itu juga tidak bisa diikutkan dengan suami yang kedua, 
sehingga nasab anak itu tidak diikutkan kepada seseorang di 
antara keduanya. Akan tetapi, jika wanita itu melahirkan anak 
dengan jangka waktu lebih dari enam bulan sejak dia 
melaksanakan akad nikah dengan suami yang kedua, maka anak 
itu adalah anaknya (suami yang kedua). Akan tetapi jika masanya 
adalah lebih dari enam bulan sejak dia menikah dengan suami 
yang kedua itu, dan kurang dari empat tahun dari semenjak dia 
ditalak suami yang pertama dan belum diketahui habisnya masa 
iddah, maka anak ini harus dihadapkan kepada ahli pembaca 
nasab, lalu berdasarkan keahliannya, dia akan menisbatkan nasab 
ini kepada salah seorang di antara mereka berdua. 


Jika ahli pembaca nasab itu menetapkan, bahwa nasab 
anak itu diikutkan kepada suami yang pertama, maka hilanglah 
nasab anak itu dari suami yang kedua tanpa dirinya harus 
melakukan #'an. Sedangkan jika nasab anak itu diikutkan kepada 
sang suami yang kedua, maka hilanglah nasab anak itu dari suami 
yang pertama, dan nasab anak itu diikutkan kepada suami wanita 
yang kedua, dimana suaminya itu tidak bisa menghilangkan nasab 
anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan 
fan, dan ini adalah satu dari dua riwayat Imam Ahmad. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab ||” a77 


Masalah: Jika ada dua orang pria menikahi dua orang 
saudari perempuan, lalu seseorang pria telah lalai dalam 
mensetubuhi salah seorang di antara kedua saudari perempuan itu, 
sehingga terjadi kerancuan pada masing-masing dari kedua orang 
saudari perempuan itu untuk menentukan setiap suami dari 
mereka, lalu suami itu mensetubuhi wanita yang bukan istrinya, 
dan kemudian wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak, 
maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang melakukan 
persetubuhan dengan wanita itu, karena hal itu merupakan 
persetubuhan yang diyakini merupakan persetubuhan yang halal, 
maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang telah bersetubuh 
dengan ibu dari anak itu, sebagaimana persetubuhan yang 
dilakukan pada pernikahan yang #asid. 


Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Hanbali 
berpendapat, bahwa nasab anak itu tidak diikutkan kepada pria 
yang melakukan persetubuhan dengan ibunya, akan tetapi nasab 
anak itu diikutkan kepada suaminya, dan ini merupakan pendapat 
yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, karena sang anak adalah milik 
sang pemilik ranjang. 


Sementara dalil kami adalah, bahwa orang yang 
melakukan persetubuhan telah menyendiri pada persetubuhannya 
itu dengan sang wanita, yang mana hal itu mengharuskan nasab 
sang anak diikutkan kepadanya, maka nasab anak itu diikutkan 
kepada pria yang bersetubuh dengan ibu dari sang anak 
sebagaimana jika seakan-akan wanita itu adalah seorang wanita 
yang bersuami, juga sebagaimana jika wanita itu bersuami dengan 
suami yang hilang saat menetapkan hukum bahwa dia sudah 
meninggal dunia yang dikemudian hari ternyata suaminya masih 
hidup, dimana Ahabar tersebut dikhususkan dengan hal ini, maka 


478 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








kita menggiyaskan permasalahan ini dengannya, yaitu yang 
memiliki kondisi semakna dengan khabar ini. 


Jika seorang wanita disetubuhi dengan adanya kecurigaan 
pada kesuciannya, maka wanita itu harus diasingkan hingga dia 
melahirkan seorang anak selama enam bulan sejak dia disetubuhi, 
maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang mensetubuhinya 
itu dan tidak dinisbatkan kepada suami dari wanita itu. Sedangkan 
Abu Hanifah dan sebagian dari ulama madzhab Hanbali 
berpendapat, Bahwa nasab anak itu diikutkan kepada sang suami 
itu, karena anak adalah milik pemilik ranjang. Jika pria yang 
melakukan persetubuhan itu mengingkari adanya persetubuhan, 
maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya tanpa 
sumpah dan nasab anak itu diikutkan kepada suami itu, karena 
kita tidak mungkin menisbatkan nasab anak dengan orang yang 
mengingkari hal itu, dimana tidak diterima dakwaan suami dalam 
hal memutuskan nasab anak itu. Jika wanita itu melahirkan anak 
dengan masa yang kurang dari enam bulan semenjak dilakukannya 
persetubuhan, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami 
bagaimanapun kondisinya, karena kami telah mengetahui bahwa 
anak itu bukan dari pria yang melakukan persetubuhan. 


Jika kedua orang pria itu bersekutu dalam mensetubuhi 
wanita itu dalam keadaan sucinya, lalu wanita itu melahirkan 
seorang anak yang mungkin berasal dari air mani kedua orang itu, 
maka nasab anak itu diikutkan kepada suami karena seorang anak 
adalah milik pemilik ranjang yang terkadang anak itu adalah dari 
sang suami itu sendiri. Jika suami mendakwa bahwa anak itu 
adalah anak dari pria yang mensetubuhi istrinya, maka dalam hal 
ini sebagian ahli ilmu berpendapat: Anak ini harus dibawa kepada 
ahli pembaca nasab bersama kedua orang pria itu, lalu nasab sang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || a79 


anak itu diikutkan kepada orang yang ditunjuk wanita itu. Apabila 
wanita itu mengikutkan nasab sang anak kepada suaminya, maka 
nasab anak itu diikutkan kepada suaminya, dan sang suami tidak 
boleh untuk mengingkari hal itu dengan cara melakukan #'an, dan 
ini adalah riwayat yang paling shahih di antara dua riwayat dari 
Ahmad. 


Kami berpendapat, bahwa bisa juga kita meminta bantuan 
ilmu kedokteran syarj untuk menganalisa jenis golongan darah 
masing-masing kedua pria itu dan juga ibu dari anak itu: jika 
golongan darah itu menyerupai kepada kedua orang itu, maka 
sang anak dibawa kepada ahli pembaca nasab. Jika terdapat 
perbedaan salah seorang di antara keduanya, seperti jika 
seseorang di antara mereka golongan darahnya A, sementara yang 
lain B dan sang ibu adalah O, maka jika golongan darah anak itu 
adalah O, maka anak ini harus kita hadapkan kepada ahli 
pembaca nasab. Jika golongan darah anak itu A, maka nasab anak 
itu diikutkan kepada pria yang golongan darahnya A, begitu juga 
jika golongan darah anak itu adalah B. Akan tetapi jika golongan 
darah anak itu AB, maka anak ini harus dihadapkan kepada ahli 
pembaca nasab, bisa jadi bahwa nasab anak ini diikutkan kepada 
suami karena ranjang merupakan bukti yang sangat kuat dan hal 
ini dapat menguatkan satu di antara dua kemungkinan yang ada, 
maka nasab anak ini diikutkan kepada sang suami. Mungkin juga 
bahwa nasab anak ini diikutkan kepada kedua pria itu, dimana pria 
yang telah mensetubuhi wanita itu, dimana sang wanita itu juga 
tidak boleh mengingkari hal itu. Sementara sang suami boleh 
mengingkari atau menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya dengan cara melakukan #'an, dan ini merupakan satu 
di antara dua riwayat Ahmad. 


4801| 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 





Jika ahli pembaca nasab tidak ada, atau pria yang 
melakukan persetubuhan itu mengingkari nasab anak itu, atau ilmu 
kedokteran yang syar7 tidak mendapati penjelasan hal ini, atau ahli 
pembaca nasab membiarkan anak itu hingga menjadi baligh untuk 
bisa menentukan nasabnya sendiri. Apabila sang anak 
mengikutkan nasabnya kepada suami ibunya itu, maka nasab anak 
itu dinisbatkan kepada suaminya. Jika tidak, maka sang suami 
boleh menghilangkan nasab anak itu dengan cara melakukan Ian. 


Masalah: Jika pria itu berkata, “Engkau tidak melahirkan 
anak itu, akan tetapi engkau telah menemukannya atau engkau 
meminjamnya,” lalu wanita itu berkata, “Akan tetapi anak ini 
adalah anakku darimu,” maka perkataan wanita ini tidak bisa 
diterima kecuali dengan mendatangkan bukti, ini adalah pendapat 
Ahmad, Abu Tsaur dan para ulama fikih rasionalis. Sebab, 
kelahiran adalah perkara yang bisa dicarikan buktinya, dan pada 
dasarnya adalah masa iddah wanita itu, maka dakwaan wanita itu 
tidak bisa diterima tanpa adanya bukti, sebagaimana pada perkara 
utang. 


Jika kami berpendapat dengan satu di antara dua 
pendapat yang menyatakan, bahwa anak bersama ibunya itu 
dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau kepada ilmu 
kedokteran syar'i. Jika kedua hal itu menetapkan, bahwa nasab 
anak itu adalah anak sang ibu itu, maka nasab anak itu diikutkan 
kepada wanita itu, sehingga ditetapkan bahwa nasab anak itu 
adalah anak sang suami, karena anak itu tidak dilahirkan kecuali di 
atas ranjangnya, dan suami tidak bisa menghilangkan nasab anak 
itu dengan melakukan fan, karena dia belum melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya itu, akan tetapi dia hanya 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || a81 


mendakwakan bahwa dia hanya mengingkari kelahiran anak itu 


saja. 


dika kita berpendapat dengan pandangan lain, yaitu 
dengan tidak menghadapkan anak ini kepada ahli pembaca nasab, 
maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang suami 
dengan disertai sumpahnya, yang menyatakan bahwa dia tidak 
mengetahui bahwa wanita itu melahirkan seorang anak di atas 
ranjangnya, begitu pula jika ahli pembaca nasab itu ragu dalam 
menentukan nasab anak, ketika anak itu dihadapkan kepadanya, 
atau tidak ada kepastian pada golongan darahnya, dimana bisa jadi 
bahwa golongan darah itu bukan dari wanita itu, atau bahwa unsur 
darah itu menyerupai golongan darah sang suami, dan bisa pula 
dari selain suaminya itu, maka perkataan yang dapat diterima 
adalah perkataan suami dengan sumpahnya. 


Jika suami itu telah mentalak dengan melakukan Ifan, 
maka hilanglah nasab anak yang dinisbatkan kepadanya. Jika sang 
suami melanggar sumpah itu, maka perkara itu kita kembalikan 
kepada sang wanita dan juga dengan sumpah wanita itu, maka 
nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, dimana sang suami 
tidak boleh untuk melakukan fan pada istrinya. Jika wanita itu 
juga melanggar sumpahnya, maka perkara ini berdasarkan pada 
apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi pada pasal sebelumnya, 
yaitu berupa dua pendapat mulai ditetapkannya sumpah hingga 
anak itu baligh. 


Cabang: Jika dia mentalak istrinya, lalu istrinya itu 
melahirkan seorang anak dengan masa lebih dari empat tahun 
semenjak dia ditalak, dimana talak itu adalah talak ba'in ataupun 
talak raji, dan kami berpendapat bahwa nasab anak itu tidak 


a82 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








diikutkan kepada suami yang telah mentalaknya itu, lalu istri itu 
mendakwa bahwa suaminya itu telah menikahinya setelah dia 
mentalaknya dengan talak ba'in atau talak raj, dan bahwa anak 
ini adalah anak dari suaminya itu. 


Apabila sang suami mengingkari pernikahan itu, atau 
mengingkari adanya rujuk, maka perkataan yang diterima adalah 
perkataan sang suami yang disertai sumpahnya, karena asal dari 
segala sesuatu adalah tidak adanya pernikahan dan tidak adanya 
rujuk. Suami itu bersumpah untuk memastikan bahwa dia tidak 
menikahi wanita itu atau dia tidak merujuknya, karena sang suami 
bersumpah pada perbuatannya sendiri. Di saat sang suami telah 
bersumpah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan 
mahar kepada wanita itu dan juga tidak ada kewajiban baginya 
untuk memberi nafkah wanita itu, dengan demikian nasab anak itu 
tidak diikutkan kepadanya tanpa dirinya perlu melakukan fan. 
Jika sang suami melanggar sumpahnya, maka sumpahnya itu 
dikembalikan kepada sang istri. Jika wanita itu bersumpah, maka 
telah ada ketetapan bahwa wanita itu adalah istrinya, sehingga 
diwajibkan bagi sang suami untuk memberi nafkah istrinya itu dan 
dirinya juga diwajibkan untuk membayar mahar, ini jika wanita itu 
mendakwa bahwa pria itu telah menikahinya. 


Sedangkan masalah anak, maka jika sang suami telah 
mengakui, bahwa anak itu dilahirkan oleh wanita itu di atas 
ranjangnya (pada ikatan pernikahan), maka nasab anak itu 
diikutkan kepada suaminya, dan sang suami itu tidak bisa 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali 
dengan cara melakukan /#'an. 


Akan tetapi, jika sang suami berkata bahwa wanita itu 
tidak melahirkan anak, melainkan wanita itu menemukan anak itu, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 483 


atau dia meminjam anak itu, dimana sang suami tidak 
mempercayai bahwa wanita itu melahirkan anak sampai ada bukti 
yang menunjukkan kepada hal itu, karena sangat mungkin wanita 
itu untuk menegakkan bukti yang menerangkan bahwa anak itu 
adalah anak yang dia lahirkan, dan dalam hal itu diterima 
persaksian dua orang pria, atau seorang pria dan dua orang 
wanita, atau empat orang wanita. Jika bukti yang ada itu 
menerangkan bahwa anak itu adalah anak yang dia lahirkan, maka 
kami berpendapat bahwa anak itu beserta ibunya dihadapakan 
kepada ahli pembaca nasab. Apabila ahli pembaca nasab itu 
menetapkan bahwa anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh sang 
wanita, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dimana 
suami tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya itu kecuali dengan cara melakukan #'an. Jika kami 
katakan, bahwa anak itu bersama ibunya tidak dihadapkan kepada 
ahli pembaca nasab karena dia tidak ada, atau dia ada akan tetapi 
tidak dapat menentukan nasab anak ini, maka dalam kondisi 
seperti ini, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan suami 
disertai sumpah yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui, 
wanita itu telah melahirkan anak tersebut di atas ranjangnya. 


Jika suami itu telah bersumpah, maka penisbatan nasab 
anak itu telah hilang tanpa dirinya melakukan 4'an. Namun, jika 
suami itu melanggar sumpahnya, maka sumpah itu dikembalikan 
kepada istri, maka suami tidak dapat bersumpah, sehingga dalam 
keadaan seperti ini, apakah kondisi anak itu dibiarkan tanpa nasab 
hingga dia menjelang masa balighnya? Dalam hal ini ada dua 
kondisi berdasarkan dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana 
pada perkara seorang budak wanita yang digadaikan, saat budak 
wanita itu dihamili oleh orang yang memberi gadai, lalu orang 
yang menerima gadai mendakwa bahwa yang memberi gadai telah 


asa || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzazab 





mengizinkannya untuk mensetubuhi wanita itu, lalu kedua orang 
itu saling mengingkari ucapan masing-masing, karena seseorang di 
antara mereka telah mengingkari ucapannya terlebih dahulu, maka 
sumpah ini tidak dikembalikan kepada anak itu, karena sumpah ini 
adalah milik sang istri dan hak wanita itu telah digugurkan dengan 
menghilangkan hak anak itu. 


Jika sang suami mengakui bahwa dia telah merujuk wanita 
itu, atau dia telah menikahi wanita itu dan pernikahan itu telah 
ditetapkan, juga telah ditetapkan hukum-hukum pernikahan, lalu 
suami itu mengaku bahwa wanita itu telah melahirkan anak 
tersebut di atas ranjangnya, maka nasab anak itu diikutkan kepada 
suaminya itu, dan dia tidak bisa menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan Ifan. 


Jika suami itu mengingkari, bahwa wanita itu melahirkan 
anak, dimana anak itu bukan darinya, melainkan sang wanita 
menemukan anak itu, atau wanita itu meminjam anak itu, maka 
suami harus mancari bukti yang menguatkan pengingkarannya. 
Hal ini juga diterapkan jika perbedaan pendapat ini adalah pada 
pihak suami. Akan tetapi jika perbedaan pendapat ini pada ahli 
waris dari suami, seperti jika suaminya itu meninggal dunia dan dia 
meninggalkan seorang anak laki-laki, lalu istrinya itu mendakwa 
bahwa anak dari bapak itu telah menikahinya kembali atau telah 
merujuknya, dan bahwa anak ini adalah anak dari suaminya itu. 
Maka, jika anak laki-laki itu mengakui pernikahan atau rujuknya 
tersebut, maka telah ada ketetapan hubungan suami istri antara 
keduanya, dengan demikian terdapat pula hukum-hukum yang 
berkenaan dengan hubungan suami istri. Sedangkan anak itu, 
maka jika anak itu telah mengakui bahwa wanita itu telah 
melahirkannya di atas ranjang bapaknya, maka nasab anak itu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 485 


diikutkan kepada nasab bapaknya dan anaknya itu tidak bisa 
menghilangkan nasabnya itu dengan Han karena Ii'an hanya 
dikhususkan untuk suami. 


Asy-Syirazi 4 berkata: Pasal: Jika seorang 
wanita datang dan bersamanya ada seorang anak, 
dimana dia mendakwa bahwa anak itu adalah anak dari 
suaminya, dan suaminya berkata, “Anak ini bukan 
dariku dan tidak pula anak ini darimu melainkan anak 
ini adalah anak temuan atau anak pinjaman,” maka 
perkataan istrinya itu tidak dapat diterima tanpa adanya 
bukti, karena kelahiran itu merupakan suatu perkara 
yang bisa dicarikan buktinya oleh wanita itu, dimana 
asal dari segala sesuatu adalah, tidak adanya kelahiran 
itu. Maka, perkataan wanita itu tidak dapat diterima 
kecuali dengan adanya bukti. 


Jika kami mengatakan, bahwa anak ini 
dihadapkan bersama ibunya kepada ahli pembaca 
nasab, berdasarkan satu di antara dua cara 
menghadapkan kepada ahli pembaca nasab. Apabila 
ahli pembaca nasab itu menetapkan, bahwa anak itu 
adalah anak dari ibunya, maka berarti nasab anak itu 
adalah kepada sang suaminya itu. Karena, wanita itu 
melahirkan anak itu di atas ranjang suaminya, dan 
suaminya itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan 
Ifan . 


Jika kami mengatakan, anak itu bersama ibunya 
tidak dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau ahli 


486 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





pembaca nasab tidak ada, atau dia ada akan tetapi tidak 
bisa menentukan nasab anak ini, maka perkataan yang 
diterima adalah perkataan sang suami disertai 
sumpahnya yang menyatakan, bahwa dia tidak 
mengetahui wanita itu melahirkan anak itu di atas 
ranjangnya. Jika suami itu telah bersumpah, maka 
nasab anak itu hilang darinya tanpa dirinya harus 
melakukan /i'an, karena belum ada ketetapan yang 
menyatakan, bahwa anak itu lahir di atas ranjangnya. 
Jika sang suami itu melanggar sumpahnya itu, maka 
sumpah itu kita kembalikan kepada sang wanita. Jika 
wanita itu bersumpah, maka nasab anak itu diikutkan 
kepada sang suami, dimana suaminya jitu tidak bisa 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
kecuali dengan cara melakukan Ii'an. Jika wanita itu 
melanggar sumpahnya, maka apakah anak itu dibiarkan 
tanpa nasab hingga mencapai masa baligh agar dia 
bersumpah? Jawaban perkara ini sebagaimana yang 
telah kami sebutkan berupa dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i yang berbeda sebelum pasal ini. 


Penjelasan: 


Apabila pria itu berkata, bahwa wanita itu tidak 
melahirkan anak itu, melainkan dia menemukan anak itu, atau 
meminjam anak itu, maka hendaklah sang wanita menegakkan 
bukti yang menyatakan, bahwa anak itu adalah anak yang dia 
lahirkan. sebab sangat memungkinkan wanita itu menunjukkan 
bukti yang menyatakan, bahwa anak itu adalah anak yang dia 
lahirkan. Jika hal itu telah ada, maka nasab anak itu diikutkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” a87 


kepada nasab bapaknya, dan anak itu berhak menerima warisan 
sebagaimana anak laki-laki lainnya, dimana sang bapak tidak boleh 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan 
cara me-f'an. 


Jika belum ada bukti, maka apabila kami mengatakan, 
Bahwa sesungguhnya anak itu beserta ibunya dihadapkan kepada 
ahli pembaca nasab. Di saat ahli pembaca nasab itu menyatakan, 
bahwa anak itu benar dilahirkan oleh wanita itu, maka nasab anak 
itu diikutkan kepada suaminya yang telah meninggal, dan anak 
yang dilahirkan oleh istrinya itu berhak mendapatkan harta 
warisan, dimana sang anak tidak bisa menghilangkan nasabnya 
dengan cara f'an. 


Jika kami katakan, bahwa anak itu bersama ibunya tidak 
dapat dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau ahli pembaca 
nasab itu tidak ada, atau ahli pembaca nasab itua namun dia tidak 
bisa menetapkan nasab anak ini, maka perkataan yang dapat 
diterima adalah perkataan anaknya itu diikuti sumpahnya yang 
menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui wanita itu adalah wanita 
yang telah melahirkannya di atas ranjang bapaknya. 


Apabila sang anak telah bersumpah, maka nasab anak itu 
tidak ditetapkan pada suaminya itu, dan dia juga tidak berhak 
menerima harta warisan bersama anak laki-laki lainnya. Jika anak 
itu melanggar sumpahnya, maka wanita atau ibunya itulah yang 
harus bersumpah, bahwa dia telah melahirkan anaknya itu di atas 
ranjang suaminya, maka nasab anak itu ditetapkan untuk ikut pada 
nasab suaminya itu dan dia mendapatkan harta warisan. 


Akan tetapi jika istri itu tidak bersumpah maka apakah 
sumpah itu akan ditunda hingga anak yang lahir itu mencapai 


agg || MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








masa baligh dan baru dia bersumpah? Dalam perkara ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan. 


Jika anak itu mengingkari pernikahan atau mengingkari 
rujuknya sang bapak, apabila wanita itu mempunyai bukti, lalu dia 
menegakkan bukti itu maka ketetapan hukum pada masalah ini 
adalah sebagaimana jika anak itu mengakuinya. Jika wanita itu 
tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dapat diterima adalah 
perkataan anak laki-laki itu disertai sumpahnya, dimana anak laki- 
laki itu bersumpah, bahwa dia tidak mengetahui bapaknya telah 
menikahi wanita itu, atau telah rujuk kepada wanita itu. Sebab, dia 
bersumpah untuk mentiadakan suatu perbuatan orang selainnya, 
maka dia adalah seseorang yang bersumpah dengan didasari ilmu. 


Jika anak itu telah bersumpah, maka tidak ada lagi yang 
perlu dibahas, akan tetapi jika anak itu melanggar sumpahnya, 
maka sumpah itu dikembalikan kepada wanita itu. Apabila wanita 
itu telah bersumpah, maka ketetapan hukum dalam masalah ini 
adalah, sebagaimana jika anak itu telah mengakui atau telah 
ditegakkan bukti yang menyatakan tentang hal itu. Akan tetapi jika 
anak tersebut tidak bersumpah, maka apakah sumpahnya itu 
ditunda hingga anak itu berusia baligh lalu dia bersumpah? dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i. 


Apabila suami itu bersumpah bahwa anaknya itu dua 
orang atau lebih. Jika kedua orang yang mendakwa ini 
mengingkari anak itu atau keduanya bersumpah, atau kedua 
melanggar sumpahnya, maka sumpah itu dikembalikan kepada 
wanita itu lalu wanita itu bersumpah, maka ketetapan hukum pada 
masalah ini adalah sama hukumnya jika anak itu satu. Akan tetapi, 
jika seseorang di antara mereka mengingkari dan yang lainnya 
mengakui serta dia melanggar sumpahnya, lalu dia bersumpah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 489 


maka ketetapan hukumnya adalah ketetapan hukum seandainya 
dia mengakui anak itu. | 


Jika seseorang di antara kedua orang itu mengakui dan 
yang lainnya mengingkari, lalu yang mengingkari itu bersumpah, 
maka tidak ada ketetapan hubungan suami istri bagi yang 
melakukan sumpah itu, maka dia tidak menetapkan nasab anak 
itu. Karena, nasab itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan 
pernyataan dari seluruh ahli waris, dimana orang yang 
mengakuinya itu harus mengeluarkan mahar dan nafkah, lantas 
apakah istrinya itu juga berhak menerima warisan bersama anak 
laki-lakinya itu? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Istrinya itu tidak berhak untuk 
menerima warisan, karena nasab itu tidak ditetapkan dengan 
pengakuan anaknya itu. Maka, tidak ada ketetapan untuk 
mendapatkan harta warisan hanya dengan pengakuannya. 


Pendapat Kedua: Istrinya itu berhak menerima harta 
warisan bersama anak laki-lakinya itu, dimana haknya itu adalah 
setengah dari seperdelapan, sebagaimana pendapat kami dalam 
perkara utang. Jika yang akan menerima warisan dari suami itu 
adalah saudara laki-laki, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, 
atau seorang paman. Apabila penerima warisan ini mengingkari 
pernikahan wanita tersebut atau rujuknya wanita itu, dimana telah 
ada bukti yang menyatakan, bahwa pernikahan itu telah terjadi dan 
telah ditetapkan hukum pernikahan itu. Apabila penerima warisan 
itu mengingkari, bahwa anak yang dilahirkan wanita itu bukan 
anak yang di atas ranjang suaminya, dan juga ada bukti yang -: 
menunjukkan hal itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang 
suami, dan dia berhak menerima warisan seluruh harta suami 


a90 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 

















apabila anak itu adalah anak laki-laki. Akan tetapi jika wanita itu 
tidak memiliki bukti, lalu dia bersumpah untuk wanita yang 
menetapkan, bahwa tidak ada pernikahan dan tidak ada ketetapan 
tentang nasab anak itu, apabila dia bersumpah yang menetapkan 
pernikahannya berikut hukum-hukumnya dalam masalah mahar 
dan nafkah, sedangkan nasab anak, maka apakah nasab anak ini 
diikutkan kepada suami?. Apabila kami katakan, bahwa sumpah 
orang yang mendakwa disertai pelanggaran sumpah itu, seperti 
suatu bukti yang menetapkan nasabnya. Jika kami mengatakan, 
bahwa hal itu adalah sama seperti sebuah pengakuan, maka dia 
sama saja seperti mengakui perkara itu, dimana dia mengakui 
bahwa wanita itu telah dinikahi atau telah dirujuk, sehingga telah 
adalah ketetapan hubungan suami istri berikut hukum-hukumnya 
dalam masalah mahar dan nafkah. 


Sedangkan nasab anak, maka jika saudara laki-laki itu 
mengingkari, bahwa wanita itu telah melahirkan anak itu di atas 
ranjangnya suami, maka hendaklah wanita itu menegakkan bukti 
bahwa wanita itu telah melahirkan anak itu di atas ranjangnya. Jika 
bukti itu tidak ada dan kami mengatakan, bahwa anak bersama 
wanita itu tidak dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau kami 
mengatakan, bahwa anak itu dibawa kepada ahli pembaca nasab, 
dimana sang ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau dia ada 
namun tidak bisa menetapkan nasab anak itu, maka perkataan 
yang dapat diterima adalah perkataan saudara laki-laki dengan 
sumpahnya yang menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui wanita 
itu melahirkan seorang anak di atas ranjang suaminya. 


Jika saudara laki-laki itu telah bersumpah, maka nasab 
anak itu tidak ditetapkan kepadanya, namun jika dia mengakui 
wanita itu melahirkan seorang anak di atas ranjang suaminya, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 491 


maka nasab anak itu ditetapkan kepada suaminya itu, dimana dia 
tidak menerima warisan dari suami, karena jika kami memberi 
kepadanya hak untuk menerima warisan, maka hal itu akan 
menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan. 
Dengan demikian, saudara laki-laki itu keluar dari kelompok orang 
yang mendapat warisan, maka tidak sah pengakuan saudara laki- 
laki itu. 

Abul Abbas berkata, wanita itu berhak untuk 
mendapatkan harta warisan dan ini adalah pendapat yang dipilih 
oleh Ibnu Ash-Shabbaagh, dan ini adalah pendapat yang pertama. 
Sedangkan kadar harta warisan yang diterima oleh sang istri itu 
adalah, jika harta suami di tangan wanita, maka saudara laki- 
lakinya itu dan pamanya tidak boleh mengambil sepertiga harta 
itu kecuali seperempatnya, karena tidak ada yang mendakwakan 
selain dirinya sendiri, dimana dia menetapkan bahwa bagian untuk 
wanita itu adalah seperempat, sementara dia tidak mengakui 
kecuali seperdelapan, dimana seperempat lainnya tersisa di tangan 
wanita itu hingga habis setengahnya, karena wanita itu mengakui 
bagiannya dari harta itu. 


Akan tetapi jika harta itu ada di tangan saudara laki-laki 
dan pamannya, maka istri itu tidak dapat mengambil harta itu 
kecuali seperdelapan, karena dia mengakui bahwa bagian dari 
wanita itu adalah seperempat, sementara wanita itu tidak 
mendakwakan kecuali seperdelapan, maka dia tidak mendapatkan 
bagiannya lebih dari itu. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang 
menikahi wanita, dimana sang wanita merupakan orang 
yang dapat mendapatkan keturunan sang sang suami 


a92 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











mensetubuhi wanita itu, dan tidak ada seorangpun yang 
diduga bersekutu dalam mensetubuhi wanita itu, dan 
tidak ada pula orang selain wanita itu, lalu wanita itu 
melahirkan pada masa enam bulan lebih, maka nasab 
anak itu diikutkan kepada nasab pria ini. Sang suami 
tidak boleh untuk tidak mengakui nasab anak itu, ini 
berdasarkan apa diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, 6! 
EN Aoa TE KAK Pe NATA ANN ANA, 
-yagi oi At Aantady K5 MI Pu AT “ ap 
. hr 4 “Bahwa Rasulullah & bersabda pada saat 
diturunkan ayat tentang li'an, “Pria mana saja yang 
mengingkari anaknya dan dia melihat kepadanya, maka 
Allah akan menghalangi diri-Nya dari orang itu, dan 
Allah akan mempermalukan orang itu di hadapan 
orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir .” 


Apabila istrinya itu melahirkan seorang anak 
yang nasabnya diikutkan kepada sang suami dengan 
ketetapan hukum adanya sebuah kemungkinan, dimana 
sang suami mengetahui bahwa dia belum mensetubuhi 
istrinya itu, maka dia wajib menghilangkan nasab anak 
yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melaksanakan 
Ifan, ini berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah 2, bahwa Nabi & bersabda, Lis31 sat Ll 


3-6e Ne INA MN KN 0 Ii 0- oz 030 — ore. 01 1 
Ae STA ale J3 ee BA ip Taha ia ea PP IP 
“Wanita mana saja yang memasukkan seseorang lelaki 
(asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 493 


membutuhkan apapun darinya, dan Allah tidak akan 
memasukkannya ke dalam surganya.” 


Ketika Nabi & mengharamkan seorang wanita 
untuk memasukkan nasab seseorang kepada suatu 
kelompok yang bukan dari golongan mereka, maka hal 
ini menunjukkan bahwa kondisi kaum pria pun 
demikian. Juga dikarenakan bahwa jika pria itu tidak 
menghilangkan  nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya, maka berarti hal itu dapat membuka 
peluang bagi pria asing untuk memasukkan nasabnya 
atau untuk menghilangkan nasabnya dan nasab anak- 
anaknya, dimana hak-hak mereka akan menjadi 
tumpang tindih, dan ini adalah perkara yang tidak 
dibolehkan. Dia juga tidak boleh untuk melemparkan 
tuduhan berzina kepada wanita itu, karena ada dugaan 
persetubuhan dengan orang lain, atau adanya 
persetubuhan dengan suami yang sebelumnya. 


Pasal: Jika dia mensetubuhi istrinya, kemudian 
dia merasa bebas dari menghamili wanita itu, lantaran 
wanita itu telah mengalami haid, lalu wanita itu menjadi 
suci dan dia tidak mensetubuhi istrinya itu, lalu istrinya 
itu berbuat zina hingga melahirkan seorang anak 
dengan masa selama enam bulan atau lebih semenjak 
dia melakukan zina, maka suami itu harus melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya itu dan sang suami harus 
menghilangkan nasab anak itu kepadanya, ini 
berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang hal 
ini. Akan tetapi, jika dia mensetubuhi sang wanita saat 
dia dalam keadaan suci saat zina itu dilakukan, hingga 


a94 | 41 Majmu' Syarah AI Muhadzdrab 





wanita itu melahirkan seorang anak dan dia menduga 
dengan dugaan yang sangat kuat, bahwa anak itu 
bukanlah darinya, seperti jika sang suami mengetahui 
bahwa dia melakukan az! pada saat bersetubuh dengan 
wanita itu, atau dia berpendapat, bahwa wanita itu 
diduga kuat telah melakukan zina dengan seorang 
pezina lain, maka sang suami harus menghilangkan 
nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara 
melakukan /i'an. Akan tetapi, jika dugaannya itu tidak 
kuat, maka sang suami tidak boleh menghilangkan 
nasabnya pada anak itu, ini berdasarkan sabda 
Rasulullah 8, abi ae pil Aji “Seorang Anak itu 
milik pemilik kasur dan bagi pezina itu dilempar batu.” 


Penjelasan: 


Asy-Syirazi bersandar pada Hadits Abu Hurairah, lalu dia 
membagi hadits itu menjadi dua bagian, yang mana hal ini 
dikhawatirkan akan dipahami, bahwa kedua bagian dari satu hadits 
itu adalah dua hadits. Sebenarnya hadits ini dapat dia kemukakan 
sebagai dalil dengan satu hadits yang utuh untuk dijadikan dalil 
pada dua kondisi tanpa harus membaginya dan tanpa harus 
mengulang-ulangnya. Maka Hadits ini adalah Hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Duad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, 
Al Hakim dalam A/ Mustadrak, dan juga Ibnu Abu Syaibah dari 
riwayat Abu Hurairah 48, secara marfu? 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 495 


Pa da5 P de asi ha ui 


3 


N AA ma o - 20X o NN 
Cabe AMI Nee Ya al - Kamal 
2 Sa TA eri 
TG 2 or aan LI Io... & - E 
ak! ii dal lan 409 OI) Ipar Jer) Log! 9 
- 4 


- SA EA 3, T 3 GC 40 ST g- 
SPG OSN yegeo JP easy Aa Ja) 


"Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki 
(asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak membutuhkan 
sesuatu darinya sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukkannya 
ke dalam Surga-Nya. Laki-laki mana saja yang mengingkari 
anaknya padahal dia melihatnya, maka Allah #8 akan menutup diri 
darinya, dan pada Hari Kiamat Allah akan mempermalukan orang 
itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir." 


Hukum: Seorang pria diharamkan melemparkan 
tuduhan berzina kepada istrinya, dimana sungguh Al Our 'an telah 


mengkategorikan perbuatan ini sebagai salah satu di antara 
perbuatan dosa-dosa besar. Allah & berfirman, 


01 AA 50. £ 1.5 A0 2. Ga 
BI MEN AT KI Gpp 0M al 


AL 2. ag 2 2 
LOjA Ta Pa NANGA 


a96 II MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia 
dan di akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar” (Os. An-Nuur 
124): 23). 


Juga berdasarkan sabda Rasulullah &, 


yi sa sn Fi Et LN Pn TA | 
2 


BA ag Ta an ya 
TA AG Tb Io 
BAN, HI San ie ea yaa Ian 


"Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki 
(asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak 
membutuhkannya sedikitpun, dan Allah tidak akan 
memasukkannya ke dalam Surga-Nya. Dan laki-laki mana saja 
yang mengingkari anaknya padahal dia melihatnya, maka Allah & 
akan menutup diri darinya, dan pada Hari Kiamat Allah akan 
mempermalukan orang itu di hadapan orang-orang yang terdahulu 
dan yang terakhir.” 


Sabda Nabi, “Dia melihatnya,” maksudnya adalah, dia 
mengetahui bahwa anak ini adalah anak darinya, maka 
sebagaimana seorang wanita diharamkan memasukkan (nasab) 
pria asing kepadanya, maka sebagai konsekuensinya adalah 
seorang pria diharamkan mengingkari anaknya sendiri, dimana 
tidak boleh bagi sang suami untuk melempar tuduhan istrinya 
dengan tuduhan berzina hanya didasarkan dari kabar berita yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” a97 


tidak dapat dipercayai, karena berita itu tidak bisa dijamin bebas 
dari kedustaan terhadap istrinya. Sang suami juga tidak boleh 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya hanya karena dia telah 
melihat seorang pria asing keluar dari kamar istrinya, sebab bisa 
jadi pria itu keluar dari kamarnya karena ingin melarikan diri atau 
mungkin pria itu hendak mensetubuhi istrinya, akan tetapi istrinya 
melawan hingga tidak terjadi persetubuhan itu, atau mungkin 
masuknya pria itu karena ada suatu keperluan lain, sebagaimana 
telah kami sebutkan pada awal pembahasan masalah ini. 


Cabang: Melakukan fan adalah hukumnya wajib jika 
sang suami melihat istrinya berzina dalam keadaan suci, dimana 
sang suami tidak mensetubuhi istrinya pada saat suci itu, maka 
sang suami harus mengasingkan dirinya dari wanita itu hingga 
habis masa iddah-nya. Jika wanita itu melahirkan seorang anak 
dengan masa selama enam bulan sejak perzinaan itu terjadi atau 
lebih, maka sang suami haruskah melemparkan tuduhan zina 
kepada istrinya itu dan juga dia harus menghilangkan nasab anak 
yang dinisbatkan kepadanya, karena keadaan itu adalah sama saja 
dengan kondisi yang diyakini, bahwa anak itu adalah anak dari pria 
pelaku zina. Jika dia tidak menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya atau dia tidak mengingkari hal itu, maka 
nasab anak itu dinisbatkan kepada sang suami, sehingga anak itu 
berhak mendapatkan harta warisan dan saudara-saudaranya pun 
juga bisa mendapat harta warisan darinya. Sementara untuk 
melihat kepada anak-anak perempuan dari sang suami dan 
saudari-saudari perempuannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. 


Jika hal ini dilakukan, maka itu akan menjurus kepada 
perbuatan dosa, sehingga sang suami harus menghilangkan nasab 


498 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





anak yang dinisbatkan kepadanya demi menghindari hal yang 
menjurus kepada perbuatan dosa. 


Jika wanita itu mengakui kepada suaminya bahwa dia 
telah berzina, lalu didalam hati suami mempercayai pengakuan 
wanita itu, maka yang demikian itu seperti perkara jika sang suami 
melihat perzinaan itu, begitu pula jika diduga kuat bahwa 
seseorang telah berzina dengan istrinya saat istri dalam keadaan 
suci, kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak ,lalu sang 
suami melihat pada anak itu tanda-tanda perzinaan yang sangat 
jelas dengan pelaku zina, atau pria itu mensetubuhi istrinya dan dia 
mengasingkan dirinya dari istrinya itu, kemudian sang istri 
melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih sejak 
dia melakukan az/ terhadap istrinya, maka dalam kondisi semua 
ini, sang suami harus menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya dengan cara melakukan /'an. 

Akan tetapi jika sang suami tidak meyakini akan hal itu, 
atau dia menduga dengan dugaan kuat, bahwa anak yang 
dilahirkan istrinya itu bukanlah anak darinya, maka dia tidak boleh 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya itu, ini 
berdasarkan Hadits Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh 


Asy-Syaikhani dan Ashaab As-Sunan kecuali Abu Daud, dari 
Nabi &, 


PA pa AAU KUA 


“Anak itu milik pemilik kasur dan bagi pezina adalah 
lemparan batu.” 


Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i 
dengan sanadnya dari Ibnu Umar: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 499 


ena Pan DL ae Ot "n Pard s Dn Ma 
33 ol Wa: KANAN, SE 

P3 - a - - g o og 5 : ss 
3 3 Ing NIFSG GUY 0 HA Ya II 


“Bahwa Umar berkata, “Mengapa para pria itu 
mensetubuhi istri-istri mereka kemudian mereka mengasingkan 
para wanita itu, tidaklah seseorang wanita datang kepadaku yang 
tuan dari wanita itu mengaku bahwa dia telah menyetubuhi wanita 
itu kecuali aku nisbatkan nasab anak dari wanita itu kepadanya, 
maka lakukanlah Az/atau tinggalkanlah .” 


Berdasarkan hal ini, maka nasab anak itu diikutkan 
kepada bapaknya setelah adanya ketetapan persetubuhan, dimana 
hal itu tidak bisa ditetapkan kecuali setelah mungkinnya ada 
persetubuhan pada pernikahan yang sah, ataupun pada 
pernikahan yang /fasid, dan dengan inilah jumhur ulama dan para 
pakar fikih berpendapat. Sementara Abu Hanifah berpendapat: 
Dalam masalah ini, hanya karena adanya akad pernikahan, 
bahkan diharuskan adanya kemungkinan persetubuhan itu telah 
terjadi. Tidak diragukan lagi, jika hanya menganggap adanya akad 
itu cukup untuk menetapkan sebuah persetubuhan, maka ini 
merupakan sikap yang jumud. 


Ibnu Al @ayyim telah mengkisahkan dari Abu Hanifah, 
bahwa dia berkata: Hal itu adalah satu akad. Jika diketahui, bahwa 
sang suami itu belum berkumpul dengan istrinya, dimana 


500 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


seandainya sang suami mentalak istrinya itu sesaat setelah akad 
nikah, maka sang istri itu telah menjadi ranjang bagi suaminya itu, 
begitu pula pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa akad 
telah menetapkan adanya ranjang (persetubuhan) dimana nasab 
anak itu diikutkan kepada pemiliki ranjang, walaupun jika antara 
kedua suami istri itu terdapat jarak yang jauh, dimana tidak 
mungkin ditempuh dengan masa waktu yang sama dengan masa 
kehamilan, dan semua ini tidak ada dalilnya. 


Cabang: Al Muzani menukilkan tiga masalah: 


Masalah pertama: Apabila sang suami berkata kepada 
istrinya, “Kehamilan ini bukan berasal dariku,” dan wanita itu 
bukan seorang pezina dan aku tidak mensetubuhi wanita itu, maka 
dikatakan kepadanya bahwa dia telah salah, dan kehamilan itu 
tidak terjadi, sehingga dia adalah orang yang benar dan wanita itu 
bukan sebagai pezina. Maka, tidak ada penegakkan hukuman had 
dan tidak ada pula pelaksanaan Aan. 


Jika kita meyakini, bahwa kehamilan itu terjadi, maka 
kami katakan: Hal itu dapat menimbulkan dua kemungkinan, bisa 
jadi wanita itu mengambil anak itu dari air manimu, sementara 
engkau melemparkan tuduhan zina dan laknat kepadanya. 


Masalah kedua: Jika dia mengingkari, bahwa anak itu 
bukanlah anak dari wanita itu, dimana dia berkata, “Aku tidak 
akan melakukan /'an kepadanya, dan aku tidak akan melempar 
tuduhan zina kepadanya,” maka dia tidak melakukan f'an pada 
wanita itu dan nasab anak itu dinisbatkan kepadanya. Jika sang 
suami melempar tuduhan zina kepada wanita itu, maka dia juga 
harus melakukan /'an kepada wanita itu. Sebab, jika sang suami 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 501 


melakukan #'an kepada wanita itu tanpa melemparkan tuduhan, 
maka patut diduga bahwa wanita itu belum melahirkan seorang 
anak, sementara kami telah menetapkan, bahwa wanita itu telah 
melahirkan anak, dan Allah hanya mewajibkan an dengan 
adanya tuduhan berzina, maka tidak ada kewajiban melakukan 
ian tanpa adanya tuduhan berbuat zina. 


Masalah ketiga: Wanita itu berupaya agar dia menjadi 
hamil darimu, maka engkau benar yang menyatakan, bahwa 
engkau belum mensetubuhinya, dan wanita itu juga benar yang 
menyatakan, bahwa anak itu adalah anakmu, walaupun dia 
menetapkan hal itu hanya karena adanya akad pernikahan. 


Sang suami mengambil dalil pernyataan “hanya sekedar 
dugaan saja,” maka hal itu telah mencukupi, dan hal itu tertolak 
karena telah terhalang untuk bisa sampai kepada wanita itu. 
Apabila sang suami berkata, bahwa wanita itu tidak berzina, akan 
tetapi wanita itu telah melakukan perbuatan maksiat, dimana 
dalam kondisi seperti ini, sang suami tidak bisa menghilangkan 
nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara 
melakukan #'an. Para ulama madzhab kami berpendapat, bahwa 
pada masalah-masalah ini terdapat enam masalah: 


Masalah Pertama: Jika telah nyata kehamilan pada wanita 
itu, atau wanita itu telah melahirkan, lalu suaminya itu 
melemparkan tuduhan zina pada wanita itu dengan seorang pria 
yang telah ditentukan, maka suami berhak melakukan #'an untuk 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, ini 
berdasarkan hadits Hilal bin Umayyah yang mana dia telah 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dengan seorang pria 
yang bernama Syariik bin Sahma”, lalu Nabi & memerintahkan di 
antara mereka berdua untuk saling melakukan /'an. 


502 | 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 


Masalah Kedua: Jika dia melemparkan tuduhan berzina 
kepada istrinya itu secara mutlak, dan dia tidak menentukan pria 
yang berzina dengan istrinya itu, maka suaminya itu berhak 
melakukan Han untuk menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepada nasabnya, karena Uwaimir Al Ajlani telah 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dan dia tidak 
menentukan pria yang berzina dengan istrinya itu, lalu 
Rasulullah & menetapkan bagi mereka berdua untuk saling 
melakukan /'an. 


Ketiga: Apabila sang suami berkata, “Anak ini bukan 
dariku dan diduga kuat bahwa fulan telah mensetubuhimu, dimana 
anak ini adalah anak darinya,” maka dalam keadaan seperti ini, 
sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya dengan melakukan /'an, karena sang suami 
dapat mengingkari hal itu dengan selain melakukan A'an, yaitu 
dengan cara anak ini dihadapkan kepada ahli pembaca nasab. Jika 
ahli pembaca nasab itu menisbatkan anak ini kepada sang suami, 
maka nasab anak ini diikutkan kepada suami. Jika sang suami 
mengingkari hal itu, maka dia harus mengingkari nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan /'an. 


Jika ahli pembaca nasab itu mengikutkan nasab anak itu 
kepada pria yang diduga kuat berzina, maka nasab anak itu 
diikutkan kepadanya dan dia tidak bisa menghilangkan nasab itu 
kepadanya dengan melakukan 4'an. Jadi, ketetapan hukum dalam 
hal ini adalah sebagaimana jika seseorang pria diduga kuat telah 
mensetubuhi wanita itu, dan pembahasan tentang hal ini telah 
berlalu. 


Keempat: Apabila suami itu berkata, “Anak ini bukan 
dariku dan aku tidak mensetubuhi istriku, dan dia (istri) bukan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 503 


sebagai seorang pezina,” maka dalam hal ini sang tidak 
melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dengan seseorang. 
Perkataannya, “Aku tidak mensetubuhi istriku,” maka ucapan ini 
bukan berarti bahwa anak ini bukan berasal darinya, karena pada 
dasarnya sang suami diperbolehkan mensetubuhi istrinya itu pada 
selain vagina, lalu air mani telah mendahului masuk ke dalam 
vagina istrinya itu, atau bisa jadi air maninya itu telah menempel di 
kain hingga masuk ke dalam vagina sang istri. Untuk sementara 
kita kesampingkan dahulu penelitian kedokteran yang 
menyatakan, bahwa air mani jika dia telah menjadi dingin, maka 
air mani itu tidak dapat menyebabkan kehamilan. Bisa jadi juga 
bahwa ungkapannya yang mengatakan, “Dia tidak mensetubuhi 
istrinya” artinya adalah, ada dugaan bahwa wanita itu telah 
disetubuhi oleh seseorang selain aku, dan anak ini adalah anak 
darinya. 

Jika kedua perkara ini tidak bisa dipastikan, maka sang 
suami tidak boleh menghilangkan nasab anak itu dari nasabnya 
“dengan melakukan cara fan, kecuali jika dia melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya, lalu dia melakukan /'an kepada 
istrinya itu. 

Kelima: Jika suami berkata, “Diduga kuat bahwa fulan 
telah bersetubuh denganmu dan engkau (istri) mengetahui bahwa 
dia (fulan) telah berzina denganmu dan anak ini adalah darinya.” 
Dalam keadaan seperti ini, suami tidak perlu menghilangkan nasab 
anak yang dinisbatkan kepadanya ini dengan melakukan Ian, 
karena sang suami bisa saja tidak mengakui anak itu tanpa harus 
melakukan Aan, seperti dengan membawa anak ini kepada ahli 
pembaca nasab, karena pada anak ini ada hal yang meragukan 
suami dari istri yang telah melahirkan anak itu. Apabila ahli 


504 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pembaca nasab menyatakan, bahwa nasab anak ini diikutkan 
kepada fulan yang berzina dengan sang istri, maka nasab anak itu 
harus diikutkan kepadanya dan dia tidak bisa mengingkari hal itu 
dengan melakukan /'an. Apabila ahli pembaca nasab menyatakan 
bahwa nasab anak ini diikutkan kepada suami, maka suami berhak 
melakukan H'an. 


Keenam: Apabila sang suami berkata, “Engkau (istri) telah 
dizinai oleh seseorang secara paksa, atau fulan telah 
mensetubuhimu dan kamu tidak menginginkannya, dimana anak 
ini adalah darinya,” maka dalam hal ini dia telah melemparkan 
tuduhan kepada pria yang berzina saat pria itu yang menzinahi 
istrinya itu. Jika pelaku zina itu adalah seseorang yang ditentukan, 
maka wajib ditegakkan hukuman had karena dia telah melakukan 
perzinaan. Sedangkan wanita, maka tidak ditegakkan kepadanya 
hukuman had padanya, sebab sang suami tidak menuduh berzina, 
lantas apakah sang istri itu harus dikenakan hukuman fazir? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak ditegakkan hukuman tazir 
- kepada wanita itu karena tidak ada tuduhan zina dari suaminya. 
Juga dikarenakan, bahwa tidak ada aib pada wanita itu. 


Pendapat Kedua: Ditegakkan hukuman ta Zir pada wanita 
itu, karena pria asing itu telah melakukan perbuatan yang tidak 
menyenangkan pada istri suami tersebut lantaran telah 
tertumpahnya air haram pada vaginanya, dimana yang demikian 
itu dapat mendatangkan aib terhadap nasab wanita itu. Lantas 
apakah sang suami boleh melakukan /'an untuk menghilangkan 
nasab anak yang lahir karena perbuatan zina itu kepadanya? 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 505 


Pendapat Pertama: Dalam keadaan seperti ini, sang suami 
tidak perlu melakukan /'an, karena dia melempar tuduhan berzina 
hanya kepada salah satu di antara dua orang yang bersetubuh, 
maka sang suami tidak boleh melakukan f#'an dalam rangka 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya. 


Pendapat Kedua: Suami berhak melakukan /'an dalam 
keadaan seperti ini, dan ini adalah pendapat yang paling shahih, 
karena perkara ini adalah perkara nasab yang dinisbatkan kepada 
sang suami dari hal yang bukan miliknya, hal ini tidak bisa 
diingkari kecuali dengan cara melakukan /'an, maka sang suami 
boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
dengan cara melakukan Ian, sebagamana jika sang suami itu 
melemparkan tuduhan kepada mereka berdua secara bersamaan. 
Dalam Han itu, sang suami harus menyebutkan, bahwa pria ini 
telah berzina dan anak ini bukan dariku dan dia tidak menyebutkan 
perbuatan zina istrinya. 


Cabang: Jika suami mentalak istrinya, lalu masa iddah- 
nya telah habis dari suaminya itu, kemudian wanita itu menikah 
dengan pria lain dan melahirkan seorang anak, maka jika kelahiran 
itu terjadi kurang dari empat tahun semenjak talak pertama dan 
kurang dari enam bulan sejak pernikahan sang istri yang kedua, 
maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang kedua, 
akan tetapi diikutkan kepada suami yang pertama berdasarkan 
pendapat madzhab. Suami yang pertama tidak boleh 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali 
dengan cara melakukan /'an. Sementara menurut pendapat Abul 
Abbas bin Suraij, bahwa nasab anak itu tidak diikutkan kepada 
seseorang di antara mereka berdua. Namun, jika wanita itu 


506 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





melahirkan anak itu kurang dari enam bulan sejak pernikahnya 
dengan suami yang kedua dan lebih dari empat tahun dari talak 
yang pertama, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami 
yang kedua, dimana dia bisa menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya tanpa harus melakukan /'an, lantas apakah 
nasab anak itu dapat diikutkan kepada suami yang pertama?, 
Dalam kondisi seperti ini harus ditinjau terlebih dahulu: jika 
talaknya itu adalah talak ba in, maka nasab anak itu tidak diikutkan 
kepada sang suami yang pertama dimana nasab anak itu akan 
hilang kepada nasabnya tanpa melakukan #'an. Jika talaknya itu 
adalah talak raj'i, maka apakah nasab anak ini diikutkan kepada 
suami yang pertama? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
sebagaimana telah disebutan sebelumnya. 


Jika sang wanita itu melahirkan anak dengan masa yang 
kurang dari empat tahun semenjak talak pertama dan lebih dari 
enam bulan sejak pernikahan dengan suami yang kedua, maka 
Abu Hamid menyebutkan, bahwa nasab anak ini diikutkan kepada 
suami yang kedua, karena ranjang (tali pernikahan) itu adalah 
miliknya. | 

Abu Ishag menyebutkan, bahwa suami yang kedua jika dia 
mendakwakan bahwa anak itu adalah anak dari suami yang 
pertama, maka anak ini berserta mereka berdua dihadapkan 
kepada ahli pembaca nasab. apabila ahli pembaca nasab 
menetapkan, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada suami yang 
pertama, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya dan 
hilanglah nasab anak kepada suami yang kedua tanpa dirinya 
harus melakukan fan. Sedangkan jika ahli pembaca nasab 
mengikutkan nasab anak ini kepada suami yang kedua, maka 
nasab anak itu dinisbatkan kepada suami yang kedua, dan dia 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 507 


tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
kecuali dengan cara melakukan /i'an. 


Apabila ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau dia ada 
akan tetapi dia tidak bisa memastikan nasab anak ini, maka anak 
ini dibiarkan hingga dia mencapai umur baligh untuk menentukan 
nasabnya. Jika nasab anak itu diikutkan kepada suami yang 
pertama, maka hilanglah nasab anak itu dari suami yang kedua 
tanpa dirinya perlu melakukan Han, Sementara jika nasab itu 
ditetapkan pada suami yang kedua, maka suami kedua itu tidak 
dapat menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
kecuali dengan cara melakukan fan. Jika tidak diketahui waktu 
talak yang pertama dan juga tidak diketahui waktu nikah yang 
kedua, maka suami yang kedua harus bersumpah bahwa dia tidak 
mengetahui wanita itu telah melahirkan anak itu di atas 
ranjangnya, karena pada dasarnya adalah tidak ada kelahiran di 
atas ranjangnya itu. 


Apabila suami itu telah bersumpah, maka kita 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya tanpa 
melakukan /f'an, Jika dia melanggar sumpahnya, maka wanita itu 
harus bersumpah bahwa dia telah melahirkan anak itu di atas 
ranjang suaminya itu, sehingga nasab anak itu diikutkan kepada 
suaminya itu, dan suami tidak bisa menghilangkan nasab anak 
yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan melakukan Ia'n. Jika 
suami enggan bersumpah, maka apakah sumpah itu ditahan 
hingga anak itu berusia basigh lalu dia bersumpah? Dalam hal ini 
berlaku dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua 
pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah seorang budak wanita yang 
digadaikan. 


508 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 











AsySyirazim berkata: Pasal: Seandainya 
istrinya itu melahirkan seorang anak kulitnya berwarna 
hitam, sementara kedua suami istri itu adalah dua orang 
yang kulitnya berwarna putih, atau dia melahirkan 
seorang anak yang berkulit putih, sementara kedua 
suami istrinya adalah dua orang yang berkulit hitam, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami berhak 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas #& dalam Hadits Hilal bin Umaiyah, bahwa 
— Nabi & bersabda, jk ALI ia Oa laa Gan 4 Ds Oo) 
GEA AS Otate Ketan Gila Lontad on Th sa 2 
y3WI jk “Seandainya dia melahirkan bayi yang 
rambutnya agak keriting, betisnya kurus dan bokongnya 
besar, maka anak itu adalah anak dari orang yang 
engkau tuduh zina, dan ternyata istrinya itu melahirkan 
bayi yang rambutnya agak keriting betisnya agak kurus 
dan bokongnya besar.” lalu Rasulullah & bersabda 
lainnya, ats vip 'n) s3 ani Yg “Jika bukan karena 
adanya sumpah-sumpah itu, maka aku dan wanita itu 
akan lain jadinya.” Maka, disini Rasulullah & 
menetapkan bahwa keserupaan adalah petunjuk yang 
menyatakan bahwa anak itu bukan darinya (Hilal bin 
Umaiyah ). 


Pendapat Kedua: Sang suami itu tidak boleh 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 509 


berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah &,, dia berkata: de A1 dag DP au Us of 


Ai aw A1 Ar JB ga GUS wah, ga ol : Ja nh ae 
Te EA KUTA NVUNAN Moe BATU 1 Sa Ul Ja saka ala 
PI GRAN wi D! LI Bi Ta la Ya 
af Par Ida aka Pura An Ie an dan J3 Os 23 ani | 
Gg Ev 5 "Ada seorang lelaki dari Bani Fazarah 
datang kepada Rasulullah & dan berkata, 
“Sesungguhnya isteriku melahirkan anak hitam!” Maka 
Rasulullah & pun bertanya, “Apakah engkau memiliki 
unta?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau bertanya lagi, 
“Apakah warnanya?” Dia menjawab, “Merah.” Beliau 
bertanya lagi: “Apakah padanya terdapat warna 
coklatnya?” Dia menjawab, “Ya, padanya terdapat 
warna coklat." Beliau bersabda, “Dari manakah 
menurut pendapatmu warna itu ada?” Dia menjawab, 
“Kemungkinan karena keturunan.” Maka Rasulullah & 
pun bersabda, “Barangkali anakmu juga karena 
keturunan.” 


Penjelasan: 

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 
Daud dan hadits ini merupakan riwayat yang panjang. Dalam 
sanad hadits ini terdapat nama Abbad bin Manshuur, dimana para 
ulama banyak yang memperbincangkannya. Hadits Abu Hurairah 
ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syaikhani, serta para 


510 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Ashaab As-Sunan yang empat. Juga diriwayatkan oleh Ad- 
Daruguthni, yang lafazhnya sebagai berikut: 


A ae 2 aa Saba - 0 ii pe Mena 
AI ae Al IG oa daa ek 
“Ic “59 3 


yag Sepat UUS DAY JA Ol 2 eng ale 
CA IE Sa La BS Ja sd da UN 
Lg G3 JB IE CAS JB KRI GC JB 


s 


Pj B3 KW :JG (39 39 Ya -JG F3 
og.” , Anak - 2 pan PA TR Tas" 8. - : 
ol ida Ja :JB cg GS OSG ol ala JG 

- - ». “ea - : en Ja aan & Na 
#EU SD ang ab :JU Be 83 OI 
| $ 409 


Ah 

"Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada 
Nabi & kemudian berkata, 'Sesungguhnya isteriku melahirkan 
anak berkulit hitam? ', dan dia ingin mengingkari asalnya dari 
dirinya. Beliau bersabda: "Apakah engkau memiliki unta?" Laki-laki 
itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Apakah warnanya?" Dia 
menjawab, "Merah." Beliau bersabda: "Apakah padanya terdapat 
warna cokelat?" orang tersebut menjawab, "Ya, padanya terdapat 
warna cokelat." Beliau bersabda: "Bagaimana pendapatmu?" Dia 
berkata, "Kemungkinan hal itu ditimbulkan oleh keturunan." Beliau 
bersabda: "Kemungkinan anakmu juga ditimbulkan oleh 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 511 


keturunan." Abu Hurairah berkata, "Maka beliau tidak memberikan 
keringanan untuk mengingkari asalnya dari dirinya.” 


Penjelasan Redaksional: 


Al Aurag adalah A/ Asmar (wama cokelat). Di dalam AL 
Mishbah disebutkan, bahwa A/ Aurag adalah seperti warnanya 
abu. Kara Al Wurgah itu seperti timbangan kata A/ Humrah, Al 
Hudrah dan Ash-Shufrah. Al Ja du (keriting) itu lawan kata dari As- 
Sabath (lurus). Al Hirawi mengatakan: Kata ini digunakan untuk 
memuji dan juga untuk mencela. 

Perkara yang memiliki makna pujian seperti misalnya: 

Pertama: Rambut potongannya bagus dan banyak 
ikatannya. 

Kedua: Rambutnya keriting 


Sementara yang memiliki makna celaan, itu seperti: 

Pertama: Rambutnya pendek dan bergelombang lagi 

Kedua: Rambutnya ramping. 

Ada yang mengatakan: Orang itu jarinya ramping, ini jika 
jarinya itu kurus. 


Kata, A/ Jumali adalah anggota tubuhnya besar. Inilah 
yang dikatakan oleh Ibnu Baththal. Di dalam Al Mishbah 
disebutkan bahwa A/ Jumali adalah tambun, berbadan besar, ada 
juga yang mengatakan: tubuhnya panjang, seperti orang yang 
berkata: Nagah Jumaliyah min Bidanatiha (Seekor unta yang 


512 || MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


bertubuh besar dari asalnya), seperti halnya yang tertera dalam 
sebuah si 


Saka GP G3 ia Layeb Je EA Lea G3 dl 


Aku tidak menumpangi punggung unta yang berperawakan besar 
dalam bepergian dan melakukan perjalanan panjang # lantaran dia 
tidak berjalan mendahului kecepatan jalanku. 


Kata “Khadlaj As-Saagain” maksudnya adalah betisnya 
kecil. Sementara kata, “Saabigh Al Aliyatain” adalah bokongnya 
berisi. 

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka makna sabda 
Nabi &, Ashiihab yang merupakan bentuk #ashghir dari kata 
Ashhab, begitu juga kata Ariisah yang merupakan bentuk tashghir 
dari kata Arsah, yang artinya adalah orang yang memiliki daging 
yang sedikit pada bokong dan paha. 


Redaksi, Hasym As-Saagaini artinya betisnya kecil. 

Redaksi, 4/ Aurag artinya wama antara hitam dan warna 
seperti debu, seperti halnya warna burung merpati. 

Redaksi, Khadlaj As-Saagaini artinya adalah betisnya 
besar. 

Redaksi, Jumaliyyan, Abu Ubaid berkata, bahwa ada 
orang yang mengatakan jamaliyyan -dengan membaca fathah 
huruf jimm, yang artinya adalah bagus, namun ini bukanlah hal 
yang indah bagi unta, sebab, seandainya yang Nabi kehendaki 


adalah arti bagus, maka beliau kelak akan mengatakan: Jamiilan, 
akan tetapi di dalam hadits di atas beliau mengatakannya: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 513 


Jumaliyyan, kata ini dinisbatkan untuk unta yang berperawakan 
besar, sebab unta itu diciptakan menyerupai penciptaan yang 
bagus. Al A'sya mengatakan: 


Game III DAS AI HASIL IE IL 


Orang yang menumpang itu tidak membuat unta yang 
berperawakan besar itu bergeser dari tempatnya yang teduh # saat 
para penjahat itu berbohong ditengah hari bolong 


Hukum: Hadits Ibnu Abbas merupakan dalil yang 
menunjukkan diperbolehkan seorang bapak untuk mengingkari 
anaknya hanya dikarenakan keberadaan anak itu berbeda warna 
dengan kedua orang tuanya, dan ini adalah pendapat Al @adhi 
Abu Al Khaththaab dari madzhab Hanbali, dan ini adalah satu di 
antara dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menurut pendapat 
ulama kami. Hadits Abu Hurairah ini merupakan dalil yang 
menunjukkan, bahwa sang suami tidak boleh mengingkari anaknya 
hanya dikarenakan perbedaan warna kulit dengan kedua orang 
tuanya. Al @urthubi dan Ibnu Rusyd telah menyebutkan sebuah 
kesepakatan ulama berkenaan dengan hal ini, dimana kemudian 
diikuti oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani yang menyatakan, 
bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini memang benar-benar 
ada di dalam madzhab Asy-Syafi'i. Para ulama madzhab kami 
berkata: Jika tidak disandingkan dengan perbedaan dalam hal 
warna kulit dengan sesuatu petunjuk zina, maka sang suami tidak 
diperbolehkan mengingkari penisbatan nasab anak itu. Jika wanita 
itu dituduh berzina, kemudian wanita itu melahirkan seorang anak 
dengan warna kulit seorang pria yang dia dituduh telah berzina 
dengan istrinya itu, maka sang suami boleh melakukan 


514 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


penghilangan nasab anak yang dinisbatkan kepada nasabnya, dan 
inilah pendapat yang paling shahih menurut pendapat ulama 
madzhab kami. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanbali 
sang suami diperbolehkan mengadakan pengingkaran nasab pada 
anak itu dengan adanya petunjuk perzinahan secara mutlak. 


Ibnu @udamah berpendapat: Sang suami tidak boleh 
melakukan pengingkaran nasab jika terjadi perbedaan warna kulit 
antara seorang anak dengan warna kulit kedua orang tuanya, atau 
yang serupa dengan keduanya, dan tidak boleh karena ada 
keserupaan dengan warna selain kedua orang tuanya, ini 
berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah (lalu 
dia menyebutkan hadits Al Fazari). 


Menurutku (Al Muthi'i): Juga karena seluruh manusia 
asalnya adalah anak Adam dan Hawa, dimana warna mereka dan 
bentuk mereka berbeda-beda. Jika bukan karena perbedaan - 
mereka yang menyerupai kedua orang tua, maka mereka semua 
ada dalam satu bentuk. Juga dikarenakan bahwa pembuktian 
keserupaan itu statusnya sangat lemah sekali, sementara 
pembuktian kelahiran di atas ranjang sangat mudah dilakukan, 
maka dari itu tidak boleh meninggalkan yang kuat karena adanya 
yang lemah. oleh karena itu ketika terjadi perbedaan pendapat 
antara Sa'ad bin Abu Waggaash dan Abdullah bin Abu Zam'ah 
tentang anak dari istri Zam'ah, dimana Nabi & melihat 
keserupaan yang sangat nyata dengan Utbah, maka nasab anak ini 
diikutkan kepada pemilik ranjang dan Nabi & meninggalkan unsur 
keserupaan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abdullah bin Hamid 
dari ulama madzhab Hanbali, dan ini juga yang merupakan 
pendapat lain ulama madzhab Asy-Syafi'i. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 515 


Cabang: Apabila sang suami menikahi seorang istri, lalu 
dia mensetubuhi istrinya itu dan istrinya melahirkan seorang anak 
dalam masa enam bulan atau lebih sejak persetubuhan itu, 
sementara belum ada seorangpun yang diduga bersekutu dalam 
mensetubuhi istrinya itu, dan sang suami tidak pernah melihat 
istrinya itu berzina dan juga tidak terdengar berita yang 
menerangkan bahwa istrinya itu telah berzina, sementara anak 
yang dilahirkan oleh istrinya itu tidak mirip atau tidak serupa 
dengan sang suami, maka sang suami tidak boleh melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya dan tidak boleh pula menghilangkan 
nasab anak itu, ini berdasarkan firman Allah &, 


»” LA Ara cg .. Gu, 


Aa RA aa 32 £ Lanal! Ogap IN 


0 Leo A1f 0 L ar 


YA $ dd Aa NE AAA 


“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baikfberbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan 
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 
selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Os. 
An Nuur (241:4) 


Dimana istrinya ini merupakan wanita yang baik-baik. 
Pendapat ini juga berdasarkan sebuah riwayat: . | 


SIA ie Ul luan cara | 5 
1 Ci ng le Io JG 


cs 3 


516 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





(IA . NI, 0 “raat Rae OA In LAS o £ Te 

Et BM og Tali A3 ya Der) (3 ie 
sh A 4 - 

Pag AA I JAS ag 5 AI lan Y, 

2 ja 25 K0 BI Boa Cab an KAOA 

(da demaiy din Jeng MI Km dal 

Pa ane Ui ae Aa eta 

KAN Cp GUN dyU ee 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Saat turun 

ayat lan, Rasulullah & bersabda, “Wanita mana saja yang 

memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, 

maka Allah tidaklah membutuhkannya sedikitpun, dan Allah tidak 

akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki mana 

saja yang mengingkari anaknya padahal dia melihatnya, maka 

Allah #& akan menutup diri darinya, dan pada Hari Kiamat Allah 


akan membuka aibnya di hadapan manusia pertama hingga 
terakhir." 


Maksud dari sabda beliau, “Padahal dia melihatnya" 
adalah, bahwa suaminya itu mengetahui anak itu adalah darinya, 
karena Nabi khawatir bahwa manusia akan segera 
menghilangkan nasab anak itu hanya berdasarkan keraguan, 
dimana keadaan yang seperti ini akan menambah buruk keadaan. 
Akan tetapi jika istrinya itu dalam keadaan suci dari haid dan dia 
tidak mensetubuhi wanita itu, dimana sang suami melihat seorang 
pria berzina dengan istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang 
anak dalam masa enam bulan atau lebih sejak perbuatan zina itu, 
maka pada saat ini diharuskan bagi suami untuk melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya, dan pada saat itu pula sang suami 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 517 


boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, ini 
berdasarkan sabda Rasulullah &: 


0 A0 - 2 Lang 0 9. 06 .E-o - € 
"2 ya Ye) "2 ds dal ol yal Les 
# 
3 AA 2 Aa Te ar Oo -, ge Nisa 0 sen to 
satin AI Uglotah Ya 5 BA ya Tm 
Pad La - 

"Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki 

(asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidaklah 


membutuhkan darinya sedikitpun, dan Allah tidak akan 
memasukkannya ke dalam surga-Nya. 


Saat seorang wanita diharamkan memasukkan laki-laki 
asing yang bukan mahram mereka, maka begitu pun sebaliknya. 
Juga dikarenakan bahwa ketika seorang - pria diharamkan 
mengingkari nasab anak itu berdasarkan keyakinannya, maka 
diharamkan pula bagi pria untuk menisbatkan nasab anak hanya 
berdasarkan keyakinan yang menyatakan bahwa anak itu bukan 
darinya. 

Jika suaminya itu tidak mensetubuhi istrinya dan dia tidak 
mengetahui perbuatan zina istrinya, maka sang suami harus 
menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan 
cara melakukan an, sebagaimana yang telah kami sebutkan. 
Sang suami tidak boleh melemparkan tuduhan zina kepada istrinya 
itu, karena bisa jadi anak itu dilahirkan dari persetubuhan yang 
tidak diketahui pelakunya, atau dari persetubuhan dengan suami 
sebelumnya. Jika sang suami belum melihat istrinya itu berzina dan 
juga dia tidak mendengar berita yang menyebutkan tentang hal itu, 
akan tetapi wanita itu melahirkan seorang anak yang hitam 
kulitnya, sementara kedua orang tuanya berkulit putih, atau dia 


518 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





melahirkan seorang anak yang putih kulitnya, sementara kedua 
orang tuanya adalah berkulit hitam, atau dia melahirkan seorang 
anak yang mirip dengan seseorang yang dituduh telah berzina 
dengan istrinya, maka dalam semua keadaan ini apakah 
diperbolehkan baginya untuk menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya dengan melakukan #'an? Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami boleh menghilangkan 
nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan melakukan /'an. 
Ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, 
bahwa Nabi & memberlakukan #an antara Hilal bin Umayyah 
dengan istrinya, kemudian Nabi #& bersabda: 


- 0 - Z £ 2 Lg 0 
ma on ma mat 
s0. 


TAN (ar Sg el ol, A3 IN 
BT ba casual 9 bl pian SI 


No Jesia Nae fase 


SI AS Lp Ud S0 CV Hala ala as 
.” ” PP P 

NATA) 

"Lihatlah dia, apabila dia melahirkan anak yang putih, 

berambut lurus dan bermata rusak, maka dia milik Hilal bin 


Umayyah. Apabila dia melahirkan anak berambut berkulit sawo 
matang, berambut keriting, kedua betisnya kecil, maka dia milik 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 519 


Syarik bin As-Sahma”." Kemudian wanita tersebut melahirkan 
anak yang berkulit sawo matang, berambut keriting, dan kedua 
betisnya kecil. Lalu Rasulullah & bersabda: "Seandainya tidak ada 


ketentuan yang telah berlalu mengenainya dari Allah, niscaya aku 
memiliki urusan dengan wanita tersebut." 


Maka hadits ini merupakan dalil yang membuktikan bahwa 
keserupaan dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum. 


Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh menghilangkan 
nasab anak itu, karena keserupaan ini bisa jadi merupakan bagian 
dari keturunan nenek moyangnya. Oleh karena itu, telah 
diriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Nabi &, lalu 
orang itu berkata: 


"A4 . 
“9 


Saat OB DA KAU IA 6 


Ja teka lea Ke NS EK 
CAS JB TG JG 3 JB Sal Ip 


Pa 


3 
y 4 2 . 


Bl Sya) JB SENI oa La Ja 1JE 
5 - - Phobia T 2 - 4 E Pa - or 2 “5 
Jom Gaal 2 JB Sya S6 (elang dala AM ap 
st “ 8 3 . -- 2 “0 Dena Tai Si 
ade Dl Io dl J3 cd Bp EH Oo, AI 

w R9 anne abu HO ga Pa 

Jd isep OS Ala NI bang 

"Wahai Rasulullah &, istriku melahirkan bayi berkulit 

hitam dan sungguh aku tidak mengakuinya sebagai anakku." Lalu 


NN 


520 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





Rasulullah & bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Dia 
menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apa warnanya?" Dia 
menjawab, "Merah. " Rasulullah & bertanya lagi, "Apakah anaknya 
ada yang abu-abu." Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya 
lagi, "Dari mana asalnya anak yang abu-abu itu?" Orang itu 
menjawab, "Mungkin asal keturunannya ada yang abu-abu." 
Kemudian beliau berkata kepada orang itu, "Anakmu pun begitu, 
mungkin nenek moyangmu ada yang berkulit hitam.” 


Hal ini berlawanan dengan apa yang ada pada kisah Hilal, 
karena dia mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya menyaksikan 
pria itu menzinai istrinya. 


Asy-Syirazi ss berkata: Pasal: Apabila istrinya itu 
melahirkan seorang anak, sementara suaminya telah 
melakukan az! pada sng istri saat suami itu 
mensetubuhinya, maka sang suami tidak boleh 
mengingkari nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, 
ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Sa'id Al Khudri 8, CA Lb UI ai Jp G 
8 ja PA 3) eka KIA RA JG 8 es padi SI 

Kira Tara Ka sa “Wahai Rasulullah, kami mendapat 
tawanan perang wanita dan kami lebih menyukai harga- 
harga, apakah kami boleh melakukan az! terhadap 
mereka? maka Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
Allah & jika telah menetapkan untuk menciptakan 
manusia, maka Allah pasti akan menciptakannya.” Juga 
dikarenakan terkadang air mani tanpa terasa telah 
masuk ke dalam vagina wanita tanpa dirasakan oleh 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 521 


pria, hingga air mani itu telah menyatu dengan air mani 
wanita. Akan tetapi jika wanita itu telah melahirkan dan 
suami telah mensetubuhi istrinya pada selain vagina, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh 
mengingkari atau menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya, karena bisa jadi air maninya 
telah keluar terlebih dahulu ke dalam vagina sang istri 
hingga istri menjadi hamil. 

Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilang- 
kan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena 
anak adalah satu di antara ketetapan hukum yang 
timbul dari suatu persetubuhan, maka hal itu tidak 
berkaitan pada selain persetubuhan, sebagaimana pada 
ketetapan hukum lainnya. Jika istrinya itu melahirkan 
seorang anak, sementara sang suami mensetubuhi istri 
pada anusnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaffi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh 
menghilangkan nasab anak itu, sebab bisa jadi air mani 
telah tumpah terlebih dahulu pada vagina hingga 
istrinya menjadi hamil. 

Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilang- 
kan nasab anak itu, karena anus bukanlah tempat yang 
darinya dapat membuahkan janin. 


Pasal: Jika sang suami melempar tuduhan zina 
kepada istrinya, lalu dia menghilangkan nasab anak 


522 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


yang dinisbatkan kepadanya: jika istrinya itu sedang 
dalam keadaan hamil, maka sang suami boleh 
melakukan Ii'an dan menghilangkan nasab anak itu, 
karena Hilal bin Umayyah telah melakukan /i'an untuk 
tidak mengakui kehamilan itu darinya. Sang suami juga 
boleh menundanya hingga istrinya itu melahirkan, 
sebab bisa jadi suami sedang emosi atau hanya 
mendapat isu saja, maka Ii'an boleh ditunda untuk 
mendapatkan keyakinan. Jika anak itu terpisah, maka 
tentang waktu untuk menghilangkan atau mengingkari 
nasab terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sang suami diberikan hak 
pilih untuk mengingkari nasab anak itu selama tiga hari, 
karena untuk melakukan Ii'an terkadang telah 
membutuhkan pemikiran dan pandangan terhadap apa 
yang akan dia lakukan, yaitu berupa /i'an itu, maka 
ditetapkanlah tiga hari karena tiga hari itu adalah masa 
yang sangat dekat, oleh karena itu Allah & telah 
berfirman, 3 IE Kasyas Na "— Jl 236 23 23293 
GC) 23 Da2 IR F0 Al ush “Hai kaumku, 
inilah unta betina dari Allah, sebagai mu'jizat untukmu, 
sebab itu biarkan dia makan di bumi Allah, dan 
janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan 
apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab 
yang dekat.” (Os. Huud (111: 64). 


Kemudian kalimat “yang dekat,” ini ditafsirkan 
dengan tiga hari, maka Allah & berfirman, 3 1555 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 523 


(ey AA Ae AE , sd Par —s “ Mereka 
membunuh unta itu, maka Sholeh berkata, 
'Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga 
hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan:.” (Os. 
Huud (11): 65). 


Pendapat Kedua: Yang telah ditetapkan dalam 
nash seluruh kitab-kitab yang ada, bahwa dia harus 
melakukannya segera, karena pilihan itu tidak 
berpengaruh untuk menghilangkan bahaya. Maka, itu 
harus dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana dalam 
perkara mengembalikan barang dagangan rusak. 
Apabila telah masuk waktu shalat, maka dia harus 
segera melaksanakannya atau ketika dia merasakan 
lapar maka dia akan segera makan. Oleh karena itu, dia 
berhak segera mengilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya dan boleh ditunda jika terdapat 
suatu udzur, seperti jika dia adalah seorang yang 
diasingkan atau sedang sakit atau sedang mengurus 
orang yang sedang sakit atau dia sedang tidak ada 
hingga tidak mampu untuk berjalan. Hendaklah sang 
suami bersaksi pada penghilangan nasab itu, yang 
menyatakan bahwa hal itu adalah haknya, akan tetapi 
jika dia tidak bersaksi sedangkan dirinya mampu 
melaksanakan hal itu, maka haknya itu akan menjadi 
gugur, karena tidak ada wudzur baginya untuk 
menghadiri penghilangan nasab itu, maka persaksian 
itu tetap dilakukan hingga dia mampu 
melaksanakannya, sebagaimana dilakukannya 
pencabutan ucapan secara lisan sebagai pengganti 


522 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





persetubuhan yang menjadi hak orang yang melakukan 
ilaa" hingga dia mampu kembali melakukan per- 
setubuhan dengan istrinya itu. 


Penjelasan: 

Hadits Abu Sa'id Al Khudri @ ini diriwayatkan oleh 
Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dimana An-Nasa'i 
meriwayatkan dengan /afazh yang berbeda namun semuanya 
mengandung arti seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi disini. 
Ulasan tentang beragam jalur hadits ini dan pendapat para ulama 
tentangnya telah kami paparkan pada pembahasan hukum az/ 
dalam bab Nikah, bagi orang yang menghendaki, dia dapat 
kembali merujuknya. Makna hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir 
bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Usamah bin 
Zaid dan juga selain mereka #5. 


Hukum: Apabila istrinya suci dari haid, lalu dia 
mensetubuhinya pada saat suci itu, kemudian dia melemparkan 
tuduhan zina kepada istrinya pada saat suci itu, maka sang suami 
boleh melakukan /'an untuk menggugurkan hukuman had tanpa 
ada perselisihan. Sang suami boleh juga menghilangkan nasab 
anak yang dinisbatkan kepadanya ini, dalil kami adalah firman 
Allah &, 


Ket Ld Ta 


PI Ae: LK aa - Aa P3 Len LES 
Ande 3 AMA BOP alas Oaap 2, 


Pa 


SA on aa 1 ALIS LL 


OA AP, laa tp eh Il Y, San Us 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 525 


“Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik 
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah 
orang-orang fasig.” (Os. An Nuur (24): 4). 


Ayat ini tidak membedakan apakah suami telah 
mensetubuhi istrinya atau belum mensetubuhi istrinya. Juga 
dikarenakan bahwa dia melemparkan tuduhan berzina kepada 
istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak yang mungkin 
saja anak itu adalah darinya, maka dari itu diperbolehkan baginya 
untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya 
dengan melakukan #'an, sebagaimana jika dia telah mensetubuhi 
istrinya. 


Cabang: Jika suami mensetubuhi istrinya dan dia 
melakukan az/ terhadap istrinya, maksud az/ itu adalah jika sang 
. suami hendak mengalami ejakulasi, dia melepaskan penisnya. dan 
mengeluarkan air mani setelah dia mengeluarkan penisnya, lalu 
istrinya itu melahirkan seorang anak selama masa kehamilan, 
maka nasab anak itu diikutkan kepada suami dan tidak boleh 
baginya untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan 
kepadanya berdasarkan pada apa yang tan disebutkan bahwa 
dikatakan kepada Nabi &,! J As DASI LN Lai U 


Land JP BI Ja PO) ag laa JH S5 
gal “Wahai Rasulullah, kami mendapat tawanan perang wanita 


dan kami lebih menyukai harga-harga, apakah kami boleh 
melakukan az/ terhadap mereka? Maka Rasulullah & bersabda: 


526 | MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 





“Sesungguhnya Allah #& jika telah menetapkan untuk menciptakan 
manusia, maka Allah pasti akan menciptakannya.” 


Juga dikarenakan setiap ketetapan hukum yang berkaitan 
dengan kehamilan, maka hal itu berkaitan dengan dibenamkannya 
penis ke dalam vagina dan bukan dengan keluarnya air mani, 
sebagaimana ketetapan hukum diwajibkannya mandi besar, begitu 
pula dengan diwajibkannya mahar, masa iddah dan yang lainnya. 
Maka, begitu pula dengan penetapan nasab. Juga dikarenakan 
bisa jadi air mani itu telah tumpah terlebih dahulu ke dalam vagina 
tanpa dirasa, maka sang suami tidak diperbolehkan menghilang- 
kan nasab anak itu kepadanya. Jika suami mensetubuhi istri pada 
selain vagina, lalu istri melahirkan seorang anak, maka apakah 
boleh bagi suami untuk menghilangkan nasab anak yang 
dinisbatkan kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena bisa jadi air mani 
itu telah tumpah ke dalam vagina tanpa dirasakan hingga wanita 
itu menjadi hamil, sebagaimana jika dia mensetubuhi seorang 
perawan lalu wanita itu menjadi hamil. 


Pendapat Kedua: Ini adalah pendapat madzhab, bahwa 
hal itu diperbolehkan, karena setiap hukum yang berkaitan dengan 
persetubuhan, maka perbuatannya itu tidak berkaitan dengan 
persetubuhan pada selain vagina, sebagaimana pada hukum 
kewajiban untuk mandi, mahar dan masa iddah. Maka, begitu pula 
dalam hal menetapkan nasab. Jika suami mensetubuhi istrinya 
pada anus lalu istrinya itu melahirkan seorang anak, maka apakah 
boleh bagi suami itu untuk menghilangkan nasab anak ini? Dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab ||” 527 


Pendapat Pertama: sang suami tidak boleh menghilangkan 
nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena sesungguhnya air 
mani itu telah terlebih dahulu masuk ke dalam vaginanya hingga 
menyebabkan kehamilan. | 


Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilangkan nasab 
anak itu, karena dia telah mensetubuhi istrinya pada suatu tempat 
yang tidak untuk mendatangkan kehamilan, seperti seseorang yang 
hendak membenakan penisnya pada vagina lalu mengeluarkan air 
mani. 


Masalah: Jika sang suami melempar tuduhan zina . 
kepada istrinya dan istrinya itu dalam keadaan hamil, dimana 
suaminya mendakwa bahwa istrinya itu hamil karena telah berbuat 
zina, maka bagi suami boleh melakukan /#'an untuk menghilangkan 
nasab anak yang dalam kandungan itu kepada nasabnya sebelum 
wanita itu melahirkan. Abu Hanifah mengatakan, bahwa sang 
suami tidak boleh melakukan /'an sebelum wanita itu melahirkan 
anak yang sedang dalam kandungannya hanya untuk 
menghilangkan nasab anak itu. Apabila sang suami melakukan 
ian, maka terjadilah perpisahan itu. Jika wanita itu melahirkan, 
maka nasab anak itu tidak hilang dan dinisbatkan kepada nasab 
sang suami, sang suami tidak boleh melakukan /fan setelah itu 
hanya untuk menghilangkan nasab anak itu kepadanya,” dalil kami 
adalah hadits Hilal bin Umayyah, bahwa Nabi & menetapkan //'an 
bagi mereka terhadap kehamilan sebelum melahirkan.” Juga 
karena setiap nasab yang dapat digugurkan dengan adanya Ifan 
setelah sang anak dilahirkan, maka Han ini juga dibolehkan 
sebelum anak itu dilahirkan, seperti hilangnya tali pernikahan. 


5281| 41 Majmu'Syarah Al Muhadzazab 











Jika hal ini telah kita tetapkan, maka hendaknya sang 
suami menunda Aan ini hingga istrinya itu melahirkan. Apabila 
sang suami belum yakin atas kehamilan istrinya itu, lantaran bisa 
jadi yang diperutnya itu adalah angin, yang dapat hilang dengan 
ditekan, atau itu merupakan lemak tubuh, maka sang suami boleh 
mengakhirkan #'anrnya itu hingga dirinya yakin. Seandainya sang 
suami melihat istrinya itu hamil, dan dia tidak menafikan 
kehamilan sang istrinya ini, dimana setelah sang anak dilahirkan, 
sang suami ini ingin menafikan nasab anak itu, maka dikatakan 
kepada sang suami: Engkau telah mengetahui istrimu itu hamil, 
lantas mengapa engkau tidak menafikan nasab anak saat itu, 
apakah engkau ingin menetapkan nasab anak itu kepadamu? 
Apabila sang suami menjawab: Aku tidak mengakui dan juga tidak 
menafikan kehamilan itu, karena aku belum yakin bahwa istriku itu 
hamil, akan tetapi mungkin itu hanya angin atau lemak.” Maka 
perkataannya ini sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga 
diri sang suami ini boleh melakukan #'an. 


Jika sang suami berkata: Aku telah mengetahui istriku itu 
hamil dan itu tak kupungkiri, akan tetapi aku mengakhirkan 
penafian itu, karena bisa saja sang janin itu gugur atau anak itu 
meninggal setelah dilahirkan, atau malah istriku yang meninggal 
saat melahirkan, mana nasab anak ini dinisbatkan kepadanya, 
dimana sang suami tidak boleh menafikan nasab anak ini dengan 
cara melakukan an, karena dirinya itu telah meninggalkan 
kesempatan untuk menafikan nasab anak itu tanpa adanya suatu 
udzur.Sedangkan apabila sang anak itu terpisah, maka sang suami 
boleh menafikan nasab sang anak, dimana Xhiyar untuk menafikan 
ini harus ditunaikan dengan segera. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 529 


Abu Hanifah berkata: Sedangkan berdasarkan giyas, maka 
hal ini harus dilakukan dengan segera, dimana jika sang suami 
mengakhirkan perkara menafikan nasab sang anak pada hari itu, 
maka ini merupakan tindakan istihsan. 


Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Sang suami boleh 
mengakhirkan perkara menafikan nasab anak tersebut karena 
masa nifas sang istri, yaitu selama 40 hari. Sedangkan Atha" dan 
Mujahid berkata: Sang suami harus menafikan nasab anak itu 
selamanya, kecuali jika anak itu mendekati dirinya. Dalil kami 
adalah, bahwa perkara tersebut itu merupakan khiyar untuk 
menolak sebuah kemudharatan yang benar terjadi, dimana khiyar- 
nya itu adalah hingga sang istri melahirkan, maka jika perkara itu 
belum pasti, perkara in harus ditentukan dengan segera, seperti 
halnya Akhiyar dalam mengembalikan barang yang rusak. Perkataan 
kami, “Untuk menolak sebuah kemudharatan yang benar terjadi,” 
ini merupakan upaya preventif atas kehamilan wanita itu, dimana 
khiyarnya sang wanita itu adalah hingga dirinya itu melahirkan 
anak tersebut, sebab perkara ini belum tentu terjadinya. Sementara 
perkataan kami, “jika belum pasti” ini juga merupakan upaya 
preventif kami dalam hal Ahiyar pada pengkhususan perkara 
penentuan nasab sang anak ini. 


Jika ketentuan ini telah ditetapkan, lantas apakah lamanya 
mas Xhiyar itu dibatasi hanya pada tiga hari? Dalam hal ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Khiyar itu ditentukan selama tiga hari, 
dengan inilah Abu Hanifah berpendapat. Karena menisbatkan 
nasab anak yang bukan berasal dari dirinya itu diharamkan, begitu 
juga dengan menetapkan nasab anak yang bukan berasal dari 
dirinya. Jika memang demikian adanya, saat sang istri melahirkan 


530 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


seorang anak, maka sang suami harus memikirkan apakah anak 
tersebut itu mirip dengan orang yang mensetubuhi sang istrinya 
itu?Apakah anak ini berasal darinya, atau dari orang lain?, dimana 
memikirkan hal seperti itu tidak cukup hanya dengan waktu tiga 
hari, sebab jangka waktunya itu sangat dekat. Oleh karena itu, 


Allah & berfirman, 'Oj “3 Fa KVA Kan “ Yang akan menyebabkan 
kamu ditimpa adzab yang dekat” (Os. Huud (111: 64). 

Kemudian kalimat “yang dekat,” ini ditafsirkan dengan 
tiga hari, maka Allah & berfirman, Pa ah — SE @ kana 


» KE & 42, LS “Bersukarialah kamu sekalian di 
rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat 
didustakan.” (Os. Huud (111: 65). 


Pendapat kedua: Tidak ditentukan dengan batasan tiga 
hari, akan tetapi hal ini harus dilakukan dengan segera, inilah 
pendapat yang paling shahih. Karena itu merupakan Xhiyar untuk 
menolak suatu kemudharatan yang benar terjadi tan tidak 
selamanya, maka hal ini harus dilakukan dengan segera, seperti 
halnya mengembalikan barang dagangan yang rusak. Jika kami 
berpendapat dengan pendapat ini, maka makna perkataan kami, 
“harus segera dilakukan” adalah makna yang disesuaikan dengan 
adat yang berlaku. Apabila sang suami itu ada, maka kami tidak 
ingin mengadukan masalah ini sampai kepada hakim, saat dia 
mendengar berita kelahiran anak ini, akan tetapi sang suami boleh 
mengakhirkan perkara ini karena adanya udzur. Sebab, sang 
suami boleh saja mengakhirkan dirinya untuk memakai baju, jika 
dia menunggangi hewan tunggangan, maka dia boleh menunda ' 
hingga hewan itu beristirahat, apabila dia lapar, maka dia boleh 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab ||” 531 


makan, jika dia haus, maka dia boleh meminum air. Jika waktu 
shalat datang, maka dia boleh shalat, jika hartanya itu belum 
disimpan, maka dia boleh mengakhirkan hingga hartanya itu 
tersimpan, dan perkara lain yang serupa dengan beberapa perkara 
di atas. Kemudian sang suami pergi kepada hakim dan 
menjelaskan kepadanya, bahwa dirinya (sang suami) menafikan 
nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, dimana dirinya ingin 
melakukan /#'an, dan memanggil sang wanita ke hadapan hakim. 


Abu Hanifah berkata: Sang suami tidak boleh melakukan 
fan, hal itu bersetubuh pada anus tidak ada hukuman hadnya. Ini 
merupakan pendapat yang /fasid, karena menuduh sang istri 
berzina saja itu merupakan perbuatan yang nista, dimana perkara 
ini masuk dalam firman Allah &, 


- 
No ?h Tr 


2 «KA LI aa nan AG z 
Asa A3 KN BU P alam Oyap ON 


- -.. - 23 0,4 2 aya "hoon ALS 0 L 
OA ABU Aa YP ANA 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan 
puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 


selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Os. 
An-Nuur (24): 4). 


Al @urthubi telah mentahkik perkara ini dalam 
penafsirannya terhadap surah Al A'raaf dan surah Al Mu' minuun, 
bahwa orang itu wajib dikenakan hukuman had. Sementara ulama 
madzhab Maliki mengatakan, sang suami boleh melakukan Han 


532 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


apabila dirinya itu menafikan nasab sang anak dengan syarat yang 
dia tentukan sendiri. 


Cabang Permasalahan: Pendapat Para Ulama 


Masalah: Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya 
hamil, maka dia harus mengingkari nasab anak itu. Namun, dia 
bisa menangguhkan pengingkaran tersebut sampai sang istri 
melahirkan. 


Ulama madzhab Hanbali berselisih pendapat apabila 
seorang laki-laki melakukan Man terhadap istrinya yang sedang 
hamil dan mengingkari /'an terhadapnya. Menurut Al Khiragi dan 
segolongan ulama, bahwa kehamilan sang istri tidak bisa dinafikan 
dengan adanya pengingkaran sang suami sebelum sang istri 
melahirkan. Sang suami tidak boleh mengingkari nasab anak 
tersebut sampai dia me-f'an istrinya setelah melahirkan dan 
mengingkari anak yang lahir darinya. Pendapat ini juga dinyatakan 
oleh Abu Hanifah dan segolongan ulama Kufah, karena kehamilan 
dalam kasus ini tidak meyakinkan, sebab bisa jadi itu hanya angin 
atau yang lainnya. Oleh karena itu pengingkarannya harus 
disyaratkan dengan adanya kelahiran dan tidak boleh meng- 
gantungkan fan dengan syarat. Sedangkan menurut kami, 
pengingkaran kehamilan dan mengasingkan sang istri itu 
hukumnya sah. Dalil yang kami jadikan acuan adalah, hadits Hilal 
bin Umayyah yang menyebutkan, bahwa dia mengingkari 
kehamilan istrinya dan Nabi #& juga mengingkari-nya dan 
menisbatkan anak yang lahir itu kepada suami yang pertama. 
Tidak samar lagi, bahwa yang terjadi adalah kehamilan. Oleh 
karena itulah Nabi & bersabda, “Lihatlah dia! kalau dia dilahirkan 
dengan... 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 533 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Atsar-atsar yang menunjukkan 
sahnya pendapat ini banyak —sampai dia berkata—. Dan lagi pula 
kehamilan itu merupakan dugaan yang ditunjukkan dengan adanya 
tanda-tanda. Oleh karena itu bagi wanita hamil berlaku hukum 
yang berbeda dengan wanita yang tidak hamil, seperti dalam hal 
nafkah, berbuka puasa, tidak menerapkan hukuman had padanya 
dan menunda hukuman gishash, sebagaimana yang telah 
dijelaskan panjang lebar.” 


Ulama madzhab Maliki berkata, “Apabila sang suami 
melihat istrinya hamil, tetapi dia tidak mengingkari kehamilannya 
itu, maka dia tidak boleh mengingkarinya setelah dia diam, karena 
diamnya setelah mengetahui hal tersebut menunjukkan bahwa dia 
ridha akan hal itu. Seperti halnya bila sang suami mengakui lalu 
mengingkarinya, maka tindakannya ini tidak bisa diterima. 

Sedangkan bila sang suami mengatakan, “Aku berharap itu 
hanya angin yang bisa hilang atau semoga dia (istri) keguguran 
sehingga aku bisa tenang, atau mudah-mudah itu hanya sekedar 
penyakit kewanitaan, seperti pembengkakan daging yang biasa 
terjadi pada wanita yang menyebabkan dia dianggap hamil 
sembilan bulan, sementara dia memang harus mengatasi pem- 
bengkakan tersebut,” lantas apakah sang suami boleh mengingkari 
kehamilan itu setelah selang beberapa waktu sang istri melahirkan? 
dan bila jangka waktu tersebut telah habis, apakah sang suami 
tidak boleh mengingkarinya lagi? Dalam hal ini para ulama 
berselisih pendapat berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi i: 


Pendapat Pertama: Apabila tidak ada udzur dalam diamnya 
sang suami sampai tiga hari, berarti dia ridha terhadap kehamilan 


534 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


istrinya itu dan dia tidak boleh mengingkarinya. Pendapat ini juga 
dinyatakan ulama madzhab Maliki. 


Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, apabila sang 
istri melahirkan anak, lalu sang suami hanya diam tanpa 
mengingkari kehamilan itu padahal dia mampu melakukannya, 
maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan dia tidak 
bisa mengingkarinya setelah itu. Jangka waktu tiga hari adalah 
kesempatan yang cukup untuk berpikir dan mengambil keputusan, 
karena bisa jadi sikap pelan-pelan akan menghilangkan 
penyesalan. Jangka waktu tiga hari hukumnya umum berlaku 
dalam Khiyar jual beli untuk menguji musharrat (temak yang tidak 
diperah air susunya beberapa hari hingga ambing susunya penuh 
agar orang yang membelinya menyangka bahwa air susunya 
melimpah). Oleh karena itu, berkenaan dengan firman Allah &, 


ke ee LO Gt 
“Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga 
hari” (@s. Huud (11): 65). 


Ayat ini ditafsirkan bahwa dia merupakan penjelasan untuk 
kalimat yang masih samar, yaitu “dekat” yang berkaitan dengan 
kisah unta, dimana mereka (kaum Nabi Shalih #2) diancam dengan 
aszab. 


Pendapat Kedua: Tidak ditentukan waktu tiga hari, akan 
tetapi disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Bila waktunya 
malam hari, maka dapat diakhirkan hingga pagi dan orang-orang 
telah ramai. Apabila dia lapar atau haus, maka dapat diakhirkan 
sampai dia makan atau minum, atau sampai dia tidur bila dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 535 


mengantuk, atau sampai dia mengenakan pakaiannya, turun dan 
menunggangi hewan tunggangan, atau sampai dia shalat bila 
waktu shalat telah datang, atau sampai dia menjaga harta 
bendanya bila harta tersebut belum dijaga, dan lain sebagainya. 
Apabila waktunya ditangguhkan setelah itu, maka sang suami tidak 
boleh mengingkarinya. Inilah pendapat yang telah di-nash dan 
inilah pendapat @adhi Abu Bakar dari kalangan pengikut Ahmad. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah, sang suami boleh 
menunda pengingkarannya itu selama satu atau dua hari sebagai 
sikap istihsan, karena pengingkaran setelah sang istri melahirkan 
itu akan memberatkannya. Oleh karena itu, waktunya ditentukan 
. dua hari karena jarang terjadi. 

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, waktunya 


ditentukan seperti lamanya waktu nifas, karena hukumnya sama 
seperti kasus melahirkan. 


Akan tetapi ada riwayat dari Atha dan Mujahid bahwa sang 
suami boleh mengasingkan istrinya selama dia tidak mengakui 
nasab anak tersebut, seperti halnya dalam kasus melahirkan. 

Sedangkan alasan pendapat pertama adalah, bahwa 
pengasingan tersebut merupakan Ahiyar untuk menolak bahaya 
yang nyata, sehingga harus dilakukan dengan segera, seperti 
halnya khiyar syufah. Berkenaan dengan sabda Nabi &, ag 


Jpil “Seorang anak itu adalah milik sang pemilik kasur (suami), 


ini bersifat umum, dimana yang dikecualikan darinya adalah, yang 
telah kami sepakati berdasarkan dalil As-Sunnah yang sah, 
sedangkan selain itu, maka sifatnya tetap umum sesuai keumuman 
hadits ini. 


536 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Sementara berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah, 
maka pendapat itu tertolak dengan adanya Khiyar untuk menolak 
lantaran adanya suatu cacat dan mengambil syuf ah. 


Begitu juga penetapan waktu, seperti waktu nifas, maka ini 
merupakan pendapat aneh yang tidak sesuai dengan dalil dan juga 
tertolak dengan pendapat Atha. 


Dalam kasus ini tidak wajib menerapkan hukum gishash, 
sebab ini merupakan bentuk pengambilan hak yang penuh guna 
menolak suatu bahaya. Berkenaan dengan kehamilan, maka 
bahayanya itu tidak nyata. Sedangkan menurut ulama madzhab 
Maliki, tiga hari adalah batas terakhir minimal dan permulaan batas 
yang banyak. 


Cabang: Apabila sang suami berhalangan untuk 
mengingkari kehamilan istrinya karena sakit atau dipenjara atau 
sibuk mengurus hartanya yang dikhawatirkan akan hilang (bila 
tidak dijaga) atau sedang menagih orang yang berutang karena 
dikhawatirkan orang tersebut akan melawan dengan kekuatan, 
atau dia akan kabur, dalam masalah ini perlu ditinjau terlebih 
dahulu, apabila waktunya pendek, lalu dia menundanya sampai 
bisa datang dan halangannya itu hilang, maka pengingkarannya itu 
tidak batal, karena dia sama seperti orang yang mengetahui hal 
tersebut pada malam hari lalu menundanya hingga waktu Shubuh. 


Sedangkan bila sang suami sengaja memperlambat 
pengingkaran itu padahal dia bisa mengirim utusan kepada hakim 
untuk melakukan #an dan pengingkaran tetapi dia tidak 
melakukannya, maka pengingkarannya itu gugur. Apabila sang 
suami tidak bisa melakukan pengingkaran itu, maka hendaknya dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 537 


bersaksi terhadap dirinya sendiri, bahwa dia mengingkari anak 
yang dikandung istrinya itu. Jika dia tidak melakukannya, maka 
khiyarnya batal, karena bila sang tidak bisa mengingkarinya, maka 
persaksian itu berlaku baginya, sebagaimana orang yang sakit bisa 
kembali mengucapkan /#/a' sebagai ganti dari kembali melakukan 
persetubuhan. 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila sang suami 
mengklaim bahwa dia tidak mengetahui jika istrinya 
melahirkan, apabila dia berada di suatu tempat yang 
tidak asing baginya, misalnya dia bersama istrinya 
dalam sebuah rumah atau di tempat kecil, maka 
klaimnya tidak diterima, karena klaimnya tersebut 
bertentangan dengan fakta yang ada. Sedangkan bila 
dia berada di suatu tempat yang asing baginya, 
misalnya dia berada di sebuah negeri yang besar, maka 
yang berlaku adalah ucapan sang suami dengan 
sumpahnya, karena klaimnya sesuai dengan fakta yang 
ada. 


Apabila sang suami mengatakan, “Aku 
mengetahui kelahiran tersebut, tetapi aku tidak tahu 
bahwa aku harus mengingkarinya.” Apabila dia 
termasuk orang yang biasa bercampur baur dengan 
para ulama, maka perkataannya itu tidak diterima, 
karena klaim tersebut bertentangan dengan fakta yang 
ada. Sedangkan bila dia baru masuk Islam atau tumbuh 
di tempat yang jauh dari para ulama, maka ucapannya 
bisa diterima, karena secara zhahir klaimnya itu benar. 
Sedangkan bila di negeri tersebut ada ulamanya tetapi 


538 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dia termasuk orang awam, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Perkataan sang suami tidak 
diterima, seperti perkataannya jika sang suami 
mengklaim tidak tahu, bahwa barang yang dijual itu 
dapat dikembalikan karena adanya cacat. 


Pendapat Kedua: Perkataannya tidak diterima, 
karena hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang- 
orang yang khusus, berbeda halnya dengan 
mengembalikan barang yang dijual lantaran adanya 
cacat, sebab hal tersebut dapat diketahui oleh orang 
khusus maupun orang awam. 


Pasal: Apabila ada seseorang yang memberi 
ucapan selamat kepada istrinya prihal kelahiran anak 
tersebut dengan mengucapkan, “Semoga Allah 
memberi keberkahan kepadamu berkenaan dengan 
anakmu dan menjadikannya sebagai keturunanmu yang 
diberkati,” lalu dia (laki-laki yang diberi ucapan selamat) 
mengamini doanya atau mengatakan, “Semoga Allah 
mengabulkan doamu,” maka gugurlah hak sang suami 
dalam mengingkari status sang anak, karena 
perkataannya tersebut merupakan bentuk pengakuan 
darinya. 

Sedangkan bila dia mengatakan, “Semoga Allah 
memberi balasan terbaik untukmu,” atau “Semoga 
Allah memberkatimu atau memberimu rezeki yang 
serupa,” maka hak sang suami yang berupa 
pengingkaran itu tidak gugur, karena bisa jadi dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 539 


mengatakan demikian sebagai bentuk membalas ucapan 
selamat dengan ucapan selamat lainnya. 


Pasal: Apabila anak tersebut masih dalam 
kandungan lalu sang suami mengatakan, “Aku akan 
menunda pengingkaranku sampai dia lahir, lalu aku 
akan melakukan /i'an dengan penuh keyakinan,” maka 
ucapannya ini diterima dengan sumpahnya, karena 
penundaan ini disebabkan adanya udzur yang sesuai 
dengan kondisi yang ada saat itu. Sedangkan bila dia 
mengatakan, “Aku  menundanya karena aku 
mengatakan “Barangkali dia meninggal dunia” sehingga 
aku tidak perlu melakukan I/i'an,” maka hak sang suami 
yang berupa pengingkaran itu gugur, karena dia tidak 
meninggalkan pengingkaran tanpa adanya udzur. 


Penjelasan: 


Apabila telah jelas apa yang. telah kami uraikan, apakah 
memilih dalam hal pengingkaran ditentukan waktunya di tempat 
ketika dia mengetahuinya ataukah ketika dia mampu meng- 
ingkarinya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
berdasarkan tuntutan melakukan syufah. Apabila sang suami 
menunda pengingkarannya, lalu mengklaim bahwa dia tidak 
mengetahui kelahiran tersebut, dimana ada kemungkinan bahwa 
apa yang diucapkannya itu benar, misalnya dia berada di suatu 
tempat yang asing, seperti bila dia berada di tempat lain, maka 
yang berlaku adalah ucapan sang suami beserta sumpahnya, 
karena hukum asalnya adalah, bahwa dia tidak mengetahuinya. 
Sedangkan bila ada kemungkinan ucapannya itu tidak benar, 


520 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 





misalnya dia bersama istrinya dalam sebuah rumah, maka 
ucapannya itu tidak diterima, karena hal tersebut tidak asing 
baginya. 


Apabila sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya 
melahirkan, bila ucapannya belum tentu benar, misalnya keduanya 
berada dalam satu rumah atau berada di suatu tempat (yang dalam 
kondisi tersebut dia tidak mungkin tidak tahu), maka ucapannya itu 
tidak bisa diterima, karena secara zahir hal tersebut tidak asing 
baginya. Sedangkan bila masing-masing dari keduanya berada di 
suatu negeri lain atau di tempat lain, maka yang berlaku adalah 
ucapan sang suami beserta sumpahnya, karena klaimnya tersebut 
ada kemungkinan benar. 


Apabila sang suami mengatakan, “Aku mengetahui 
kelahirannya, tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus mengingkari- 
nya,” atau “Aku tahu bahwa aku harus mengingkarinya, tetapi aku 
tidak tahu bahwa aku harus segera mengingkarinya,” dalam 
perkara ini harus ditinjau terlebih dahulu, apabila dia termasuk 
orang yang paham ilmu fikih atau biasa bercampur baur dengan 
para ahli fikih, maka ucapannya tidak bisa dibenarkan, karena hal 
tersebut tidaklah asing baginya. 


Sedangkan bila dia baru masuk Islam atau sudah lama 
masuk Islam, akan tetapi dia tinggal di dusun terpencil sehingga 
dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut, maka ucapan sang 
suami itu bisa diterima, karena secara zhahir hal tersebut masih 
asing baginya. 


Sedangkan bila sang suami termasuk orang awam yang 
terkadang mendengarkan ceramah para ulama dan terkadang tidak 
mendengarkannya, maka apakah ucapannya itu bisa diterima?. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || sa1 








Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ber- 
dasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang budak perempuan yang 
menjadi perempuan merdeka ketika statusnya sebagai istri budak 
laki-laki, dimana sang suami mengklaim bahwa istrinya itu tidak 
mengetahui tentang masalah khiyar 


Pendapat Pertama: Ucapannya tidak diterima, sebagaimana 
ucapannya juga tidak diterima bila dia mengklaim tidak me- 
ngetahui bahwa dia harus menolak barang yang dijual karena ada 
cacatnya. 


Pendapat Kedua: Ucapannya diterima, karena hal tersebut 
tidak diketahui kecuali oleh para ulama atau orang-orang yang 
biasa bercampur baur dengan mereka. 


Apabila sang suami mengatakan, “Aku tahu kelahirannya, 
tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus mengingkarinya,” atau 
“Aku tahu hal tersebut tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus 
segera mengingkarinya,” sementara dia termasuk orang yang tidak 
mengetahui hal tersebut layaknya orang-orang awam, maka 
ucapannya diterima, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang 
samar baginya, sehingga ini serupa dengan kasus bila dirinya itu 
baru masuk Islam. Sedangkan bila dia termasuk orang yang paham 
ilmu fikih, maka ucapannya tidak diterima. 


Sebagian ulama madzhab Hanbali mengatakan, “Bisa jadi 
sang suami tidak mengetahuinya, karena orang yang paham fikih 
terkadang tidak mengetahui banyak permasalahan hukum.” 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu @udamah. 


Akan tetapi mayoritas ulama Hanbali sepakat dengan 
pendapat kami (ulama madzhab Asy-Syaff'i), yaitu bahwa ucapan 


542 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


orang yang paham fikih itu tidak diterima, sedangkan orang yang 
baru belajar atau baru masuk Islam masih bisa diterima. 


Lalu apakah ucapan tersebut diterima bila diucapkan oleh 
orang-orang awam lainnya?. Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. 


Cabang: Apabila sang suami mengatakan, “Aku tidak 
membenarkan ucapan orang yang memberitahukan hal tersebut,” 
maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila berita tersebut telah 
tersebar luas dan orang yang memberitahu terkenal sebagai orang 
adil, maka ucapannya itu tidak diterima. Akan tetapi bila tidak 
demikian, maka ucapannya diterima. 


Apabila sang suami mengatakan, “Aku tidak mengetahui- 
nya,” maka ucapannya itu diterima, karena hal tersebut merupa- 
kan sesuatu yang asing baginya. 


Apabila sang suami mengetahui perkara tersebut saat 
dirinya sedang pergi dan dia bisa kembali pulang, akan tetapi dia 
tetap sibuk dengan perjalanannya, maka Akhiyar nya ini tidak batal. 
Apabila sang suami memiliki keperluan yang menghalanginya 
pulang, maka hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan 
sebelumnya. 


Sedangkan bila dia menunda pengingkaran hal tersebut 
tanpa adanya udzur dan mengatakan, “Aku menunda peng- 
ingkarannya karena berharap dia akan meninggal dunia. Maka 
tutupilah hal tersebut yang berkaitan dengan diriku,” maka Akhiyar 
sang suami batal, sebab dia menunda pengingkaran tanpa adanya 
udzur padahal dia mampu. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 543 


Masalah: Sedangkan berkenaan dengan redaksi, “Apabila 
seorang laki-laki memberi ucapan selamat kepadanya atas 
kelahiran anak tersebut....dst” maksudnya adalah, bila ada orang 
yang memberi ucapan selamat kepadanya, lalu orang yang diberi 
ucapan selamat itu mengamini doanya, maka hukumnya berlaku 
menurut perkataan mereka semua. Sedangkan bila orang yang 
diberi ucapan selamat itu mengatakan, “Semoga Allah 
membalasmu dengan balasan terbaik atau memberimu rezeki 
dengan yang serupa,” maka hal tersebut tidak berlaku, karena 
sang suami membalasnya sesuai niatnya dan bukan mengakuinya. 
Akan tetapi Ahmad beserta ulama madzhabnya dan Abu Hanifah 
mengatakan, bahwa anak tersebut sah menjadi miliknya, karena 
jawaban tersebut menunjukkan keridhaan secara umum, sehingga 
sama seperti pengakuan, sama halnya dengan mengamini doa. 
Apabila sang suami diam, maka itu merupakan pengakuan dirinya. 
Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu @udamah. Dia berkata, 
“Karena diam itu menunjukkan keridhaan bagi gadis dan juga 
dalam kasus-kasus lainnya. Maka, begitu pula dalam kasus ini, 
bahkan lebih menunjukkan kepada keridhaan.” 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila sang suami 
memiliki istri yang melahirkan dua anak kembar tetapi 
dia mengingkari salah satunya dan hanya mengakui 
yang satu saja, atau tidak mengingkarinya tanpa adanya 
udzur, maka dua anak tersebut tetap dinisbatkan 
kepada sang suami itu, karena keduanya ada dalam satu 
kandungan, sehingga tidak boleh bila yang dinisbatkan 
kepadanya hanya salah satu dari keduanya. 


544 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





| 


Sedangkan bayi yang dia ingkari kami anggap 
mengikuti apa yang dia akui (hukumnya diakui), 
sedangkan yang dia akui tidak mengikuti apa yang dia 
ingkari. Hal ini karena nasab itu lebih baik ditetapkan 
sebagai sikap kehati-hatian, bukan dengan meniadakan- 
nya. Oleh karena itu, bila sang istri melahirkan anak, 
dimana ada kemungkinan anak itu merupakan anak 
suaminya dan ada kemungkinan juga bahwa dia bukan 
anak sang suami itu, maka anak tersebut kami 
nisbatkan kepada sang suami itu sebagai sikap kehati- 
hatian dalam menetapkannya, dimana kami juga tidak 
mengingkarinya sebagai sikap kehati-hatian dalam 
meniadakannya. 


Apabila sang istri melahirkan anak, lalu sang 
suami mengingkarinya dengan melakukan /i'an, lalu dia 
melahirkan anak lain kurang dari enam bulan semenjak 
kelahiran anak pertama, maka sang suami tidak boleh 
mengingkarinya dengan melakukan Ii'an, karena Ii'an 
tersebut berlaku untuk anak pertama. 


Apabila sang suami tetap mengingkarinya dengan 
Ifan maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya. 
Sedangkan bila sang suami mengakui atau tidak 
mengingkarinya tanpa adanya udzur, maka dua anak 
tersebut dinisbatkan kepadanya, karena keduanya 
merupakan satu perbuatan. Dimana apa yang telah 
kami ingkari ini kami ikutkan kepada yang dinisbatkan 
kepadanya, sementara yang kami nisbatkan kepadanya 
itu tidak kami ikutkan kepada yang diingkarinya, 
sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” sas 


berkenaan dengan dua bayi kembar. Apabila sang istri 
melahirkan anak kedua pada enam bulan setelah 
kelahiran anak pertama, maka anak tersebut diingkari 
tanpa dirinya melakukan Ii'an, karena kelahiran 
tersebut dikaitkan dengannya setelah dia meninggalkan 
tempat tidur (tidak melakukan persetubuhan). 


Pasal: Apabila seorang suami melakukan /i'an 
terhadap istrinya yang sedang hamil, lalu sang istri 
melahirkan dua anak yang jarak antara keduanya 
kurang dari enam bulan, maka salah satu dari keduanya 
tidak dinisbatkan kepada sang suami, karena keduanya 
telah ada pada saat dilakukannya I/i'an, sehingga 
keduanya diingkari. Sedangkan bila sang istri melahir- 
kan dalam jarak yang antara keduanya lebih dari enam 
bulan, maka sang suami bisa mengingkari anak pertama 
dengan /i'an, sementara anak kedua dia ingkari tanpa 
lfan, karena kami yakin bahwa ketika anak pertama 
lahir rahim sang istri dibebaskan dari sang suami, 
sedangkan anak kedua berkaitan setelah hilangnya 
hubungan ranjang (persetubuhan). 


Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina sebelum menikah dengannya: apabila tidak ada 
hubungan nasab, maka sang suami tidak boleh 
melakukan /i'an untuk menggugurkan hukuman had, 
karena tuduhan tersebut tidak perlu sehingga dirinya itu 
tidak boleh melakukan Ii'an, seperti halnya menuduh 
perempuan lain melakukan zina. Sedangkan bila ada 
hubungan nasab yang dinisbatkan kepadanya, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


546 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





Pendapat Pertama: Dia tidak boleh melakukan 
Ifan, karena tuduhan tersebut tidak diperlukan, sebab 
dia bisa menthalak istrinya dan tidak perlu menekannya 
berkenaan dengan sesuatu yang terjadi sebelum akad. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishag. 


Pendapat Kedua: Dia boleh melakukan Ii'an, 
karena hal tersebut berkaitan dengan nasab yang 
dinisbatkan kepada sang suami tanpa ada keridhaan 
dirinya, dimana nasab anak itu tidak bisa diingkari 
kecuali dengan melakukan /i'an. Oleh karena itu, sang 
suami boleh mengingkari nasab anak itu dengan 
melakukan I/i'an. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali 
bin Abu Hurairah. 


Penjelasan: 


Apabila seorang suami memiliki istri yang melahirkan dua 
anak kembar sebelum enam bulan, lalu salah satu dari kedua anak 
tersebut dinisbatkan kepadanya sementara bayi satunya lagi 
diingkarinya, maka kedua bayi tersebut tetap dinisbatkan kepada 
sang suami itu, dimana pengingkarannya tidak berlaku lantaran itu 
merupakan satu kehamilan, tidak bisa sebagiannya berasal darinya 
dan sebagiannya lagi berasal dari orang lain. 


Apabila nasab salah satunya telah ditetapkan kepadanya, 
maka nasab yang satunya lagi juga dinasabkan kepadanya secara 
darurat. Dengan demikian, maka kami anggap bahwa yang 
diingkarinya itu mengikuti yang dinisbatkan kepadanya. Sementara 
yang diakuinya itu tidak mengikuti apa yang diingkarinya, karena 
nasab yang ditetapkan itu lebih menonjolkan sikap kehati-hatian, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 547 


dan bukannya malah ditiadakan. Oleh karena itu, bila sang istri 
melahirkan anak yang bisa jadi berasal darinya dan bisa pula 
berasal dari orang lain, maka anak tersebut kami nasabkan kepada 
sang suami sebagai sikap kehati-hatian, dan kami tidak 
meniadakan nasab tersebut darinya sebagai sikap kehati-hatian. 
Disamping itu, Allah yang Maha Bijaksana mengawasi tetapnya 
nasab dan tidak langsung memutus nasab tersebut kecuali bila sulit 
ditetapkan. Oleh karena itu, nasab hukumnya tetap (berlaku) 
dengan adanya pemilik kasur (suami), dimana pengakuan serta 
penetapan nasab ini tidak bisa dilakukan pada binatang. 
Disamping itu, dalam penetapan nasab ada hak Allah &, hak anak 
dan hak ayah, serta ada hukum-hukum yang berlaku di dalamnya 
yang menghubungkan antara hamba-hamba-Nya yang ber- 
hubungan dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, syariat 
menetapkannya dengan bermacam-macam cara yang tidak bisa 
ditetapkan pada binatang. 


Oleh karena itu, apabila seorang perempuan melahirkan 
anak yang ada kemungkinan berasal dari suaminya dan ada 
kemungkinan berasal dari orang lain, kami nasabkan anak tersebut 
kepada suaminya sebagai sikap kehati-hatian dan tidak kami 
tiadakan darinya sebagai sikap kehati-hatian bila ditiadakan. 
Apabila suaminya menuduh ibu kedua anak tersebut berzina lalu 
sang ibu menuntut agar dia dijatuhi hukuman gadzaf, maka sang 
suami tidak boleh menggugurkannya dengan Ian, karena dengan 
penisbatan anak tersebut dia telah mengakui kedustaan dalam 
tuduhannya, sehingga pengingkarannya setelah itu tidak perlu 
didengar. 


sas || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan lalu berkata kepadanya, “Kamu telah berzina sebelum 
aku menikahimu,” maka dia wajib dihukum had gadzaf (menuduh 
zina). Lalu apakah hukuman tersebut gugur darinya dengan fan? 
Dalam kasus ini harus dilihat terlebih dulu. Apabila tidak ada nasab 
yang dinisbatkan kepadanya dari zina itu, maka dia tidak boleh 
melakukan Han. 


Argumentasi kami adalah, bahwa hal tersebut merupakan 
tuduhan yang tidak perlu dilakukan olehnya, sehingga dia tidak 
perlu melakukan 4'an, seperti halnya menuduh perempuan lain 
berbuat zina. 


Apabila lahir seorang anak, lalu sang suami menuduh 
bahwa anak tersebut merupakan hasil zina, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia boleh melakukan /'an, karena sang 
suami memang perlu melakukan tuduhan tersebut untuk 
menafikan nasab anak itu darinya, sebagaimana disandarkannya 
pada saat keduanya telah terikat hubungan suami istri. Pendapat 
ini dinyatakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah dan dipilih oleh 
Madhi Abu Ath-Thayyib. 


Pendapat Kedua: Dia tidak perlu melakukan #'an, karena 
dia tidak perlu melakukan gadzaf terhadap istrinya yang 
disandarkan sebelum pernikahan, akan tetapi dia bisa melakukan 
gadzaf terhadap istrinya dengan zina yang digantungkan, juga 
bahwa kehamilan tersebut bukan berasal darinya melainkan dari 
zina. Ini adalah pendapat Abu Ishag dan Syaikh Abu Hamid. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 5a9 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menthalak istrinya 
dengan thalak raji, lalu dia menuduh istrinya berbuat zina yang 
disandarkan sebelum terjadinya thalak saat masih terikat hubungan 
suami istri atau setelah terjadi thalak dalam masa iddah, maka sang 
suami boleh melakukan #an terhadapnya, karena sang istri 
tersebut tetap sama kedudukannya sebagai istri dalam masalah 
zhihar, ilaa" dan warisan, sehingga statusnya juga tetap sama 
dengan istri dalam masalah gadzafdan If'an. 


Cabang: Pendapat para ulama. 


Ulama madzhab Hanbali mengatakan, “Sang suami boleh 
menggugurkannya dengan melakukan Ifan.” Akan tetapi Ibnu 
@udamah meriwayatkan pendapat lain yang merupakan pendapat 
@adhi Abu Bakar -salah seorang ulama madzhab Hanbali-, bahwa 
sang suami tetap dihukum had dan tidak bisa digugurkan dengan 
Han. | 

Sedangkan alasan dalam madzhab kami adalah jelas. 
Sedangkan alasan dalam masalah ini adalah bahwa kalaupun 
seandainya anak tersebut berasal darinya, maka hal tersebut tidak 
berarti meniadakan zina darinya, sebagaimana dengan adanya 
anak juga tidak mesti dilakukannya zina oleh sang istri dan 
diingkarinya anak tersebut oleh sang suami. Oleh karena itu, bila 
sang istri mengaku telah berbuat zina atau ada bukti yang 
menunjukkan hal tersebut, maka anak yang lahir tidak ditiadakan 
nasabnya dari suaminya. Jadi fan tersebut tidak meniadakan 
penisbatan anak tersebut kepada sang suami. 


550 | Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab 


Cabang: Apabila dua anak tersebut dinisbatkan kepada 
sang suami, tetapi dia diam terhadap salah satunya, maka yang 
perihal nasab anak didiamkan tersebut tetap dinisbatkan 
kepadanya, karena seandainya dia mengingkari nasab anak 
tersebut, maka nasabnya sang anak tetap dinisbatkan kepada sang 
suami, sehingga bila dia diam, maka tentunya anak tersebut lebih 
dinisbatkan kepadanya. Disamping itu, apabila istrinya melahirkan 
anak, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya selama sang 
suami tidak mengingkarinya dengan /i'an. Apabila dia mengingkari 
salah satu dari keduanya dan mendiamkan yang satunya, maka 
kami juga mengingkarinya. Sedangkan menurut para ulama 
madzhab Ahmad, kedua anak tersebut sama-sama dinisbatkan 
kepadanya, karena penisbatan nasab itu berdasarkan keumuman 
dan bisa ditetapkan dengan adanya kemungkinan. Apabila tidak 
terbukti ada persetubuhan dan tidak ada kemungkinan untuk 
mengingkari, maka kedua perkara itu dipisahkan. Sedangkan 
menurut kami, kedua anak tersebut ada saat dilakukan Ifan 
sehingga status keduanya ditiadakan. Apabila sang istri melahirkan 
seorang anak, lalu sang suami mengingkarinya dengan an, 
kemudian dia melahirkan lagi anak kedua dalam jangka waktu 
kurang dari enam bulan, maka anak yang kedua itu statusnya tetap 
diingkari, karena adanya an yang pertama. Menurut ulama 
madzhab Hanbali, anak tersebut tidak bisa diingkari, karena /'an 
itu berlaku untuk anak pertama saja, sedangkan untuk anak kedua 
membutuhkan /'an kedua. Sedangkan menurut kami, kedua anak 
tersebut ada dalam satu kandungan dan sang suami telah 
melakukan /'an satu kali untuk mengingkarinya, sehingga tidak 
perlu lagi melakukan f'an yang kedua. 


Sedangkan apabila sang suami mengingkari anak yang lahir 
tersebut dengan cara melakukan /'an, lalu sang istri melahirkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 551 


anak lain setelah enam bulan, maka itu adalah usia kehamilan lain, 
karena tidak boleh ada dua anak dari satu kandungan selama masa 
kandungan tersebut, dimana anak yang kedua ini diingkari tanpa 
Ifan, mengingat dengan kelahiran anak pertama dan bebasnya 
rahim sang istri, maka kehamilan selanjutnya adalah kehamilan 
lain. | 


Menurut ulama madzhab Hanbali, anak tersebut tidak boleh 
diingkari tanpa adanya /'an, karena kehamilan tersebut adalah 
kehamilan tersendiri. Apabila anak tersebut dinisbatkan kepada 
sang suami atau dia tidak mengingkarinya, maka anak tersebut 
tetap dinisbatkan kepadanya, meskipun sang istri telah terpisah 
darinya dengan fan, karena bisa jadi dia telah menyetubuhinya 
setelah kelahiran anak yang pertama. 


Argumentasi kami adalah, bahwa sang istri telah terpisah 
dari suami dengan adanya Ian sehingga sang suami haram 
menyetubuhinya. Dengan demikian, maka anak tersebut bukan 
anaknya, akan tetapi merupakan anak zina. Terlebih lagi anak 
tersebut lahir setelah rahim sang istri yang asing dan jddah-nya 
habis setelah melahirkan anak pertama. Jadi, kehamilan anak 
kedua adalah bukan hasil pernikahan. Oleh karena itu, sang suami 
tidak perlu mengingkarinya, karena sang istri telah menjadi 
perempuan asing baginya. 


Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Ummr Apabila seorang suami 
melakukan fan terhadap istrinya yang melahirkan seorang anak 
dan kami mengingkari anak tersebut, lalu dia melahirkan lagi anak 
lain dan kami juga mengingkarinya, kemudian dia melahirkan lagi 
anak lain pada masa enam bulan atau lebih, dimana nasab anak 
tersebut masih bisa dinisbatkan kepadanya, maka anak tersebut 
adalah anaknya. Kecuali apabila suami itu mengingkarinya dengan 


552 | 4 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Ifan. Saat dia mengingkari nasab anak itu, maka itu adalah 
haknya. 


Cabang: Apabila salah satu dari dua anak kembar wafat 
atau wafat bersamaan, maka sang suami boleh melakukan Ian 
untuk mengingkari nasab kedua anak tersebut. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, sang 
suami hanya wajib mengingkari anak yang hidup dan tidak boleh 
melakukan fan kecuali untuk mengingkari anak yang hidup, 
karena anak yang sudah wafat tidak sah diingkari kecuali dengan 
Ifan, mengingat nasabnya telah putus dengan kematiannya 
sehingga tidak perlu lagi mengingkarinya dengan fan, ini sama 
seperti halnya bila istrinya itu wafat, maka dia tidak perlu 
melakukan an terhadapnya setelah kematiannya karena 
hubungan nikah telah putus di antara keduanya. Apabila sang 
suami tidak mengingkari anak yang wafat, maka dia juga tidak 
mengingkari anak yang hidup karena keduanya merupakan satu 
kandungan. 


Argumentasi kami adalah, bahwa orang yang telah wafat itu 
tetap dinisbatkan, sehingga dikatakan, “Ibnu Fulan,” dimana dia 
wajib diurus dan dikafani. Oleh karena itu, sang suami boleh 
mengingkari nasabnya dan menggugurkan ongkos pengurusannya, 
seperti halnya yang diterapkan pada orang hidup dan juga 
sebagaimana bila orang yang telah wafat memiliki anak. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina sebelum dia menikah dengannya, maka sang suami tidak 
perlu melakukan fan terhadapnya, karena fan tersebut dilakukan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 553 


tidak sesuai tuntunan Al Gur'an dan As-Sunnah, mengingat hal ini 
sama seperti orang yang melakukan #'an terhadap perempuan lain 
sehingga hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, dia wajib dihukum 
had. Lalu apakah sang suami boleh melakukan Man jika sang istri 
melahirkan anak yang dinisbatkan kepadanya?. Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Abu Ishag Al Marwazi berkata, sang 
suami tidak perlu melakukan fan, karena dia bisa menthalaknya 
tanpa perlu menyandarkan anaknya itu kepada kasus sebelum 
pernikahan. Karena, dalam hal ini dia telah gegabah lantaran 
menikahi perempuan yang hamil akibat perbuatan zina. Oleh 
karena itu, tidak disyariatkan mengingkarinya.” Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Ahmad dan para ulama madzhabnya. 


Pendapat Kedua: Mengingkari penisbatan anak yang tidak 
diridhainya, karena bukan berasal dari hubungan yang sah dan ini 
tidak bisa dilakukan kecuali dengan fan. Oleh karena itu, maka 
Ifan dalam kasus ini dibolehkan. 


Malik, Abu Tsaur dan Ahmad berkata, “Apabila suami 
menuduh istrinya berzina yang disandarkan kepada peristiwa 
sebelum pernikahan, maka dia harus dihukum had. Dalam kasus 
ini dia tidak perlu melakukan #'an, baik sang istri melahirkan anak 
atau tidak.” Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al 
Musayyab dan Asy-Sya'bi. Sementara menurut Al Hasan, Zurarah 
bin Abi Aufa dan ulama fikih rasionalis, bahwa sang suami boleh 
melakukan fan karena dia telah menuduh istrinya berbuat zina. 
Hal ini dia termasuk dalam keumuman firman Allah &, 


»X Kata - AA in 


Mp, 


554 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) (Os. 
An-Nuur (241: 6). 


Disamping itu, dia telah menuduh istrinya berbuat zina 
sehingga sama seperti kasus bila dia menuduhnya berbuat zina 
tanpa menyandarkannya kepada peristiwa sebelum pernikahan. 
Ada pula riwayat pendapat lain yang diriwayatkan oleh Asy-Syarif 
Abu Ja'far dari Ahmad. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila suami 
menthalak istrinya lalu dia menuduhnya berbuat zina 
yang disandarkan kepada kondisi saat masih adanya 
ikatan pernikahan, apabila tidak ada kaitan dengan 
nasab, maka dia tidak boleh melakukan Ji'an, karena 
tuduhan zina tersebut tidak diperlukan baginya. 
Sedangkan bila ada kaitan nasab, apabila anak tersebut 
lahir, maka dia boleh melakukan J/i'an untuk 
mengingkarinya. Sementara bila anak tersebut masih 
dalam kandungan, maka menurut riwayat Al Muzani 
dalam Al Mukhtashar, dia boleh mengingkarinya. Akan 
tetapi dalam Al Jami', dia meriwayatkan bahwa sang 
suami tidak boleh melakukan Ii'an sampai anak dalam 
kandungan tersebut lahir. 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Menurut Abu Ishag, sang suami tidak perlu 
melakukan li'an, dimana para ulama sepakat akan 
masalah ini. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Al 
Muzani dalam Al Mukhtashar maksudnya adalah, bila 
anak tersebut lahir. Hal ini telah dijelaskan oleh Asy- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 555 


Syafi'i dalam Al Umm, karena dia mengatakan, “Sang 
suami tidak perlu melakukan /i'an sampai anak tersebut 
lahir.” Alasannya adalah, karena kehamilan tersebut 
tidak pasti, sebab bisa saja itu hanya merupakan angin 
yang bisa hilang. 

Berbeda bila sang suami menuduh istrinya berzina 
saat hubungan suami istri masih terjalin, karena dalam 
kondisi tersebut dia bisa melakukan Ii'an untuk 
menghindari hukuman had lalu diiringi dengan 
pengingkaran kehamilan tersebut. Sementara dalam 
kasus ini kehamilan terpisah dari Ii'an sehingga dia 
tidak boleh dilakukan sebelum kehamilan tersebut 
terbukti. 


Di antara ulama madzhab kami ada juga yang 
mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua 
pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Sang suami tidak perlu 
melakukan ian sampai anak tersebut lahir, 
berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya. 


Pendapat Kedua: Dia boleh melakukan Ii'an. 
Inilah pendapat yang shahih. Karena, kehamilan 
tersebut sudah ada secara zhahir dan keberadaannya itu 
diakui. Oleh karena itu, diberlakukan diyat pada 
perempuan hamil dan dilarang untuk mengambil 
darinya pada zakat. Apabila seorang perempuan hamil 
itu dithalak, maka dia dilarang menikah lagi sampai dia 
melahirkan. Inilah cara yang shahih, karena Asy-Syafi'i 
memiliki dua pendapat serupa berkenaan dengan 


556 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





nafkah perempuan hamil yang dithalak. Dia berkata: 


Dalam hal ini ada dua pendapat: 

Pendapat Pertama: Si perempuan wajib 
mendapatkan nafkah setiap hari. 

Pendapat Kedua: Sang istri tidak wajib diberi 
nafkah sampai dia melahirkan. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina dan mengingkari kehamilannya dengan 
mendatangkan bukti, maka hukuman had itu gugur 
darinya dengan adanya bukti tersebut. Lalu apakah 
sang suami boleh melakukan I/i'an untuk mengingkari 
kehamilan tersebut sebelum istrinya melahirkan?. 
Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat yang telah 
kami uraikan dalam pasal sebelumnya. 


Penjelasan: 


Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu 
menthalaknya dengan thalak tiga atau sang istri melakukan Xhulu' 
terhadap suaminya, atau sang suami membatalkan pernikahannya 
karena adanya cacat pada sang wanita, lalu sang suami menuduh 
zina istrinya, yang disandarkan pada kondisi ketika keduanya 
masih terikat hubungan suam istri, apabila tidak ada nasab yang 
dinisbatkan kepadanya, maka sang suami tidak boleh melakukan 
Ifan, sedangkan bila ada nasab yang dinisbatkan kepadanya, maka 
dia boleh melakukan /f'an. 


Utsman Al Batti berkata: Bahwa dia boleh melakukan Han 
dalam kondisi apapun. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 557 


Abu Hanifah berkata, “Dia tidak boleh melakukan H'an 
dalam kondisi apapun.” Pendapat yang sama juga diuraikan oleh 
Al Imrani dalam A/ Bayan dari Utsman dan Abu Hanifah. 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa jika tidak ada 
kaitan nasab, maka sang suami tidak perlu menuduh istrinya 
berzina. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan #'an untuk hal 
tersebut, seperti halnya tuduhan zina yang dilakukan laki-laki lain. 
Sedangkan bila ada kaitan nasab, maka sang suami perlu 
menuduhnya berzina untuk mengingkari nasab tersebut darinya, 
jadi perkara ini sama seperti menuduh istri berbuat zina. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila anak tersebut lahir maka 
sang suami boleh melakukan 4'an, sedangkan bila dia masih dalam 
kandungan maka sang suami boleh menunda #'an sampai istrinya 
melahirkan. Lalu apakah sang suami boleh melakukan fan 
sebelum istrinya melahirkan?. Al Muzani meriwayatkan dalam ,4/ 
Mukhtashar, bahwa sang suami boleh melakukan #'an. Sementara 
dalam .A/ Jami' dia meriwayatkan, bahwa sang suami tidak boleh 
melakukan 4'an. 


Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan: 
Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i (dan juga dipilih oleh 
syaikh Abu Ishaa): 

Pendapat Pertama: Sang suami boleh melakukan Ifan, 
karena setiap istri yang boleh di-f'an suaminya sebelum anaknya 


lahir, dia juga boleh di-fan suaminya sebelum hubungan 
pernikahannya berakhir. 


Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh melakukan Ifan 
sampai anak tersebut lahir, karena Aan dalam kasus ini hanya 
berlaku untuk mengingkari nasab, sementara nasab itu tidak bisa 


558 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








terbukti sebelum si anak lahir itu, karena bisa saja kandungan 
tersebut hanya berupa angin yang kemudian lenyap. Oleh karena 
itu, sang suami tidak boleh melakukan /'an sebelum anak tersebut 
lahir. 


Sedangkan bila sang suami menikahi seorang perempuan 
lalu perempuan tersebut wafat, lalu dia menuduhnya berzina ketika 
masih terikat hubungan pernikahan dengannya, maka sang suami 
wajib dihukum had gadzaf (menuduh zina). Apabila ahli waris si 
perempuan menuntut agar dia dihukum had sementara ada kaitan 
nasab dengannya yang ingin diingkarinya, maka dia boleh 
melakukan Ifan, karena an dalam kondisi tersebut diperlukan 
untuk mengingkari nasab anak itu. Sedangkan bila sang suami 
menuduh istrinya berzina, lalu dia menthalaknya dengan thalak 
tiga, kemudian terjadi khulu' setelah itu, kemudian sang istri 
menuntut agar dia dihukum had, maka sang suami boleh 
melakukan #'an: baik anak tersebut itu ada atau tidak ada, karena 
Ifan tersebut berkaitan dengan gadzaf (tuduhan zina) yang 
diperlukan, sehingga dalam kasus ini dia seperti tidak 
menthalaknya. Lalu apakah sang istri menjadi haram baginya 
selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, 
“Kamu aku thalak tiga! wahai pezina di tempat tidurku,” maka hal 
ini harus ditinjau terlebih dahulu: apabila ada nasab yang hendak 
diingkarinya, dimana hal tersebut tidak bisa terbukti kecuali setelah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 559 


si anak lahir, maka dia bisa melakukan fan, sebab dia memang 
perlu mengingkarinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan 
Ahmad seperti beberapa riwayat yang dikutip dari keduanya, 
dimana dia berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad tentang 
seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, “Kamu aku 
thalak tiga! Wahai pezina,” maka Ahmad menjawab, “Sang suami 
boleh melakukan fan, karena dia telah menuduh istrinya berzina 
sebelum ada hukum tentang perceraiannya, sehingga ini mirip 
gadzaf” 


Sedangkan bila seorang anak itu lahir, maka sang suami 
boleh melakukan #'an untuk mengingkarinya. Jika tidak, maka dia 
harus dihukum had dan dirinya tidak perlu melakukan /'an, karena 
tuduhan zina yang dilakukannya itu berkaitan dengan kondisi saat 
hubungan pernikahan itu masih ada, mengingat zina tidak 
mungkin dilakukan setelah terjadi thalak. Jadi, sang suami seperti 
orang mengatakan kepada sang istri setelah menthalaknya, “Kamu 
telah berzina ketika menjadi istriku,” sebagaimana yang telah kami 
uraikan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik. 


Sedangkan menurut Utsman Al Batti, sang suami tidak 
perlu melakukan /fan dalam kondisi apapun, karena perempuan 
tersebut bukan istrinya lagi. Akan tetapi pendapat yang berbeda 
dinyatakan oleh Al Imrani. Dimana pendapat yang shahih adalah 
sebagaimana yang telah kami uraikan disini. 


Abu Hanifah mengomentari dua pendapat tadi dengan 
mengatakan, “Sang suami tidak perlu melakukan /''an —yaitu ketika 
dia mengingkari nasab dan kehamilan-, karena perempuan 
tersebut bukan istrinya lagi.” Akan tetapi pendapatnya ini dikritik 
karena ada gadzaf sebelum ada hubungan suami-istri, sebagaimana 
yang telah kami uraikan tadi. Bahkan ini lebih utama, karena 


560 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








pernikahannya telah terjadi, sementara sang suami ingin 
mengingkari nasab anak tersebut darinya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya /'an. 


Sedangkan bila terjadi kehamilan yang diharapkan, maka 
menurut Al Muzani dalam A/ Mukhtashar sang suami boleh 
mengingkarinya. Akan tetapi dia juga menuturkan riwayat lain, 
yaitu bahwa sang suami tidak perlu melakukan /'an sampai anak 
tersebut lahir. Dalam hal ini ulama madzhab kami berselisih 
pendapat. Menurut Abu Ishag Al Marwazi, sang suami tidak perlu 
melakukan /'an, dan para ulama sepakat akan masalah ini. Yang 
pertama kali diriwayatkan oleh Al Muzani dalam A/ Mukhtashar 
adalah, bahwa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah bila bayi 
tersebut lahir. 


Imam Asy-Syafi'i as berkata dalam .A/ Umm, “Apabila 
seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, “Kamu aku thalak 
tiga atau aku thalak satu,” maka tidak ada jalan lain baginya selain 
itu. Atau sang istri terthalak dan sang suami tidak boleh 
menyetubuhinya. Dalam kasus ini tidak ada rujuk lagi bagi sang 
istri /)” setelahnya. Sedangkan ucapan lain yang bisa 
menggantikannya adalah seperti “Wahai perempuan pezina.” 
Dalam kasus ini dia harus dihukum had dan tidak perlu melakukan 
Ifan. Kecuali bila sang suami mengingkari anak tersebut atau 
mengingkari kehamilan istrinya, maka dia boleh melakukan f'an 
untuk mengingkari anak tersebut, sementara untuk mengingkari 
kehamilan sang istri ini ditunda terlebih dahulu. Apabila sang istri 
telah melahirkan, maka sang suami baru boleh melakukan Jian, 
sedangkan bila si anak tidak lahir, maka sang suami harus 
dihukum had. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 561 


Apabila sang suami mulai mengatakan, “Wahai perempuan 
pezina, kamu aku thalak tiga! wahai perempuan pezina,” maka 
hukumnya sebagai Han, karena tuduhan zina telah dilakukan 
ketika perempuan tersebut sebagai istrinya. Apabila sang suami 
mengatakan, “Kamu aku thalak tiga, wahai pezina,” maka dia 
harus dihukum had dan dia tidak perlu melakukan #'an kecuali bila 
dia mengingkari nasab anak yang dituduhnya tersebut, baru dia 
boleh melakukan /f'an dan hukuman had gugur darinya. 


Kemudian beliau berkata, “Apabila seorang - laki-laki 
menuduh istrinya berzina dan sang istri membenarkannya, lalu 
sang istri menarik lagi ucapannya, maka tidak ada hukuman had 
dan tidak ada fan. Kecuali bila sang suami mengingkari nasab 
anak yang dituduh hasil zina, maka dia bisa melakukan #'an dan 
hukuman had gugur dari sang suami. Apabila seorang laki-laki 
menuduh istrinya berzina lalu sang istri berzina setelah dituduh 
berzina atau melakukan persetubuhan yang diharamkan, maka 
tidak ada hukuman had dan tidak ada fan. Kecuali bila dia 
mengingkari anak tersebut atau hendak melakukan fan, maka 
sang suami harus dihukum had bila tidak melakukan #'an. Jika 
seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, lalu sang istri keluar 
dari Islam (murtad) dan menuntut agar suaminya tersebut dihukum 
had, maka sang suami boleh melakukan /'an atau dihukum had, 
karena tuduhan zina itu dilakukan ketika perempuan tersebut 
menjadi istri yang beragama Islam.” 


Perkataan Asy-Syafi'i di atas sangat jelas, bahwa sang 
suami harus melakukan fan untuk mengingkari nasab anak 
tersebut setelah itu ditunda sampai sang istri melahirkan. 


Asy-Syirazi berkata, “Yang benar adalah bahwa suami 
harus melakukan /'an saat istrinya hamil, karena kehamilan sudah 


562 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











ada secara zhahir dan dihukumi ada. Dengan adanya kehamilan 
tersebut, maka berlaku beberapa hukum dalam banyak hal. 
Misalnya perempuan budak yang hamil tidak diberi diyat dan 
binatang yang sedang bunting tidak boleh diambil sampai dia 
melahirkan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang mendapati 
istrinya hamil dari orang lain menunggu sampai dia melahirkan? 
Sedang dia sudah sangat marah dengan perbuatan zina tersebut di 
kasurnya? 


Berkenaan dengan perkataan Asy-Syafi'i, maka itu bisa 
ditafsirkan, bahwa hal tersebut berlaku ketika kehamilan tersebut 
masih samar dan belum terbukti, juga masih ada keraguan di 
dalamnya. Atau bisa jadi kehamilan tersebut hanya berupa angin 
(bukan janin) atau salah satu penyakit kewanitaan, sehingga sang 
suami tidak boleh melakukan #'an sampai anak tersebut lahir. 
Sedangkan berkenaan dengan dua pendapatnya seputar nafkah, 
maka bisa ditafsirkan bahwa hal tersebut berlaku bila kehamilan itu 
tidak putus sehingga sang istri wajib diberi nafkah sampai dia 
melahirkan. Sedangkan bila kehamilannya terputus, maka nafkah 
untuknya diberikan perhari. Masalah ini insya Allah akan kami 
bahas dalam pembahasan nafkah. 


Sedangkan tentang perkataan Asy-Syafi'i, “Lian harus 
ditunda sampai. sang istri melahirkan,” apabila yang dimaksud 
adalah kehamilan yang terputus, maka ini bertentangan dengan 
hadits, “Apabila dia datang dengan membawa bayi yang ciri-cirinya 
begini dan begitu, maka dia anak ayahnya. Sedangkan bila dia 
datang dengan membawa bayi yang ciri-cirinya ini dan itu, maka 
dia anak si fulan.” Dan ternyata perempuan tersebut datang 
dengan membawa bayi yang ciri-cirinya tidak disukai (bukan anak 
ayahnya). 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 563 


Apabila kami berpedoman dengan madzhabnya Asy-Syafi'i 
yang mengatakan, “Apabila suatu hadits telah sah, maka dia 
adalah madzhabku,” maka perkataannya tersebut kami tafsirkan 
bila kehamilan itu tidak meyakinkan, dengan argumentasi 
perkataannya, “Apabila sang istri tidak melahirkan maka sang 
suami harus dihukum had” Dengan demikian, maka yang 
dimaksud adalah kehamilan yang masih bersifat spekulasi atau 
kehamilan yang hanya berisi angin (bukan janin) yang bisa lenyap.” 


Asy-Syirazi ws berkata: Pasal: Apabila seorang 
laki-laki menuduh istrinya berzina dalam pernikahan 
yang rusak: apabila perkara ini tidak ada kaitan nasab 
dengannya, maka sang suami tidak perlu melakukan 
Ii'an untuk menolak hukuman had: karena tuduhan zina 
tersebut tidak dibutuhkannya. Sedangkan bila ada 
kaitan dengan nasab, apabila anak yang dikandung 
lahir, maka sang suami bisa melakukan /i'an untuk 
mengingkarinya, karena anak tersebut dinisbatkan 
kepadanya tanpa keridhaannya dan tidak bisa diingkari 
kecuali dengan Ii'an. Oleh karena itu, sang suami boleh 
mengingkarinya dengan li'an, seperti halnya anak 
dalam pernikahan yang sah. Sedangkan jika anak 
tersebut masih dalam kandungan, maka hukumnya 
sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dua 
riwayat pendapat madzhab Asy-Syafi'i. 

Pasal: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang 
budak perempuan, maka budak tersebut tidak menjadi 
istri dengan alasan kepemilikan, karena terkadang 
tujuan memilikinya adalah agar bisa disetubuhi dan 


564 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








terkadang pula untuk dijadikan aset, untuk melayani 
dan dijadikan hiasan. Karena dia tidak lagi menjadi istri 
baginya. Sedangkan bila laki-laki tersebut menyetubuhi- 
nya, maka budak tersebut menjadi istrinya. Apabila 
budak tersebut melahirkan anak selama masa kehamilan 
sejak disetubuhi, maka anak itu dinisbatkan kepadanya. 
Hal ini karena Sa'd pernah bertengkar dengan Abd bin 
Zam'ah tentang putra budak perempuan Zam'ah, 
dimana Abd mengatakan, “Dia adalah saudara laki- 
lakiku dan putra dari budak perempuan ayahku yang 
dilahirkan di tempat tidurnya.” Maka Nabi & bersabda, 
“aoi Al, ai ai Fa) (a “Anak itu menjadi milikmu 
(saudaramu): Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur 
(suami), dan bagi pezina mendapat hukuman.” 

Ibnu Umar a Aan RAI Ay im dk ITA 
4 SI gs atu Lain ar aa 
Tai Is ag Apa “ssi, “Mengapa kaum lelaki 
menyetubuhi budak-budak perempuan mereka lalu 
mereka melakukan az! (mengeluarkan sperma di luar 
vagina). Tidaklah seorang budak perempuan datang 
kepadaku dan majikan laki-lakinya mengaku telah 
menggaulinya kecuali anak itu aku nisbatkan 


kepadanya. Maka lakukanlah az! setelah itu atau 
tinggalkanlah!.” 

Apabila suami menuduh zina istrinya dan 
mengingkari anaknya itu, maka dalam hal ini Ahmad 
mengatakan, “Tidakkah kalian heran dengan Abu 
Abdillah yang berpendapat bahwa anak seorang budak 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab Il 565 


perempuan bisa diingkari dengan I/i'an?2.” Pernyataan 
ini kemudian dijadikan pendapat oleh Abu Al Abbas. 
Alasannya adalah, bahwa perkara ini seperti nikah 
dalam hal penisbatan nasab, sehingga perkara ini juga 
seperti nikah dalam hal pengingkaran dengan Ii'an. Di 
antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, 
“Sang suami tidak perlu mengingkarinya,” dan para 
ulama sepakat akan masalah ini. Alasannya adalah, 
karena suami bisa mengingkarinya dengan selain Ii'an, 
misalnya dia bisa mengklaim berlepas diri dari anak 
tersebut dan bersumpah untuk klaimnya. Oleh karena 
itu, sang suami tidak boleh mengingkarinya dengan 
fan, berbeda dengan nikah yang tidak mungkin 
diingkari dengan selain /i'an. Kemungkinan yang 
dimaksud Ahmad sebagai Abu Abdillah adalah selain 
Asy-Syafi'i &. 


Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina dua kali, maka dia cukup melakukan Ii'an satu 
kali untuk mengingkarinya, karena dalam salah satu 
dari dua ucapan wajib diterapkan satu hukuman had 
sehingga itu bisa digugurkan dengan satu Ii'an, 
sementara dalam ucapan kedua wajib diterapkan dua 
hukum had, hanya saja keduanya merupakan dua hak 
untuk satu hukuman sehingga cukup dengan satu If'an, 
sebagaimana dua hak untuk satu orang cukup dengan 
satu sumpah. 


Apabila seorang laki-laki menuduh empat istrinya 
berzina, maka dia bisa melakukan Ii'an untuk masing- 
masing istri-istri tersebut, karena ini berkaitan dengan 


566 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








sumpah sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan 
hak-hak kolektif, seperti halnya sumpah-sumpah dalam 
harta benda. Apabila dia menuduh mereka berzina 
dengan beberapa kalimat, maka dia harus mulai 
melakukan Ji'an terhadap perempuan yang pertama kali 
dituduh berzina, karena haknya lebih dulu. Apabila dia 
menuduh mereka berzina dengan satu kalimat tetapi 
para istri tersebut enggan menjadi orang yang lebih 
dahulu melakukan li'an, maka dia harus mengundi 
mereka. Apabila ada undian yang keluar untuk salah 
satunya, maka perempuan itulah yang mulai di-li'an. 
Apabila dia mulai me-li'an salah satu dari mereka 
tanpa mengundi terlebih dahulu maka hukumnya 
dibolehkan, karena perempuan-perempuan lainnya bisa 
mendapatkan haknya berupa Ii'an tanpa adanya 
kekurangan. 


Penjelasan: 


Hadits tentang perselisihan Sa'd dengan Abd bin Zam'ah 
diriwayatkan para periwayat kitab-kitab shahih-selain At-Tirmdzi-, 
para pengarang Musnad dan Sunan. 


Diriwayatkan dari Aisyah «& bahwa dia berkata, 
1 ANA 0 Lo. 3 f 0 X0. . RN 
dna Gt IS OP El ai aa mas 
- 0 g ana 2 Dau or A "5 y, 03 — 
Un Ja (okay AE MI aka Al Sia) 


TIA SE AGAN Jp 


- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 567 


5 ag sg A3 d3 AP & TN - J3 
LSG Tel TA IE GB oi aa 
dak CA plelh AAL GI Fan 


2 

PEKAN TA TEA LO aya 
“Sa'd bin Abi Waggash bertengkar dengan Abd bin Zam'ah 
di hadapan Rasulullah &. Sa'd berkata, “Wahai Rasulullah, putra 
saudara laki-lakiku Utbah bin Abi Waggash telah berpesan 
kepadaku, bahwa dia (anak budak perempuan Zam'ah) adalah 
putranya. Aku melihatnya mirip dengannya (Utbah).” Lalu Abd bin 
Zam'ah berkata, “Wahai Rasulullah, dia adalah saudaraku, (karena) 
dia dilahirkan di atas kasur ayahku.” Rasulullah & kemudian 
mengamati anak tersebut dan ternyata dia mirip sekali dengan 
Utbah. Lalu beliau bersabda, “Dia adalah milikmu, wahai Abd bin 
Zam'ah. Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan 
bagi pezina mendapat hukuman. Berhijablah darinya, wahai 
Saudah binti Zam'ah!.” Periwayat berkata, “Maka dia pun tidak 

pernah melihat Saudah sama sekali.” 


Dalam riwayat Abu Daud dan Al Bukhari disebutkan 
dengan redaksi, X£ 4 Ui ya “Dia adalah saudara laki-lakimu, 


wahai Abd.” Abd bin Zam'ah adalah saudara laki-laki Saudah 
Ummul Mukminin. 


568 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 








Sedangkan tentang redaksi hadits, ja! all, aaN Ai 
“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi 
pezina mendapat hukuman (lemparan batu)” telah diuraikan 
sebelumnya bahwa hadits ini mutawatir. Sedangkan atsar Ibnu 
Umar, ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam A/ Umm. Akan 
tetapi aku tidak melihatnya dalam Musnadnya pada pembahasan 
ifan dan dia tidak menisbatkannya kepada selainnya. 

Dari hadits Shahih ini bisa disimpulkan, bahwa Nabi & 
menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah, karena Zam'ah adalah 
pemilik kasur, dimana argumentasi ini lebih kuat daripada 
argumentasi kemiripan. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang 
berpendapat, bahwa kalimat “Dia adalah milikmu, wahai Abd bin 
Zam'ah,” kalimat “Dia adalah milikmu” artinya adalah menjadikan 
miliknya, seakan-akan Nabi & tidak menganggap anak tersebut 
sebagai saudara laki-laki Abd, tetapi hanya sekedar miliknya, 
dengan alasan karena Nabi & menyuruh Saudah agar berhijab 
darinya. Seandainya anak tersebut saudara laki-laki Saudah, 
tentunya Nabi & tidak akan menyuruh Saudah berhijab 
dengannya. Dalam riwayat lain disebutkan, di La sp dn ag 
& “Berhijablah darinya! karena dia bukan saudara laki-lakimu.” 


Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan alasan karena 
huruf ' Lam dalam kalimat tersebut menunjukkan arti 
pengkhususan, bukan kepemilikan. Hal ini diperkuat dengan 
riwayat, A8 G V'p! 44 “Dia adalah saudara laki-lakimu, wahai 
Abd.” Sedangkan perintah beliau kepada Saudah agar berhijab, 
maka maksudnya adalah sebagai sikap hati-hati dan wara” serta 
menjaga Ummul Mukminin, karena anak budak tersebut mirip 
dengan Utbah bin Abi Waggash, sebagaimana disebutkan dalam 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 569 


hadits, S3 38, TS “Bagaimana bisa demikian, sedangkan telah 
dikatakan?.” Atau tujuannya adalah, untuk memperhatikan dua hal 
dan mengamalkan dua dalil, karena kasur itu merupakan bukti 
berlakunya nasab, sementara kemiripan dengan selain pemiliknya 
adalah bukti peniadaan. Oleh karena itu, masalah kasur diterapkan 
kepada orang yang mengaku, sementara kemiripan dengan Utbah 
diterapkan pada tetapnya hubungan mahram antara anak tersebut 
dengan Saudah. 


Ibnul Gayyim berkata, “Ini adalah salah satu hukum terbaik 
yang paling jelas, karena hal tersebut tidak menghalangi 
berlakunya hasab dari segala sisi. Sedangkan tentang riwayat yang 
di dalamnya disebutkan, & &) Ta Ap Ka entri“ Berhijablah 
darinya ! karena dia bukan saudara laki-lakimu,” maka riwayat ini 
telah dikritik sanadnya oleh Al Baihagi. Dia berkata, “Dalam 
sanadnya terdapat Jurair yang pada akhir usianya memiliki 


hapalan buruk. Di dalamnya juga terdapat Yusuf mau/a keluarga 
Az-Zubair yang tidak dikenal.” 


Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dengan 
mendatangkan empat saksi, maka had gadzaf gugur darinya, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


Bt Kh Kh AU LAN ea Le 
Pie Gap knob BEJ F Lramd Ogap ON, 


Son pn 
- 0 & 


2 Ala 


bata 


“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik- 
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 


570 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali | 
dera.” (Os. An-Nuur (241: 4). 


Ayat ini merupakan dalil, bahwa apabila sang suami bisa 
mendatangkan empat saksi, maka dia tidak dihukum dera. Apabila 
tidak lahir seorang anak yang dinisbatkan kepadanya maka dia 
tidak perlu melakukan Han, karena fan itu bertujuan untuk 
menolak atau mengingkari nasab anak tersebut, sementara dalam 
kasus ini tidak ada satu pun dari keduanya. 


Apabila lahir seorang anak yang dinisbatkan kepadanya, 
maka dia boleh melakukan Han untuk mengingkarinya, karena 
pengingkaran tersebut tidak bisa dilakukan dengan bukti. Apabila 
anak tersebut lahir, maka dia boleh melakukan 4'an, sedangkan 
bila masih dalam kandungan, dia harus bersabar (tidak buru-buru 
melakukan fan) sampai istrinya melahirkan. Lantas apakah dia 
boleh melakukan Han untuk. mengingkari nasab anak tersebut 
sebelum istrinya melahirkan?. Dalam hal ini ada dua riwayat 
pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila dia menuduh 
istrinya berzina lalu istrinya mengakuinya, maka dia tidak wajib 
dihukum had. Apabila lahir seorang anak yang dinisbatkan 
kepadanya, maka nasab anak tersebut tidak dinafikan darinya 
dengan pengakuan istrinya, bahwa dia telah berbuat zina, sang 
suami harus melakukan #'an untuk mengingkarinya. Apabila anak 
tersebut lahir, maka sang suami itu bisa melakukan Han, 
sedangkan bila masih dalam kandungan, apakah sang suami boleh 
melakukan Man untuk mengingkarinya sebelum anak tersebut 
lahir?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy- 
Syaffi. 

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan 
pernikahan yang rusak, lalu dia menuduhnya berzina, maka dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 571 


wajib dihukum had gadzaf namun sang suami tidak perlu 
melakukan an berkenaan dengan tuduhannya tersebut, karena 
Ifan itu berlaku secara khusus dalam permasalahan suami istri. 


Apabila ada anak yang dinisbatkan kepadanya, maka sang 
suami boleh melakukan #'an untuk mengingkarinya. Sementara 
menurut Abu Hanifah, dia tidak perlu melakukan Han untuk 
mengingkarinya. Argumentasi kami adalah, bahwa anak dalam 
pernikahan yang rusak itu seperti anak dalam pernikahan yang sah 
dalam hal ketetapannya, begitu pula dalam hal pengingkarannya. 


Apabila anak tersebut lahir, maka dia boleh melakukan /''an 
untuk mengingkarinya: sedangkan bila masih dalam kandungan, 
apakah sang suami boleh melakukan /'an untuk mengingkarinya 
sebelum anak tersebut lahir?. Dalam hal ini ada dua riwayat 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan 
pernikahan yang rusak, lalu dia menuduhnya berzina, kemudian 
lahirlah seorang anak yang hendak diingkarinya, maka sang suami 
bisa melakukan /'an untuk mengingkarinya. Sedangkan bila tidak 
ada anak, maka sang suami harus dihukum had dan dirinya tidak 
perlu melakukan /#'an. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah, anak tersebut 
dinisbatkan kepadanya, dimana sang suami tidak perlu 
mengingkarinya dan juga tidak perlu melakukan Ian, sebab sang 
istri telah menjadi perempuan asing, sehingga dia mirip seperti 


572 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








perempuan-perempuan lainnya, atau bila tidak ada anak, maka 
hukumnya demikian. Pendapatnya ini keliru, karena anak tersebut 
dinisbatkan kepada sang suami dengan hukum akad nikah, 
sehingga dia boleh mengingkarinya, seperti halnya bila nikahnya 
sah. Berbeda bila tidak ada anak, maka tidak perlu melakukan 
gadzaf (menuduh zina) karena sang istri telah menjadi perempuan 
asing, berbeda pula dengan perempuan-perempuan lainnya, 
karena anak-anak mereka tidak dinisbatkan kepadanya, sehingga 
tidak perlu menuduhnya berzina. Berbeda pula dengan istri, karena 
suami perlu menuduhnya berzina meskipun tidak ada anak, karena 
sang istri telah berkhianat dan merusak ranjang suami. Apabila ada 
anak darinya, maka yang dibutuhkan ada di dalamnya. Apabila 
sang suami melakukan #'an, maka gugurlah hukuman had darinya, 
karena /'an tersebut disyariatkan untuk meniadakan hukuman had 
dan menggugurkannya, seperti halnya 4'an dalam pernikahan yang 
sah. lalu apakah pengharaman tersebut bersifat selamanya?. 


Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang akan diuraikan nanti. Sedangkan menurut ulama madzhab 
Maliki, sang suami boleh melakukan #'an dalam pernikahan yang 
fasid, karena sang istri telah menjadi pasangan dalam kasurnya. 
Sedangkan bila sang istri hamil, maka hukumnya sebagaimana 
yang telah diuraikan dalam pernikahan yang sah. 

Sedangkan berkenaan dengan redaksi, “Yang majikannya 
mengaku telah menggaulinya,” pernyataan ini menguatkan 
madzhab jumhur, bahwa dalam permasalahan kasur budak 
perempuan ini tidak disyaratkan adanya ajakan, akan tetapi cukup 
dengan tetapnya kasur (kepemilikan ranjang: yaitu sang suami). 

Imam Ahmad berkata, “Tidakkah kalian heran dengan 
perkataan Abu Abdillah?.” Apabila yang dimaksud adalah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 573 


perkataan Asy-Syafi'i, maka ini merupakan riwayat lain yang tidak 
dikenal dari Asy-Syafi'i, kecuali dari Ahmad secara menyendiri. 
Kaidah yang berlaku adalah, bahwa riwayat Syaikh dari Syaikhnya 
yang bertentangan dengan orang-orang sejawat itu dianggap asing. 
Sebagian ulama madzhab kami ada yang menganggap, bahwa 
perkataan ini sah penisbatannya kepada Asy-Syafi'i, yaitu seperti 
pendapatnya Abu Al Abbas bin Suraij. Bahkan dia menganggap- 
nya sebagai pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, bahwa kasus 
ini seperti nikah. Asy-Syirazi berkata, “Kemungkinan yang 
dimaksud oleh Ahmad dengan Abu Abdillah adalah selain Asy- 
Syafi'i.” Dan inilah jawaban terbaik dalam masalah ini. 


Masalah: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang budak 
perempuan, maka budak tersebut tidak menjadi istrinya dengan 
cara memilikinya, karena terkadang dia memiliki budak 
perempuan untuk dinikmati (disetubuhi), untuk melayaninya dan 
untuk dijadikan aset, sehingga dia tidak menjadi istri dengan dasar 
kepemilikan. Syaikh Abu Hamid berkata, “Ini adalah jjma:” 
Apabila dia mengaku telah menyetubuhinya, atau sang budak 
mendatangkan bukti, maka budak tersebut menjadi istrinya. 
Apabila si budak tersebut melahirkan anak pada masa kehamilan 
sejak waktu persetubuhan, maka nasabnya itu dinisbatkan 
kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Al Auza'i dan 
Ahmad. Sementara menurut Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para 
ulama madzhabnya, si budak tersebut tidak menjadi istrinya. Jika 
sang majikan menyetubuhinya selama 20 tahun atau lebih, maka 
setiap anak yang lahir itu menjadi budak. Kecuali bila sang majikan 
mengakui salah satunya, bahwa itu adalah anaknya, maka 
nasabnya baru dinisbatkan kepadanya dan si budak menjadi 
istrinya, kemudian setiap anak yang dilahirkan olehnya setelah itu 
nasabnya dinisbatkan kepadanya. 


578 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Kemudian Syaikh Abu Hamid mengatakan berkenaan 
dengan thalak, “Apabila seorang laki-laki mengatakan, “Setiap 
perempuan yang aku nikahi telah kuthalak tiga',” lalu dia menikah 
dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut langsung 
terthalak setelah akad. Apabila si perempuan melahirkan anak 
pada masa enam bulan lebih sejak akad, maka nasabnya 
dinisbatkan kepadanya.” Akan tetapi pendapat ini rancu. 

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah, hadits 
riwayat Aisyah «, bahwa Sa'd bin Abi Waggash bertengkar 
dengan Abd bin Zam'ah di hadapan Rasulullah & tentang putra 
saudara laki-laki Abd. Sa'd berkata, “Dia berwasiat kepadaku 
bahwa apabila aku telah tiba, aku harus mencari putra budak 
perempuan Zam'ah untuk kuambil, karena dia adalah putranya 
yang merupakan hasil hubungan dengan budaknya pada masa 
Jahiliyah.” Maka Abd bin Zam'ah berkata, “Dia adalah saudara 
laki-lakiku dan putra budak perempuan ayahku, (karena) dia 
dilahirkan di kasurnya.” Maka Nabi & bersabda, Afi 4x U WA 
Pi Al, Kn “Dia adalah milikmu, wahai Abd: Anak yang 
lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi pezina mendapat 
hukuman (lemparan batu). 


Sumber pengambilan dalil adalah ucapan Abd bin Zam'ah, 
“Dia dilahirkan di kasurnya,” dan Nabi & tidak mengingkari 
bahwa budak perempuan dianggap sebagai /irasy (istri/budak 
perempuan). Bahkan nasab anak tersebut dinisbatkan kepada 
ayahnya. Sedangkan secara zahir adalah, bahwa nasab anak 


tersebut dinisbatkan kepadanya sesuai nasab yang diklaim dan 
Nabi & tidak menanyakan apakah si budak perempuan tersebut 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab ||” 575 


melahirkan anak sebelum itu atau tidak. Seandainya hukumnya 
berbeda tentu beliau akan menanyakannya. 


Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar 4 berkata, dr 5 Ju 
Tp » 4 BUY) onta “Mengapa kaum lelaki menyetubuhi 
budak-budak perempuan mereka lalu mereka melakukan az/2” 

Diriwayatkan pula dengan redaksi, Tup P3 L KANAK Fi 
KA an an PB Maa 4 EA NG iB dana Oi 
“Kemudian mereka Mekar azi. Tidaklah seorang Budak 
perempuan mengaku bahwa majikannya telah menyetubuhinya 


kecuali anak itu kunisbatkan nasabnya kepadanya. Maka 
lakukanlah Az/setelah itu atau tinggalkanlah!.” 


Diriwayatkan pula dengan redaksi, 5A'gke5i 3 Ang “pa Saat 
“Pertahankan mereka setelah itu atau lepaskanlah!.” Dan 
pendapatnya ini tidak ditentang oleh para sahabat. Ini 
menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan jjma' Disamping itu 
ini adalah masalah yang menetapkan adanya keharaman 


hubungan perbesanan sehingga boleh menetapkan masalah firasy 
dengannya untuk akad nikah. 


Cabang: Apabila seorang budak perempuan melahirkan 
anak dan majikannya mengaku telah menyetubuhinya, hanya saja 
dia mengaku melakukan az/ (mengeluarkan sperma di luar vagina), 
maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Hal ini berdasarkan 
riwayat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa beberapa kaum lelaki 
mengatakan, “Wahai Rasulullah, kami menggauli para tawanan 
perempuan dan kami menyukai harganya dan kami melakukan az/ 


576 1 MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


MEN Ma Sa BN Pala ea PA Bi anna 





ketika berhubungan dengan mereka.” Maka Nabi & bersabda, of 
Gia Kari Gs Lab 81 Je3 6 Ah “Apabila Allah @menakdirkan 
jiwa (manusia) maka Dia akan menciptakannya.” 


Disamping itu, hukum-hukum persetubuhan itu berkaitan 
dengan masalah memasukkan penis meskipun tidak sampai keluar 
“sperma, karena terkadang sperma keluar tanpa disadari. Oleh 
karena itu, hukum persetubuhan berkaitan dengannya. Apabila 
sang majikan mengaku telah mencumbuinya tetapi tidak sampai 
bersetubuh (selain vagina), atau dia mengaku menyetubuhinya 
lewat anus, maka apakah anak yang lahir dinisbatkan kepadanya?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi, 
sebagaimana yang kami uraikan berkenaan dengan laki-laki yang 
menyetubuhi istrinya lalu melahirkan anak, apakah dia boleh 
mengingkarinya dengan H'an? 


Cabang: Apabila seorang budak perempuan menjadi istri 
majikannya dengan pengakuan sang majikan, bahwa dia telah 
menyetubuhinya “atau berdasarkan bukti, lalu budak tersebut 
melahirkan anak pada masa kehamilan sejak disetubuhi, tetapi dia 
mengingkarinya dan mengklaim bahwa dia tidak menggaulinya lagi 
setelah menyetubuhinya dan menyatakan bahwa anak tersebut 
merupakan hasil perbuatan orang lain setelah tidak digauli 
olehnya, dan dia juga bersumpah atas klaimnya itu, maka dalam 
kasus ini Asy-Syafi'i mengatakan, “Anak tersebut tidak dinisbatkan 
kepadanya.” Dia juga berkata berkenaan dengan perempuan yang 
dithalak tiga, “Apabila sang wanita mengaku bahwa iddah-nya 
telah habis, lalu dia melahirkan anak yang ada kemungkinan 
berasal dari majikannya, maka anak tersebut dinisbatkan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 577 


kepadanya.” Dalam hal ini Abu Al Abbas menjadikan dua masalah 
ini sebagai dua pendapat Asy-Syaff'i. 

Mayoritas ulama madzhab kami mengatakan, “Anak sang 
istri itu dinisbatkan kepadanya.” Menurutnya, inilah pendapat yang 
telah disepakati oleh para ulama, dimana tentang dalilnya, itu 
sudah diuraikan sebelumnya. Sedangkan anak budak perempuan, 
maka dia tidak dinisbatkan kepada majikannya. Demikianlah 
menurut satu pendapat. Perbedaan antara keduanya adalah, 
bahwa anak istri dinisbatkan kepada suaminya sebisa mungkin, 
sementara anak budak perempuan tidak dinisbatkan kepada 
majikannya, melainkan hanya dinisbatkan ketika terjadi 
persetubuhan. Apabila majikannya tidak lagi menggauli sang 
budak, maka batallah hukum persetubuhan, akan tetapi 
kemungkinan masih tetap ada, dan anaknya tetap tidak bisa 
dinisbatkan kepadanya. 


Apabila seorang laki-laki hendak mengingkari anak budak | 


perempuannya, maka menurut pendapat yang dipilih adalah, 
bahwa sang suami bisa mengingkarinya tanpa perlu melakukan 
fan. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, bahwa dia berkata, 
“Tidakkah kalian membaca pendapat Abu Abdillah yang 
menyatakan bahwa anak budak perempuan bisa diingkari dengan 
Ifan?” Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah 
ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, “Yang 
dimaksud Ahmad dalam ucapannya “Abu Abdillah” adalah Asy- 
Syafi'i, dan bahwa si laki-laki itu bisa mengingkari anak budak 
perempuannya dengan /'an. Dalam masalah ini ada dua pendapat: 


Pendapat Pertama: Sang suami boleh mengingkarinya 
dengan #'an, karena anak tersebut tidak diridhainya sehingga dia 
boleh mengingkarinya dengan #'an, seperti anak istrinya. 


578 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh mengingkarinya 
dengan #'an, karena dia bisa mengingkarinya dengan klaim istibra 
(masa penantian seorang budak perempuan disebabkan berganti 
majikan atau dimerdekakan atau dithalak suaminya). Oleh karena 
itu, perlu melakukan #an. Dimana setiap kondisi yang tidak 
memerlukan an, maka sang suami tidak perlu melakukan Han, 
seperti halnya melakukan gadzaf terhadap perempuan lain. Hal ini 
berbeda dengan istri, karena dia tidak mungkin mengingkari 
anaknya kecuali dengan /'an. 


Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, “Dia 
tidak boleh mengingkarinya dengan Ian” Para ulama satu 
pendapat dalam masalah ini, berdasarkan uraian kami sebelumnya. 


Sedangkan berkenaan dengan perkataan Imam Ahmad 
“Abu Abdillah,” yang dimaksud bukanlah Asy-Syafi'i, akan tetapi 
bisa jadi yang dimaksud adalah Malik bin Anas atau Abu Abdillah 
Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karena itu, tidak boleh menisbatkannya 
kepada Asy-Syafi'i atas dasar keraguan. 


Di antara ulama madzhab kami ada pula yang mengatakan, 
“Justru yang dimaksud oleh Ahmad adalah Asy-Syafi'i. Maksudnya 
adalah, bahwa Asy-Syafi'i tidak mengatakan bahwa seorang laki- 
laki itu boleh mengingkari anak budak perempuannya dengan cara 
Ifan, akan tetapi yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah bahwa dia 
mengatakan, “Apabila seorang laki-laki menikahi budak 
perempuan lalu melahirkan anak, maka dia bisa mengingkarinya 
dengan cara fan.” Dalam hal ini, Imam Ahmad mengatakan, 
bahwa si laki-laki tidak boleh mengingkarinya dengan cara 
melakukan Jan. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa dia 
menjelaskan madzhabnya?. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 579 


Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, 
tetapi dia tidak menuntut agar suaminya dihukum had dan tidak 
ada bukti atas hal tersebut dan juga tidak ada /f'an, lalu sang suami 
menuduhnya lagi berbuat zina dan hendak melakukan fan 
terhadapnya, maka dia cukup melakukan satu fan dan wajib 
dihukum pad dua kali untuk ucapan keduanya. Hanya saja f'an itu 
merupakan sumpah, sedangkan satu sumpah itu meniadakan dua 
hak untuk satu atau lebih. Apabila dia menuduh empat istrinya 
berbuat zina dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dan 
hendak melakukan /i'an, maka dia bisa me-'an masing-masing 
dari mereka: karena /f'an itu sumpah, sedang sumpah untuk 
beberapa orang itu tidak masuk dalam urusan harta. Oleh karena 
itu, dalam /'an hal ini lebih patut lagi. Berdasarkan hal ini, apabila 
dia menuduh mereka berbuat zina dengan satu kalimat, lalu 
mereka bertengkar tentang siapa yang akan dimulai lebih dahulu, 
maka dia bisa mengundi mereka, karena tidak ada keistimewaan 
antara yang satu dengan lainnya. 


Apabila dia mulai untuk me-f'an salah satu dari mereka 
dengan keridhaan istri-istri lainnya atau tanpa keridhaan mereka, 
maka hukumnya sah: karena masing-masing dari mereka akan 
mendapatkan haknya tersebut. Apabila sang suami menuduh 
mereka berzina dengan beberapa kalimat dan masing-masing 
mereka minta agar dia dihukum had dalam waktu yang 
bersamaan, kemudian dia hendak melakukan /'an, maka dia bisa 
me-f'an istri yang dituduh zina pertama kali, karena haknya lebih 
awal, kemudian istri yang dituduh zina selanjutnya, kemudian istri 
yang dituduh zina selanjutnya, kemudian istri yang dituduh zina 
selanjutnya, sampai mereka semua di-f'an. Apabila yang di-/'an 


580 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pertama kali adalah istri yang dituduh zina terakhir kali, maka 
hukumnya sah, karena istri yang dituduh zina sebelumnya tetap 
akan mendapatkan haknya. Demikianlah yang dikutip oleh ulama 
madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, 
“Apabila seorang laki-laki menuduh empat istrinya berzina, maka 
apakah dia boleh me-f'an mereka satu kali sekaligus atau empat 
kali?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 
Wabullahit-Taufig. 


Hak-Hak Anak dalam Islam 


Memelihara anak merupakan pilar utama dalam syariat 
Islam. Masalah pemeliharaan anak sangat diperhatikan dalam 
Islam sejak anak tersebut lahir sampai masa dimana pasangan 
suami istri saling memilih, kemudian sampai masa dimana sang 
anak itu dipelihara ketika dia masih berada dalam perut ibunya, 
kemudian terus berlanjut sampai fase-fase pertumbuhannya hingga 
dia menjadi anak yang baligh, berakal dan mukallaf Jadi, 
perhatian terhadap masalah anak mencakup. segala hal yang 
bertujuan agar si anak tumbuh menjadi jiwa yang bersih dan 
dilindungi dengan perlindungan yang benar, mulai dari hak 
menisbatkan diri kepada kedua orang tua yang 'sesuai syariat, 
kemudian hak memilih nama yang baik, sampai haknya dalam 
masalah susuan, makanan, pemeliharaan, pengobatan, tempat 
tinggal, minuman dan pendidikari, serta haknya untuk 
mendapatkan perawatan kesehatan berupa pembersihan dan 
penghilangan berbagai macam penyakit. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 581 


Di antaranya adalah, khitan dan'mencukur rambut. Bahkan 
lebih jauh dari itu adalah hak-haknya yang bersifat mentalitas dan 
etika yang berupa pemberian kasih sayang terhadapnya. Sikap 
bijak orang yang menghargai manusia adalah dengan menyambut 
kedatangannya dan gembira dengan kehadirannya, bukan 
melakukan segala cara untuk menghalangi kehadirannya. Anak 
ibarat dokumen kosong yang akan digabungkan dengan jutaan 
dokumen kosong lainnya. Ini adalah hak Allah dan hak umat agar 
kita melahirkan generasi baru yang baik dan positif. Di antara hak 
anak yang ditetapkan Islam adalah agar kita menyambutnya 
dengan baik, memberinya nama dengan nama yang baik, 
membalas orang yang memberi kabar gembira tentang 
kelahirannya dan mengadakan atau agigah untuk menghormati 
kelahirannya. 


Memang manusia -bukan manusia versi undang-undang 
positif- berhak mendapat penghormatan tersebut. Oleh karena itu, 
sekarang. kita akan membahas tema yang satu ini yaitu tentang 
hak-hak anak yang dilahirkan dengan fitrah. 


Di antara fase-fase pemeliharaan anak yang sangat penting 
dan sangat diperhatikan oleh Islam, serta tidak begitu diperhatikan 
oleh banyak orang adalah, fase kondisi kejiwaan dan akhlak 
pasangan suami istri. Mentalitas dan moral keduanya harus baik, 
begitu pula kondisi fisik keduanya agar tidak berpengaruh negatif 
terhadap keturunan yang dihasilkan dari pernikahan keduanya. 
Oleh karena itu, masalah ini harus diatasi Sesuai syariat Islam. 
Islam menganggap anak sebagai hasil yang diharapkan dari 
hubungan suami istri dan sebagai harapan masyarakat. Anak 
adalah karunia Allah dan perhiasan kehidupan dunia. Allah & 
berfirman, 


582 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


In 3 PA AS 2 p002 LX 802 
KA 25 ag Op Jl 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” 
(Os. Al Kahfi (18): 46). 


Allah juga berfirman tentang pemberian Nikmat-Nya 
kepada para Nabi, 





















Cc 
Ega Faaa" P3 “ta Petaka 
A9y09 ti eh (ulama 


“Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan 
keturunan.” (Os. Ar-Ra'du (131: 38). 


Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam 
mengingatkan pasangan suami-istri agar menghasilkan anak-anak 
yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'd bin Manshur, dia 
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Audh 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar &, 
bahwa dia mengirim seorang laki-laki untuk bekerja, lalu laki-laki 
tersebut menikah dengan seorang wanita, padahal wanita tersebut 
mandul. Maka dia (Ibnu Umar) berkata kepadanya, “Apakah kamu 
telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau mandul?” 
Jawabnya, “Tidak” Ibnu Umar berkata, “Pergilah dan beritahu dia 
bahwa engkau mandul, lalu suruhlah dia memilih.” 


Kesalehan anak adalah harapan dan tujuan paling utama, 
dan hal tersebut tidak akan tercapai kecuali bila kedua orang 
tuanya saleh. Oleh karena itu, Islam mengingatkan pentingnya 
tujuan ini dengan cara menyuruh memilih pasangan ketika hendak 
menikah disamping menyuruh memperhatikan agama dan akhlak 
secara umum. Hal ini untuk lebih menekankan tentang pentingnya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 583 


masalah ini agar anak yang dihasilkan nanti menjadi anak yang 
baik dan shaleh dalam segala hal. 


Rasulullah & bersabda mengingatkan pengaruh langsung 
yang ditinggalkan orang tua pada anaknya baik dari sisi 
jasmaninya, akalnya dan rohaninya, 


PAS EN AKI SubI i 


“Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, 
dan nikahilah wanita-wanita yang sekutu, dan nikahkanlah mereka 
(dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu).” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


seal Bat Ong SI s5 Sab ai 
SA 
“Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih) mu, 
karena perempuan itu akan melahirkan anak yang mirip dengan 
saudara-saudara lelakinya dan saudara-saudara perempuannya.” 


Rasulullah #& juga bersabda, 


-£ 


On Me ws an os Deh 


2 


584 || AI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








“Manusia itu (ibarat) barang tambang dan sebab pengaruh 
keturunan (nasab nenek moyangd) itu sangat kuat, dan etika yang 
buruk itu seperti keturunan yang buruk.” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah #&s, bahwa Nabi & 
melamar Ummu Hani binti Abi Thalib, lalu Ummu Hani' berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah tua renta dan memiliki 
banyak anak.” Maka Rasulullah #8 bersabda, H1! 4S) sii 24 
AN Pp bj ajo da SE CA sa 
“Sebaik-baik perempuan yang mengendarai onta adalah 
perempuan-perempuan @Guraisy. Mereka paling penyayang 
terhadap anak-anak mereka yang masih kecil dan paling bisa 


merawat suaminya.” 


Berdasarkan hadits-hadits ini, maka Islam melarang 
melamar perempuan-perempuan Barat dan menerima lamaran 
laki-laki Barat, orang-orang yang memiliki pemahaman liberal, 
orang-orang yang berperilaku menyimpang dan bahkan orang- 
orang terpelajar dari kalangan mereka, karena hal tersebut akan 
berdampak negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan nanti. 


Kedudukan suami dan istri adalah sangat vital karena 
keduanya akan mewariskan akhlak keluarga dan norma-norma 
kesopanan dari generasi ke generasi. Keduanya juga merupakan 
pendidik murni yang memberi perhatian dan bimbingan secara 
alami kepada anak sampai anak tersebut mencapai fase kebebasan 
berpikir dan bertindak. Dimana tindakan anak adalah hasil dari 
bimbingan dan ajaran kedua orang tuanya. Tidak diragukan lagi, 
bahwa apabila bimbingan moral dan pendidikan dini diberikan 
dengan benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 
shaleh dan baik. Sementara bila bimbingan moral dan pendidikan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 585 


dini diberikan dengan tidak benar, maka anak akan tumbuh 
menjadi pribadi yang buruk dan bermoral bejat. 


Inilah yang diajarkan Islam ketika menjelaskan, bahwa 
sebaik-baik ibu adalah perempuan shalehah yang dapat berperan 
dalam membentuk anak yang baik, dan sebaik-baik ayah adalah 
laki-laki shaleh yang dapat berperan dalam membentuk anak yang 
baik. Oleh karena itu, ketika ada seorang laki-laki yang datang 
kepada Nabi & dan mengatakan, “Aku mendapati perempuan 
cantik, bermartabat dan kaya, hanya saja dia tidak bisa melahirkan 
anak (mandul), apakah aku boleh menikahinya?,” maka Nabi & 
melarang untuk menikahinya. Kemudian laki-laki tersebut 
mendatangi beliau untuk kedua kalinya. Maka beliau juga 
mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian laki-laki 
tersebut mendatangi beliau untuk ketiga kalinya. Maka beliau 


bersabda, (AI! A54 BK JB Sigi 33PI 195 “Mikahilah 


perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan anak, karena 


aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan 


umakumat lain.” 


Perempuan penyayang adalah perempuan yang penuh rasa 
cinta terhadap suami dan anaknya dan senantiasa bersikap 
demikian dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini akan 
berpengaruh terhadap kepandaian anak dan akan membebaskan- 
nya dari stres dan tekanan kejiwaan. Oleh karena itu, Islam 
menganjurkan menikah dengan perempuan berakhlak mulia yang 
diduga bisa melahirkan banyak anak (subur) bila masih gadis atau 
yang telah terbukti bisa melahirkan banyak anak bila dia berstatus 
janda, disamping pula harus memperhatikan faktor psikologi dan 
perilakunya. Setiap aib yang bisa membuat pasangan lari, maka 
hal tersebut akan bisa mewujudkan cinta dan kasih sayang. Maka 


586 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dari itu diwajibkan memilih (saat hendak menikah) agar lingkungan 
dan kondisi menjadi baik, supaya anak bisa tumbuh selamat dan 
sehat jasmani, akal dan perilakunya. Oleh sebab itu, tidak boleh 
menikahi perempuan bodoh dan perempuan yang menderita 
penyakit menular seperti kusta dan lepra dan lainnya. 


Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan lalu setelah 
pernikahan perempuan tersebut diketahui menderita penyakit 
tersebut, maka dia bisa membatalkan pernikahannya. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam 
Musnad Ahmad dari jalur Yazid bin Ka'b bin Ujrah &, “Bahwa 
Rasulullah #& menikahi seorang perempuan Bani Ghifar. Ketika 
beliau masuk menemuinya dan melepas pakaiannya lalu duduk di 
atas kasurnya, beliau melihat putih-putih pada punggung 
perempuan tersebut (kusta/lepra). Maka beliau turun dari kasurnya 
seraya bersabda, “Ambillah pakaianmu kembali,” dan beliau tidak 
menarik kembali mahar yang telah diberikan kepadanya.” 


Memperhatikan hal ini sama saja memperhatikan kesehatan 
anak yang merupakan generasi masa depan. Ini menunjukkan 
bahwa peran ibu sangat penting dalam membentuk karakter anak. 
Mungkin inilah yang menjadikan banyak dokter berpendapat, 
bahwa calon suami istri harus berkonsultasi dengan dokter 
sebelum pernikahan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan 
masing-masing terhadap pasangannya dan bagaimana pengaruh 
keduanya terhadap keturunan yang dilahirkan kelak dari segi fisik 
dan akhlak. Inilah yang diajarkan Islam sejak 14 abad yang lalu 
dan diterapkan oleh Rasulullah & dan diikuti oleh para 
Sahabatnya dan generasi berikutnya. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 587 


Bab: Orang yang Sah Melakukan Ii'an, Cara 
Melakukannya dan Berbagai Hukum yang 
Mewajibkannya 


Asy-Syirazi ss berkata: Li'an sah dilakukan oleh 
setiap suami yang baligh, berakal dan melakukannya 
dengan sukarela: baik muslim maupun kafir: orang 
merdeka atau budak. Hal ini berdasarkan firman 


Allah &, DN Pa AS AS Ii Iu: sh WAK IA Re ANIA 


OREIAN 5 Asu ab Ne “Dan orang-orang yang 
menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk 
orang-orang yang benar.” (@s. An-Nuur (24): 6). 


Disamping itu, Ifan bertujuan untuk mencegah 
hukuman gadzaf dan meniadakan nasab sang anak. 
Karenanya, orang kafir itu seperti orang Islam, 
sedangkan budak itu seperti orang merdeka. 

Sedangkan anak kecil dan orang gila, li'an 
keduanya hukumnya tidak sah, karena itu merupakan 
ucapan yang menyebabkan adanya perpisahan suami 
dengan istrinya sehingga tidak sah dilakukan oleh anak 
kecil dan orang gila, seperti halnya thalak. 

Sedangkan laki-laki bisu, apabila dia tidak bisa 
memberi bahasa isyarat yang bisa dipahami dan tidak 
bisa membuat tulisan yang bisa dimengerti, maka Ii'an- 


588 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


BS ata aa an AN aa an Se Sae Se Pa ena AN Ant 





nya tidak sah, karena hukumnya sama dengan orang 
gila. Sementara apabila dia bisa memberi isyarat yang 
dipahami atau membuat tulisan yang bisa dimengerti 
maka Ili'amrnya sah, karena hukumnya sama seperti 
orang yang dapat berbicara dalam nikah dan thalaknya. 
Oleh sebab itu, dia sama seperti orang yang dapat 
berbicara dalam Ii'annya. Sedangkan orang yang 
lidahnya terkunci, apabila dia tidak ada harapan 
berbicara, maka Ii'annya dengan isyarat hukumnya 
sah, seperti halnya orang bisu. Sedangkan bila masih 
ada harapan berbicara, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Li'an-nya tidak sah, karena 
masih ada harapan bicara padanya, sehingga tidak sah 
bila dia melakukan Ii'an dengan isyarat, seperti halnya 
orang yang diam. 


Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena 
Umamah binti Abi Al Ash & diam (lidahnya kelu). Lalu 
dikatakan kepadanya, “Si fulan begini dan si fulan 
begini.” Maka dia memberi isyarat “Ya” (dengan 
mengangguk). Kemudian hal tersebut dilaporkan. Maka 
hal tersebut dianggap sebagai wasiat. Disamping itu, 
orang tersebut tidak mampu berbicara sehingga Ii'an- 
nya sah dengan menggunakan isyarat, seperti halnya 
orang bisu. 


Pasal: Apabila yang melakukan /i'an orang non 
Arab, bila dia bisa berbahasa Arab, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 589 


Pendapat Pertama: Li'annya sah, karena dia 
merupakan sumpah sehingga sah menggunakan selain 
bahasa Arab meskipun dia bisa berahasa Arab, seperti 
yang berlaku dalam sumpah-sumpah lainnya. 


Pendapat Kedua: Tidak sah, karena syariat 
menganjurkan untuk menggunakan bahasa Arab, 
sehingga tidak sah bila menggunakan selain bahasa 
Arab ketika yang bersangkutan mampu berbahasa 
Arab, seperti halnya dzikir-dzikir dalam shalat. 


Sedangkan bila dia tidak mampu berbahasa Arab, 
maka dia bisa melakukan /i'an dengan lidahnya, karena 
dia tidak lebih banyak dari dzikir-dzikir shalat. Dimana 
dzikir-dzikir shalat itu boleh menggunakan lidahnya 
(bahasanya sendiri yang bukan bahasa Arab) ketika 
yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Arab, maka 
begitu pula dalam I/i'an. 


Sedangkan bila hakim tidak memahami bahasa 
yang bersangkutan (yang mengucapkan J/i'an), maka dia 
bisa menghadirkan penerjemah untuk menerjemahkan 
bahasanya. Semnentara berkenaan dengan jumlahnya, 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i 
yang berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang 
kesaksian terhadap pengakuan zina. 


Pendapat Pertama: Jumlahnya harus empat 
orang. 


Pendapat Kedua: Jumlahnya cukup dua orang. 


599 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Penjelasan: 


Lian sah dilakukan oleh suami dan istri, baik keduanya 
orang Islam atau orang kafir, atau salah satunya kafir dan yang 
satunya orang Islam, baik keduanya orang merdeka atau budak, 
atau salah satunya orang medeka dan yang satunya lagi budak, 
baik keduanya dihukum had atau tidak dihukum had. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Ibnu Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Hasan Al 
Bashri, Rabi'ah, Malik, Ahmad dan Al-Laits. 

Sedangkan menurut Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Hammad bin Abi 
Sulaiman dan Abu Hanifah, bahwa #'an itu tidak sah kecuali bila 
dilakukan pasangan suami istri yang merdeka dan beragama Islam, 
serta tidak dihukum had dalam kasus gadzaf. Dimana /f'an juga sah 
bila dilakukan dua orang fasik. 


Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, 


PT NA » PI AL LL 2. 
SKY Ka pelabananatap 2 2 
KAN IA 2 nett . » “4 
pan BIAN ah, are PA 


“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.” (Os. An-Nuur (241: 6). 


Ayat ini berlaku umum untuk semua yang telah kami 
uraikan sebelumnya. Disamping itu, dia adalah sumpah dengan 
nama Allah yang sah dilakukan oleh semua yang telah kami 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 591 


sebutkan, seperti halnya sumpah-sumpah lain. Hal ini diperkuat 
dengan sabda Nabi @, 


ata IK MY 


“Seandainya bukan karena sumpah, pasti antara aku dan 
dia ada urusan.” 


Akan tetapi Han tidak sah bila dilakukan anak kecil dan 
orang gila, karena itu merupakan ucapan yang menyebabkan 
perpisahan sehingga tidak sah bila dilakukan keduanya, seperti 
halnya thalak. 


Cabang: Apabila salah satu dari pasangan suami istri 
orang Ajam (non Arab), apabila dia bisa berbahasa Arab, apakah 
ifar-nya sah dengan menggunakan bahasa selain Arab?. Dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan 
oleh Syaikh Abu Ishag: 


Pendapat Pertama: Hukumnya sah, karena itu merupakan 
sumpah sehingga sah bila menggunakan bahasa non Arab 
meskipun yang bersangkutan mampu berbahasa Arab, seperti 
halnya sumpah-sumpah lainnya. 


Pendapat Kedua: Hukumnya tidak sah, karena dia tidak 
lebih besar dari dzikir-dzikir shalat, padahal dzikir-dzikir shalat itu 
sah menggunakan bahasa non Arab bila yang bersangkutan tidak 
mampu berbahasa Arab. Dalam hal ini, Syaikh Abu Hamid dan 
Ibnu Ash-Shabbaagh serta lainnya tidak mencantumkan pendapat 
lain. 


592 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Apabila hakim mengetahui bahasa keduanya maka dia tidak 
memerlukan penerjemah. Akan tetapi disunahkan agar dia 
menghadirkan empat orang yang memahami bahasa keduanya 
dengan baik. Sedangkan bila hakim tidak mengetahui bahasa 
keduanya, maka dia harus mendatangkan orang yang memahami 
bahasa keduanya. 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang jumlah 
mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa 
jumlahnya cukup dua orang, seperti halnya sumpah dalam selain 
Ifan. Akan tetapi disunahkan agar jumlahnya empat orang. 


Ada pula yang mengatakan: Kami mengacu pada dua 
pendapat Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan pengakuan zina. 
Apabila kami katakan, bahwa dua saksi diterima, maka untuk 
menerjemahkannya cukup mendatangkan dua orang saja. 
Sedangkan bila kami katakan bahwa tidak cukup kecuali empat 
orang, maka untuk menerjemahkannya harus mendatangkan 
empat orang: karena ian itu merupakan ucapan yang 
menetapkan had zina sehingga mirip pengakuan. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata, Pendapat pertama lebih tepat, 
karena Ifan tidak mengandung pengakuan zina. Apabila si 
perempuan mengaku, bahwa hukumnya berdasarkan dua 
pendapat Asy-Syafi'i. Demikianlah madzhab yang kami anut. 


Abu Hanifah berkata, cukup mendatangkan seorang 
penerjemah saja. 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa dua orang 
dapat menetapkan suatu ucapan yang bisa dijadikan acuan oleh 
hakim untuk memberi keputusan, dimana jumlah itu merupakan 
syarat di dalamnya, seperti halnya kesaksian-kesaksian lain. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 593 


Masalah: Sedangkan orang bisu, apabila dia tidak bisa 
memberi isyarat yang bisa dipahami dan tidak bisa menulis, maka 
nikahnya tidak sah, begitu pula jual belinya, gadzafnya dan #'amr 
nya. Alasannya adalah karena sama dengan orang gila (dalam hal 
ketidakmampuannya). Sedangkan bila dia bisa memberi isyarat 
yang bisa dipahami atau bisa menulis, maka hukumnya seperti 
orang yang dapat berbicara dan nikah atau thalaknya sah, akan 
tetapi gadzaf dan Ii'anrnya tidak sah. 


Argumentasi kami adalah, bahwa nikah dan thalaknya sah 
sehingga gadzaf dan f'arrnya juga sah, seperti halnya orang yang 
dapat berbicara. Disamping itu, sumpahnya sah tanpa perlu #'an, 
sehingga dia juga sah dalam /#'an, seperti halnya orang yang dapat 
berbicara. 

Sementara berkenaan dengan istri yang bisu, apabila dia 
bisa memberi isyarat yang dapat dipahami atau dapat menulis, 
maka apabila suaminya menuduhnya berzina, hukumnya sama 
dengan perempuan yang dapat berbicara dalam masalah #'arrnya. 
Sedangkan bila dia tidak bisa memberi isyarat yang dapat 
dipahami dan tidak dapat menulis lalu suaminya menuduhnya 
berzina, apabila dia sedang hamil, maka suaminya tidak boleh me- 
Hanrnya, karena suami tidak boleh me-f'annya sampai sang istri 
menuntut agar dia (suami) dihukum had. Akan tetapi, tuntutannya 
juga tidak sah meskipun dia sedang hamil. Oleh karena itu, sang 
suami boleh melakukan /#'an terhadapnya untuk meniadakan nasab 
anak darinya. 


Cabang: Apabila laki-laki bisu melakukan Han dengan 
isyarat yang dapat dipahami, lalu dia tidak lagi bisu dan dapat 


594 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


berbicara, kemudian dia mengatakan, “Yang aku maksud bukan 
Ifan,” maka ucapannya tersebut tidak dapat diterima (yang 
berkaitan dengan gadzaff, sedangkan ucapannya yang berkaitan 
dengan hukuman atasnya diterima. Oleh karena itu, dia bisa 
dituntut hukuman had dan anak yang lahir itu dinisbatkan 
kepadanya. Sementara bila sang suami mengucapkan, “Aku tidak 
melakukan Aan untuk meniadakan had dan nasab,” maka 
ucapannya ini diterima, karena hal tersebut hanya wajib 
berdasarkan pengakuan, bahwa dia tidak melakukan #'an. Oleh 
karena itu, dia boleh melakukan fan. Sedangkan bila dia 
mengingkari gadzaf dan If'an sekaligus, maka ucapannya berkaitan 
dengan gadzaf tidak diterima, karena ini berkaitan dengan hak 
orang lain sesuai hukum zhahir dan pengingkarannya dalam hal ini 
tidak diterima. 


Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina 
lalu dia sakit dan lidahnya sulit berbicara, apabila dua dokter 
muslim yang adil mengatakan bahwa penyakitnya ini tidak bisa 
sembuh, maka hukumnya seperti orang bisu. Sedangkan bila 
keduanya mengatakan bahwa penyakitnya bisa sembuh, maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Li'annya tidak sah kecuali dengan 
ucapan, karena penyakitnya tersebut bisa sembuh sehingga 
hukumnya seperti orang yang diam. 

Pendapat Kedua: Hukumnya seperti orang bisu. Hal ini 
berdasarkan sebuah riwayat, bahwa Umamah binti Abi Al Ash 
diam, yaitu lidahnya kelu (tidak bisa berbicara), lalu dikatakan 
kepadanya, “Si fulan atasmu adalah ini dan itu,” lalu dia memberi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 595 


isyarat “Ya”. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada para 
sahabat. Maka mereka pun berpendapat bahwa hal tersebut 
adalah wasiat. Disamping itu dia tidak mampu berbicara sehingga 
hukumnya seperti orang gila. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Ahmad berkata dalam salah satu dari dua riwayat yang 
diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, bahwa seluruh suami boleh 
melakukan Man, baik laki-laki merdeka terhadap perempuan 
merdeka maupun terhadap budak perempuan yang statusnya 
sebagai istri. Begitu pula laki-laki muslim terhadap perempuan 
Yahudi dan perempuan Nashrani. 


Sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Al Hasan, 
Rabi'ah, Malik dan Ishag berkata, bahwa #'an itu sah dilakukan 
oleh setiap pasangan suami istri yang mukallaf: baik muslim atau 
kafirs adil atau fasik: dihukum had karena gadzaf atau salah 
satunya demikian. 


Ahmad berkata dalam riwayatnya yang lain, bahwa Man 
tidak sah kecuali bila dilakukan pasangan suami-istri yang 
beragama Islam, adil, merdeka dan tidak dihukum had karena 
kasus gadzaf. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Az- 
Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Hammad dan Ulama fikih rasionalis. 


Dari dua pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa /'an itu 
menggabungkan dua hal yaitu sumpah dan kesaksian. Al Gur'an 
menyebutnya sebagai kesaksian, sementara Rasulullah & 


menyebutnya sebagai sumpah dalam hadits, Tip aa! os oi YY 


596 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








ats “Seandainya bukan karena sumpah maka antara aku dan dia 


akan ada urusan” Bagi yang menganggap, bahwa hukum 
sumpahnya lebih dominan maka dia akan mengatakan bahwa 
sumpahnya sah. Inilah madzhab kami dan madzhab para ahli fikih 
dari berbagai negeri kecuali Abu Hanifah. Pendapat ini juga 
merupakan salah satu dari dua riwayat Ahmad, Az-Zuhri, Ats- 
Tsauri, Al Auza'i dan Hammad, karena mereka menganggapnya 
sebagai kesaksian. 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah &, 


MEN Gp IA, 

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)” (Os. 
An-Nuur (24): 6). 

Nabi 8 menyebutnya sebagai sumpah. Disamping itu, dia 
membutuhkan nama Allah dan /afazh sumpah yang dikuatkan 
beserta jawabannya. Juga karena di dalamnya sama antara laki-laki 
dengan perempuan, jadi berbeda dengan kesaksian. Seandainya 
fan itu merupakan kesaksian, maka tentu lafazhnya tidak akan 
diulang-ulang: berbeda dengan sumpah yang terkadang 
disyariatkan agar diulang-ulang, seperti sumpah gasamah. 
Disamping itu, kebutuhan suami yang kesaksiannya menjadi Fan 
dan pengingkaran anak tidak sah seperti kebutuhan orang yang 
kesaksiannya sah. Dan kejadian kasus yang membutuhkan Ifan 
adalah seperti kasus yang terjadi pada orang adil yang merdeka. 
Syariat Islam tidak akan menghilangkan bahaya salah satu dari dua 
jenis, lalu menjadikan untuknya jalan keluar dari apa yang terjadi, 
sementara jenis lainnya dibiarkan dalam ikatan dan belenggu. Bisa 
jadi dia benar sehingga kami menghukumi demikian, misalnya bila 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 597 


dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa cemburu, sementara 
tidak ada jalan keluar baginya selain cara demikian. 


Berkenaan dengan argumentasi Abu Hanifah dan para 
sahabatnya, serta kalangan ahli fikih yang sependapat dengannya 
—yang telah kami sebutkan tadi—, maka dalil yang mereka jadikan 
acuan adalah firman Allah &, 


KA ACAK, 


“Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain 
diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah.” (@s. An-Nuur (24j: 6). 


Dalam ayat ini dikecualikan saksi-saksi lainnya. Dengan 
demikian, maka tidak diterima kesaksiannya orang yang tidak 
layak memberi kesaksian. Maka jawaban kami terhadap mereka 
(Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengannya) 
adalah, bahwa Allah #& menyebutnya sebagai kesaksian, dengan 
dasar ucapan dalam sumpah “Aku bersaksi dengan nama Allah.” 


Jadi, dia disebut kesaksian disamping disebut sebagai sumpah. 
Sebagaimana firman Allah &, 


FAN 12 5 A5 £ 3.38 Aa 
En apa Sl LAS sg bea al AK 1S 
“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka 


berkata: 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar 
rasul Allah'” (Os. Al Munafiguun (63): 1). 


Jadi, yang dijadikan acuan adalah redaksinya. Maka 
bagaimana bisa dia tidak disebut sumpah sedang kata sumpah dan 
jawabannya disebutkan dengan tegas?! 


598 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


























Begitu pula bila seseorang mengatakan, “Aku bersaksi 
dengan nama Allah,” maka sumpahnya sah dengan ucapan 
tersebut, baik dia meniatkan sumpah atau diniatkan secara mutlak. 
Dimana orang-orang Arab menganggapnya sebagai sumpah dalam 
bahasa dan penggunaannya. 


@ais bin Al Mulawwih yang terkenal dengan julukan .A/ 
Majnun mengatakan dalam syairnya: 
- ...9 PE o PE K2 3 I”.y -. o o, ET 
TI Wii A3 Genie UG iga FF Celah al Iis NA 
Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku mencintainya # Inilah 
perasaanku, maka bagaimana dengan perasaannya? 


Ibnul Gayyim berkata dalam A/ Hadyu, bahwa syair ini 
merupakan dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa ucapan 
“Aku bersaksi” itu merupakan sumpah yang sah meskipun tidak 
mengucapkan “Dengan nama Allah,” sebagaimana yang 
disebutkan dalam salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. 


Sedangkan pendapat kedua adalah, bahwa ucapan tersebut 
bukanlah sumpah kecuali bila diniatkan. Ini merupakan pendapat 
mayoritas ulama. Sebagaimana ucapan, “Aku bersaksi dengan 


nama Allah,” ini dianggap sumpah oleh mayoritas ulama secara 
mutlak. 


Sedangkan berkenaan dengan pengecualian diri mereka 
dari para saksi, maka dikatakan bahwa kalimat “/lla (Kecuali) 
dalam ayat tersebut adalah sifat yang bermakna “ Ghairu (Selain).” 
Jadi artinya adalah, “Dan tidak ada saksi-saksi selain diri mereka 
sendiri”: karena kalimat “Ghaini” dan “Illa” adalah bermakna sifat 
sekaligus pengecualian. Oleh karena itu, bisa menggunakan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 599 


pengecualian dengan kalimat “Ghairu” yang ditafsirkan “la,” dan 
juga boleh menggunakan kalimat “/la” yang ditafsirkan “Ghairu.” 
Kemudian dikatakan pula, bahwa kalimat “Anfusuhum” adalah 
pengecualian dari kalimat “Syuhada,” hanya saja dia boleh 
terputus sesuai bahasa Bani Tamim, karena mereka biasa 
membuat ganti dalam kalimat terputus, sebagaimana orang-orang 
Hijaz biasa membuat kata ganti dalam kalimat bersambung. 
Kalimat “Anfusuhum” juga dikecualikan dari “Syuhada,” karena 
mereka diposisikan seperti para saksi dalam hal diterimanya 
ucapan mereka. Argumentasi ini sangat kuat berdasarkan 
pendapat yang mengatakan boleh merajam istri dengan adanya 
Ifan yang diucapkan suami ketika sang istri menarik sumpahnya. 
Inilah pendapat yang benar, sebagaimana yang akan diuraikan 
nanti dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 


Pendapat yang benar adalah, bahwa #'an mereka 
menggabungkan dua sifat yaitu sumpah dan kesaksian. Jadi, dia 
adalah kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan peng- 
ulangan, dan juga saksi sumpah berat dengan menggunakan lafazh 
kesaksian dan pengulangan, karena kondisinya memang memer- 
lukan adanya penguatan kalimat. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki hilang akalnya karena 
gila, maka gadzafnya tidak berlaku, karena pena diangkat darinya. 
Apabila sang istri melahirkan anak, maka nasab anak itu 
dinisbatkan kepadanya karena ada kemungkinan demikian, dimana 
sang suami tidak bisa mengingkarinya karena akalnya hilang. 
Apabila sang suami telah sembuh, maka dia bisa mengingkarinya 
saat itu juga. Apabila dia mengklaim bahwa akalnya hilang saat 
melakukan gadzaf dan sang istri mengingkarinya, maka hukum 


600 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








yang berlaku adalah bagi yang bisa mendatangkan bukti. Akan 
tetapi bila tidak ada bukti, maka yang berlaku adalah ucapan 


suami. 


Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ahmad dan Abu Ubaid 
serta ulama fikih rasionalis, “Apabila dia merupakan perempuan 
bisu, maka dia tidak bisa melakukan Han karena dia tidak 
mengetahui tuntutannya.” 


Ibnu @udamah berkata, bahwa hal tersebut boleh dilakukan 
orang yang bisu, karena #an itu membutuhkan kesaksian, 
sehingga tidak sah bila dilakukan orang bisu, seperti halnya 
kesaksian yang sesungguhnya. Disamping itu, hukuman had itu 
bisa dicegah karena adanya hal-hal yang syubhat, sementara 
kesaksian itu jelas seperti ucapan. Jadi, dalam masalah ini masih 
bersifat asumsi dan dugaan sehingga tidak wajib menerapkan 
hukuman had, sebagaimana hal tersebut tidak wajib pada orang 
asing dengan kesaksiannya. 


Al @adhi dan Abu Al Khaththab berpendapat seperti 
pendapat kami, “Dia seperti orang yang dapat berbicara dalam hal 
gadzaf dan Ifannya. Ini berbeda dengan kesaksian yang bisa 
dilakukan orang lain sehingga tidak memerlukan orang bisu, 
sementara dalam #'an tidak bisa dilakukan kecuali oleh dia sendiri 
sehingga diperlukan penerimaannya, seperti halnya thalak.” 


Masalah: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri 
bukan orang mukallaf, maka tidak ada I'an di antara keduanya, 
karena fan itu merupakan ucapan yang bisa menyebabkan 
perceraian, sehingga tidak sah bila dilakukan oleh selain orang 
mukallaf, seperti halnya sumpah-sumpah lainnya, sama saja 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 601 


apakah yang bukan mukallaf itu sang suami, atau istri, atau bahkan 
keduanya. Masalah ini telah kami uraikan dalam pasal-pasal 
sebelumnya dalam pembahasan tentang usia, kebalighan dan 
kemampuan. Silahkan baca kembali. 


. Kesimpulannya adalah, bahwa setiap tempat yang tidak ada 
IFan-nya maka nasab tetap berlaku padanya, dan bila ada gadzaf 
maka wajib diterapkan hukuman had dan tazir. Kecuali bila yang 
melakukan gadzaf itu anak kecil, atau orang gila, maka tidak ada 
hukuman dera dan tidak ada fa Zir. Demikianlah yang dinyatakan 
oleh Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Abu Ubaid, Abu Tsaur, ulama fikih 
rasionalis dan Ibnu Al Mundzir. Dia berkata, “Sejauh yang aku 
ketahui tidak ada ulama lain yang berbeda pendapat dengan 
mereka.” 


Masalah: Apabila pasangan suami-istri bisa berbahasa 
Arab, maka keduanya tidak boleh melakukan an dengan selain 
bahasa Arab, karena /i'an dalam Al Gur'an menggunakan bahasa 
Arab. Sedangkan bila keduanya tidak bisa Bahasa Arab, maka 
keduanya boleh melakukan /f'an dengan bahasa sendiri. Apabila 
hakim memahami bahasa keduanya, maka fan tersebut sudah 
cukup. Sementara bila dia tidak memahami bahasa keduanya, 
maka dia harus mendatangkan penerjemah. Sedangkan berkenaan 
dengan jumlah penerjemah, dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Jumlahnya cukup dua orang saja. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Khiragi dari kalangan ulama 
madzhab Hanbali, karena dia mengatakan, “Tidak diterima 
penerjemah yang menerjemahkan bahasa non Arab di hadapan 


602 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 


hakim yang tidak memahami bahasa orang non Arab kecuali dua 
orang yang adil yang bisa memahami bahasa orang tersebut.” 
Akan tetapi Abu Al Khaththab dari kalangan ulama madzhab 
Hanbali meriwayatkan pendapat lain, bahwa penerjemahnya 
cukup satu saja. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. 


Pendapat Kedua: Jumlahnya tidak boleh kurang dari empat 
orang, berdasarkan ketentuan bahwa saksi dalam pengakuan zina 
itu ada empat, dimana dalam masalah tersebut ada dua pendapat 


Cabang: Apabila seseorang bersaksi, bahwa seorang 
suami telah melakukan gadzaf terhadap istrinya dengan 
menggunakan bahasa Arab, lalu ada orang lain yang bersaksi, 
bahwa sang suami melakukan gadzaf dengan bahasa selain Arab, 
apabila kami katakan bahwa dua saksi tersebut cukup, maka 
kesaksiannya sempurna. Sedangkan bila dua orang bersaksi 
dimana salah satunya menyatakan bahwa sang suami melakukan 
gadzaf terhadap istrinya pada hari Kamis, sementara saksi lainnya 
mengatakan bahwa sang suami melakukan gadzaf terhadap 
istrinya pada hari Jum'at, maka kesaksian tersebut tidak 
sempurna. 


Apabila salah satunya bersaksi, bahwa sang suami telah 
melakukan gadzaf terhadap istrinya dengan menggunakan bahasa 
Arab dan bahasa non Arab, sementara saksi lain menyatakan 
bahwa sang suami melakukan gadzaf terhadap istrinya dengan 
bahasa Arab saja, maka kesaksiannya sah, bila kami katakan 
bahwa dua saksi cukup, karena keduanya sepakat dalam satu 
bahasa. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 603 


Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, apabila salah 
satu dari dua orang bersaksi, bahwa suami telah melakukan gadzaf 
pada hari Kamis, sementara saksi lainnya menyatakan bahwa sang 
suami melakukan gadzaf pada hari Jum'at, atau salah satunya 
bersaksi bahwa sang suami melakukan gadzaf dengan berbahasa 
Arab sementara saksi lainnya menyatakan bahwa sang suami 
melakukan gadzaf dengan bahasa selain Arab, maka dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Kesaksiannya sempurna. Ini 
merupakan pendapat Abu Bakar dan Abu Hanifah, karena 
penyebutan waktu bukan syarat dalam kesaksian terhadap gadzaf 
begitu pula dengan bahasa. Oleh karena itu, perbedaan tersebut 
tidak berpengaruh, seperti halnya bila salah satunya bersaksi 
bahwa sang suami melakukan gadzaf terhadap istrinya pada hari 
Kamis dengan bahasa Arab, sementara saksi lainnya menyatakan - 
bahwa sang suami melakukan gadzaf pada hari Jum'at dengan 
bahasa non Arab. 


Pendapat Kedua: Kesaksiannya itu tidak sempurna. 


Sementara menurut kami, keduanya adalah dua gadzaf 
yang kesaksian salah satunya tidak sempuma sehingga hukumnya 
tidak sah, seperti halnya bila salah satunya bersaksi bahwa sang 
suami menikahi istrinya pada hari Kamis sementara saksi lainnya 
mengatakan bahwa sang suami menikahi istrinya pada hari 
Jum'at. Hal ini berbeda dengan pengakuan terhadap gadzaf 
karena orang yang memberi pengakuan boleh satu orang saja 
meskipun dia mengakui dalam dua waktu yang berbeda dengan 
dua bahasa. 


604 II 41 Majmu' Syarah A1 Muhadzazab 














Asy-Syirazi s berkata: Pasal: Li'an tidak sah 
kecuali dengan perintah hakim, karena dia adalah 
sumpah yang berkenaan dengan tuduhan sehingga 
tidak sah kecuali dengan perintah hakim, seperti 
sumpah dalam tuduhan-tuduhan lainnya. Apabila dua 
pasangan suami istri berstatus sebagai budak, maka 
sang majikan boleh melakukan /i'an di antara keduanya, 
karena dia boleh menerapkan hukuman had terhadap 
keduanya, untuk itu sang majikan boleh melakukan l/i'an 
di antara keduanya, seperti halnya hakim. 


Pasal: Li'an adalah seorang suami mengatakan 
sebanyak empat kali, “Aku bersumpah dengan nama 
Allah, bahwa aku termasuk orang yang benar,” 
kemudian dia mengatakan, “Dan aku berhak mendapat 
laknat Allah bila aku termasuk orang yang dusta.” 
Kemudian sang istri mengatakan empat kali, “Aku 
bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia (suami) 
termasuk orang yang dusta,” lalu dia mengatakan, “Dan 
aku berhak mendapat murka Allah bila aku termasuk 
orang yang dusta.” 


Sedangkan dalilnya adalah firman Allah &, 411, 


“1 (3 ear AAA 


AN Sa 
EV iga Kopade si STIK Ge AN 


ae NY KAT KAL PSA KD DE 


(Oj BILAN Ga SK ol Wis if “Dan orang-orang yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 605 


menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk 
orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: 
bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang- 
orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari 
hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, 
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk 
orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: 
bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk 
orang-orang yang benar.” (Os. An-Nuur (24): 6-9). 


Apabila salah satu dari keduanya tidak 
mengucapkan salah satu dari lima kalimat di atas, maka 
Ifan-nya tidak berlaku, karena Allah & mengaitkan 
hukumnya itu dengan kalimat-kalimat tersebut. Ini 
menunjukkan, bahwa dia tidak berkaitan dengan selain 
kalimat-kalimat tersebut. Disamping itu, dia adalah 
bukti dalam masalah zina sehingga tidak boleh kurang 
jumlahnya, seperti halnya kesaksian. 


Apabila orang yang melakukan Ii'an mengganti 
kalimat “Asyhadu” dengan kalimat-kalimat sumpah 
seperti “Ahlifu (aku bersumpah)” atau “Ugsimu” atau 
“Uulu,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syaff'i: 

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, 
karena Jian adalah sumpah sehingga boleh 
menggunakan kata-kata sumpah. 


6061| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia tidak 
menggunakan kata yang disyariatkan. 


Sedangkan bila sang suami mengganti kata 
“Laknat” dengan kata “Dijauhkan” atau “Dimurkai,” 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Boleh, karena semuanya 
memiliki arti yang sama. 

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia 
meninggalkan kata yang disyariatkan. 

Apabila sang istri mengganti kata “Dimurkai” 
dengan kata “Laknat,” maka hukumnya tidak 
dibolehkan, karena kata “Murka” lebih berat dari 
“Laknat.” Oleh karena itu, kata ini dikhususkan bagi 
istri. Sebab, kesalahan akibat perbuatan zinanya itu 
lebih buruk dan dosanya akibat perbuatan zina lebih 
besar dari dosa sang suami yang melakukan gadzaf. 


Apabila sang suami mengganti kata, “Laknat” 
dengan kata “Murka,” maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, 
karena kata “Murka” lebih berat. 

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia tidak 
menggunakan kalimat yang disyariatkan. 


Apabila sang suami mendahulukan kata “Laknat” 
atas kata “Saksi (sumpah) atau sang istri 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 607 


mendahulukan kata “Murka” atas kata “Saksi,” maka 
dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, 
karena tujuannya adalah memberatkan dan hal tersebut 
dapat tercapai dengan mendahulukan. 


Pendapat Kedua: Tidak boleh, — karena dia 
meninggalkan kata yang disyariatkan. | 


Penjelasan: 


Li'an tidak sah kecuali dilakukan di hadapan penguasa atau 
hakim, karena dia adalah sumpah sehingga tidak sah kecuali bila 
dilakukan di hadapan hakim, seperti halnya sumpah dalam 
tuduhan-tuduhan lainnya. Disamping itu, ada sebagian ulama yang 
tidak membolehkan /'an terhadap kafir dzimmi, budak dan orang 
yang dihukum had, sehingga masalah ini dianggap sebagai 
masalah jjtihadiyyah yang membutuhkan hakim, seperti halnya 
pembatalan nikah karena adanya cacat. 

Lian juga tidak sampai hakim meminta /'an diucapkan 
dengan .mengatakan. kepada sang suami, “Katakanlah: "Aku 
bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah.” Hal ini berdasarkan 
sebuah riwayat, bahwa Rukanah bin Abdi Yazid berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku telah menthalak Battah istriku: Suhaimah” Nabi 
bertanya, “Apa yang kamu maksud dengan Battah? Rukanah 
menjawab, “Demi Allah, yang aku maksud hanyalah satu kali.” 
Nabi bertanya lebih lanjut, “Demi Allah, apakah yang kamu 
maksud hanya satu kah?” Rukanah mengatakan, “Demi Allah, 
yang aku maksud adalah satu kali.” Setelah Rukanah bersumpah 
sebelum diminta bersumpah, ternyata Nabi & tidak menganggap 


608 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








cukup sumpah tersebut. Justru beliau memintanya bersumpah lagi 
untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa Han itu tidak sah 
bila tidak diminta. Apabila pasangan suami-istri menunjuk seorang 
laki-laki sebagai hakim untuk melakukan /'an di antara keduanya 
lalu laki-laki tersebut melakukannya, apakah hukumnya sah?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang akan 
diuraikan pada tempatnya. 


Apabila seorang laki-laki menikahkan budak laki-lakinya 
dengan budak perempuan yang juga miliknya, lalu si budak 
menuduh istrinya melakukan zina, maka sang majikan boleh 
melakukan an di antara keduanya, karena dia bisa menerapkan 
hukuman had terhadap keduanya sehingga dia bisa melakukan 
fan di antara keduanya seperti halnya hakim. 


Masalah: Li'an adalah seorang hakim mengatakan kepada 
suami empat kali, “Katakanlah: “Aku bersumpah dengan nama 
Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku 
terhadap istriku si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina.” 
Apabila sang istri sedang pergi, maka nasabnya dihilangkan agar 
istri yang lain tidak berserikat di dalamnya. Sedangkan bila sang 
istri hadir, maka sang suami mengatakan, “Dalam tuduhanku 
terhadap istriku si fulanah binti fulan” seraya menunjuk kepadanya. 
Lalu apakah disyaratkan harus menggabungkan antara nama sang 
istri dengan isyarat kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Disyaratkan menggabungkan antara 
keduanya, karena Aan itu didasarkan pada penguatan dan 
pemberatan sehingga wajib menggabungkan keduanya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 609 


Pendapat Kedua: Tidak disyaratkan  menggabung 
keduanya, akan tetapi sang suami cukup mengatakan, “istriku ini.” 
Karena, sumpah itu sah dengan ucapan demikian, sebagaimana 
dalam pernikahan sang wali cukup mengatakan “Istrimu ini,” dan 
sang suami mengatakan, “Istriku ini telah kucerai.” Apabila sang 
istri memiliki anak atau sedang hamil dan sang suami hendak 
mengingkarinya dengan /f'an, maka pada setiap sumpahnya, dia 
harus mengucapkan, “Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa 
aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku 
si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina, dan bahwa 
kandungan ini atau anak yang dalam kandungannya ini bukan 
berasal dariku.” Apabila sang suami mengatakan “Dan 
sesungguhnya anak ini bukan berasal dariku” tanpa mengatakan 
“Dan sesungguhnya anak ini berasal dari perbuatan zina,” maka 
anak tersebut tidak dinafikan darinya, karena bisa jadi yang 
dimaksud adalah bukan dariku dalam hal fisik dan akhlaknya. 
Sementara bila dia mengatakan “Dan sesungguhnya anak ini 
berasal dari zina” tanpa mengatakan “Dan dia bukan berasal 
dariku,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Nasab anak tersebut dinafikan darinya, 
karena anak zina bukan berasal darinya. Pendapat ini dinyatakan 
oleh Al @adhi Abu Ath-Thayyib. 


Pendapat Kedua: Nasab anak tersebut tidak dinafikan 
darinya, karena bisa saja dia berkeyakinan, bahwa persetubuhan 
dalam nikah tanpa wali sebagai zina menurut pendapat Ash- 
Shairafi. Terkadang seseorang menikah tanpa wali lalu 
menyetubuhi istrinya dan hal tersebut bukan zina (menurut Ash- 


610 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Shairafi). Oleh karena itu, dia wajib mengatakan, “Dan dia bukan 
berasal dariku” untuk meniadakan asumsi tersebut. 


Apabila suami menuduh istrinya melakukan zina dua kali, 
maka dia harus menyebut tuduhannya tersebut dalam setiap #'an- 
nya. Apabila dia menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki 
yang disebut namanya, maka dia harus menyebutnya dalam setiap 
sumpahnya. Apabila sang suami telah menyatakan demikian 
sebanyak empat kali, maka disunahkan agar hakim menyuruhnya 
berhenti lalu menasehatinya dengan mengatakan, “Aku takut bila 
kamu tidak benar kamu akan mendapat laknat Allah. Bertakwalah 
kepada Allah, karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa 
akhirat. Ucapanmu yang kelima akan membuatmu mendapat 
siksa.” Kemudian sang hakim harus menyuruh seorang laki-laki 
agar meletakkan tangannya di mulutnya. Apabila laki-laki yang 
melakukan Han tersebut tidak mau, maka hakim harus 
mengatakan kepadanya, “Ucapkanlah “Dan aku berhak mendapat 
laknat Allah bila aku termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku 
terhadap istriku si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina, dan 
bahwa anak ini bukan berasal dariku.” Kemudian sang istri 
mengucapkan #annya dan sang hakim mengatakan kepadanya 
empat kali, “Ucapkanlah, “Aku bersumpah dengan nama Allah 
bahwa suamiku si fulan bin fulan termasuk orang yang dusta dalam 
tuduhannya terhadapku, bahwa aku telah berzina.” Hal ini bila 
suaminya sedang pergi. 

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Sedangkan bila sang suami 
hadir, maka sang istri bisa memberi isyarat kepadanya disaat sang 
suami butuh terhadap nasabnya.” Sedangkan memberi berkenaan 


dengan memberi isyarat kepada sang suami, dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 611 


Sang istri tidak perlu menyebut anak dalam #arrnya, 
karena hak anak tersebut tidak ada di dalamnya. Apabila sang istri 
telah bersumpah demikian sebanyak empat kali, maka hakim 
harus menghentikannya dan menasehatinya, sebagaimana yang 
telah kami katakan sebelumnya berkaitan dengan /'an suami, lalu 
sang hakim mengatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah, 
karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat, 
dan setelah ucapanmu yang kelima kamu akan mendapat laknat 
Allah.” Lalu. sang hakim menyuruh seorang perempuan agar 
menutupi mulut sang istri dengan tangannya. Apabila dia (sang 
istri) tetap menolak, maka hakim harus mengatakan kepadanya, 
“Ucapkanlah, “Dan aku berhak mendapat murka Allah bila 
suamiku si fulan bin fulan termasuk orang yang benar dalam 
tuduhannya terhadapku bahwa aku telah berzina'.” 


Dalil perkara ini adalah firman Allah &, 


Naa A3 Peda AX 3 aa 5 CP AKAN 
D 


DIY Asasi ena 2 Ogan aa, 


bagnganetar Ii Ea 


“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.” (Os. An-Nuur (24): 6). 


Ibnu Abbas #, meriwayatkan, bahwa ketika Nabi & 
memandu fan antara Hilal bin Umayyah dan istrinya, beliau 
bersabda kepadanya, “Wahai Hilal, bertakwalah kepada Allah! 
bangunlah dan bersumpahlah empat kali!” Lalu beliau bersabda 


612 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


kepadanya, (f3 5431 Jie Ha Ugal GAJI DISS OB Ibn G At Hi 
Laka Ole kep “Wahai Hilal bertakwalah kepada Allah! 


karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat 
dan karena Ii'an-mu kamu akan mendapat siksa Allah.” 


Dalam salah satu hadits disebutkan, bahwa Nabi & 
menutupi mulut Hilal bin Umayyah dengan tangannya, lalu Hilal 
berkata, “Allah tidak akan menyiksaku karena sumpahku ini 
sebagaimana Dia tidak akan berbuat zhalim terhadapnya,” lalu 
Hilal bersumpah untuk kelima kalinya. Kemudian setelah sang istri 
bersumpah empat kali, Nabi & bersabda kepadanya, up AI Pe) 
de Lam BI Te ola Up TAM SA Hp Opal SAN DliE 
Lia “Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa 
dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, dan bahwasanya dengan 
sumpahmu ini kamu akan mendapat siksa.” Ternyata sang istri 
tersebut terlambat (dalam mengucapkannya) dan mundur sehingga 
kami menduga dia akan menarik sumpahnya, lalu dia berkata, 
“Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku,” lalu dia 
bersumpah untuk kelima kalinya.” 


Apabila salah satu dari keduanya tidak mengucapkan 
sebagian dari kalimat-kalimat yang sampai lima kali tersebut, maka 
tidak ada hukum berkaitan dengan fan tersebut (tidak berlaku), 
baik /''an tersebut dianggap sah oleh hakim atau tidak. Sementara 
menurut Abu Hanifah, apabila salah satu dari keduanya 
bersumpah dua kali dan mengucapkan kalimat laknat pada ucapan 
ketiga lalu hakim memutuskan bahwa keduanya telah resmi 
bercerai dan si anak ditiadakan nasabnya (dari suami), maka hakim 
salah, akan tetapi hukumnya berlaku. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 613 


Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa 
Allah #mengaitkan hukum dengan lafazh-lafaah yang lima 
tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi & melakukan #'an antara Al 
Ajlani dan istrinya, lalu beliau bersabda kepada Al Ajlani, 
“Berdirilah dan bersumpahlah empat kali lalu sebutlah kata laknat 
pada ucapan kelima!.” kemudian beliau bersabda kepada sang 
istri, “Berdirilah dan bersumpahlah empat kali dan sebutlah kata 
laknat pada ucapan kelima !,” lalu beliau memisahkan keduanya. 
Sedangkan bila hukumnya dikaitkan dengan jumlah, maka dia 
tidak berkaitan dengan selain itu, sebagaimana seseorang 
bersumpah dalam masalah zina. 


Cabang: Apabila salah satu dari keduanya mengganti 
ucapan “Asyhadu Billah” dengan ucapan “Ahlifu Billah” atau 
“Ugsimu Billah” atau “Uulu Billah,” maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya tidak sah, karena yang 
disebutkan Allah adalah kalimat “Asyhadu,” sehingga bila kalimat 
ini diganti dengan kalimat lain, maka hukumnya tidak sah, 
sebagaimana bila dia mengurangi jumlah yang ditetapkan. 

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena fan itu 
merupakan sumpah, sementara kalimat “Half @asam dan la” 
adalah sumpah yang jelas, sedangkan kalimat “Asyhadu” adalah 
sumpah dengan bahasa kiasan. Apabila dibolehkan menggunakan 
bahasa kiasan, maka tentunya lebih dibolehkan lagi menggunakan 
bahasa yang jelas. 


Apabila suami mengganti kalimat “Laknat” dengan kalimat 
“Dijauhkan,” misalnya pada ucapan kelima dia mengucapkan, 


cie || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








“Dan aku berhak dijauhkan dari rahmat Allah jika aku termasuk 
orang yang dusta dalam tuduhanku terhadap istri si fulanah binti 
fulan bahwa dia berzina,” maka dalam hal ini ada dua pendapat 
ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia 
meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan. 


Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena semua kalimat 
tersebut memiliki satu arti. 


Sedangkan bila kalimat “Laknat” itu diganti dengan kalimat 
“Murka,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia 
meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan. 


Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena kalimat 
“Murka” semakna dengan kalimat “Laknat,” bahkan lebih berat 
darinya: karena laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, 
sementara dalam murka disamping dijauhkan dari rahmat Allah 
juga lebih berat hukumannya. Terkadang ada orang yang 
dijauhkan dari rahmat Allah tetapi tidak dimurkai, dan seseorang 
tidak dimurkai kecuali bila dia dijauhkan dari rahmat Allah. 


Apabila sang istri mengganti kalimat “Murka” dengan 
kalimat “Marah,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi i: 

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia 
meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan. 


Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena semua kalimat 
tersebut artinya sama. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 615 





Apabila sang istri mengganti kalimat “Murka” dengan 
kalimat “Laknat,” menurut Syaikh Abu Hamid, £ amnya tidak 
berlaku, dimana para ulama fikih Asy-Syafi'i tidak 
memperselisihkan hal ini, karena dia mengganti kalimat yang telah 
ditetapkan dengan kalimat yang lebih ringan darinya, sebagaimana 
yang telah kami uraikan sebelumnya. 


Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain bahwa hukumnya 
diperbolehkan, akan tetapi riwayat ini tidak terkenal. 


Apabila suami mendahulukan kalimat laknat sebelum 
mengucapkan sumpah empat kali atau mengucapkan kalimat 
laknat di tengah-tengahnya, sementara sang istri mendahulukan 
kalimat “Murka” sebelum mengucapkan sumpah empat kali atau 
. mengucapkannya di tengah-tengahnya,. maka dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: | | 

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, karena 
tujuannya adalah memperberat dan menguatkan dengan lafazh- 
lafaah tersebut dan dia telah . melakukannya meskipun 
mendahulukan sebagian atas sebagian yang lainnya. 

—. Pendapat Kedua: Hukumnya tidak boleh, karena dia 
menyelisihi nash Al @ur'an. Disamping itu, dia telah mengatakan 
pada ucapan kelima, “Dan aku berhak mendapat laknat Allah bila 
aku termasuk orang yang dusta,” yaitu dalam sumpahnya. Dengan 
demikian, maka dia wajib diakhirkan dari sumpah. 


616 Il Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Cabang: Pendapat Para Ulama 


Li'an tidak sah kecuali dengan perintah hakim atau orang 
yang menggantikannya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, 
karena Nabi #& menyuruh Hilal bin Umayyah memanggil istrinya 
lalu beliau memberlakukan #'an di antara keduanya. Disamping itu, 
Ifan itu terkadang menjadi sumpah dan kesaksian. Mana saja yang 
berlaku, maka dia adalah sesuai yang disyaratkan hakim. Apabila 
pasangan suami istri saling ridha tanpa adanya hakim dalam 
melakukan /'an, maka hukumnya tidak sah. Karena, Han itu 
didasarkan pada pemberatan dan penguatan sehingga tidak boleh 
tanpa adanya hakim, seperti halnya hukuman had, ini bila 
keduanya itu orang merdeka. Akan tetapi Ahmad menyamakan 
antara dua orang merdeka dengan dua budak dalam hal wajibnya 
Ifan di hadapan hakim atau wakilnya. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Disunahkan agar 
Ifan dilakukan di hadapan sekelompok orang, karena 
Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd menghadiri 
acara li'an di hadapan Nabi &, padahal usia mereka 
saat itu masih kecil, dan anak-anak kecil itu tidak akan 
menghadiri suatu majlis kecuali karena mengikuti kaum 
pria dewasa. Ini menunjukkan bahwa Jian dihadiri 
sekelompok laki-laki dewasa dan diikuti anak-anak kecil. 
Disamping itu, Ii'an berdasarkan pemberatan yang 
bertujuan sebagai pembelajaran agar pelakunya merasa 
takut (dan begitu pula dengan orang-orang yang 
melihatnya), karena melakukannya lebih berat dari 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 617 





sekedar rasa takutnya. Kemudian disunahkan pula agar 
yang hadir ada empat orang, karena dia merupakan 
sebab diterapkannya hukuman had, dimana hukuman 
had itu tidak sah kecuali dengan empat orang. Oleh 
karena itu, disunahkan agar /i'an dihadiri orang 
sebanyak jumlah tersebut. Disunahkan pula agar li'an 
dilakukan setelah ashar, karena sumpah pada saat itu 
lebih diberatkan. Dalilnya adalah firman Allah &, 


- 
. 


dah Olah AAN aa aa 235 “Kamu tahan kedua 
saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu 
mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.” (As. 
Al Maa'idah (5l: 106). Dikatakan bahwa yang dimaksud 
setelah shalat adalah setelah ashar. 

Abu Hurairah 4, meriwayatkan, bahwa Nabi 2 
bersabda, Dis “3 (ea Aa Tp daa P3 FT HI v Sus 
aa enak! AG Lesi Tile 33 ABBU kah SO HE Ula J3 adl 
PAN Op Uta Yah Ta Ja DS Ap da Lag PL ta al 
Dag Alai pl sa Yah Tanba CS ad BASA pad aah Ayi Ds Ya 
“Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh 
Allah pada Hari Kiamat dan tidak akan dilihat oleh- 
Nya, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih: 
Laki-laki yang bersumpah atas harta seorang muslim 
lalu merampasnya, laki-laki yang bersumpah setelah 
Shalat ashar bahwa dia telah memberikan barang 
dagangannya lebih banyak dari apa yang telah 
diberikannya, dimana dia berdusta, dan laki-laki yang 
menolak sisa air (untuk diberikan kepada orang lain). 


618 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadrazab 


Allah & akan berfirman (pada Hari Kiamat), “Pada hari 
ini Aku larang kamu mendapatkan karunia-Ku 
sebagaimana kamu telah melarang sisa (kelebihan) air 
yang bukan hasil dari pekerjaan kedua tanganmu.” 


Disunahkan agar kedua pasangan suami-istri 
melakukan Ii'an dengan berdiri. Hal ini berdasarkan 
riwayat Ibnu Abbas #, dalam hadits tentang Hilal bin 
Umayyah, Ligai 240 A, aga IMB AH Isl Lg! Josh 
“Lalu Nabi 8& mengirim utusan untuk memanggil 
keduanya, kemudian Hilal berdiri lalu bersumpah, lalu 
istrinya berdiri dan bersumpah.” 


Disamping itu, melakukan Ii'an dengan berdiri 
lebih membuat takut pelakunya. Hanya saja para ulama 
berselisih pendapat tentang pemberatan dengan 
pengulangan ucapan. Dikatakan, bahwa hukumnya 
disunahkan seperti pemberatan (penguatan) di hadapan 
sekelompok orang dan dengan melihat waktunya. 
Sedangkan pemberatan pada tempat adalah dengan 
melakukan Ii'an di tempat paling mulia (paling suci) di 
negeri tempat terjadinya J/i'an. Apabila tempatnya di 
Makkah maka Ii'an-nya dilakukan di antara rukun dan 
magam Ibrahim, karena sumpah di tempat tersebut 
lebih berat. 


Sedangkan  dalilnya adalah hadits yang 
menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf #& melihat 


sekelompok orang yang sedang bersumpah di antara 
rukun dan magam Ibrahim. Lalu dia bertanya, “Apakah 
sumpah kalian berkaitan dengan urusan darah?” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 619 


Mereka menjawab, “Bukan” dia bertanya lagi, “Apakah 
berkaitan dengan harta yang sangat besar?” Jawab 
mereka, “Bukan.” Maka Abdurrahman berkata, “Aku 
takut tempat ini akan disukai banyak (untuk 
bersumpah).” 


Apabila /i'an dilakukan di Madinah, maka dia 
dilakukan di dalam masjid, karena masjid (Nabawi) 
merupakan tempat paling suci di Madinah. Lalu apakah 
dia dilakukan di atas mimbar atau di dekat mimbar?. 
Para periwayat yang meriwayatkan hal ini dari Nabi & 
berselisih pendapat. Abu Hurairah & meriwayatkan 
dengan mengatakan: Aku mendengar Rasulullah & 


bersabda, «bj Bia IE Pp RT asi IE cega Ue Ula ia 
33 4 && “Barangsiapa bersumpah di dekat mimbarku 


dengan sumpah yang (mengandung) dosa meskipun 
hanya sekedar siwak dari dahan kurma yang basah, 
maka dia wajib masuk neraka.” 


Jabir & meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda, 


II ae EGn ae 


48 ca Suaka 13 Anil gai Ie SA ts His 3 “Barangsiapa 
bersumpah di atas mimbarku dengan sumpah yang 
(mengandung) dosa, maka dia akan menempati tempat 
duduknya di neraka.” 

Abu Ishag berkata, “Apabila orang yang 
menyaksikan berjumlah banyak, maka /i'an dilakukan di 
atas mimbar agar orang-orang mendengarnya. 
Sedangkan bila yang menyaksikan sedikit, maka Ii'an 
dilakukan dekat mimbar di dekat makam Nabi &.” 


620 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, “Li'an tidak 
boleh dilakukan di atas mimbar, karena mimbar adalah 
tempat mulia sedang li'an tidak boleh dilakukan di 
tempat yang suci dan mulia.” Sedangkan redaksi hadits, 
“Di atas mimbarku,” maka dia ditafsirkan “Di dekat 
mimbarku,” karena huruf-huruf sifat itu sebagiannya 
menggantikan sebagian lainnya. Apabila /i'an-nya di 
Baitul Magdis, maka dia dilakukan di dekat batu besar 
(Shakhrah), karena dia adalah tempat paling suci di 
Baitul Magdis. Sedangkan bila li'an-nya di negeri lain, 
maka Ji'an-nya itu dilakukan di masjid Jami. 


Apabila perempuan yang melakukan Ii'an sedang 
haid, maka dia bisa melakukannya di depan pintu 
masjid, karena dia lebih dekat dengan tempat yang 
mulia. Apabila pelakunya orang Yahudi, maka /i'an itu 
dilakukan di dalam biara Yahudi, sedangkan bila 
pelakunya orang Nashrani, maka itu dilakukan di dalam 
gereja, sementara bila pelakunya orang Majusi, maka 
Ifan itu dilakukan di rumah api (tempat peribadatan 
orang Majusi), karena tempat-tempat tersebut seperti 
masjid menurut kami (kalangan umat Islam). 


Penjelasan: 


Hadits Abu Hurairah yang pertama diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya. Al Azizi 
berkata dalam As-Siraj Al Munir, bahwa orang-orang yang tidak 
diajak bicara oleh Allah #& pada Hari Kiamat tidak terbatas pada 
tiga orang saja. Jumlah tersebut tidak menafikan tambahan. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 621 


Sedangkan berkenaan dengan redaksi, “Setelah Ashar,” 
waktu ini memang dikhususkan karena merupakan waktu yang 
mulia, mengingat dia adalah akhir hari dan waktu menjelang 
matahari terbenam. Oleh karena itu, tidak layak bila amalan 
seseorang yang terakhir merupakan amalan buruk. Lebih-lebih lagi 
karena waktu ashar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat 
malam dan malaikat siang dimana amalan-amalan diangkat pada 
waktu tersebut, sehingga hukumannya (akibat perbuatan dosa 
pada waktu tersebut) diperberat. 


Sedangkan berkenaan dengan redaksi, “Melarang sisa 
airnya,” maksudnya adalah bila seseorang menggali sumur di tanah 
tak bertuan untuk menghidupi dirinya, yaitu memanfaatkan airnya. 
Dalam kondisi demikian, dia wajib memberikan sisa airnya (kepada 
orang lain yang membutuhkan). Apabila seseorang menggali 
sumur dengan tujuan untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia 
tidak boleh melarang orang lain mengambil airnya, kecuali bila 
sumur tersebut menjadi miliknya. 


Sedangkan berkenaan dengan atsar Abdurrahman bin Auf, 
ini diriwayatkan oleh Al Baihagi (juz 1 hal 176). Imam Asy-Syafi'i 
berkata, “Di antara hujjiah dan jima' mereka adalah, bahwa Muslim 
dan Al adah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ikrimah 
bin Khalid bahwa Abdurrahman bin Auf ...... dst (dia menyebutkan 
riwayatnya).” 


Selanjutnya Asy-Syafi'i berkata, “Mereka berpendapat, 
bahwa yang dimaksud adalah harta yang jumlahnya besar yaitu 
jumlahnya mencapai 20 dinar lebih.” Asy-Syafi'i melanjutkan 
perkataannya, “Malik juga mengatakan, “Sumpah di atas mimbar 
dilakukan untuk kasus uang yang jumlahnya seperempat dinar'.” 


622 | MI Majmu'Syarah Al Muhadzdrab 





Sedangkan berkenaan dengan hadits Abu Hurairah yang 
kedua, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan 
Ibnu Majah dengan redaksi, 


DE AN YG KE ADI Na ae Eu 
| 2 bana: 
a Lan VI ay” de j3 (Lost Unag 


sa 


1 n 


“Seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan 
tidak boleh bersumpah di dekat mimbar kecuali dengan sumpah 
yang (mengandung) dosa meskipun hanya sekedar siwak dari 
dahan kurma basah, kecuali dia wajib masuk Neraka.” 


Para periwayat hadits ini tsigah dan sanadnya shahih. 
Demikianlah yang disebutkan dalam Zawa'id Ibnu Majah karya 
Ibnu Hajar. 


Sedangkan hadits Jabir, dia diriwayatkan oleh Malik dalam 
Al Muwaththa' pada Bab: Melakukan Dosa Di Atas Mimbar 
Nabi & dalam Kitab (Pembahasan) Peradilan. Di dalamnya 
disebutkan bahwa Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' berselisih 
tentang sebuah rumah, lalu keduanya mengadukan kasus tersebut 
kepada Marwan bin Al Hakam —Gubernur Madinah saat itu. 
Marwan memutuskan agar Zaid bersumpah di atas mimbar. Maka 
Zaid berkata, “Aku akan bersumpah di tempatku ini” Marwan 
berkata, “Tidak boleh, kecuali di dekat persimpangan jalan.” Maka 
Zaid pun bersumpah bahwa haknya memang demikian dan dia 
tidak mau bersumpah di atas mimbar. Sikapnya ini membuat 
Marwan kagum. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 623 


— Malik berkata, “Aku tidak pernah melihat ada orang yang Na 
bersumpah di atas mimbar dalam kasus uang yang kurang dari 
. seperempat dinar yaitu tiga dirham.” 


Sedangkan hadits Jabir, hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud dalam pembahasan Sumpah dan Nadzar (Bab: 
Mengagungkan Sumpah Di Hadapan Nabi #&). Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, An- 
Nasa'i, Ibnu Khuzaimah -dimana dia menilai hadits ini shahilr, 
Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits ini juga memiliki hadits penguat 
dari Abu Umamah bin Tsa'labah secara marfu' yang juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa 'i. 


Hukum: Apabila hakim hendak memandu 4'an di antara 
pasangan suami-istri, maka disunahkan agar Ian tersebut 
diperberat dengan menghadirkan sekelompok orang laki-laki 
dengan jumlah minimal empat orang, karena zina itu berlaku 
dengan kesaksian empat orang. Sementara menurut Abu Hanifah, 
tidak disunahkan memberatkannya dengan menghadirkan mereka. 

Dalil kami adalah, bahwa para sahabat yang meriwayatkan 
Fan dari Nabi & ada tiga orang, yaitu Sahl bin Sa'd, Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas. Mereka semua saat itu masih muda dan tidak 
menghadiri suatu majlis kecuali mengikuti orang lain. Diriwayatkan 
dari Sahl bahwa dia berkata, “Aku menghadiri acara /f'an ketika 
usiaku 15 tahun dan aku menghadirinya bersama orang-orang.” 


Disamping itu Allah @&berfirman, 


» 492 s2 br 2 0... 
Op an Lee ah 


624 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 
oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Os. An-Nuur (24: 
2). 


Li'an adalah sebab diterapkannya hukuman had. Apabila 
kehadiran sekelompok orang disyariatkan supaya hukuman had 
terlaksana, maka begitu pula sebabnya yaitu fan, karena bila 
suami tidak melakukan #'an, maka dia dihukum had), dan bila dia 
melakukan #'an, maka istrinya itu dihukum had bila sang istri tidak 
melakukan 4'an. 


Disunahkan agar hakim memberatkan Man dengan 
menetapkan waktunya setelah ashar. Al Mas'udi berkata, “Li'an 
dilakukan pada hari Jum'at karena dia merupakan waktu yang 
paling utama.” Akan tetapi menurut Abu Hanifah, hal tersebut 
tidak disunahkan. 

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah firman 
Allah &, 


AN 


sp 


ok he 3 X AN Xn n ta K Pad RP: 


“Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama 
Allah.” (Os. Al Maa'idah (bl: 106). 


Para ahli tafsir menafsirkannya setelah shalat ashar. Ini 
menunjukkan bahwa waktu berpengaruh terhadap sumpah. 


Abu Hurairah 48, meriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda, 


- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 625 


BY Aa 3 KG H6 
Ju Sea AD Uas ah aan 
Ia Aja AA ai GL Jap AA pa 
P5 LIS 3 Jail Ca PL ian Jah 
HAN ag dna Ta FAN vB cela Jana aa an 
das 3 ya Ya an 3 ga Dea GI 


“Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah 
pada Hari Kiamat dan tidak akan dilihat oleh-Nya, dan mereka 
akan mendapat siksa yang pedih: Laki-laki yang bersumpah atas 
harta seorang muslim lalu merampasnya, laki-laki yang bersumpah 
setelah shalat Ashar bahwa dia telah memberikan barang 
dagangannya lebih banyak dari apa yang telah diberikannya, 
dimana dia berdusta, dan laki-laki yang menolak sisa air (untuk 
diberikan kepada orang lain). Allah & akan berfirman (pada Hari 
Kiamat), “Pada hari ini Aku larang kamu mendapatkan karunia-Ku 
sebagaimana kamu telah melarang sisa (kelebihan) air yang bukan 
hasil dari pekerjaan kedua tanganmu.” 


Disunahkan agar suami bersumpah dengan berdiri, 
berdasarkan sabda Nabi &, “Berdirilah wahai Hilal! lalu 


bersumpahlah.” Disamping itu berdiri akan lebih membuat 


626 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





pelakunya merasa takut. Apabila dia tidak mampu berdiri, maka 
dia bisa melakukan /'an dengan duduk atau berbaring, karena dia 
tidak lebih ditekankan dari shalat, sementara shalat saja boleh 
dilakukan dengan tidak berdiri bila yang bersangkutan tidak 
mampu berdiri. Dengan demikian, maka Ian lebih utama. 
Sedangkan sang istri, maka dia tetap duduk ketika sang suami 
melakukan fan, karena dia tidak perlu berdiri saat itu, kemudian 
bila dia hendak bersumpah, maka dianjurkan agar dia berdiri, 
berdasarkan sabda Nabi #&, “Berdiri dan bersumpahlah!” 


Apabila hal ini telah jelas, maka tempat untuk melakukan 
ian yang disunahkan atau diwajibkan adalah tempat yang paling 
mulia di negeri tersebut. Apabila /'ar-nya di Makkah, maka dia 
dilakukan di antara Rukun dan Magam. Hal ini berdasarkan 
riwayat yang menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf #& 
melihat sekelompok orang yang sedang bersumpah di antara 
Rukun dan Magam Ibrahim. Lalu dia bertanya, “Apakah sumpah 
kalian berkaitan dengan urusan darah?” Jawab mereka, “Bukan” 
Tanyanya lagi, “Apakah berkaitan dengan harta yang sangat 
besar?” Jawab mereka, “Bukan.” Maka Abdurrahman berkata, 
“Aku takut tempat ini akan disukai banyak (untuk bersumpah 
karena dianggap biasa ftidak keramat)).” Ada pula riwayat dengan 
redaksi, “Ka'bah ini.” Dikatakan bahwa maksud “Bahau Bisy- 
Syai-” adalah bahwa kemuliaan sesuatu (suatu tempat) dianggap 
remeh. 


Apabila Han dilakukan di Madinah, maka dia dilakukan di 
dalam masjid, karena masjid (Nabawi) merupakan tempat paling 
suci di Madinah. Abu Hurairah #5 meriwayatkan, bahwa Nabi & 
bersabda, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 627 


Ip Kl gan JP Gia Ni lo ya 
3 By IT 0 - Na - 
SI ee Hb HI gam 


“Barangsiapa bersumpah di dekat mimbarku dengan 
sumpah yang (mengandung) dosa meskipun hanya sekedar siwak 
dari dahan kurma yang basah, maka dia wajib masuk neraka.” 


Jabir juga meriwayatkan, bahwa Nabi & bersabda, 
has Kol asa AS Sa Ai Alb ya 
z - 
P3 In yen 


JI KR OLkana 


“Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku ini dengan 
sumpah yang mengandung dosa, maka dia akan menempati 
tempat duduknya di neraka.” 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah 
ini. Menurut Abu Ishag, ini tergantung pada perbedaan dua 
kondisi. Apabila orang yang hadir di masjid banyak sehingga 
apabila #'an dilakukan di bawah mimbar tidak akan didengar oleh 
mereka, maka Aan dilakukan di atas mimbar. Tempat yang 
dianjurkan di dekat mimbar adalah bila orang yang hadir di masjid 
sedikit, dimana /fan bisa didengar oleh mereka di bawah mimbar. 
Sedangkan menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, an tidak 
dilakukan di atas mimbar, karena naik ke mimbar adalah suatu 
kemuliaan, sedang fan itu bertujuan agar menakut-nakuti dan 
supaya yang bersangkutan menarik sumpahnya. Jadi, tidak 
dianjurkan berada di tempat yang mulia. Sedangkan tentang 
redaksi, “Di atas mimbar,” maksudnya adalah di dekat mimbar, 


628 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





karena huruf-huruf sifat itu sebagiannya bisa menggantikan posisi 
sebagian lainnya. 


Syaikh Abu Hamid berkata, bahwa pendapat ini tidak 
benar, karena mimbar adalah tempat yang mulia, karena apabila 
boleh mengatakan, bahwa tidak boleh melakukannya di atas 
mimbar disebabkan itu adalah tempat yang mulia, maka boleh pula 
dikatakan bahwa tidak boleh melakukan #an di dekat mimbar 


karena alasan tersebut. 

Apabila #'an-nya di Baitul Magdis, maka itu dilakukan di 
dekat Shakhrah, karena dia adalah tempat yang paling suci di 
Baitul Magdis. Sedangkan apabila #'arrnya di itu negeri lain, maka 
fanrnya dilakukan di masjid Jami'. 

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Mimbar-mimbar di masjid 
Jami' tidak ada yang lebih istimewa dari yang lainnya. Berbeda 
dengan mimbar di Madinah (masjid Nabawi), karena Nabi & 
bersabda, ii PL u 1513 63) s3 Ge “Antara rumah 
dengan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga.” 


Apabila sang istri sedang haid, maka dia tidak boleh masuk 
masjid, ini berdasarkan sabda Nabi &, 


- 0 3 Ps - 
- - 3 - o - 
2 —y , —md TEA Jl Y 
z s - 
“Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang 


Junub dan perempuan haidh.” 


Dia harus berdiri di depan pintu masjid. Apabila sang suami 
telah bersumpah, maka hakim bisa mengirim beberapa orang 
kepada istrinya agar sang istri bersumpah di depan pintu masjid. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (| 629 


Apabila sang suami mendatanginya, maka hal tersebut tidak apa- 
apa. 


Cabang: Apabila 4'an dilakukan pasangan suami istri yang 
menganut agama lain (kafir), maka dia dilakukan ditempat yang 
disucikan oleh keduanya. Apabila keduanya beragama Yahudi, 
maka Ian dilakukan di dalam biara Yahudi, sedangkan bila 
keduanya Nashrani, maka dia dilakukan di dalam gereja, 
sementara bila keduanya orang Majusi, maka dia dilakukan di 
rumah api (tempat peribadatan orang Majusi), karena tempat- 
tempat tersebut diagungkan oleh penganut agama-agama tersebut, 
sebagaimana umat Islam mengagungkan masjid. 


Lian bertujuan membuat pelakunya takut. Terkadang 
seseorang merasa takut melakukan maksiat bila berada di tempat 
suci, karena khawatir akan mendapat siksa dan hukuman dengan 
segera. Tempat-tempat tersebut adalah tempat suci menurut 
mereka, seperti halnya masjid bagi kaum muslimin. 


Apabila dikatakan, “Apabila hakim hadir di tempat tersebut 
bersama keduanya, maka dia telah melakukan kemaksiatan yang 
sama dengan keduanya dalam mengagungkannya.” Maka 
dikatakan, “Sesungguhnya maksiat itu terjadi dengan 
mengagungkan tempat-tempat tersebut, sedang hakim itu tidak 
mengagungkannya dan hanya memasukinya untuk memandu fan 
terhadap keduanya dan dia tidak bermaksiat dalam memasukinya.” 


Apabila keduanya orang musyrik yang tidak memiliki 
agama seperti kaum penyembah berhala dan orang-orang Zindig 
lalu keduanya mengadukan kasus kepada kami, maka hakim harus 
memandu fan keduanya dengan duduk baik di rumahnya atau di 


630 Il AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








majelisnya. Apabila dia berada di dalam masjid, maka dia bisa 
memandu fan terhadap keduanya, karena keduanya tidak 
memandang suci suatu tempat, melainkan semuanya: sama 
menurut keduanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama- 
ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata: Apabila hakim masuk masjid 
lalu memandu fan terhadap keduanya, maka hal tersebut 
mungkin akan menimbulkan kesialan padanya, karena sumpah 
palsu akan menjadikan suatu negeri itu sunyi dan gersang. 


Apabila sang istri merupakan perempuan dzimmi yang 
menjadi istri laki-laki muslim dan hakim memandu #an terhadap 
keduanya, maka suami yang muslim melakukan #'an di masjid, lalu 
hakim bisa menyuruh sang istri agar mendatangi tempat yang 
menurutnya suci untuk melakukan /'an di dalamnya. 


Asy-Syafi'i berkata: Apabila perempuan musyrik minta 
dibawa ke masjid, maka dia bisa pergi ke masjid. Hanya saja dia 
tidak boleh memasuki Masjidil Haram. 


Syaikh Abu Hamid berkata, bahwa yang dimaksud beliau 
adalah perempuan dzimmi yang menjadi istri laki-laki muslim, 
dimana dirinya itu meminta kepada sang suami agar melakukan 
Ifan di masjid. Dalam hal ini hukumnya dibolehkan di semua 
masjid selain Masjidil Haram. Dan hal tersebut juga hanya boleh 
jika sang suami meridhainya. Sedangkan bila suami meminta agar 
melakukan /'an terhadap istrinya di tempat yang disucikan sang 
istri, maka hal tersebut juga dibolehkan. 

Al @adhi Abu Hamid berkata, bahwa justru yang dimaksud 
oleh Asy-Syafi'i adalah, bila keduanya orang kafir dan sang istri 
hendak melakukan an di masjid, maka hal tersebut 
diperbolehkan. Karena, memberatkan sumpah di tempat yang 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 631 


diagungkan istri merupakan haknya: apabila dia ridha untuk 
menggugurkannya, maka dia juga bisa melakukannya. Dalam hal 
ini disyaratkan agar sang suami meridhainya untuk melakukan Han 
di masjid, karena memberatkan sumpah di suatu tempat juga 
merupakan haknya. Demikianlah madzhab yang kami anut.” 


Abu Hanifah berkata: Orang musyrik boleh memasuki 
semua masjid. Sementara Malik berkata: Orang musyrik tidak: 
boleh memasuki masjid manapun. 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah &, 

ag ypo1 LP 5. 
g Lo  . 

HA ae KI UE Ke NS 


P) PP 


PS an ai GE 


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang- 
orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati 
Masjidil haram sesudah tahun ini.” (@s. At-Taubah (9l: 28). 

Secara tekstual, ayat ini merupakan dalil kami dalam 
membantah Abu Hanifah, sedangkan dari sisi objeknya, ayat ini 
merupakan dalil kami dalam membantah Malik. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Disunahkan agar fan dihadiri oleh sekelompok kaum 
muslimin, baik anak kecil maupun orang dewasa. Hadits-hadits 
tentang fan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sahl 
bin Sa'd, dimana mereka menyaksikan langsung prosesi Ifan 


632 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





bersama Nabi & dengan detail, padahal saat itu usia mereka 
masih belia: karena Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum 
Hijrah dan saat Nabi & wafat dia berusia 13 tahun. Demikianlah 
pendapat Al Wagidi dan Az-Zubair bin Bakkar. 


Para ulama sirah mengatakan, “Abdullah bin Abbas :8, 
dilahirkan di celah perbukitan Makkah sebelum Bani Hasyim 
keluar darinya, yaitu tiga tahun sebelum Hijrah.” 


Telah diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur 
periwayatan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas &, dia berkata, 
“Rasulullah #& wafat ketika aku berusia 10 tahun.” Aku juga telah 
membaca A/ Muhkam —yaitu A/ Mufashshal- bahwa ini adalah 
riwayat Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan pula dari 
Ibnu Ishag dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Rasulullah $& wafat dan saat itu aku telah dikhitan” atau “Telah 
disunat.” Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits ini tidak shahih.” 


Abdullah bin Ahmad berkata: Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, 
dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari 
Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Rasulullah & wafat ketika aku 
berusia 15 tahun.” Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata, 
“Inilah yang benar.” 


Abu Umar bin Abdul Barr berkata, “Menurutku apa yang 
dikatakan para ulama sirah dan pakar sejarah lebih benar, wallahu 
Alam.” Yang dimaksud adalah perkataan mereka, “Ibnu Abbas 
berusia 13 tahun pada saat Rasulullah & wafat. Dia wafat pada 
tahun 68 Hijriyah pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Dia 
keluar dari Makkah menuju Tha'if, lalu wafat di sana pada usia 70 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 633 


tahun dan dishalati oleh Muhammad bin Al Hanafiyyah dengan 
empat kali takbir. Muhammad bin Al Hanafiyyah berkata, “Hari ini 
telah wafat ulama besar umat Islam,” lalu dia membuat kemah di 
atas makamnya.” 


Diriwayatkan dari Nabi #@ dari banyak jalur periwayatan, 
bahwa beliau bersabda kepada Ibnu Abbas, ea Sad del Hi 
SUN 3 43 IN ojisi Lis “Ya Allah, ajarilah dia Al Hikmah. 


Ya Allah, ajarilah dia Takwil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang 
paham (ulama) dalam agama.” 


Sedangkan Abdullah bin Umar, dia masuk Islam bersama 
ayahnya saat masih kecil dan belum baligh. Dikatakan pula, bahwa 
dia masuk Islam sebelum ayahnya. Akan tetapi riwayat ini tidak 
sah. Riwayat yang lebih sah adalah, bahwa dia melakukan hijrah 
sebelum ayahnya. Para ulama sepakat bahwa Abdullah bin Amru 
tidak ikut perang Badar, akan tetapi mereka berselisih pendapat 
apakah dia gugur syahid pada Perang Uhud atau tidak? Yang 
benar adalah, bahwa perang yang pertama kali diikutinya adalah 
perang Khandag. 

Al Wagidi berkata, “Pada saat perang Badar Ibnu Umar 
belum baligh dan Rasulullah 8 menganggapnya masih kecil 
sehingga beliau melarangnya (untuk perang jihad). Akan tetapi 
pada waktu Perang Uhud beliau baru membolehkannya ikut 
berperang.” 

Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Rasulullah & menolaknya 
pada waktu perang Uhud, karena saat itu dia masih berusia 14 
tahun. Kemudian pada waktu perang Khandag, Nabi & 
menerimanya, dan saat itu dia berusia 15 tahun. Dia dikenal 
sebagai sahabat yang sangat kuat mengikuti Sunnah dan sangat 


634 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 














hati-hati dalam berfatwa. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu 
Umar adalah sahabat Nabi yang paling mengetahui manasik Haji. 
Bahkan pada saat terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, dia 
tetap menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. 


Sedangkan Sahl, dia adalah Ibnu Ibnu Sa'd bin Malik bin 
Khalid bin Tsa'labah As-Sa'idi Al Khazraji Al Anshari yang 
memiliki kunyah Abu Al Abbas. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan 
dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Ishag dari Az- 
Zuhri bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Sahl bin Sa'd, 
“Pada saat itu terjadi #'an Anda berusia berapa?” Sahl menjawab, 
“15 tahun.” 


Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Zuhri dari 
Sahl, bahwa Rasulullah & wafat pada saat dia berusia 15 tahun. 


Sahl diberi umur panjang sampai mendapati masa Al Hajjaj 
dan mendapat fitnah pada masanya. Dia wafat pada tahun 88 
Hijiyah dalam usia 96 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, 
bahwa usianya sampai 100 tahun. Dikatakan bahwa dia adalah 
sahabat Nabi #& yang terakhir kali wafat di Madinah. 


Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Abu Hazim: Aku 
mendengar Sahl bin Sa'd berkata, “Kalau aku wafat, maka kalian 


tidak akan mendengar lagi orang yang mengatakan “Telah 
bersabda Rasulullah & '” 


Apabila hal ini telah jelas, maka anak-anak ketika 
menghadiri prosesi #'an mengikuti kaum pria dewasa. Disamping 
itu, Han itu didasarkan pada pemberatan agar pelakunya merasa 
takut, karena apabila dia dilakukan di hadapan sekelompok orang, 
maka hal tersebut akan lebih menakutkannya. Disunahkan pula 
agar /fan itu dilakukan setelah ashar, karena ada ancaman bila 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 635 


pelakunya berdusta akan mendapat murka Allah &, ini 
berdasarkan hadits, “Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara 
oleh Allah 8,” sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy- 
Syirazi. 

Disunahkan pula jumlahnya empat orang, karena saksi zina 
yang disyariatkan pada #'an lantaran menuduh zina adalah empat 
orang. Akan tetapi, hal ini tidak wajib. Disunahkan pula agar Han 
dilakukan dengan berdiri yang dimulai dengan suami. Apabila 
suami telah melakukan /'an dengan berdiri, maka giliran sang istri 
melakukannya dengan berdiri. Hal ini berdasarkan riwayat dari 
Nabi @, bahwa beliau bersabda kepada Hilal bin Umayyah, 
“Berdiri lalu bersumpahlah empat kali!,” 


Disamping itu, apabila pelakunya berdiri maka dia akan 
disaksikan orang-orang yang menghadirinya sehingga akan 
membuatnya lebih terkenal. Oleh karena itu, disunahkan agar 
sekelompok orang menghadirinya, akan tetapi hal ini tidak wajib. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Abu Hanifah. Ibnu 
@udamah berkata: Sejauh yang aku ketahui tidak ada yang 
menyelisihi pendapat ini. 


Menurutku (Al Muthi'i): Kecuali yang berkaitan dengan 
waktu, maka ulama madzhab Ahmad dan Abu Hanifah 
bertentangan dengan kami. Mereka mengatakan, “Karena 
Allah #smenyebutkan hal tersebut secara mutlak dan tidak 
menetapkan waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, tidak 
boleh membatasinya kecuali dengan dalil. Disamping itu, Nabi & 
pernah menyuruh seorang laki-laki agar menghadirkan istrinya 
tanpa mengkhususkan waktunya. Seandainya beliau 


636 | MI Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 














mengkhususkan waktunya, maka tentunya akan ada riwayat yang 
menjelaskannya dan tidak akan dialpakan. Dalam hal ini, Abu Al 
Khaththab dari kalangan ulama madzhab Hanbali menyelisihi 
mereka dan sependapat dengan kami. 


Menurut kami, dalam masalah #an disunahkan agar dia 
'dilakukan pasangan suami-istri di tempat yang disucikan oleh 
keduanya. Disamping itu hadits dengan redaksi, “Ada tiga manusia 
yang tidak akan diajak bicara oleh Allah,” menjelaskan waktu 
ancaman bagi orang yang bersumpah setelah ashar. Oleh karena 
itu, masalah ini harus diperhatikan (yaitu waktu setelah ashar) agar 
benar mengandung pelajaran dan menimbulkan rasa takut. 


Sedangkan berkenaan dengan tempat, dalam hal ini ada 
. dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Pemberatan dengan tempat 
disunahkan, sebagaimana pemberatan dengan waktu. 


Pendapat Kedua: Hukumnya wajib: karena Nabi & pernah 
memandu fan di atas mimbar, dimana perbuatan beliau ini 
merupakan penjelasan terhadap apa yang telah dijelaskan Allah 
dalam Kitab-Nya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama 
Baghdad. 


Al @affal berkata, “Apakah wajib memberatkan Ian 
dengan tempat dan waktu?.” Dalam hal ini ada dua pendapat Asy- 
Syafi'i yang sama dengan masalah pemberatan dengan tempat. 


Salah seorang ulama madzhab kami dari kalangan ulama 
Khurasan mengatakan: Apakah wajib melakukan pemberatan 
sumpah dengan menghadirkan sekelompok orang?. Dalam hal ini 
ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang sama dengan masalah tempat. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 637 


Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama dan 
inilah pendapat madzhab yang kami anut. Sedangkan Abu Hanifah 
berkata: Tidak disunahkan memberatkan sumpah dengan memilih 
tempat tertentu. 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa Nabi & 
memandu fan pasangan suami-istri di atas mimbar. Ini 
menunjukkan bahwa tempat memiliki pengaruh terhadap orang 
yang melakukan /f'an. Sedangkan arti pemberatan dengan tempat 
adalah, bahwa apabila #'ar-nya di Makkah, maka dia dilakukan di 
antara rukun dan magam Ibrahim, karena itu merupakan tempat 
yang paling mulia. Sementara bila #'ar-nya itu di Madinah, maka 
dia dilakukan di dekat mimbar Nabi &. Begitu juga apabila #'ar- 
nya itu di Baitul Magdis, maka dia dilakukan di dekat Shakhrah. 
Juga apabila /f'arnya di negeri-negeri lain, maka dia dilakukan di 
masjid Jami. 


Apabila kedua pasangan suami-istri yang melakukan /'an 
merupakan orang kafir, maka keduanya harus dibawa di tempat 
yang dianggap suci oleh keduanya. Demikianlah yang dikatakan 
oleh Al @urthubi. Apabila keduanya orang Majusi, maka /'an-nya 
dilakukan di rumah api. Apabila keduanya penyembah berhala 
atau tidak beragama, maka #arrnya dilakukan di majlis hukum 
mereka (dewan adat). Apabila keduanya orang Yahudi atau 
Nashrani, maka #arnya dilakukan di gereja. Sedangkan bila 
keduanya penganut agama lain atau penganut Majusi, maka 
menurut Al @urthubi, 4'annya itu dilakukan di rumah api. Apabila 
keduanya penyembah berhala atau tidak beragama, maka /'an-nya 
itu dilakukan di majlis hukumnya. Apabila sang istri yang beragama 
Islam sedang haid, sedang kami mengatakan, bahwa £'arnya 
dilakukan di masjid, maka dia cukup berdiri di depan pintu masjid 


638 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








dan tidak perlu memasukinya, karena tempat tersebut merupakan 
tempat yang paling dekat dengan masjid. 


Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, “Orang yang melakukan 
Ifan tidak boleh naik ke atas mimbar, karena hal tersebut tidak 
layak dilakukannya mengingat mimbar itu mulia dan kedudukannya 
tinggi. 

Apa yang telah kami sebutkan telah dinyatakan oleh 
seluruh ulama dan tidak ada yang menyelisihinya. 


Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm (Bab: Dimana Han 
Dilakukan?): Apabila hakim memandu 4'an pasangan suami istri di 
Makkah, maka #arrnya dilakukan di antara Magam dan Ka'bah. 
—sampai ucapannya selesai—. Hakim juga bisa memandu Han 
pasangan suami istri di masjid setiap negeri. Yang pertama disuruh 
berdiri adalah sang suami, yaitu untuk melakukan /'an, sementara 
sang istri tetap duduk. Setelah sang suami melakukan /'an, maka 
sang istri disuruh berdiri untuk melakukan #'an. Kecuali, bila salah 
satunya memiliki penyakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa 
berdiri, maka bisa melakukan fan dengan duduk atau berbaring 
bila tidak mampu duduk. Apabila sang istri sedang haid, maka 
suami melakukan fan di dalam masjid, sementara sang istri 
melakukannya di gereja atau tempat yang diagungkannya. 

Apabila istri yang musyrik hendak mendatangi prosesi I'an 
sang suami di masjid, maka dia boleh mendatanginya. Akan tetapi 


dia tidak boleh masuk Masjidil Haram, hal ini berdasarkan firman 
Allah &, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 639 


betah 


IIS SIM Aa NI GE 
ie “5 le Ka CA aa! 125 


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang- 
orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati 
Masjidilharam sesudah tahun ini.”(@s. At-Taubah (9): 28). 


Kemudian Asy-Syafi'i 8, melanjutkan, “Apabila Imam di 
Makkah. atau di Madinah, atau di tempat lain salah karena 
memandu fan pasangan suami istri di selain masjid, maka /i'an 
tersebut tidak berlaku, karena Han tersebut telah dilakukan 
sebelumnya. Disamping. itu, hukumnya telah berlaku pada 
keduanya. Begitu pula bila #'an dilakukan tetapi salah satu dari 
keduanya tidak hadir.” Dia melanjutkannya kembali, “Apabila 
pasangan suami-istri itu musyrik, maka Aan dilakukan bersama- 
sama di gereja atau di tempat yang diagungkan keduanya. Apabila 
keduanya musyrik tidak memiliki agama lalu mengadu kepada kita, 
maka #'an keduanya dilakukan di majlis hukum (dewan adat).” 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Apabila pasangan 
suami-istri hendak melakukan Ii'an, maka disunahkan 
agar hakim menasehati keduanya, ini berdasarkan 
riwayat Ibnu Abbas & bahwa Nabi & mengingatkan 
pasangan suami istri dan memberitahukan kepada 
keduanya bahwa siksa akhirat lebih pedih dari siksa 
dunia. Lalu Hilal berkata, “Demi Allah, tuduhanku 
terhadapnya (istrinya) adalah benar,” lalu istrinya 
berkata, “Dia dusta.” Maka Rasulullah &, &45 "fx Y 


640 || 41 Majmu' Syarah AI Muhadedzab 





“Lakukanlah Ifan di antara kalian berdua.” Apabila 
sang istri tidak datang, maka hakim bisa mengutus 
seseorang untuk menemuinya agar dia melakukan If'an. 
Disunahkan pula dia mengirim empat orang bersama 
utusan tersebut. 


Pasal: Li'an dimulai dengan suami dan hakim 
harus menyuruhnya bersumpah, karena Allah & 
memulai perintah ian terhadap suami dan 
Rasulullah & juga menyuruh Hilal bin Umayyah 
memulai /ffan. Disamping itu, fan-nya adalah bukti 
untuk menetapkan kebenaran, sementara Ii'an-nya istri 
adalah bukti pengingkaran, sehingga yang didahulukan 
adalah bukti penetapan. 

Apabila yang memulai Ii'an adalah istri, maka 
lfan tersebut tidak berlaku, karena /i'annya adalah 
pengguguran had, sementara had itu tidak gugur 
kecuali dengan /i'an-nya suami, sehingga Ii'an-nya istri 
sebelum suami tidak sah. Yang disunahkan adalah bila 
suami telah sampai pada ucapan “laknat” dan sang istri 
telah sampai pada ucapan “Murka,” agar hakim 
mengingatkan keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat 
Ibnu Abbas &, 08 «di Hi Jia 6 Id emaadi GD OS Lala 
UE Lang AI Kenyal Ola Dp Spb ME Ha Ugat SAN ANE 
SM pw SUS aga anik O An, Y JS Lidi 
DB AN FA J3 Kmtedh SSS AS MN Led H1 2h Par 


. 


eta ARA Me aon Pena Ya 2 an 0 Aoi A3 Ae 
SI Lang EI Karyadi Oda Oh BU! DiLE Ta OAT GA LIS 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 641 


Hem AAS LP Hai Ag UE 3 da SES Diah 
GI3CAN La 0S | Wale A Liat Of “Pada ucapan kelima, 
dikatakan kepada Hilal, “Wahai Hilal, bertakwalah 
kepada Allah ! karena siksa dunia lebih ringan daripada 
siksa akhirat, dan sesungguhnya ucapanmu ini akan 
mendatangkan siksa Allah padamu.” Maka Hilal 
berkata, “Demi Allah, Allah tidak akan menyiksaku atas 
sumpah ini dan Dia juga tidak akan menghukum dera 
atasku,” lalu dia bersumpah pada ucapan kelima. Begitu 
pula ketika sang istri hendak mengucapkan ucapan 
kelima, Nabi & bersabda kepadanya, “Bertakwalah 
kepada Allah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih 
ringan daripada siksa akhirat, dan sesungguhnya 
ucapanmu ini akan menyebabkanmu mendapat siksa 
Allah.” Maka sang istri berhenti sejenak lalu dia 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan 
kaumku,” lalu dia mengucapkan ucapan kelima bahwa 
murka Allah ditimpakan atasnya bila dia (suaminya) 
termasuk orang yang dusta. 


Disunahkan agar hakim menyuruh seorang laki- 
laki menutupi mulut laki-laki yang melakukan I/i'an 
dengan tangannya pada ucapan yang kelima. Hal ini 
berdasarkan riwayat Ibnu Abbas &, bahwa Nabi & 
menyuruh seorang laki-laki menutupi mulut laki-laki 
yang melakukan li'an dengan tangannya pada ucapan 
kelima seraya mengatakan, “Ucapan ini akan 
mendatangkan siksa.” 


642 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Pasal: Apabila suami melakukan Ji'an ketika 
istrinya tidak ada, baik karena sedang haid atau sudah 
wafat, maka dia bisa mengucapkan, “Aku bersumpah 
dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang 
benar dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah,” 
seraya menyebutkan nasabnya untuk membedakannya 
dengan perempuan lain. Sedangkan bila istrinya hadir, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Dia harus menyebut dengan 
isyarat dan namanya, karena landasan Ii'an adalah 
penguatan. Oleh karena itu, kalimat “Sumpah” 
diucapkan berulang-ulang, meskipun tujuannya bisa 
tercapai satu kali. 


Pendapat Kedua: Cukup menyebut dengan isyarat 
karena hal tersebut sudah dapat membedakannya, 
seperti halnya dia dapat membedakan dalam nikah dan 
thalak. 


Pasal: Apabila tuduhannya hanya satu zina, maka 
dia diulang-ulang pada ucapan kelima, sedangkan bila 
tuduhannya dua zina, maka dia juga diulang-ulang pada 
ucapan kelima, karena terkadang yang menuduh benar 
pada salah satunya, sementara pada yang lainnya salah. 
Apabila orang yang dituduh berzina disebut namanya, 
maka dia juga disebut dalam setiap ucapan /i'an, karena 
nama tersebut dikaitkan dengan rusaknya hubungan 
ranjang antara suami istri sehingga perlu diulangi, 
seperti halnya yang berlaku pada istri. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 643 


Apabila suami menuduh istrinya berzina dan 
mengingkari anak yang lahir darinya, maka dia bisa 
mengucapkannya dalam setiap ucapan Ii'an dan 
mengatakan bahwa anak yang lahir merupakan hasil 
zina dan bukan berasal darinya. Apabila dia 
mengatakan, “Anak ini bukan berasal dariku” tanpa 
mengatakan “Dari zina,” maka anak tersebut tidak 
dinafikan darinya, karena bisa jadi yang dimaksud 
adalah, bahwa anak tersebut bukan berasal darinya 
dalam hal fisik atau akhlak. Sedangkan bila dia 
mengatakan, “Anak ini berasal dari zina” tanpa 
mengatakan, “Bukan berasal dariku,” maka dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Nasab anak tersebut 
ditiadakan darinya, karena anak zina tidak dinisbatkan 
kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al adhi Abu 
Hamid Al Marwarudzi. 


Pendapat Kedua: Nasab anak tersebut tidak 
ditiadakan darinya, karena bisa jadi dia meyakini, 
bahwa persetubuhan dalam nikah tanpa wali 
merupakan zina berdasarkan pendapat Abu Bakar Ash- 
Shairafi, sehingga dia wajib menyebut “Dia bukan 
berasal dariku” untuk menghilangkan berbagai asumsi. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid Al 
Isfirayini. 


cas || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Penjelasan: 


Asy-Syafi'i #8, berkata, “Yang mulai melakukan #'an adalah 
suami sampai dia selesai. Apabila dia telah selesai melakukannya 
sampai lima kali, maka baru kemudian sang istri yang melakukan 
Ifan. Apabila hakim salah dengan menyuruh istri mengucapkan 
Ifan pertama kali lalu sang istri melakukannya dan tidak tersisa 
dari f'an sang suami selain satu huruf, padahal Allah telah 
menyuruh suami yang memulainya, maka tidak wajib bagi sang 
istri melakukannya sampai sang suami melakukan Han dengan 
sempuma, karena fan sang istri tidak berlaku kecuali bila 
hukuman had dihilangkan dari dirinya, dimana hukuman had itu 
tidak wajib sampai sang suami melakukan Han, kemudian sang 
istri wajib melakukan an untuk menolak hukuman had dari 
dirinya. Bila dia tidak melakukannya, maka dia harus dihukum had. 
Apabila sang suami memulai f'an sebelum hakim datang atau 
setelah hakim datang sebelum hakim menyuruhnya, atau yang 
memulai lebih dahulu adalah sang istri atau keduanya sekaligus, 
maka hakim harus mengulangi lagi dengan menyuruh salah 
satunya untuk melakukan /'an tersebut, karena Rukanah pernah 
mendatangi Rasulullah & dan memberitahukan kepada beliau 
bahwa dia telah menthalak istrinya secara “battah” seraya 
bersumpah. Maka beliau menyuruhnya mengulangi lagi 
sumpahnya lalu istrinya dikembalikan lagi kepadanya atas perintah 
beliau, padahal sebelum Rukanah bersumpah atas perintah beliau, 
istrinya tidak dikembalikan kepadanya.” 


Apabila hal ini telah jelas, maka ucapan an itu adalah 
lima kali untuk masing-masing suami dan istri. Caranya adalah, 
imam menyuruh suami berdiri untuk melakukan /'an lebih dahulu 
seraya berkata kepadanya, “Ucapkanlah empat kali,” seraya 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 645 


mengajarkan ucapan tersebut kepadanya lalu memberi isyarat 
kepada sang istri seraya memberi isyarat kepada nasab dan 
namanya. Apabila sang istri tidak hadir, maka nama dan nasabnya 
disebutkan dengan mengatakan, “Istriku si fulanah binti fulan” 
seraya meninggikan suara saat menyebut nasab untuk mem- 
bedakannya dengan perempuan lain. Apabila sang suami telah 
bersumpah empat kali, maka hakim bisa menyuruhnya berhenti 
seraya mengatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah, 
karena ucapanmu ini akan mendatangkan siksa. Siksa dunia lebih 
ringan dari siksa akhirat, dan segala sesuatu itu lebih ringan 
daripada laknat Allah.” Lalu sang hakim menyuruh seorang laki- 
laki agar menutupi mulut laki-laki yang melakukan /fan dengan 
tangannya agar tidak terburu-buru mengucapkan ucapan kelima 
sebelum dinasehati. Kemudian hakim menyuruh laki-laki tersebut 
melepaskan tangannya dari mulut orang yang melakukan Ifan. 
Apabila ternyata orang tersebut hendak melanjutkan #'an-nya, 
maka dia berkata kepadanya, “Katakanlah: “Sesungguhnya laknat 
Allah akan menimpaku bila aku termasuk orang yang dusta dalam 
tuduhanku terhadap istriku bahwa dia telah berzina.” Kemudian 
hakim menyuruh sang istri agar berdiri seraya mengatakan 
kepadanya, “Katakanlah: “aku bersumpah dengan nama Allah 
bahwa suamiku ini termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku 
terhadapku bahwa aku telah berzina (seraya menunjuk ke arah 
suaminya).” Apabila sang suami tidak ada di tempat, maka sang 
istri bisa menyebut nama dan nasabnya. Apabila dia telah 
mengulangi #arnya sampai empat kali, maka hakim harus 
menyuruhnya berhenti lalu menasehatinya sebagaimana yang telah 
kami sebutkan dalam nasehat terhadap suami. Kemudian hakim 
harus menyuruh seorang perempuan agar menutupi mulut sang 
istri tersebut dengan tangannya. Apabila ada indikasi, bahwa sang 


ca6 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








istri hendak melanjutkan #annya, maka hakim bisa berkata 
kepada perempuan tersebut, “Katakanlah kepadanya: 
“Sesungguhnya murka Allah akan menimpaku bila tuduhan 
suamiku terhadapku benar bahwa aku telah berdusta”.” 


Imam Ahmad & pernah ditanya, “Bagaimana suami 
melakukan /'an?” Dia menjawab, “Sesuai yang disebutkan dalam 
Kitabullah.” Lalu dia menjelaskan #'an yang telah kami uraikan. 


Apabila salah satu ucapan /'an diganti, maka menurut para 
pengikut Ahmad, ada dua pendapat dalam masalah ini: 


Pendapat Pertama: Ucapan tersebut berlaku. Inilah yang 
dinyatakan oleh Al Khiragi dari kalangan ulama madzhab Hanbali 
bahwa dibolehkan mengganti ucapan, “Bahwa aku termasuk orang 
yang benar” dengan ucapan “Dia telah berzina,” karena artinya 
sama. Sang istri juga boleh mengganti ucapan “Bahwa dia (suami) 
termasuk orang yang dusta” dengan ucapannya “Dia telah 
berdusta,” karena dalam ucapan tersebut juga disebutkan sifat 
Ifan. Akan tetapi mengikuti ucapan yang sesuai nash itu lebih 
utama. 


Apabila ucapan “Asyhadu” diganti dengan salah satu dari 
ucapan sumpah, misalnya dengan mengatakan “Ahlifi” atau 
“Ugsimu” atau “Uulu,” maka hukumnya sama dengan ucapan 
tersebut, meskipun yang benar adalah bahwa ucapan yang terakhir 
tidak benar, karena lafazh -lafazh kesaksian tidak bisa digantikan 
oleh yang lain, seperti kesaksian dalam hak-hak. Disamping itu, 
tujuan fan adalah untuk memberatkan, sementara dengan 
menggunakan kalimat “Asyhadu” akan lebih menguatkannya 
sehingga tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, tidak boleh 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 6a7 


bersumpah dengan nama Allah menggunakan kalimat yang tidak 
mewakili kalimat “Asyhadu.” 


Sedangkan tentang nasehat imam terhadap kedua 
pasangan suami istri setelah ucapan sumpah yang keempat dan 
sebelum ucapan kelima, maka hal ini disunahkan menurut 
pendapat mayoritas ulama. Begitu pula menutupi mulut orang 
yang melakukan /'an dengan tangan. Hal ini berdasarkan riwayat 
Abu Ishag Al Jauzajani dengan sanadnya tentang hadits dua 


pasangan suami istri yang melakukan fan: Ay An an aga 
kah IS Ubah by Hasi ad Je nabi u AB Kedata Gaal AS 


Ba za Kla BAN AS Ga SG OA 
MIE Ip Ole NA 3 “ Us 3, w 35 ar “Lalu 
sang suami bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa dia 
termasuk orang yang benar.” Lalu Nabi & menyuruhnya berhenti 
dan menyuruh seseorang menutupi mulut sang suami seraya 
bersabda, “Celaka kamu, segala sesuatu itu lebih ringan bagimu 
daripada laknat Allah,” lalu mulutnya dibuka, kemudian beliau 
bersabda, “Laknat Allah akan menimpanya bila dia termasuk 
orang yang dusta.” Kemudian beliau memanggil sang istri lalu 
membacakan teks sumpah tersebut di hadapannya, kemudian sang 
istri tersebut bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa 
suaminya termasuk orang yang dusta. Lalu beliau menyuruhnya 
berhenti dan menyuruh agar mulutnya ditutupi (dengan tangan), 
lalu beliau bersabda, “Celaka kamu, segala sesuatu adalah ringan 
bagimu daripada siksa Allah.” 


cas || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Imam Asy-Syafi'i berkata dalam A/ Umm: Kemudian sang 
istri disuruh berdiri, lalu dia mengucapkan “Aku bersumpan 
dengan nama Allah bahwa suamiku si fulan -seraya menunjuk ke 
arahnya bila hadir- termasuk orang yang dusta dalam tuduharn:a 
terhadapku bahwa aku telah berzina.” Lalu dia mengulangi :asi 
sumpahnya sampai empat kali. Setelah mengucapkan sumpati 
tersebut empat kali, imam menyuruhnya berhenti lalu 
mengingatkannya akan siksa Allah # seraya berkata kepadanya, 
“Hendaklah kamu takut, jangan sampai siksa Allah menimpamu 


” 


kalau kamu tidak benar dengan sumpahmu.” Apabila imam 
melihatnya hendak melanjutkan sumpahnya dan di sekelilingnya 
ada seorang perempuan, maka dia harus menyuruh perempuan 
tersebut agar menutupi mulutnya dengan tangannya. Apabila tidak 
ada perempuan yang hadir di tempat tersebut dan sang istri 
tersebut hendak melanjutkan sumpahnya, maka hakim bisa 
mengatakan kepadanya, “Katakanlah: “Aku akan mendapat murka 
Allah bila dia (suaminya) benar dalam tuduhannya terhadapku 
bahwa aku telah berzina.” Apabila sang istri telah mengucapkan- 
nya, maka f'arnrnya telah selesai. Sedangkan alasan mengapa sang 
istri tersebut disuruh berhenti dan ditutupi mulutnya dengan tangan 
adalah karena Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ashim 
bin Kulaib dari ayahnya dari Ibnu Abbas &:, bahwa Rasulullah & 
menyuruh seorang laki-laki untuk menutupi mulut laki-laki yang 
melakukan /'an (Hilal bin Umayyah) pada ucapannya yang kelima 
seraya bersabda, “Ucapanmu ini akan mendatangkan siksa Allah.” 


Masalah: Apabila lahir seorang anak, maka disyaratkan 
agar sang suami mengatakan, “Anak ini berasal dari zina dan 
bukan berasal dariku.” Karena jika dia hanya mengucapkan “Dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 649 


bukan berasal dariku -yaitu dalam fisik dan akhlak-” tanpa 
mengucapkan “Dari hasil zina,” maka bisa jadi dia berkeyakinan, 
bahwa persetubuhan dalam pernikahan yang #fasid itu merupakan 
zina. Oleh karena itu, dianjurkan agar kedua kalimat tersebut 
disebut sekaligus. | 


Ibnu @udamah dari kalangan ulama madzhab Hanbali | 
mengatakan, bahwa apabila sang suami mengingkari anaknya 
dalam Ifan dengan ucapan tersebut, maka hukumnya seperti 
orang yang menyebut dua ucapan. Sedangkan berkenaan dengan 
pernyataan para ulama yang menekankannya, maka ini 
merupakan tindakan gegabah tanpa adanya dalil. Menggabungkan 
salah satu dari dua ucapan dengan ucapan lainnya tidak 
meniadakan kemungkinan tersebut. Karena bila sang suami 
meyakini bahwa anak tersebut dari persetubuhan yang /asid dan 
dia meyakini bahwa hal tersebut merupakan zina, maka hukumnya 
sah bila dia mengucapkan dua ucapan itu sekaligus. Bisa jadi yang 
dimaksud olehnya adalah bahwa anak tersebut tidak mirip 
dengannya dalam fisik dan akhlaknya atau dia berasal dari 
persetubuhan yang rusak. Apabila anak tersebut tidak disebut 
dalam Jan, maka dia tidak boleh meniadakan nasab anak itu 
darinya. Apabila dia hendak meniadakan nasab anak itu, maka 
ifanrnya diulangi dengan menyebut pengingkaran anak tersebut.” 


Berkenaan dengan masalah ini, ulama madzhab kami 
memiliki dua pendapat: 


Pendapat Pertama: Pendapat Al @adhi Abu Hamid Al 
Marwarudzi, bahwa apabila anak tersebut dinisbatkan kepada zina 
dan tidak diingkari oleh sang suami berasal dari dirinya, maka 
statusnya anak tersebut ditiadakan darinya, karena anak zina tidak 
dinisbatkan kepada sang suami itu, sehingga peniadaan nasab sang 


650 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





anak dengan menyatakan sebagai anak zina sudah cukup sebagai 
dalih bahwa anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya. 

Pendapat Kedua: Pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, 
bahwa penisbatan anak tersebut kepada zina tidak cukup dijadikan 
dasar untuk meniadakan nasab anak tersebut dari sang suami, 
karena bisa jadi dia berkeyakinan bahwa persetubuhan dalam 
nikah tanpa wali adalah zina. Karena Abu Bakar Ash-Shairafi dari 
kalangan ulama madzhab kami mengatakan, bahwa sesungguhnya 
nikah tanpa wali adalah zina. 


Pendapat ini juga dinyatakan oleh banyak ahli fikih dan 
ulama hadits, hal ini berdasarkan hadits, 


- Png - se Le oz o 0 Eno - € 
AG ab ag aka LAS AA Lagi 
asi) En Al) 
“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa wali maka dia 


adalah perempuan yang berzina, dia adalah perempuan yang 
berzina, dia adalah perempuan yang berzina.” 


Hadits ini telah ditakhrij pada pembahasan sebelumnya. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila suami telah 
melakukan If'an, maka gugurlah hukuman had atau 
hukuman ta'zir darinya akibat gadzaf (tuduhan zina) 
yang dilakukannya. Dalilnya adalah hadits riwayat 
Abdullah bin Abbas &: Jy25 JW dita DB II 3 Ula of 
Waah cai, Ita Je D jek e) 3 Pi Fa ng Pata FT de A1 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 651 


SA KIA IN ya cegb inii Kesal gan JI distal Ji Sadu 
JA GA 2 Kel la In An Jpn Head KAS 
SP dn aa BIS SS LINA JUS depan GB dn Jari 
Nag “bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya 
berzina lalu Rasulullah & bersabda, “Kamu harus 
mendatangkan bukti atau punggungmu akan dihukum 
had.” Hilal berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu 
dengan benar, sungguh aku benar dalam hal ini, dan 
Allah pasti akan menurunkan ayat yang membebaskan 
hukuman had dari punggungku.” Lalu turunnya 
ayatnya, “Dan orang-orang yang menuduh istrinya 
(berzina)” Maka hilanglah kegundahan dari hati 
Rasulullah &, kemudian beliau bersabda kepadanya, 
“Wahai Hilal, bergembiralah! Allah telah memberi jalan 
keluar bagimu” Hilal berkata, “Aku memang 
mengharapkan demikian dari Tuhanku.” 


Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina dengan seorang laki-laki dan laki-laki yang 
dituduh tersebut disebut namanya dalam /i'an, maka 
gugurlah hukuman had darinya: karena dia telah 
menyebutnya dalam Ii'an sehingga hukuman had gugur 
darinya, seperti halnya istri. Sedangkan bila dia tidak 
menyebut namanya dalam /f'an, maka dalam hal ini ada 
dua pendapat Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Hukuman had gugur darinya, 
karena orang yang dituduh adalah salah satu dari dua 


652 || AI Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 





orang yang berzina sehingga hukuman had gugur 
darinya dengan adanya Ii'an, seperti halnya istri. 


Pendapat Kedua: Hukuman had tidak gugur 
darinya, karena dia tidak menyebut namanya dalam 
Ifan sehingga hukuman tidak gugur darinya, seperti 
halnya istri bila dia tidak menyebut namanya. 
Berdasarkan hal ini, apabila suami hendak 
menggugurkan hukuman had-nya, maka dia bisa 
memulai lagi ucapan Ii'an dengan menyebut nama istri. 


Pasal: Apabila suami mengingkari nasab anaknya 
dengan Ii'an, maka nasab anak tersebut dinafikan 
darinya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar &., 
bahwa seorang laki-laki melakukan Ii'an terhadap 
istrinya pada masa Rasulullah & dan meniadakan nasab 
anak yang lahir darinya. Lalu Rasulullah & memisahkan 
keduanya dan menisbatkan anak tersebut pada sang 
istri.” Apabila suami tidak menyebut nasab dalam Ili'an, 
maka dia bisa mengulangi Hi'an-nya, karena dia tidak 
menafikan nasab anak tersebut dalam /i'an pertama. 


Penjelasan: 


Hadits Abdullah bin Abbas telah di-takhrij sebelumnya, 
sebagaimana yang telah kami katakan. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad- 
Daraguthni. Sedangkan hadits Ionu Umar diriwayatkan oleh 
Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, Ashab As-Sunan, Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daraguthni. Sedangkan 
redaksi yang gharib dalam hadits ini adalah “Fasurriya 'An 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 653 





Rasulilahi 8,” yaitu kegundahan hilang dari hati Rasulullah 2, 
seakan-akan itu adalah kegalauan yang telah dihilangkan Allah dari 
hati beliau. 


Ibnu Baththal berkata, “Yang sama dengan ini adalah 
hadits lain dengan redaksi, “Apabila mendung tersebut 
menurunkan hujan, maka hilanglah waswas dari hati beliau.” 

Ibnu  Ash-Shabbagh berkata dalam Asy-Syamil, 
“Allah # menurunkan ayat yang berhubungan dengan kisah Hilal 
bin Umayyah. Sedangkan sabda Nabi #& dalam kisah Uwaimir Al 
Ajlani “Sesungguhnya Allah #telah menurunkan ayat berkenaan 
dengan dirimu dan istrimu,” artinya adalah ayat tersebut turun 
berkenaan dengan kisah Hilal bin Umayyah. 


Hukum: Apabila seorang suami melakukan Han terhadap 
istrinya, maka berkaitan dengan #'an-nya ada enam hukum: 


Salah satunya adalah: Gugurnya had gadzaf darinya. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan 
Utsman Al Batti. Sementara menurut Abu Hanifah, bahwa had 
gadzaf tidak wajib atas sang suami sehingga arrnya tidak 
menggugurkan perkara itu. 


Sedangkan dalil kami adalah, hadits riwayat Ibnu Abbas: 


| Bijaa Ah ea HJ Of 


aa Pa Para al te A 0 J3 ARA 
GL IT al :UNIA IG Bb Sa 


Tg Bt 


654 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


er Oo 0£ X, GT or 2 TN MP 2 
SP Ca VENNA JI Il 


- 
Pe 
3. 90 LL. 23 3 - “8, 


» 35 K Ra aa z " & 
Iga) IPS pad MRI Ogan OA, d3 JH oa 
an - 0 o£ San Pn et- San P 1 
Jd Gea 2S ea Als Ml le DI 
e Z ag gaada 5-0 Be apa Ni 2 en 
J8 1S Jd Ulor ping brp MU ll  Jamekas 
Or 2 2-0 Lot of 82 
IP ky Wa 
“Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina 
dengan Syarik bin Sahma', lalu Rasulullah & bersabda, “Kamu 
harus mendatangkan bukti atau punggungmu akan dihukum had.” 
Hilal berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, 
sungguh aku benar dalam hal ini, dan Allah pasti akan 
menurunkan ayat yang membebaskan hukuman had dari 
punggungku.” Lalu turunnya ayat, “Dan orang-orang yang 
menuduh istrinya (berzina)” Maka hilanglah kegundahan dari hati 
Rasulullah &, kemudian beliau bersabda kepadanya, “ Wahai Hilal, 
bergembiralah! Allah telah memberi jalan keluar bagimu” Hilal 
berkata, “Aku memang mengharapkan demikian dari Tuhanku.” 


Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan 
seorang laki-laki tertentu, maka dia wajib mendapat dua hukuman 
had, yaitu hukuman had karena telah menuduh istrinya berzina, 
dimana hukuman had karena telah menuduh laki-laki tersebut. 
Apabila dia melakukan #an dengan menyebut nama pezinanya, 
maka gugurlah dua had darinya. Sedangkan bila dia tidak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzakab ||” 655 


menyebut namanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Hukuman had gugur darinya. Pendapat 
ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, para pengikut Ahmad dan Imam 
Malik. 

Pendapat Kedua: Hukuman had tidak gugur darinya, 
karena dia tidak menyebut nama laki-laki tersebut dalam 4'annya. 
Abu Hanifah berkata: Apabila suami menuduh istrinya berzina 
dengan seorang laki-laki tertentu, maka dia wajib mendapat had 
gadzaf, lantaran dia menuduh laki-laki tersebut, akan tetapi dia 
tidak wajib dihukum had gadzaf jika menuduh istrinya. Yang wajib 
baginya hanyalah /'an. Apabila sang istri meminta Ian, lalu sang 
suami melakukan #'an terhadapnya, maka setelah itu dia harus 
dihukum had karena menuduh laki-laki lain tersebut. Apabila sang 
istri meminta agar sang suami dihukum had karena menuduh laki- 
laki tersebut atau tidak meminta, sang suami tetap harus dihukum 
had dan dia tidak perlu me-f'an istrinya, karena orang yang 
dihukum had tidak boleh melakukan 4'an di samping laki-laki 
tersebut. Jadi, dalam hal ini dia berbeda pendapat dengan kami 
dalam tiga hal: 


Pertama: Sang suami tidak wajib dihukum had gadzaf 
disebabkan telah menuduh istrinya berzina. 

Kedua: Orang yang dihukum had karena gadzaf tidak boleh 
melakukan /'an. Dalilnya telah disebutkan sebelumnya. 

Ketiga: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan 
seorang laki-laki tertentu dan menyebut namanya dalam Ian, 
maka gugurlah had gadzaf darinya. Demikianlah menurut madzhab 


656 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





yang kami anut, sementara menurut Abu Hanifah tidak gugur. 
Sedangkan dalil kami adalah firman Allah &, 


AL ata 
-) 


Bi | AK IE 5 Sih 
“BA PA ria 13, “ge L : PA —» 
Ore Lex KAN al, Idi PE Pas 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 


bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.” (Os. An-Nuur (24): 6). 


Dalam ayat ini, Allah mewajibkan fan bagi suami yang 
menuduh istrinya berzina tanpa membedakan: Apakah dia 
menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu atau berzina 
dengan laki-laki yang tidak tertentu. Disamping itu, Hilal bin 
Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma' lalu 
Nabi & memandu fan antara keduanya tanpa mewajibkan apa- 
apa kepada Hilal atas tuduhannya terhadap Syarik bin Sahma'. Ini 
menunjukkan bahwa hukuman had gugur dengan adanya Ifan. 
Apabila mereka mengatakan, “Syarik bin Sahma' adalah orang 
Yahudi sehingga tidak wajib menghukum had bila menuduhnya 
berzina,” maka kami katakan, “Kalau memang benar dia orang 
Yahudi, maka tetap ada hukuman fa zir bila menuduhnya berzina, 
dan hukuman ta zir dalam hal wajib dan gugurnya adalah sama.” 


Sedangkan bila suami melakukan /'an terhadap istrinya 
tanpa menyebut laki-laki yang berzina dengannya dalam /'annya, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 657 





Pendapat Pertama: Had gadzaf gugur darinya, karena Hilal 
bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma' 
dan tidak ada riwayat bahwa Hilal menyebut nama Syarik dalam 
fannya. Disamping itu, Nabi & juga tidak menetapkan bahwa 
Syarik boleh menuntut hukuman #azir bagi Hilal. Ini menunjukkan 
bahwa hukuman had gugur dengan adanya Ian. Disamping itu, 
dia menuduh keduanya berzina dengan satu zina: apabila 
tuduhannya tersebut benar maka dia tidak dihukum tazir karena 
tuduhan ini tidak terbagi-bagi. 


Pendapat Kedua: Hukuman had tidak gugur darinya. Inilah 
pendapat yang lebih shahih, karena itu merupakan hukuman yang 
gugur dengan adanya Man sehingga salah satu syarat 
penggugurannya adalah menyebutnya dalam Jian, seperti halnya 
had pada istri. Sedangkan berkenaan dengan hadits tersebut, maka 
Nabi & tidak mengenalnya, karena secara zhahir beliau hanya 
mendengar info tentang Syarik bin Sahma'. Berdasarkan hal ini, 
apabila dia hendak menggugurkan hukuman hadnya, maka dia 
bisa mengulangi lagi #'an-nya dengan menyebut istri dan laki-laki 
yang berzina dengannya. 

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina dengan 
seorang laki-laki tertentu tanpa adanya bukti dan tanpa melakukan 
Fan, lalu keduanya datang atau menuntut hukuman had pada sang 
suami, berapa kali hukuman had yang harus dijatuhkan padanya?. 
Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa 
dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia harus dihukum had dua kali. 


Pendapat Kedua: Dia cukup dihukum had satu kali, 
sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya berkenaan 


658 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





dengan orang yang berkata kepada dua orang laki-laki, “Kalian 
berdua telah berzina.” 


Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sang suami 
cukup dihukum had satu kali meskipun menuduh orang berzina, 
dimana para ulama sepakat akan hal ini. Hal ini karena dia telah 
menuduh keduanya dengan satu zina, berbeda bila seseorang 
mengatakan kepada dua orang, “Kamu berdua telah berzina,” 
maka dia telah menuduh masing-masing dari keduanya berbuat 
zina. 


Sedangkan yang datang hanya sang istri lalu menuntut agar 
sang suami dihukum had, lalu sang suami dihukum had, kemudian 
laki-laki yang dituduh berzina itu datang dan menuntut hukuman 
had bagi sang suami, apabila kami mengatakan berdasarkan 
pendapat sebelumnya, bahwa hukuman had wajib diterapkan 
untuk masing-masing dari keduanya, maka sang suami harus 
dihukum had untuk kedua kalinya. Sedangkan bila kami katakan, 
bahwa hukuman had hanya satu, maka sang suami tidak perlu 
dihukum had, karena dia telah mendapatkan hukuman tersebut. 
Apabila sang istri memaafkan hukuman had atas suaminya, lalu 
laki-laki yang dituduh zina itu menuntut hukuman had atas sang 
suami, maka sang suami harus dihukum had, karena hal ini 
berkaitan dengan dua hak manusia yang salah satunya tidak bisa 
digugurkan oleh yang lainnya, seperti halnya utang. 

Apabila sang istri mengaku bahwa laki-laki yang dituduh 
zina tersebut telah berzina dengannya, maka sang suami tidak 
mendapat hukuman had akibat menuduh istrinya berzina, 
sementara sang istri wajib mendapat hukuman had karena telah 
menuduh suaminya, dan sang suami juga wajib dihukum had 
karena telah menuduh laki-laki tersebut berzina. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 659 





Hukum Kedua: Berkaitan dengan fan suami. Apabila 
suami melakukan fan terhadap istrinya, maka sang istri wajib 
dihukum had zina. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, 
Muhammad dan Utsman Al Batti, dia tidak wajib dihukum had 


Dalil kami adalah firman Allah &, 


GE KA YA KIA s5 ai 


Pera P Yaa » « 


” PA red tag an sr & 
OMA, | Anh SN 3 PU 


“ 


2 
0 


“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali 
bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah 
termasuk orang-orang yang benar.” (@s. An-Nuur (241: 6). 


Yang dimaksud hukuman disini adalah, hukuman had. 
Disamping itu, an suami adalah seperti bukti untuk 
menggugurkan had gadzaf terhadapnya, sehingga dia seperti bukti 
dalam wajibnya had zina, dan sang istri bisa menggugurkan 
hukuman had atas dirinya dengan melakukan fan untuk 
membantah tuduhan suaminya, ini berdasarkan firman Allah &, 


LL Ap Ls “9, Oh Lo. 


PI DIAS O lddi Lere Taha, 
“Lstrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 
empat kali atas nama Allah.” (@s. An-Nuur (241: 3. 


Apabila sang suami menuduh istrinya berzina dengan laki- 
laki tertentu dan menyebutnya dalam #'an-nya, maka laki-laki yang 
dituduh itu tidak wajib dihukum had zina, karena tidak sah 


660 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


menggugurkannya dengan f#'an sehingga tidak wajib hukuman had 
gadzaf atasnya dengan adanya /i'an. 


Hukum Ketiga: Apabila terjadi kehamilan atau lahir seorang 
anak dan sang suami mengingkarinya dengan /f'an, maka anak 
tersebut ditiadakan nasabnya darinya dan dinasabkan kepada sang 
istri. Sedangkan menurut Utsman Al Batti, bahwa nasabnya tidak 
ditiadakan dari sang suami. 


Dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi & memandu #'an antara Hilal bin Umayyah dan istrinya lalu 
beliau menceraikan keduanya. Beliau juga memutuskan bahwa 
anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada ayahnya (apabila 
merupakan hasil zina) dan sang istri tidak boleh dituduh zina. 
Barangsiapa menuduhnya berzina, maka dia harus dihukum had. 
Apabila sang suami tidak menyebut anak tersebut dalam /'an dan 
hendak mengingkarinya, maka dia bisa mengulangi fan dan 
menyebutnya, karena dia tidak mengingkarinya pada Iran yang 
pertama. Apabila sang istri hendak membantahnya dengan Jan, 
maka dia tidak perlu menyebut anak yang dilahirkan dalam /'an- 
nya, karena tidak ada jalan baginya untuk menetapkan maupun 
mengingkari nasab anak tersebut. 


Ath-Thabari berkata: Apapun kondisinya, tujuan Jan 
adalah untuk mengingkari anak (yang diduga merupakan hasil zina) 
dan tidak ada tujuan lainnya. 

Lalu apakah sang istri boleh membantahnya dengan fan? 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. 

Hukum Keempat: Apabila suami melakukan /'an terhadap 


istrinya, maka status keduanya menjadi berpisah setelah sang 
suami selesai mengucapkan #'an. Akan tetapi menurut Utsman Al 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 661 


Batti, status keduanya tidak berpisah dengan adanya Ifan. 
Sedangkan menurut Abu Hanifah, status keduanya tidak berpisah 
dengan adanya an, akan tetapi hakimlah yang memisahkan 
keduanya setelah sang suami selesai melakukan /f'an. 

Apabila suami menthalak istrinya setelah melakukan #'an 
dan sebelum dipisahkan oleh hakim, maka thalaknya itu berlaku. 
Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki 
me-fan istri pada masa Rasulullah & kemudian beliau 
memisahkan keduanya.” 

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Hilal bin 
Umayyah me-f'an istrinya, lalu Nabi & memisahkan keduanya. 
Seandainya terjadi perpisahan di antara keduanya dengan Ian, 
maka tentunya Nabi #& tidak akan memisahkan keduanya (setelah 
fan). 

Diriwayatkan bahwa setelah Al Ajlani me-f'an istrinya di 
hadapan Rasulullah &, dia berkata, “Kalau aku tetap 
mempertahankannya, maka dia aku thalak tiga.” Maka Nabi & 
bersabda, Le aj Ja Y “ Tidak ada Jalan bagimu terhadapnya.” 
Dan Nabi & tidak mengingkarinya ucapannya “Kalau aku tetap 
mempertahankannya” dan thalak yang dilakukannya. 

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa 
Nabi #& bersabda, Ulasbu y EYE Sesungguhnya dua orang 
yang melakukan #'an tidak boleh berkumpul (tidak boleh bersatu).” 
Nabi & mengabarkan bahwa dua pasangan suami-istri yang 
melakukan Han tidak boleh bersatu dan status keduanya 
dipisahkan dengan Man. Disamping itu, dia adalah perpisahan 
yang tidak ada kompensasinya, dimana sang istri tidak menyendiri 


662 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








dengannya, sehingga hukumnya berlaku bila sang suami telah 
melakukannya, seperti halnya thalak. 


Sedangkan tentang perkataan kami, “Yang tidak ada 
kompensasinya” adalah pengecualian dari Akhulu' Sedangkan 
perkataan kami “Tidak menyendiri dengannya,” adalah 
pengecualian dari pembatalan nikah karena sebab impoten dan 
ketidak-mampuan memberi nafkah. 


Sedangkan jawaban berkenaan dengan riwayat Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas adalah, bahwa riwayat tersebut menjelaskan kasus 
tertentu yang tidak mungkin bersifat umum, sehingga dapat 
ditafsirkan, bahwa kedua pasangan suami istri tersebut dipisahkan 
dalam status hubungan suami istri dan juga bisa ditafsirkan, bahwa 
tubuh keduanya itu dipisahkan. Dalil kami adalah sabda Nabi & 
yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan lagi. 


Sedangkan jawaban berkenaan dengan riwayat Al Ajlani 
adalah, bahwa arti sabda Nabi, We al Jaa Y “Tidak ada jalan 
bagimu terhadapnya” adalah tidak ada jalan untuk tetap 
mempertahankan dan menthalaknya, karena sang istri telah 
terpisah darinya dengan adanya Han, karena Al Ajlani menduga 
bahwa perpisahan tidak terjadi dengan adanya fan sehingga dia 
mentalaknya. Oleh karena itu, ketika Nabi 8 bersabda 
kepadanya, le al Ja Y “Tidak ada jalan bagimu terhadapnya,” 
maka Al Ajlani berkata, “Di manakah hartaku?,” yaitu “Bila aku 
tidak bisa mempertahankan dan mentalaknya, di manakah harta 


yang telah kuberikan kepadanya?,” maka Nabi & bersabda, o! 
OR GS ES Ng Ya ls TAK ai Yen Ia Alina Cah Tote CS 


We LSG cl uk ks “Kalau kamu benar, maka harta 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab (| 663 


tersebut adalah karena engkau telah menghalalkan kemaluannya. 
Sedangkan bila kamu dusta maka dia sangat jauh darimu —yaitu 
bila engkau telah menyetubuhinya dan berdusta terhadapnya—.” 


Hukum Kelima: Perpisahan karena adanya /'an dinamakan 
fasakh (pembatalan nikah) dan bisa berlaku keharaman selamanya. 
Akan tetapi menurut Malik, Rabi'ah dan Daud, hal tersebut tidak 
menyebabkan hilangnya status suami-istri dan keharaman kecuali 
bila keduanya sama-sama melakukan #'an. Sedangkan menurut 
Abu Hanifah dan Muhammad, perpisahan akibat #'an itu adalah 
thalak dua dan tidak menyebabkan keharaman selamanya. 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi &, 
Kal Oa Y KENA “Dua orang yang melakukan Ifan tidak bisa 
berkumpul selamanya.” Bantahan terhadap Malik dan Daud 
berdasarkan dalil hadits ini, yaitu bahwa hal tersebut terjadi saat 
keduanya melakukan /'an, sebagaimana dua orang itu disebut 
sebagai dua orang yang melakukan mudharabah ketika keduanya 
itu melakukan. Sedangkan setelah #'an selesai, maka dikatakan 
bahwa keduanya telah melakukannya dan hal ini tidak berlaku 
kecuali sesuai yang telah kami katakan. Sedangkan bantahan 
terhadap Abu Hanifah berdasarkan dalil ini adalah, yaitu sabda 
Nabi &, “Keduanya tidak bisa berkumpul selamanya.” Ini adalah 
dalil yang jelas. | 

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Nabi & 
memandu fan antara Hilal bin Umayyah dan istrinya lalu 
memisahkan keduanya dan memutuskan, bahwa anak yang lahir 
tidak dinisbatkan kepada Hilal, karena keduanya telah berpisah, 
bukan karena keduanya telah bercerai atau karena Hilal wafat. 


664 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Apabila telah jelas bahwa hal tersebut bukanlah thalak dan bukan 
karena sebab kematian, maka hukumnya adalah fasakh. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan lalu menthalaknya, kemudian setelah itu dia 
menuduhnya berzina saat keduanya masih berstatus suami istri 
dengan klaim adanya nasab pada anak yang lahir, lalu sang suami 
melakukan #'an untuk mengingkari nasab anak tersebut, atau dia 
menikah lagi dengan perempuan lain dengan pernikahan yang 
fasid dan istrinya yang kedua tersebut melahirkan anak yang ada 
kemungkinan berasal darinya, akan tetapi dia melakukan Ian 
untuk mengingkarinya, lantas apakah perempuan tersebut menjadi 
haram selama-lamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama 
fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Perempuan tersebut tidak haram 
baginya, karena keharaman tersebut berkaitan dengan pemisahan 
akibat fan. Jadi, tidak ada keharaman yang berlaku selamanya. 


Pendapat Kedua: Perempuan tersebut menjadi haram 
dalam pernikahan yang /fasid. Inilah pendapat yang lebih shahih, 
karena sesuatu yang menyebabkan pengharaman selama-lamanya 
apabila dalam pernikahan, maka dia juga menyebabkan 
pengharaman tersebut meskipun tidak terjadi dalam pernikahan, 
seperti halnya persusuan. Sedangkan berkenaan dengan perkataan 
kami, “Keharaman yang bersifat selamanya” adalah pengecualian 
dari thalak. Disamping itu, #annya telah sah sehingga hukum- 
hukumnya pun berlaku dan ini adalah salah satu dari hukum- 
hukumnya. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 665 


Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu 
dia menuduhnya berzina dan tidak ada kaitan nasab pada anak 
yang lahir yang bisa diingkari dengan #'an, lalu dia melakukan /f'an 
terhadap istrinya untuk menggugurkan hukuman had, kemudian 
ternyata diketahui bahwa pernikahan keduanya rusak (tidak sah), 
maka menurut Al @adhi Abu Ath-Thayyib si perempuan tidak 
haram baginya. Demikianlah menurut satu pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Hal ini karena kami telah menjelaskan, bahwa #an 
tersebut hukumnya tidak sah, mengingat #'an itu tidak berlaku 
dalam pernikahan yang fasid kecuali untuk mengingkari anak yang 
lahir. Apabila tidak ada demikian, maka jelaslah bahwa /'arrnya itu 
tidak sah, sehingga itu pun tidak berkaitan dengan pengharaman- 

nya. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi budak 
perempuan lalu dia membelinya dan mengakui telah menyetubuhi 
setelah membelinya, lalu perempuan tersebut melahirkan anak. 
Apabila dia melahirkan anak dalam masa kurang dari enam bulan 
sejak pembeliannya dan enam bulan lebih semenjak pernikahan, 
maka anak yang lahir itu dinisbatkan kepadanya dari sisi 
pernikahan. Apabila dia hendak mengingkarinya dengan cara 
melakukan fan, maka dia bisa melakukannya. Apabila dia telah 
mengingkarinya dengan /f'an, maka nasab anak tersebut ditiadakan 
darinya. Lalu apakah dia haram menikahi budak perempuan 
tersebut selamanya ataukah dia tetap boleh menyetubuhinya atas 
dasar kepemilikannya terhadap budak tersebut?. Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Al Haddad, 
budak tersebut tidak haram atasnya. Sementara menurut mayoritas 
ulama madzhab kami, bahwa sang budak tersebut haram atasnya. 


666 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 








Inilah pendapat yang lebih shahih. Sementara alasan dua pendapat 
ini adalah sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya. 


Apabila si budak perempuan tersebut melahirkan anak 
selama enam bulan, maka apabila waktunya lebih dari itu sejak 
persetubuhan dirinya setelah bersih dari haid, maka anak tersebut 
dinisbatkan kepadanya. Apabila laki-laki tersebut mengklaim, 
bahwa dia tidak menggaulinya setelah satu kali haid dan tidak 
menyetubuhinya setelah itu, maka menurut pendapat yang sesuai 
nash, bahwa dia harus bersumpah dan mengingkari anak tersebut 
tanpa perlu melakukan Han. Abu Al Abbas berkata, “Ada juga 
pendapat lain, yaitu bahwa sang suami bisa melakukan /'an untuk 
mengingkarinya.” Akan tetapi pendapat ini tidak benar. 


Apabila sang suami tidak mengklaim, bahwa dia tidak 
menggaulinya, akan tetapi dia mengatakan, “Anak ini berasal 
dariku,” maka dalam hal ini ada dua pendapat yang diriwayatkan 
oleh Al @adhi Abu Ath-Thayyib: 


Pendapat Pertama: Dia bisa melakukan /'an terhadapnya 
untuk mengingkari nasab anak tersebut, sebagaimana dia bisa 
melakukan Han untuk mengingkari nasab anak tersebut ketika 
status dirinya itu masih menjadi suami istri tersebut. 


Pendapat Kedua: Dia tidak bisa melakukan Ian untuk 
mengingkarinya. Inilah pendapat yang masyhur. Alasannya adalah, 
karena dia bisa mengingkarinya dengan dalih tidak menyetubuhi 
wanita itu dengan bersumpah. Apabila kami mengatakan, bahwa 
dia boleh melakukan #'an untuk mengingkarinya, lantas apakah dia 
haram menyetubuhi budak perempuan tersebut selamanya?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah 
diuraikan sebelumnya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 667 


Hukum Keenam: Ini berkaitan dengan fan istri. Yaitu 
bahwa status istrinya itu menjadi hilang. Apabila sang suami 
menuduhnya berzina, maka dia tidak wajib dihukum had, karena 
fan yang dilakukannya adalah seperti bukti. Apabila yang 
menuduh sang istri adalah laki-laki lain, maka apakah status 
istrinya itu hilang?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Apabila sang istri mengingkarinya dengan /'an, maka 
menurut Ibnu Ash-Shabbagh status istrinya kembali lagi padanya, 
dan masalah ini telah diuraikan sebelumnya. 


Cabang: Hadits Ibnu Umar bisa dijadikan dalil untuk 
menyatakan, bahwa nasab seorang anak bisa ditiadakan dengan 
cara Ifan, dengan syarat bahwa anak tersebut harus disebut saat 
mengucapkan /'an. 


Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa sang suami bisa 
mengingkari anaknya dengan melakukan fan tanpa perlu 
menyebut nama anak tersebut dalam Aarrnya. Akan tetapi 
menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, riwayat ini perlu diteliti kembali, 
karena jika anak tersebut dinisbatkan kepadanya maka penisbatan 
itu pun akan berlaku baginya. Dan #'an itu hanya berpengaruh 
untuk menolak hukuman had gadzaf dari suami dan menetapkan 
tuduhan zina pada sang istri. 

Imam Asy-Syafi'i #, berkata: Apabila anak yang lahir 
diingkari dalam an, maka nasab anak tersebut ditiadakan dari 
sang suami. Apabila dia tidak menyebutnya, maka dia bisa 
mengulangi #'anrnya itu untuk mengingkari nasab anak tersebut 
dan sang istri tidak perlu mengulanginya lagi. Apabila dia bisa 
melaporkannya kepada hakim namun dia menundanya tanpa 


668 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








adanya udzur sampai sang istri melahirkan, maka sang suami tidak 
bisa mengingkarinya, sebagaimana yang berlaku dalam syuf ah. 


Hadits di atas juga dijadikan dalil, bahwa tidak disyaratkan 
menyebut dengan jelas nama anak tersebut ketika mengingkarinya, 
bahwa dia merupakan anak hasil zina, dan sang suami juga tidak 
perlu meninggalkan sang istri dengan tidak menggaulinya sampai 
satu kali haid. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan 
sebelumnya. Akan tetapi diriwayatkan dari ulama madzhab Maliki, 
bahwa disyaratkan demikian. 

Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Sang istri wajib 
dijatuhi hukuman had zina, karena ada bukti bahwa 
sang istri telah berzina sehingga dia wajib dihukum had, 
seperti halnya kesaksian. Akan tetapi laki-laki yang 
menuduhnya berzina tidak wajib dihukum had zina, 
karena penolakan had dengan Ii'an tidak sah untuknya, 
sehingga dia tidak wajib dihukum had dengan adanya 
lIi'an. 

Pasal: Apabila /i'an dilakukan dalam pernikahan 
yang sah, maka perpisahan antara suami istri itu 
berlaku, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar 2. Dimana 
sang istri menjadi haram bagi suaminya untuk selama- 
lamanya. Dasarnya adalah hadits riwayat Sahl bin Sa'd 
As-Sa'idi 8, bahwa dia berkata, “Telah berlaku Sunnah 
Nabi tentang dua pasangan suami istri yang melakukan 
Ifan bahwa keduanya dipisahkan dan tidak bisa 
berkumpul selamanya.” 


Sedangkan bila Ii'annya dalam pernikahan yang 
fasid, atau setelah berpisah karena tuduhan zina ketika . 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 669 


masih berstatus suami istri, apakah sang istri menjadi 
haram bagi sang suami untuk selamanya?. Dalam hal ini 
ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i: 


Pendapat Pertama: Sang istri menjadi haram 
baginya. inilah pendapat yang benar, karena sesuatu 
yang menyebabkan pengharaman selamanya apabila 
dalam pernikahan, maka dia juga menyebabkan 
pengharaman tersebut meskipun tidak terjadi dalam 
pernikahan, seperti halnya dalam persusuan. 


Pendapat Kedua: Sang istri tidak haram baginya: 
karena pengharaman itu mengikuti perpisahan, 
sementara dengan adanya I/i'an tersebut tidak terjadi 
perpisahan, sehingga dengan sendirinya pengharaman- 
nya tidak berlaku. 

Pasal: Sang istri bisa menolak had zina pada 
dirinya dengan Ii'an. Hal ini berdasarkan firman 


». pt sz take eh aa Ca Con Got 
Allah &, KoiIlgd AI aah SAS SKS Ad NE 


f 
(Wy “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 


sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya 
suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang 
dusta.” (Os. An-Nuur (24): 8). Dimana sang istri tidak 
perlu menyebut nasabnya dalam Ii'an karena tidak ada 
kaitannya dengan penetapan dan peniadaan nasab. 
Pasal: Apabila suami melakukan Ii'an lalu dia 
mendustakan dirinya sendiri, maka dia wajib dihukum 
had gadzaf bila perempuan yang dituduhnya berzina 
telah bersuami atau hukuman tazir bila perempuan 


670 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


tersebut belum bersuami, dan nasabnya berlaku 
padanya: karena itu adalah haknya sehingga kembali 
lagi kepadanya bila dia mendustakannya. Dalam hal ini, 
hubungan ranjang tidak kembali lagi dan pengharaman- 
nya juga tidak hilang, karena dia adalah haknya 
sehingga tidak kembali dengan sikapnya yang 
mendustakan dirinya sendiri. 


Apabila sang istri melakukan I/i'an lalu dia 
mendustakan dirinya sendiri, maka dia wajib dihukum 
had zina, karena Ji'an-nya tersebut tidak berkaitan lebih 
banyak daripada gugurnya had zina. Hukuman tersebut 
adalah haknya sehingga dia kembali lagi kepadanya bila 
dia mendustakannya. 


Penjelasan: 


Hadits Ionu Umar adalah hadits yang telah kami sebutkan 
tadi. Sedangkan hadits Sahl bin Sa'd, dia diriwayatkan oleh 
Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu 
Majah dan Ad-Daraguthni. Redaksinya telah disebutkan sebelum- 
nya. Di dalamnya terdapat kisah Uwaimir Al Ajlani. Sedangkan 
redaksi yang disebutkan Asy-Syirazi menunjukkan bahwa 
pernyataan, “Telah berlaku Sunnah, bahwa dua pasangan suami 
istri yang melakukan fan harus dipisahkan, lalu keduanya tidak 
berkumpul kembali,” ini adalah berasal dari perkataan Sahl bin 
Sa'd. Hanya saja riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab 
yang telah disebutkan tadi adalah dengan redaksi, “Ibnu Umar 
berkata, “Maka dia menjadi Sunnah bagi dua orang yang 
melakukan #an'” Sementara dalam riwayat yang disepakati ke- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 671 


shahihannya, yaitu dalam riwayat Ahmad dan Ash-Shahihain 
disebutkan dengan redaksi, “Itu adalah pemisahan antara dua 
orang yang melakukan /'an.” 


Sedangkan dalam redaksi riwayat Ahmad dan Muslim, 
redaksinya adalah, “Pemisahan antara sang suami dengan istrinya 
adalah sunah bagi dua orang yang melakukan Ii'an.” 


Abu Daud menambahkan dari Al @a'nabi dari Malik 
dengan redaksi, “Itu adalah pemisahan.” 


Muslim berkata, “Sesungguhnya redaksi, “Pemisahan antara 
sang suami dengan istrinya adalah Sunnah bagi dua orang yang 
melakukan /i'an' adalah mudraf.” 


Ad-Daraguthni dalam Gharib Malik juga menyebutkan 
perbedaan para periwayat dalam meriwayatkan redaksi riwayat 
Ibnu Syihab. Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan hal ini dalam .A/ 
Umm, bahwa penisbatannya kepada Ibnu Syihab tidak 
menghalangi penisbatannya kepada Sahl. Hal ini diperkuat dengan 
riwayat Abu Daud dari Sahl bahwa dia berkata, “Lalu dia 
menthalaknya tiga kali di hadapan Rasulullah & dan Rasulullah 
menganggapnya berlaku. Dimana yang dilakukan di hadapan 
beliau adalah sunah.” 


Dalam redaksi riwayat Ash-Shaghani disebutkan: Abu 
Abdillah -yaitu Al Bukhari- berkata: “Redaksi “Itu adalah 


2 Mudraj adalah kalimat yang ditambahkan dalam redaksi hadits yang berasai dari 
ucapan sang periwayat, sehingga orang yang mendengarnya menduga, bahwa 
tambahan tersebut merupakan redaksi hadits itu sendiri lalu dia meriwayatkannya. Al 
Hafizh Abu Bakar Al Khathib telah mengarang kitab bagus yang berkaitan dengan 
masalah ini yang diberi judul “Fash/ Al Wash! Lima Udrija Fi An-Nag/”. Idraj juga 
terkadang ada pada sanad sebagaimana yang akan kami uraikan pada pembahasannya 


nanti. 


672 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








pemisahan antara dua orang yang melakukan /'an' adalah berasal 
dari ucapan Az-Zuhri dan bukan termasuk hadits.” 


Hukum: Asy-Syafi'i #, berkata: Apabila suami melakukan 
fan, maka sang istri harus melakukan /'an. Apabila sang istri tidak 
mau, maka dia harus dihukum had -sampai ucapannya-. Apabila 
sang istri tidak mau bersumpah ketika dia sedang sakit dan 
statusnya adalah janda, maka dia harus dirajam.” 


Aku mengatakan, “Tidak wajib menjatuhkan hukuman had 
terhadap laki-laki yang melakukan zina dengan sang istri: karena 
bila kami katakan, bahwa dia wajib dijatuhi hukuman had dengan 
bukti zina lantaran adanya an sang suami, maka hukuman had 
bisa dihindarkan darinya bila sang istri melakukan #'an. Apabila 
sang suami wajib mendapatkan hukuman had gadzaf, maka dia 
bisa mencegahnya dengan melakukan /'an. Sedangkan laki-laki 
yang dituduh berzina, maka dia tidak perlu ikut melakukan fan 
untuk menghindarkan hukuman had darinya. Atau dengan kata 
lain bisa disimpulkan, “Apabila #'an bertujuan untuk menolak had, 
apabila tidak ada #'an, maka tidak ada hukuman had.” 


Cabang: Asy-Syafii #, berkata: Apabila suami telah 
menyempurnakan kesaksian dan #'an, maka hubungannya dengan 
sang istri (sebagai pasangan suami istri) telah hilang dan sang istri 
tidak halal baginya selamanya. Apabila dia mendustakan dirinya 
sendiri, maka sang istri tidak kembali lagi kepadanya, baik sang 
istri melakukan f'an atau tidak, baik dia dihukum had atau tidak.” 
Dia mengatakan lebih lanjut, “Aku mengatakan ini karena 


AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 673 


Rasulullah & bersabda, MAIN! “Anak yang lahir adalah milik 
pemilik kasur (suami).” 


Mengingat sang istri adalah kasur bagi suaminya, maka 
sang suami tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari kasurnya 
kecuali bila kasur tersebut telah hilang. Dengan demikian, maka 
sang istri tidak menjadi kasurnya lagi selamanya. 


Kemudian dia menampilkan hadits Ibnu Umar, lalu dia 
berkata, sungguh masuk akal dalam hukum Rasulullah &. Apabila 
seorang anak dinisbatkan kepada ibunya, maka nasab anak 
tersebut ditiadakan dari ayahnya: dan bahwa peniadaan nasab 
anak tersebut dari ayahnya adalah dengan sumpahnya dan Jan, 
bukan dengan sumpah ibunya yang menuduh suami berdusta 
dalam pengingkarannya. Disamping itu, masuk “akal pula jjma' 
ulama, bahwa apabila suami mendustakan dirinya sendiri, maka 
anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan dia harus dihukum had. 
karena tidak ada artinya lagi pengingkaran sang istri, dan yang 
berlaku adalah pengingkaran suami. Maka, bagaimana bisa 
sumpah sang suami dan pengingkaran anak tersebut darinya 
memiliki arti? Sedang anak tersebut dalam segala kondisinya 
adalah anak sang istri yang tidak bisa ditiadakan nasabnya 
darinya?. Sesungguhnya sang suami bisa meniadakan nasab anak 
tersebut darinya, akan tetapi anak tersebut tetap dinisbatkan 
kepada sang istri. 


Cabang: Sebelumnya telah kami katakan, bahwa 
pendapat madzhab kami adalah, perpisahan itu terjadi dengan 
adanya fan suami saja meskipun sang istri tidak melakukan Ian, 
karena perpisahan tersebut terjadi dengan ucapan sehingga 


672 11 AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











hukumnya berlaku dengan adanya ucapan sang suami, seperti 
halnya thalak. Para Imam lainnya juga mengatakan, 
“Sesungguhnya syariat menyuruh untuk memisahkan dua 
pasangan yang melakukan /f'an. Juga bahwa Nabi & memisahkan 
kedua suami istri setelah keduanya melakukan #'an.” 


Apabila kami katakan, bahwa /'an tersebut dilakukan 
suami, maka dia menyebabkan keduanya dipisahkan dan sang istri 
menjadi haram baginya selamanya apabila pernikahan keduanya 
sah. Sedangkan bila pernikahan keduanya tidak sah atau terjadi 
perceraian setelah zina yang dikaitkan dengan kondisi saat masih 
menjadi suami istri, lantas apakah sang istri menjadi haram 
selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. 


Cabang: Perpisahan karena 4'an itu merupakan fasakh 
menurut kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, itu merupakan 
thalak, karena dia merupakan perpisahan dari sisi suami, secara 
khusus berlaku pada nikah sehingga menjadi thalak, seperti 
perpisahan dengan mengucapkan, “Kamu aku cerai.” 


Sedangkan menurut kami, /'an itu adalah perpisahan yang 
menyebabkan keharaman selamanya, sehingga statusnya membuat 
pernikahan tersebut menjadi fasakh, seperti halnya perpisahan 
karena persusuan. Disamping itu, an bukanlah thalak secara 
sharih (jelas) dan tidak diniatkan thalak sehingga hukumnya bukan 
thalak, seperti perkara lainnya yang bisa membatalkan nikah. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan para pengikutnya. 
Mereka berdalil dengan demikian dengan argumentasi, bahwa 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 675 


seandainya dia merupakan thalak, maka dia akan terjadi dengan 
iFan-nya sang suami dan bukan dengan #arrnya istri. 


Cabang: Tentang redaksi, “Apabila suami melakukan /'an 
lalu dia mendustakan dirinya sendiri” dst. 


Dalam A/ Mishbah Syarh Gharib Asy-Syarh Al Kabir karya 
Ar-Rafi'i disebutkan, “Mendustakan diri sendiri” artinya adalah 
mengakui bahwa dirinya berdusta. 


Al Kisaa'i berkata: Orang-orang Arab mengatakan, 
“Akdzabtuhu” apabila mereka memberitahukan bahwa yang 
diceritakannya dusta. 


Masalah: Apabila suami melakukan Han, lalu dia 
mendustakan dirinya sendiri, maka setiap hak atasnya kembali 
kepadanya yaitu bahwa dia wajib dihukum had, nasab anak yang 
diingkari pun dikembalikan kepadanya dan perempuan yang di- 
Fan juga kembali menjadi muhshan (wanita yang baik-baik). Akan 
tetapi, tidak semua hak sang suami itu kembali kepadanya, seperti 
kembalinya status suami istri dan hilangnya pengharaman selama- 
lamanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu 
Mas'ud, Al Auza'i, Malik, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad dan 
Ishag. 


Sementara menurut Abu Hanifah dan Muhammad, 
keharamannya bersifat selamanya apabila sang suami 
mendustakan dirinya sendiri atau bila dia dihukum had karena 
melakukan gadzaf. Dia juga sepakat dengan kami bahwa status 


676 || AI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





suami istri tidak kembali lagi dan dibolehkan memulai akad nikah 
lagi. 

Sa'id bin Al Musayyab berkata: Apabila suami mendustakan 
dirinya sendiri, maka hubungan suami istri kembali lagi. 


Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits 
riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar #&, bahwa Nabi & bersabda, 


Ag Obral Y OKE 


“Dua orang (pasangan suami istri) yang melakukan Ifan 
tidak bisa berkumpul lagi selamanya.” 


Hadits ini merupakan nash dan tidak ada yang dibedakan 
dalam hal ini. 


Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa dia 
berkata, “Rasulullah & memisahkan dua pasangan suami istri 
yang melakukan #'an, kemudian berlaku Sunnah bahwa keduanya 
tidak bisa berkumpul lagi selamanya.” Ini menunjukkan bahwa 
yang dimaksud adalah Sunnah Rasulullah &. 


Apabila suami mengingkari nasab anak yang lahir darinya 
lalu anak tersebut wafat, kemudian sang suami mendustakan 
dirinya sendiri, maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya: 
baik anak yang wafat tersebut meninggalkan anak atau tidak: baik 
dia kaya atau miskin. 


Abu Hanifah berkata: Apabila sang mayit meninggalkan 
anak laki-laki atau anak perempuan, maka penarikan ucapan sang 
suami dan penisbatan nasab si mayit kepada sang suami itu sah. 
Sedangkan bila dia tidak meninggalkan anak, maka penarikan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 677 


ucapan dan penisbatan tersebut tidak sah, karena penarikan 
tersebut diduga bertujuan agar mendapat harta warisan. 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa sang suami 
mengakui nasab yang sebelumnya diingkari dengan /'an sehingga 
nasab anak tersebut kembali kepadanya, seperti halnya apabila 
yang diingkari itu masih hidup juga seperti halnya apabila dia 
punya anak. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina dan sang istri mengakuinya, maka harus ditinjau terlebih 
dahulu: apabila sang istri mengaku setelah sang suami melakukan 
Ifan, maka pengakuan zinanya itu tidak bermanfaat, karena 
seluruh hukum Jian berkaitan dengan fan sang suami, dimana 
sang istri tidak bisa menggugurkan had zina yang wajib atasnya 
dengan anrnya itu, karena sang istri telah mengaku berzina 
sebelum sang suami melakukan fan dan sang istri wajib dihukum 
had zina karenanya, sementara sang suami tidak wajib dihukum 
had gadzaf. Apabila tidak ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka 
sang suami tidak perlu melakukan #'ar, karena Ifan itu bertujuan 
menolak had gadzaf atau untuk meniadakan nasab darinya, 
sementara dalam kasus tersebut tidak ada salah satu dari 
keduanya. Sedangkan bila ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka 
sang suami boleh melakukan #'an untuk mengingkarinya. Apabila 
sang suami telah melakukan fan untuk mengingkarinya, lantas 
apakah terjadi perpisahan selamanya antara dia dengan istrinya?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berkenaan 
dengan suami yang me-f'an istrinya setelah keduanya berpisah. 
Masalah ini telah diuraikan sebelumnya. Demikianlah pendapat 
ulama madzhab kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila 


678 Il 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka anak tersebut dinisbatkan 
kepadanya dimana dia tidak boleh mengingkarinya dengan Jan. 
Dia juga tidak wajib dihukum had zina. Hal ini berdasarkan dua 
landasan pokoknya, yaitu: 


Pertama: ad zina menurutnya tidak berlaku dengan 
pengakuan satu kali, akan tetapi itu berlaku bila diakui empat kali 
dalam empat majelis. 


Kedua: Menurutnya, nasab tidak ditiadakan kecuali dengan 
Ifan sang istri dan keputusan hakim, dan 4'an itu tidak sah bila 
dilakukan oleh keduanya, karena sang istri telah mengaku berzina 
sehingga sang suami tidak perlu melakukan #'an. Dimana hakim 
pun tidak sah menetapkan pengingkaran sang suami. Akan tetapi, 
ada riwayat dari Abu Hanifah bahwa dia berkata, “Apabila sang 
istri itu adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya 
dan sang suami mendustakannya, maka sang suami boleh 
mengingkari anak tersebut. Akan tetapi bila sang istri seorang 
perempuan jahat dan dia membenarkannya, maka sang suami 
tidak boleh mengingkari anak tersebut.” 


Dalil kami adalah firman Allah &, 


Ph 0 G0, 


MN po, 


“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)” (Os. 
An-Nuur (241:6). 

Dalam ayat ini tidak dibedakan apakah sang istri mengakui 
atau tidak mengakui. Disamping itu, hal tersebut membutuhkan 
gadzaf dan realisasinya dengan /i'an untuk mengingkari nasab 
tersebut sehingga sang suami boleh melakukannya, sebagaimana 
halnya bila sang istri tidak mengakuinya. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 679 


Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Suami Yang 
Mendustakan Dirinya 


Ini adalah penyifatan yang lebih jelas daripada periwayatan 
yang tidak sesuai kenyataan. Engkau akan melihat para fugaha 
membersihkan lidah mereka dari penggunaan kalimat ini dengan 
mengatakan ketika ada kemungkinan dusta “Masalahnya tidak 
demikian,” kemudian ada kemungkinan keliru atau rancu mereka 
mengatakan, “Kami tidak bisa menerimanya.” Terkadang mereka 
akan meminta dalil dan terkadang salah dalam mengutipnya, juga 
terkadang memilih untuk tidak berkomentar. Apabila ada jawaban 
yang keras terhadap mereka, maka mereka akan mengatakan, 
“Tidak demikian halnya dan itu tidak benar.” Aku telah melihat 
sendiri sebagian orang yang mengaku biasa mendengarkan ilmu di 
zaman sekarang senang berdusta, bahkan dusta mereka lebih 
parah dalam masalah-masalah Khilafiyyah. Hal ini menyebabkan 
mereka tidak lagi mengindahkan etika dalam penelitian dan tidak 
lagi memiliki rasa malu yang merupakan sifat para ulama yang 
mengamalkan ilmunya. 


Kita kembali kepada poin pembahasan. Kami katakan 
bahwa suami wajib dihukum had gadzaf setelah dia mendustakan 
dirinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Abu Tsaur, ulama 
fikih rasionalis dan Malik. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada 
yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Hal ini karena apabila Y'an 
diposisikan sebagai bukti bagi suami, maka apabila sang suami 
mendustakan dirinya bahwa #arnya itu dusta dan telah merusak 
nama baik istrinya serta menuduhnya berulang-ulang, tentunya dia 
sangat layak dihukum had karena tuduhan zina tersebut terhadap 
perempuan merdeka yang baligh. Sedangkan perempuan yang 


680 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





masih kecil, maka dia bukan muhshan (wanita baik-baik), dan 
begitu pula perempuan yang tidak merdeka. 


Apabila sang suami berpaling dari pendustaan dirinya 
sendiri dengan mengatakan, “Aku memiliki bukti tentang 
perbuatan zinanya,” atau dia hendak menggugurkan hukuman had 
darinya dengan Ian, maka perbuatannya tersebut tidak perlu 
didengar. Perkara ini adalah, apabila perempuan yang dituduh 
berzina itu merupakan perempuan muhshan. Sedangkan apabila si 
perempuan bukan muhshan, maka sang suami wajib dihukum 
tazir. Dalam semua kasus ini, nasab anak tersebut tetap 
dinisbatkan kepada sang suami, baik anak tersebut hidup atau 
wafat, kaya atau miskin. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan 
Abu Tsaur. Sementara menurut Ats-Tsauri, apabila nasab anak 
yang telah wafat itu dinisbatkan kepada sang suami, maka harus 
ditinjau terlebih dahulu: apabila anak tersebut kaya, maka 
nasabnya itu tidak dinisbatkan kepadanya, karena yang diklaimnya 
hanya harta. Sedangkan bila anak tersebut miskin, maka nasabnya 
itu dinisbatkan kepada sang suami. 


Sedangkan menurut ulama fikih rasionalis, apabila anak 
yang wafat tersebut meninggalkan anak, maka nasabnya itu 
dinisbatkan kepada sang suami dan anaknya juga mengikuti. 
Sedangkan bila dia tidak meninggalkan anak, maka penisbatan 
nasabnya tidak sah dan sang suami (orang yang mengklaim) tidak 
berhak mendapat warisan, karena nasabnya telah putus dengan 
adanya kematian sehingga hukumnya tidak sah. Apabila anak 
tersebut memiliki anak, maka nasabnya itu dinisbatkan kepada 
sang suami dan anaknya itu mengikuti. 


Argumentasi kami adalah, bahwa anak tersebut diingkari 
nasabnya dengan /'an sehingga dia boleh menisbatkan nasabnya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 681 


kepadanya, seperti halnya bila dia hidup atau memiliki anak. 
Disamping itu, anak dari anak itu memang mengikuti nasabnya 
anak. Abu Hanifah berpendapat, bahwa nasab anak mengikuti 
nasab putranya sehingga dia menjadikan pangkal mengikuti 
cabang. Tentu saja pendapat ini batil. 


Sedangkan berkenaan dengan perkataan Ats-Tsauri 
“Sesungguhnya yang diklaim adalah harta,” maka kami katakan, 
bahwa dia mengklaim nasab dan warisan, sedangkan harta 
mengikutinya. Apabila dikatakan, “Dia termasuk bagian dari 
mereka, karena tujuannya adalah ingin mendapat warisan,” maka 
kami katakan, bahwa penisbatan nasab itu tidak menghalangi 
tuduhan dengan adanya alasan. Sebab, seandainya dia memiliki 
saudara laki-laki yang memusuhinya lalu dia mengakui anaknya, 
maka hukumnya berlaku dan gugurlah warisan saudaranya. 
Apabila seorang anak laki-laki hidup dan menjadi orang kaya, 
sementara ayahnya adalah orang miskin, lalu nasab anak tersebut 
dinisbatkan kepadanya, maka sang ayah diduga melakukannya 
agar bisa mendapat nafkah dari anaknya tersebut dan 
perkataannya diterima. Maka begitu pula dalam kasus ini. 
Kemudian hendaknya nasab sang anak itu ditetapkan disini karena 
hal tersebut merupakan hak anak dan tidak ada tuduhan di 
dalamnya. Warisan yang berkaitan dengan tuduhan tidak berlaku, 
dimana keterputusan cabang tidak mesti mewajibkan keterputusan 
pangkal. 


Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 
empat hukum yang berkaitan dengan Ian, dua hak atas suami dan 
dua hak untuk suami. Sedangkan dua hak atas suami adalah 
bahwa dia wajib dihukum had dan nasab si anak dinisbatkan 
kepadanya, sedangkan dua hak untuknya adalah perpisahan dan 


682 1 MI Maimu' Syarah AI Muhadzdzab 





pengharaman selamanya. Apabila suami mendustakan dirinya, 
maka ucapannya berkenaan dengan sesuatu yang wajib atasnya 
diterima, sehingga dia wajib dijatuhi hukuman had dan nasab si 
anak dinisbatkan kepadanya sehingga hak untuknya itu diterima. 
Oleh karena itu, perpisahan atau pengharaman selamanya 
senantiasa ada. 


Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa apabila dia mendustakan 
dirinya sendiri, maka sang istri itu halal baginya dan statusnya 
kembali seperti semula. 


Ibnu @udamah berkata: Ini adalah riwayat yang ganjil, 
sehingga bisa dikatakan bahwa Hanbal dan para pengikutnya 
memiliki pendapat yang ganjil dalam masalah ini. 


Cabang: Perempuan yang melakukan an berhak 
mengingkari zina yang dituduhkan kepadanya dan menolak 
hukuman had dari dirinya. Apabila sang suami mendustakan 
dirinya sendiri setelah melakukan /'an, maka dia wajib dihukum 
had karena sang suami telah menyia-nyiakan sang istri dengan 
Hfan-nya sehingga hukuman tersebut kembali kepadanya dengan 
pendustaannya. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila suami wafat 
sebelum melakukan Ii'an, maka berlaku perpisahan 
disebabkan kematian, akan tetapi sang istri tetap 
mendapat warisan darinya karena status suami istri 
tetap berlaku sampai wafat. Apabila ada anak yang 
lahir, maka anak tersebut mendapat warisan, karena 
sang suami wafat sebelum mengingkarinya. Sedangkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 683 


hukuman had atau ta'zir gugur darinya disebabkan 
kematiannya itu, karena hukuman tersebut berkaitan 
dengan badan, sedang badannya tersebut sudah wafat. 


Apabila sang istri wafat sebelum sang suami 
melakukan Ji'an, maka perpisahan berlaku karena 
kematian dan sang suami tetap mendapat warisan, 
karena status suami istri tetap berlaku sampai wafat. 
Apabila ada anak, maka sang suami bisa melakukan 
Ifan untuk mengingkarinya, karena kondisi mengharus- 
kan untuk mengingkarinya. Apabila ahli waris istri 
menuntut agar sang suami dihukum had gadzaf, maka 
sang suami bisa melakukan Ji''an untuk menggugur- 
kannya. Hukuman had tidak gugur darinya bila dia tidak 
melakukan /i'an. Dan dalam hal ini dia tetap mendapat 
warisan. Hal ini tidak sama dengan gugurnya had 
gishash darinya, karena gishash itu hukumnya juga 
berlaku bagi para ahli waris. Apabila dia gugur karena 
sebab khusus seperti warisan, maka yang lainnya juga 
gugur. Dan had gadzaf itu berlaku semuanya untuk 
masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, bila 
sebagiannya memaafkan haknya, maka yang lainnya 
harus menunaikan semuanya. Apabila seorang anak 
wafat sebelum sang suami mengingkarinya dengan 
Ifan, maka sang suami boleh mengingkarinya dengan 
liFan, karena nasabnya tetap dinisbatkan kepadanya 
setelah wafat sehingga dia boleh mengingkarinya. 
Apabila sang suami telah mengingkarinya, maka dia 
tidak mendapat warisan darinya, karena dengan adanya 
If'an telah jelas bahwa anak tersebut bukan anaknya. 


esa || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina tetapi dia tidak mau melakukan Hi'an, kemudian 
dia dihukum had separuhnya, lalu dia mengatakan “Aku 
akan melakukan Ii'an,” maka li'an-nya boleh didengar- 
kan dan sisa had gugur darinya. Begitu pula bila sang 
istri menarik Ii'an-nya lalu dia dihukum had separuhnya, 
kemudian dia mengatakan, “Aku akan melakukan 
Ifan,” maka Ifannya itu boleh didengarkan dan 
gugurlah sisa hukuman had-nya, karena sesuatu yang 
bisa menggugurkan seluruh had juga bisa menggugur- 
kan sebagiannya, seperti halnya bukti (saksi). 


Pasal: Apabila suami menuduh istrinya berzina 
lalu keduanya saling melakukan Ii'an, kemudian sang 
suami menuduhnya berzina, maka harus ditinjau 
terlebih dahulu: apabila tuduhan zina tersebut adalah 
yang menyebabkan keduanya melakukan /i'an, maka dia 
tidak wajib dihukum had, karena Ii'an itu baginya 
seperti bukti. Apabila dia bisa memberikan bukti atas 
tuduhannya tersebut, lalu dia mengulangi lagi tuduhan- 
nya itu, maka dia tidak wajib dihukum had. Begitu pula 
bila dia melakukan /i'an. 


Sedangkan bila sang suami menuduh istrinya 
melakukan zina lain, maka dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum had, 
karena I/i'an baginya adalah seperti bukti, kemudian 
dengan bukti tersebut batallah status muhshan sang 
istri. Maka begitu pula dengan Ii'an. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 685 





Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum had, karena 
Ifan tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang wajib, 
karena gadzaf dalam status suami istri. Sebab, memang 
dia perlu melakukan gadzaf terhadap istrinya. Semen- 
tara dalam hal ini status suami-istri telah hilang dengan 
adanya li'an. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi 
gadzaf, sehingga dengan demikian, dia wajib dihukum 
had. 


Apabila keduanya saling melakukan /i'an lalu laki- 
laki lain menuduhnya berzina, maka dia harus dihukum 
had, karena Ii'an itu merupakan bukti yang khusus 
berlaku bagi suami sehingga dia tidak gugur bila 
dilakukan orang lain. Apabila sang suami menuduh 
istrinya berzina lalu me-li'an-nya, tetapi sang istri tidak 
mau melakukan Ii'an sehingga dia dihukum had, maka 
ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam 
masalah ini. 


Menurut Abu Al Abbas, status muhshan sang istri 
tidak hilang kecuali dalam hak suami. Apabila ada laki- 
laki lain yang menuduhnya berzina, maka laki-laki 
tersebut wajib dihukum had, karena /i'an itu merupakan 
bukti yang khusus berlaku bagi suami, sehingga status 
muhshan tidak batal kecuali dengan hak sang suami itu. 
Sedangkan menurut Abu Ishag, status muhshan istri 
hilang berkenaan dengan hak suami dan laki-laki lain, 
sehingga masing-masing dari keduanya tidak wajib 
dihukum had karena telah menuduhnya berzina. Sebab, 
sang istri dihukum had dalam kasus zina sehingga orang 
yang menuduhnya itu tidak dihukum, sebagaimana bila 


686 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


sang istri dihukum had dengan pengakuannya atau 
adanya bukti. 


Masalah: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya 
berzina lalu sang suami wafat sebelum melakukan /i'an atau 
sebelum melakukan /'an dengan sempurna, maka hukuman had 
gugur dengan kematiannya, karena hukuman tersebut berkaitan 
dengan tubuhnya, sedang dia telah wafat. Dalam kasus ini, sang 
istri tetap mendapat warisan darinya, karena perpisahan tidak 
terjadi kecuali dengan /'an sang suami, sementara /'an tersebut 
tidak ada. Apabila ada anak yang hendak diingkarinya, maka ahli 
warisnya tidak bisa meniadakan nasab anak itu darinya, karena dia 
wafat sebelum mengingkarinya. Apabila ahli waris lain hendak 
mengingkari nasab anak tersebut darinya, maka mereka tidak 
boleh melakukannya, karena mereka sama-sama bersekutu dalam 
warisan secara zhahir. 


Apabila kita menerima bahwa mereka boleh mengingkari- 
nya, maka anak tersebut juga boleh mengingkari mereka. Bila ini 
terjadi, maka tentunya kontradiktif. Dalam hal ini sang istri tidak 
perlu melakukan Man, karena fan itu hanya dilakukan untuk 
mencegah hukuman had, sementara hukuman had itu hanya bisa 
diterapkan padanya dengan adanya Ifan suami, sedangkan 
iYannya tidak ada. 


Apabila suami wafat setelah melakukan #'an dan sebelum 
istri melakukan /'an, maka sang istri boleh melakukan /'an untuk 
menggugurkan hukuman had darinya, karena hukuman had wajib 
diterapkan atasnya lantaran f'an sang suami, sehingga sang istri 


Al Majmu Syarah Al Muhadedzab ||” 687 


boleh menggugurkannya, seperti halnya bila suami itu masih 
hidup. 


Apabila suami menuduh istrinya berzina lalu sang istri wafat 
sebelum sang suami melakukan fan atau sebelum A'annya 
sempurna, maka sang suami tetap mendapat warisan darinya, 
karena ketika sang istri wafat statusnya masih menjadi istrinya 
sehingga dia tetap mendapat warisan. 


Apabila sang istri memiliki anak dan sang suami hendak 
mengingkarinya, maka sang suami bisa melakukan #'an untuk 
mengingkarinya, karena fan memang diperlukan untuk 
mengingkari nasab sang anak. Sedangkan bila sang istri tidak 
memiliki anak yang hendak diingkari nasabnya oleh sang suami: 
maka jika sang istri memiliki ahli waris yang menuntut 
diterapkannya had gadzaf sang suami boleh melakukan 4'an untuk 
mencegah hukuman had, karena fan diperlukan untuk mencegah 
hukuman had. 


Apabila sang suami belum mengucapkan kata-kata Ian 
ketika sang istri masih hidup, maka dia bisa memulai lagi #'an-nya. 
Sedangkan bila dia telah menyebut kata-kata #'an ketika sang istri 
masih hidup, maka menurut Syaikh Abu Hamid, “Apabila 
waktunya lama, maka dia bisa memulai lagi #'an-nya. Sedangkan 
bila waktunya tidak lama, maka dia bisa meneruskan an 
pertamanya itu.” 

Apabila sang istri tidak memiliki ahli waris selain suami, 
misalnya hanya ada putra pamannya atau mantan budaknya, maka 
orang tersebut tidak boleh melakukan /f'an, karena Ifan tidak 
diperlukan lagi dalam kondisi tersebut. Akan tetapi, salah seorang 
teman kami mengatakan, “Dia boleh melakukan an untuk 


688 || 41 Majmu' Syarah AI Muhadzazab 


menggugurkan hukuman had dari dirinya.” Dalam hal ini pendapat 
pertama adalah yang lebih shahih. 


Apabila sang istri memiliki ahli waris selain kaum muslimin, 
maka orang tersebut boleh melakukan #'an untuk menggugurkan 
hukuman had dari dirinya. Apabila dikatakan “Orang tersebut 
berasal dari kalangan kaum muslimin dan dia adalah ahli 
warisnya,” maka dijawab bahwa had gadzaf itu wajib untuk 
sebagian ahli waris dan dia tidak gugur dengan gugurnya 
sebagiannya. Oleh karena itu, apabila sebagian ahli waris 
memaafkan haknya darinya, maka semua berlaku bagi orang yang 
tidak memaafkannya. Apabila dia melakukan Han setelah salah 
satunya wafat, maka warisan tidak gugur darinya, karena 
perpisahan belum terjadi saat itu. 


Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina dan 
mengingkari anak yang lahir darinya, lalu anak tersebut wafat 
sebelum sang ayah melakukan Aan untuk mengingkarinya atau 
sebelum dia menyempurnakan S'arrnya, maka sang suami boleh 
melakukan /i'an setelah anak tersebut wafat. Sementara menurut 
Abu Hanifah, dia tidak boleh melakukan /'an untuk mengingkari 
anak tersebut setelah kematiannya, karena dia tidak perlu 
mengingkarinya setelah anak tersebut wafat. 


Argumentasi kami adalah, bahwa pada kondisi saat itu 
perlu untuk mengingkarinya setelah anak tersebut wafat, 
sebagaimana sang suami perlu mengingkarinya saat dia masih 
hidup, karena nasab anak yang wafat itu dinisbatkan kepadanya 
setelah dia wafat, sebagaimana nasab tersebut dinisbatkan 
kepadanya ketika dia masih hidup, karena ketika dia sudah wafat 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 689 


dikatakan “Ini adalah kuburan Ibnu Fulan” sebagaimana dikatakan 
“Ini adalah Ibnu Fulan” ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, 
sang suami boleh mengingkari nasab anak tersebut yang tidak sah 
agar tidak membuatnya tercela. Disamping itu, awalnya sang 
suami sedang pergi lalu istrinya datang dengan membawa anak 
lalu anak tersebut melahirkan anak lagi, kemudian sang anak 
wafat, lalu sang suami tersebut pulang dan dia perlu mengingkari 
anak-anak dari anak tersebut saat masih hidup. Sang suami tidak 
bisa meniadakan nasab anak-anak dari anak tersebut kecuali 
dengan mengingkarinya. Apabila sang istri datang dengan 
membawa dua anak kembar lalu sang suami mengatakan, “Kedua 
anak ini bukan berasal dariku,” lalu dia hendak mengingkari 
keduanya dengan 4'an, kemudian salah satu dari keduanya wafat 
sebelum fan dilakukan atau sebelum dilakukan dengan sempurna, 
maka dia bisa mengingkari keduanya sekaligus dengan Ifan. 
Apabila dia mengingkari salah satunya dan mengakui yang lainnya 
atau tidak mengingkarinya, maka nasab kedua anak tersebut 
dinisbatkan kepadanya, karena keduanya itu berasal dari satu 
kandungan. Apabila nasab salah satunya diakui, maka yang 
satunya pun juga diakui. 


Sementara menurut Abu Hanifah sang suami tidak perlu 
melakukan #'an setelah salah satu dari kedua anak tersebut wafat, 
karena menurutnya orang yang telah wafat tidak bisa diingkari 
dengan Ifan. Dalil atas masalah ini telah diuraikan sebelumnya. 
Apabila nasab anak yang telah wafat diingkari dengan #'an, maka 
sang anak tidak mendapat warisan darinya, karena kami yakin 
bahwa anak tersebut bukan anaknya sehingga dia tidak mendapat 
warisan darinya. 


690 II 41 Majmu'Syarah Al Muhadrdrab 





Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina lalu dia 
memulai f'an, tetapi dia tidak mau melanjutkannya sampai selesai, 
maka dia harus dihukum had gadzaf, karena had wajib diterapkan 
atasnya lantaran dia telah menuduhnya berzina. Dimana hukuman 
had gadzaf itu hanya bisa gugur dengan Han, sehingga bila dia 
tidak menyempurnakannya, maka dia wajib dihukum had, seperti 
halnya bila dia mendatangkan bukti tentang perzinaan istrinya 
dengan bukti yang tidak lengkap. 

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina tetapi dia 
tidak melakukan 4'an, lalu dihukum dera separuh dari hukuman 
had total, kemudian dia mengatakan, “Aku akan melakukan /'an,” 
maka dia boleh melakukannya. Apabila sang suami telah 
melakukannya, maka gugurlah sisa hukuman had darinya, karena 
Han itu merupakan bukti bagi suami untuk menggugurkan 
hukuman had, sebagaimana bukti juga dapat dijadikan alat untuk 
menggugurkan had dari laki-laki lain ketika dia dihukum had 
separuh lalu dia mengatakan, “Aku akan mendatangkan buktinya” 
lalu dia mendatangkannya, maka gugurlah darinya sisa hukuman 
had tersebut. Maka begitu pula dalam kasus ini. 


Apabila sang suami menuduh istrinya berzina lalu dia 
melakukan Han, tetapi sang istri tidak mau melakukan San 
sehingga dihukum separuh had, kemudian sang istri mengatakan, 
“Aku akan melakukan /''an,” maka dia bisa melakukannya. Apabila 
dia telah melakukannya, maka gugurlah sisa hukuman had darinya, 
karena sesuatu yang bisa menggugurkan semuanya dapat pula 
menggugurkan sebagiannya, seperti halnya bukti. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 691 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh perempuan 
asing berzina lalu dia dihukum had, kemudian sang suami itu 
menikahi perempuan tersebut, lalu dia menuduhnya berzina, maka 
harus ditinjau terlebih dahulu, apabila dia menuduhnya melakukan 
zina yang pertama, maka dia tidak wajib dihukum had, karena dia 
telah dihukum. Sementara bila sang suami menuduhnya 
melakukan zina lain yang dilakukan sebelum keduanya berstatus 
suami istri, maka dia wajib dihukum had. Apabila sang istri tidak 
memiliki anak, maka dia tidak perlu melakukan A'an untuk 
menghindari hukuman had, karena yang dilakukannya adalah 
gadzaf yang tidak diperlukan. Sedangkan bila ada anak, maka dia 
boleh melakukan #an untuk mengingkarinya. Apabila sang suami 
menuduhnya melakukan zina lain sebelum keduanya berstatus 
suami-istri, maka dia wajib dihukum had dimana dia juga boleh 
melakukan /'an, baik dia memiliki anak ataupun tidak. 


Sementara bila hukuman had tidak diterapkan padanya 
akibat tuduhan zina sebelum pernikahan dan dia tidak bisa 
mendatangkan bukti atas hal tersebut, lalu dia menuduhnya 
berzina setelah menikahinya, maka menurut Al @adhi Abu Ath- 
Thayyib, apabila dia menuduhnya melakukan zina yang pertama 
maka dia wajib dihukum had dengan satu hukuman, sebagaimana 
bila dia berzina lalu berzina lagi sebelum dia dihukum had atas 
zinanya yang pertama, maka dia wajib dihukum had dengan satu 
hukuman. Apabila dia menuduhnya melakukan zina lain yang 
dinisbatkan kepada kondisi saat telah menjadi suami istri, maka dia 
wajib dihukum dua had, karena kedua tuduhan tersebut berbeda, 
mengingat salah satunya gugur dengan /'an dan yang lainnya tidak 
gugur dengan /fan, sehingga keduanya tidak bisa dicampur. Oleh 
karena itu, dia dihukum had karena tuduhan yang pertama. 
Sedangkan tentang tuduhan kedua, apabila dia melakukan fan 


692 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


(maka tidak dihukum had): sedangkan bila dia tidak melakukannya, 
maka dia harus dihukum had. Apabila sang suami menuduhnya 
ketika telah menjadi istrinya dan dia tidak dihukum had serta sang 
istri tidak memaafkannya sampai berpisah dengannya, lalu dia 
menuduhnya berzina setelah perpisahan tersebut yang dikaitkan 
dengan hubungan setelah pernikahan, maka menurut Ibnu Al 
Haddad, dia wajib dihukum had lain untuk tuduhan zina yang 
kedua, dimana kedua tuduhan tersebut tidak saling campur, karena 
yang pertama bisa gugur dengan #'an sementara yang kedua tidak 
bisa gugur dengan 4'an. 


Apabila dia melakukan fan untuk tuduhan pertama, maka 
dia harus dihukum bad karena tuduhan kedua, sedangkan bila dia 
tidak melakukan fan untuk tuduhan pertama, maka dia dihukum 
had untuk tuduhan pertama, kemudian dia dihukum had untuk 
tuduhan kedua setelah punggungnya sembuh dari sakit akibat 
hukuman yang pertama. 


Cabang: Apabila seorang budak laki-laki menuduh istrinya 
berzina lalu dia menjadi orang merdeka, kemudian istrinya 
menuntut agar dia dihukum had, maka sang suami bisa melakukan 
Ifan untuk menghindari hukuman tersebut. Apabila sang suami 
tidak melakukan /'an, maka dia dihukum dera seperti yang berlaku 
pada budak (separuh orang merdeka) dengan melihat kondisi saat 
wajibnya. Begitu pula bila dia menuduh istrinya berzina, sedang 
sang istri tersebut seorang budak perempuan, lalu sang istri 
merdeka, kemudian dia menuntut agar sang suami dihukum ta Zir, 
lalu sang suami melakukan an, sementara sang istri tidak 
melakukan an, maka sang istri harus dihukum had seperti had 
yang berlaku pada budak dengan melihat kondisi wajibnya. Begitu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab || 693 





pula bila dia menuduh istrinya yang masih perawan berzina dan 
sang istri tidak melakukan #'an sampai sang suami menthalaknya 
dan sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain serta disetubuhi 
oleh suami kedua, lalu dia menuntut agar mantan suami 
pertamanya dihukum had gadzaf kemudian sang suami pertama 
melakukan #'an. sementara sang istri tidak melakukan #'an, maka 
sang istri wajib dihukum had seperti yang berlaku pada perawan 
(gadis) dan bukan had yang berlaku pada perempuan yang telah 
bersuami (muhsharn) dengan melihat kondisi wajibnya. 


Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis 
lalu dia menuduhnya berzina kemudian dia bercerai dengannya 
sebelum sang istri menuntut agar dia dihukum had lalu sang istri 
tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian suami 
keduanya menuduhnya berzina, maka dia bisa menuntut agar 
keduanya dihukum had. Apabila dia telah menuntut keduanya, 
maka masing-masing dari keduanya itu bisa menolaknya dengan 
an, karena masing-masing dari keduanya telah menuduhnya 
berzina ketika perempuan tersebut menjadi istrinya. Apabila sang 
istri menolaknya dengan #'an, maka masing-masing dari keduanya 
tidak wajib dihukum had. Apabila suami istri melakukan Han 
terhadapnya, lalu dia (sang istri) tidak mau melakukan #'an, maka 
harus ditinjau dahulu, apabila suami pertama menuduhnya berzina 
saat dia masih gadis, sementara suami kedua menuduhnya berzina 
saat dia telah bersuami, maka sang istri wajib dihukum had atas 
tuduhan pertama, yaitu dihukum dera seratus kali dan diasingkan 
satu tahun, kemudian dia wajib dihukum had muhshan atas 
tuduhan kedua yaitu hukuman rajam. Berdasarkan hal ini, maka 
riwayat dari Ali bin Abi Thalib #5 bahwa dia menghukum dera 
seorang perempuan pada hari Kamis, lalu menghukumnya dengan 
hukuman Rajam pada hari Jum'at adalah yang dimaksud dari 


694 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


pendapat tadi. Dalam riwayat tersebut Ali berkata, “Aku 


menderanya berdasarkan Kitabullah dan merajamnya beidasarkari 
Sunnah Rasulullah &.” 


Sedangkan bila sang istri masih gadis ketika dituduh zina 
oleh keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Al Haddad, dia wajib dihukum dua had, 
yaitu dengan dihukum dera atas tuduhan pertama lalu dibiarkan 
sampai punggungnya sembuh dari rasa sakit, kemudian dia 
dihukum dera lagi atas tuduhan kedua. Hal ini karena Ian 
merupakan bukti yang khusus berlaku bagi suami sehingga tidak 
berlaku pada orang lain. Oleh karena itu, hukuman pertama 
disebabkan adanya tuduhan laki-laki pertama, sementara hukuman 
kedua disebabkan adanya tuduhan laki-laki kedua. Akan tetapi 
salah seorang dari sahabat kami ada yang berpendapat bahwa 
sang istri hanya wajib dihukum had satu kali, sebagaimana bila hal 
tersebut berlaku dengan adanya bukti. 


Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan dan menyetubuhinya lalu dia murtad dan menuduhnya 
berzina saat dalam kondisi murtad dan ketika sang istri menjalani 
iddah, lalu dia melakukan #'an untuk mencegah hukuman had 
darinya, kemudian sang istri mengatakan, “Kamu harus dihukum 
had atau kasus ini harus dikaji lagi,” apabila sang suami kembali 
kepada Islam sebelum iddah sang istri habis, maka jelaslah bahwa 
gadzaf dan /i'an dilakukan saat status keduanya masih suami-istri 
dan #annya itu sah. Sedangkan jika dia tidak kembali kepada 
Islam sampai iddah sang istri habis, maka jelaslah bahwa gadzaf 
dan Man dilakukan ketika keduanya telah bercerai dan an sang 
suami itu tidak sah, sebagaimana yang kami katakan berkenaan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 695 


dengan laki-laki yang menthalak istrinya tiga kali saat murtad. 
Akan tetapi, salah seorang ulama madzhab kami ada yang 
mengatakan, bahwa #arnya tidak sah,” karena Ifan itu 
merupakan sumpah, sehingga tidak sah bila berhenti, mengingat 
dia tidak sah bila digantungkan dengan syarat sehingga hukumnya 
tidak sah. Berbeda dengan kasus thalak. Menurut Al @adhi Abu 
Ath-Thayyib, pendapat pertama adalah yang paling shahih. 


Cabang: Apabila seorang perempuan mengklaim bahwa 
suaminya telah menuduhnya berzina dan sang suami meng- 
ingkarinya, lalu sang istri mendatangkan bukti bahwa suaminya 
telah menuduhnya berzina, apabila sang suami mengatakan “Aku 
akan melakukan #'an,” maka hal tersebut dibolehkan. 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat, pada apakah 
sang suami boleh melakukan #an? Di antara ulama madzhab 
kami ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut dibolehkan karena 
sang suami tidak mendustakan buktinya, sebab sang istri bersaksi 
bahwa suaminya telah menuduhnya berzina. Apabila sang suami 
mengatakan, “Aku tidak menuduhnya berzina, karena yang aku 
katakan kepadanya adalah “Wahai perempuan pezina,” maka 
ucapan ini bukan gadzaf tetapi kebenaran, karena gadzaf adalah 
tuduhan antara benar dan dusta. Sedangkan bila sang suami 
mengatakan, “Aku tidak mengatakan kepadanya, “Wahai 
perempuan pezina,” lalu sang istri mendatangkan bukti bahwa 
sang suami menuduhnya berzina, maka sang suami tidak perlu 
melakukan #'an, karena dia telah mendustakannya. Ada pula yang 
berpendapat, bahwa sang suami boleh melakukan #'an, karena dia 
tidak mendustakan dirinya sendiri. Sedangkan berkenaan dengan 
bukti, maka sang suami mendustakannya, karena saksi itu 


696 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





mengatakan bahwa sang suami menuduhnya berzina tetapi dia 
mengatakan, “Aku tidak menuduhnya berzina dan tuduhan 
terhadapnya adalah haram sampai ada Ifan.” Sang suami tidak 
boleh melakukan /'an bila dia mengatakan “Dia tidak berzina,” lalu 
dia mengatakan, “Aku akan melakukan fan.” Hal tersebut tidak 
boleh dilakukannya karena dia telah mendustakan dirinya sendiri. 
Alasan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i &. 


Cabang: Apabila suami istri berselisih, dimana sang istri 
mengatakan, “Dia menuduhku berzina sebelum menikah 
denganku. Oleh karena itu, dia wajib dihukum had dan hukuman 
tersebut tidak gugur dengan an,” lalu sang suami mengatakan, 
“Justru aku menuduhmu berzina setelah aku menikahimu dan aku 
bisa menggugurkannya dengan Ian,” maka yang berlaku adalah 
ucapan suami dengan sumpahnya: karena seandainya keduanya 
berselisih tentang asal gadzaf, maka yang berlaku adalah ucapan 
suami dengan sumpahnya. Begitu pula bila keduanya berselisih 
tentang waktunya. Demikian pula jika sang suami mengatakan, 
“Aku telah menuduhmu berzina sebelum terjadi perpisahan,” lalu 
sang istri mengatakan, “Justru engkau menuduhku berzina setelah 
terjadi perpisahan,” maka yang berlaku adalah ucapan suami 
dengan sumpahnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan 
sebelumnya. 


Apabila sang istri mengatakan, “Engkau menuduhku 
berzina ketika aku masih menjadi perempuan lain dan kita belum 
menikah,” lalu sang suami mengatakan, “Justru aku menuduhmu 
berzina ketika engkau menjadi istriku,” maka yang berlaku adalah 
ucapan istri dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah 
tidak adanya pernikahan di antara mereka berdua kecuali bila ada 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 697 


bukti pernikahan tersebut, maka yang berlaku adalah ucapan 
suami dengan sumpahnya tentang gadzafnya. 


Begitu pula bila seorang laki-laki menuduh perempuan 
berzina dengan mengatakan, “Aku menuduhmu berzina ketika 
engkau murtad,” lalu sang istri mengatakan, “Aku tidak murtad,” 
maka yang berlaku adalah ucapan perempuan tersebut dengan 
sumpahnya, karena hukum asalnya adalah bahwa sang istri tidak 
murtad. Apabila laki-laki tersebut bisa mendatangkan bukti atas 
kemurtadan perempuan tersebut, maka yang berlaku adalah 
ucapan si laki-laki dengan sumpahnya bahwa dia menuduhnya 
pada saat perempuan tersebut murtad: karena seandainya 
keduanya berselisih tentang asal gadzaf maka yang berlaku adalah 
ucapan si laki-laki. Maka begitu pula bila keduanya berselisih 
tentang waktunya. Wallahu A Jam. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Imam Ahmad berkata: Apabila seorang laki-laki wafat 
setelah menyempumakan /''arrnya dan sebelum istrinya menyem- 
pumakan Han, maka dia seperti orang yang wafat sebelum 
menyempurnakan /'arrnya atau melakukan /'an, dimana #'annya 
itu gugur dan anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan mendapat 
warisan darinya, karena hukum-hukum Yan itu menurutnya 
tergantung pada /''an itu sendiri. Dimana sempurnanya /'an adalah 
bila sang istri juga melakukan £'an.” 


Dalil yang kami jadikan acuan adalah perkataan Ibnu 
Abbas 4 yaitu bahwa apabila sang suami melakukan /''an, maka 
secara otomatis sang istri tidak mendapat warisan. 


698 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan 
Ikrimah, karena Han itu mewajibkan perpisahan sehingga 
menghalangi waris-mewarisi: seperti halnya bila suami melakukan 
Yan pada saat istrinya masih hidup. 


Imam Ahmad juga berkata: Apabila sang istri wafat ketika 
status keduanya masih menjadi suami istri, maka sang suami 
mendapat warisan darinya, seperti halnya bila dia tidak melakukan 
ian.” 


Disamping itu fan adalah sebab terjadinya perpisahan 
sehingga tidak berlaku suatu hukum setelah kemudian sang istri, 
seperti halnya thalak. Ini berbeda dengan /'an saat sang istri masih 
hidup, karena dia memutuskan hubungan suami-istri. 


Hanya saja mereka mengatakan, “Apabila suami 
melakukan fan terhadap istrinya, tetapi sang istri tidak melakukan 
fan, maka hubungan suami istri tidak putus.” Maka tentunya 
untuk kasus ini lebih layak untuk tidak putus. 


Asy-Syafi'i 8 berkata: Apabila lahir seorang anak dan sang 
suami hendak mengingkarinya, maka sang suami bisa melakukan 
fan.” Hal ini berdasarkan kaidah pokoknya -yaitu bahwa /j'an itu 
dilakukan oleh dua pasangan suami istri-. Dengan demikian, 
apabila #an hanya dilakukan suami, maka hukumnya berlaku. 
Akan tetapi Imam Ahmad berbeda pendapat dalam hal ini. 


Apabila sang istri menuntut agar suaminya dihukum had 
ketika sang istri masih hidup, apabila dia memiliki ahli waris lain 
selain suaminya, maka sang suami bisa melakukan /'an untuk 
menggugurkan hukuman had dari dirinya. Akan tetapi bila sang 
istri tidak menuntutnya, maka sang suami tidak perlu melakukan 
ifan karena hal tersebut tidak diperlukan. 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 699 


Ulama madzhab Hanbali mengatakan, “Wali-wali sang istri 
boleh menuntut hukuman tersebut sebagai walinya. Apabila 
hukuman had dituntut oleh mereka, maka sang suami bisa 
menggugurkannya dengan an. Akan tetapi bila mereka tidak 
menuntutnya, maka dia tidak perlu melakukan fan, karena hal 
tersebut tidak diperlukan bila tidak ada tuntutan, mengingat tidak 
ada hadatasnya bila tidak ada tuntutan.” 


Cabang: Apabila suami tidak mendustakan dirinya dan 
tidak memiliki bukti serta tidak melakukan #'an, lalu hukuman had 
dijatuhkan separuh padanya, lalu dia mengatakan, “Aku akan 
melakukan Han,” maka ucapannya diterima: karena Han itu 
menggugurkan seluruh had sehingga bisa menggugurkan 
separuhnya, seperti sebuah bukti. 


Apabila sang istri mengklaim bahwa sang suami 
menuduhnya berzina lalu sang suami mengingkarinya, kemudian 
sang istri mendatangkan bukti bahwa suaminya menuduhnya 
berzina, lalu sang suami mengatakan, “Buktinya memang benar, 
tetapi ini bukan tuduhan zina, karena gadzaf adalah tuduhan zina 
secara dusta, sedang tuduhanku terhadapnya adalah benar,” maka 
hal tersebut bukanlah mendustakan dirinya sendiri, karena dia 
tetap bersikeras menuduhnya berzina. Dalam kasus ini, dia bisa 
menggugurkan hukuman had dengan zina. Dan pendapat Imam 
Ahmad dalam masalah ini seperti pendapat madzhab kami. 


| Begitu pula bila sang istri menarik diri dari #an-nya lalu dia 
dihukum had separuh, kemudian dia mengatakan, “Aku akan 
melakukan /'an,” maka hukuman had yang tersisa gugur darinya: 
karena /fan itu menggugurkan seluruh had sehingga dia lebih 


700 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








menggugurkan separuhnya. Disamping itu, itu Han dianggap 
sebagai bukti yang bisa menghentikan had dan menggugurkan 
sisanya. 


Masalah: Apabila sang suami menuduh istrinya berzina 
saat keduanya masih berstatus suami-istri, lalu dia menuduhnya 
melakukan zina yang pertama, maka tidak ada had atas sang 
suami, karena dia telah membuktikannya dengan A'amrnya. 
Sementara menurut para ulama madzhab Hanbali, dia bisa 
-. dihukum had, seperti halnya bila yang menuduhnya berzina itu 

— adalah laki-laki lain. Sedangkan bila dia menuduhnya melakukan 
lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum had, karena 


6 LA 3” Ge 
Hama! Uya? JAN, 


“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) (Os. 
An-Nuur (24: 4). Dalam ayat ini disebutkan bahwa syarat eksekusi 
hukuman had adalah bahwa perempuan yang dituduh zina 
statusnya muhshan. Apabila suami telah me-fannya maka 
hilanglah status muhsharrnya, karena f'an itu seperti bukti. 


Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum had, karena fan 
itu tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang mewajibkannya gadzaf 
ketika status keduanya suami-istri. Karena, saat itu memang 
dibutuhkan. Dengan adanya /f'an, maka sang istri telah menjadi 
perempuan lain sehingga tidak perlu lagi meng-gadzaf. Melakukan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 701 


gadzaf tanpa adanya keperluan dapat menyebarluaskan perbuatan 
keji di antara orang-orang beriman sehingga dia wajib dihukum 
gadzaf Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Asy- 
Sya'bi, An-Nakha'i, @atadah, Malik, Abu Ubaid dan Ahmad bin 
Hanbal. Wallahu A am. 


702 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





clasYl selada 


KITAB SUMPAH 


Bab: Orang yang Sumpahnya Sah dan Orang yang 
Sumpahnya Tidak Sah 


Asy-Syirazi & berkata: Sumpah hukumnya sah 
bila dilakukan orang mukallaf secara sukarela dan yang 
diniatkannya adalah sumpah. Hal ini berdasarkan 


firman Allah &, & 35 SI Kedla ALAM SY 


1 .. .# ea 


NI Gaae “Allah tidak menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 
bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan 


sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (Os. Al Maa'idah 
(SI: 89). 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 703 


Sedangkan selain orang mukallaf seperti anak 
kecil, orang gila dan orang tidur, sumpah mereka 
hukumnya tidak sah. hal ini berdasarkan sabda Nabi &, 
23 Malin Pr GA ph Ai Pra gp seb 5 dai D5 
Id & Os “Pena itu diangkat dari tiga (orang): Dari 
anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai 
dia bangun dan dari orang gila sampai dia sembuh.” 

Disamping itu, sumpah adalah ucapan yang 
berkaitan dengan wajibnya hak sehingga tidak sah bila 
dilakukan oleh selain orang mukallaf, seperti halnya jual 
beli. 


Sedangkan berkenaan dengan orang yang hilang 
akalnya (hilang kesadaran) karena gegar otak, maka 
dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy- 
Syafi'i, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam 
pembahasan thalak. 


— Sedangkan orang yang dipaksa, maka sumpahnya 
itu tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Watsilah bin 
Al Asga' dan Abu Umamah & bahwa Rasulullah & 
bersabda, Ya Ha d6 ud “Orang yang dipaksa 
sumpahnya tidak sah.” Disamping itu, dia adalah 
ucapan yang dipaksakan tanpa hak sehingga tidak sah, 
sebagaimana halnya bila seseorang dipaksa 
mengucapkan kata-kata kekafiran. 

Sedangkan orang yang tidak bermaksud sumpah 
(dengan ucapannya), yaitu orang yang lidahnya terlanjur 
bersumpah (tapi niatnya bukan sumpah), atau dia 


704 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





hendak bersumpah berkenaan dengan sesuatu Ialu 
lidahnya terlanjur mengucapkan kata-kata lain, maka 
sumpahnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman 


Allah 8, Ki 4 ft It Sig Y “Allah tidak 
menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah).” (@s. Al Maa'idah 
(Isl: 89). 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan 
Aisyah # bahwa mereka berkata, & j3 Y Jx3I Jd 8 
AN “Itu adalah ucapan seseorang “Tidak, demi Allah” 
dan “Ya, demi Allah.” Disamping itu sesuatu yang 
terlanjur diucapkan lidah secara tidak sengaja tidak 
mendapat hukuman, sebagaimana orang yang lidahnya 
mengucapkan kata-kata kekafiran secara tidak sengaja. 


Penjelasan: 


Berkenaan dengan firman Allah &, “Billaghwi (Yang tidak 
dimaksud),” kalimat “Laghwun” merupakan kata infinitif dari 
Lagha Yalghu, babnya adalah Nashara. Artinya adalah bila 
seseorang mengucapkan perkataan yang tidak diinginkan atau 
tidak ada kebaikannya. 


Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, “Artinya adalah 
mengucapkan perkataan yang tidak diniatkan (tidak sungguh- 


| sungguh).” 


Dalam sebuah hadits disebutkan, 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 705 


o £ 01 — 

0 La 0 Ao. - o ef - P, san Kiai 

uga esis Lula eni Elle 2 Isl 
“Apabila kamu mengatakan “Diamlah !” kepada temanmu 


ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengucapkan 
perkataan yang sia-sia.” 


Sedangkan redaksi riwayat Abu Hurairah adalah “Fagad 
Laghaita.” 
Al Ajjaj berkata: 
5g Tia 28 - PA 0 0 #5 3. 
SB 3 UI ye HF pls arab Dia gi 
Sedikit sekali jamaah haji yang bisa menahan diri # dari ucapan 
yang sia-sia dan kata-kata kotor 


Al Farazdag berkata: 
HAN Nste KS S5 #3 Al satu oi, 


Engkau tidak akan dihukum atas ucapanmu yang sia-sia # selama 
kamu tidak sengaja mengucapkannya 


Para ulama berselisih pendapat tentang sebab turunnya 
ayat ini. Menurut Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat ini adalah, 
bahwa ada sekelompok orang yang mengharamkan makanan- 
makanan yang baik (halal), pakaian dan pernikahan atas diri 
mereka, dimana mereka bersumpah atas hal-hal tersebut. Lalu 


706 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











ketika turun ayat, na) Za Jd C sb Pe Y “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang 
telah Allah halalkan bagi kamu,” (@s. Al Maa'idah (5l: 87). 
Mereka mengatakan, “Bagaimana dengan sumpah kami?,” maka 
turunlah ayat ini. 


Al @urthubi berkata: Artinya adalah, “Apabila kalian 
bersumpah secara tidak sengaja,” yaitu kalian menggugurkan 
sumpah tersebut dengan Kkafarah, maka Allah tidak akan 
menghukum kalian atas hal tersebut. Yang dihukum hanyalah yang 
kalian sengaja dan kalian tidak membayar kafarah (untuk 
membebaskan diri dari sumpah tersebut).” Ini menunjukkan bahwa 
sumpah itu tidak mengharamkan apapun. Ayat ini dijadikan dalil 
oleh Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya, bahwa sumpah itu 
tidak berkaitan dengan pengharaman yang halal, juga bahwa 
pengharaman yang halal itu merupakan tindakan yang sia-sia, 
sebagaimana penghalalan sesuatu yang haram juga sesuatu yang 
sia-sia.” 


Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki anak- 
anak yatim dan seorang tamu. Suatu malam dia pulang dari 
pekerjaannya, lalu dia bertanya kepada keluarganya, “Sudahkah 
kalian menjamu tamuku?” mereka menjawab, “Kami 
menunggumu” Abdullah berkata, “Tidak, demi Allah, aku tidak 
akan memberinya makan malam ini.” Tamunya berkata, “Aku juga 
tidak akan makan.” Anak-anak yatimnya berkata, “Kami juga tidak 
akan makan.” Melihat hal tersebut maka Abdullah pun makan dan 
mereka ikut makan. Lalu dia menemui Nabi& dan 
memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi & 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab (| 707 


bersabda, “Kamu telah mentaati Tuhan yang Maha Pemurah 
sekaligus durhaka kepada-Nya.” Maka turunlah ayat ini. 


Dalam Shahih A/ Bukhari pada pembahasan surah Al 
Bagarah, KE58 Ext SG 333 Kla MM KY 
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu 
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh 
hatimu,” (@s. Al Bagarah (2): 225). Disebutkan sebuah hadits dari 
Aisyah «@, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki- 
laki yang mengucapkan, “Tidak, demi Allah” dan “Ya, demi 
Allah.” 


Dikatakan bahwa “Laghwun' adalah sumpah yang 
berdasarkan dugaan lalu yang terjadi sebaliknya. Pendapat ini 
dinyatakan oleh Malik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Al @asim darinya. Al @urthubi berkata, “Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh segolongan ulama Salaf.” 

Hamzah, Al Kisai dan Syu'bah membaca “Agadtum" 
dengan ringan tanpa alif yang merupakan riwayat dari Ashim, 
sementara Ibnu Dzakwan membacanya “Aagadtum” yang 
merupakan riwayat dari Ibnu Amir, yaitu sesuai pola kata Faa'ala.3 
Sementara yang lainnya membacanya “Aggadtum” dengan tasydid 
tanpa alif. 


Mujahid berkata: Artinya adalah “Yang kalian sengaja.” 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa tasydid disini 
menunjukkan pengulangan sehingga pelakunya tidak wajib 


3 Ini menunjukkan bahwa dia dilakukan oleh dua orang dalam sumpah yang lebih 
dari satu kali dalam perkataan yang terjadi, atau bisa berarti “Sumpah yang kalian 
saling sengaja di dalamnya.” 


708 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 














membayar kafarah kecuali bila dia mengulanginya. Akan tetapi 


riwayat ini tertolak karena ada riwayat lain yang menyebutkan, 
bahwa Nabi & bersabda, 


S 3 ana ai de Aa ol AG 


Pen ba Seni TA 


“Sungguh demi Allah, jika Allah menghendaki, tidaklah aku 
bersumpah dengan sesuatu lalu aku melihat sesuatu yang lebih 
baik darinya kecuali aku akan melakukan sesuatu yang lebih baik 
itu lalu aku akan membayar kafarah atas sumpahku tersebut.” 


Dalam hadits ini disebutkan bahwa kafarah itu wajib dalam 
sumpah yang tidak berulang-ulang. 

Abu Ubaid berkata, “Tasydid itu menunjukkan 
pengulangan. Seseorang yang mengucapkannya tidak wajib 
membayar kafarah kecuali bila dia mengulanginya berkali-kali.” 
Pendapatnya ini bertentangan dengan ijma' ulama, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al @urthubi. 

Diriwayatkan dari Nafi, bahwa apabila Ibnu Umar 
melanggar sumpahnya tanpa menguatkan sumpahnya, dia 
memberi makan sepuluh orang miskin. Sedangkan bila dia 
menguatkan sumpahnya, maka dia memerdekakan seorang budak. 
Nafi' ditanya, “Apa yang dimaksud menguatkan sumpah?” 
Jawabnya, “Bersumpah atas sesuatu berkali-kali.” 


P 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 709 


Al Jakani berkata dalam Adhwa' Al Bayan, “Arti Tadh'if 
(menyebut dengan tasydid) dan  Mufa'alah hanyalah sekedar 
melakukan perbuatan. Dasarnya adalah bacaan “Agadtum” yang 
tanpa alif dan tanpa tadh'f, dimana bacaan-bacaan itu saling 
menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan 
redaksi “Bimaa Agadtum” adalah mashdariyyah dan bukan 
maushulah, sebagaimana dikatakan sebagian ulama bahwa dhamir 
(kata ganti) yang menggabungkannya dibuang.” 


Al @urthubi berkata tentang ayat ini “Agadtum, dengan Gaf 
dibaca ringan (tidak bertasydid), adalah berasal dari Agd (akad). 
Dan akad itu ada dua, yang bisa dirasakan (akad hiss/) seperti akad 
tali (mengikat tali), dan akad hukmi seperti akad jual beli.” 


Seorang penyair berkata: 

US j3 AA ea ab Ha MAA MAS SI G3 
Mereka adalah kaum yang apabila mengadakan akad dengan 
tetangga mereka #Mereka mengikat dengan tali yang diikat di 

bawah rumah besar dan mengikat bagian atasnya dengan tali yang 

kuat 


Sumpah yang diikat (sumpah yang sah) adalah sumpah 
dengan mengikatkan hati pada sesuatu yang akan datang untuk 
tidak melakukan sesuatu tetapi kemudian dilakukan, atau 
mengikatkan hati untuk melakukan sesuatu tetapi tidak dilakukan, 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Inilah sumpah yang bisa 
dibebaskan dengan pengecualian dan Kkafarah, sebagaimana yang 
akan diuraikan nanti. 


710 Il 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 











Sedangkan berkenaan dengan hadits tentang diangkatnya 
pena, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya, Abu 
Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim dalam Ash-Shahih dari riwayat 
Aisyah dengan redaksi, 


BA SI ee IN 3 Ia 3 
BS ii Ea 93 


“Pena diangkat dari tiga (orang): Dari orang yang tidur 
sampai dia bangun, dari orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh 
dan dari anak kecil sampai dia baligh.” 


Pen Jai oleh mereka dari Ali dan Umar «&, 


z Na c na 

'5 as sn ja ta esai 

“Pena diangkat dari tiga (orang): Dari orang gila sampai dia 
sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari anak kecil 
sampai dia baligh.” 

Pengangkatan (tidak-adanya pencatatan amal) tidak mesti 
mengharusnya adanya kondisi sebelumnya, sebagaimana 
perkataan Nabi Yusuf # (dalam Al @ur'an), N| $$ AS 2 ENI 


T.A. 


MIL ga d 3» “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan agama orang- 


- 


orang yang tidak beriman kepada Allah,” (@s. Yuusuf (12): 37), 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 711 


padahal Nabi Yusuf tidak menganut agama mereka sama sekali. 
Begitu pula ucapan Nabi Syu'aib #2 (dalam Al Gur'an), wi 5 


£ 4 #01 ce 2 gta 

Ce C3 3 IN CL GbKe S| taS Ge “Sungguh kami 
mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika 
kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami 
dari padanya,” (Os. Al A'raaf (7|: 89), sebagaimana diketahui 
bahwa Nabi Syu'aib tidak menganut agama mereka sama sekali. 


Ad-Daraguthni meriwayatkan dengan redaksi: Abu Bakar 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Mihran, dari Abu 
Zhabyan, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ali bin Abi Thalib pernah 
melewati seorang perempuan gila dari Bani Fulan yang telah 
berzina. Ketika itu Umar menyuruh agar perempuan tersebut 
dirajjam. Maka Ali mencegahnya seraya berkata kepada Umar, 
“Tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah & telah bersabda, 
“Pena diangkat dari tiga (orang): dari orang gila sampai dia 
sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari anak kecil 
sampai dia baligh”2” Umar berkata, “Engkau benar.” Lalu Umar 
melepaskan perempuan tersebut. 

Al Bukhari meriwayatkan perkataan Ali secara mu'allag 
dalam Bab Thalak dan Rajam, sementara Al Baghawi 
meriwayatkannya secara maushul dalam Al Ja diyyat dari Ali bin Al 
Ja'd dari Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang perempuan gila yang telah berzina dan 
sedang hamil dihadapkan kepada Umar. Ketika Umar hendak 


712 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











merajamnya, Ali berkata kepadanya, “Tidakkah engkau 
mendengar sabda Nabi $& bahwa pena diangkat dari tiga orang?,” 
lalu Ali menyebut redaksinya. Hadits ini juga diperkuat oleh Ibnu 
Numair, Waki' dan lainnya dalam riwayat mereka dari Al A'masy. 
Jarir bin Hazim juga meriwayatkannya dari Al A'masy dengan 
menyebut redaksi “Diangkat.” Abu Daud dan Ibnu Hibban juga 
meriwayatkannya dari jalurnya. 


An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari dua jalur lain dari 
Abu Zhabyan secara marfu' dan mauguf, akan tetapi dia tidak 
menyebut nama Ibnu Abbas dalam dua riwayat tersebut dan hanya 
menyebutnya dari Abu Zhabyan dari Ali. Dia berpendapat bahwa 
riwayat yang mauguf lebih kuat dari riwayat yang marfu' 
Sedangkan redaksi hadits yang marfu'” adalah, “Seorang 
perempuan gila dari Bani Fulan yang telah berzina dihadapkan 
(kepada Umar), lalu Umar menyuruh agar perempuan tersebut 
dirajam. Maka Ali mencegahnya seraya mengatakan kepada 
Umar, “Tidakkah engkau ingat ......... ” (Al Hadits). 


Riwayat Jarir bin Hazim muttashil, akan tetapi dia dinilai 
cacat oleh An-Nasa'i dengan alasan karena Jarir bin Hazim 
menceritakan hadits-hadits di Mesir secara keliru. 


Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa 'i disebutkan bahwa 
seorang perempuan dihadapkan kepada Umar. Lalu dia 
menyebutkan redaksinya yang di dalamnya disebutkan, “Maka 
Umar melepas perempuan tersebut. Lalu Umar berkata, “Panggil 
Ali kemari!” Maka Ali berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
sesungguhnya Rasulullah & telah bersabda: ...... Dst.” 


Sedangkan hadits Watsilah dan Abu Umamah, dia 
diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni: Abu Bakar Muhammad bin Al 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 713 


Hasan Al Mugri menceritakan kepada kami, Al Husain bin Idris 
menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al Hayyaj, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Anbasah bin Abdurrahman, dari Al 
Ala, dari Makhul, dari Watsilah bin Al Asga' dan Abu Umamah, 
keduanya berkata: Rasulullah #& bersabda, 


oo — Oo "5 G3 Pd or 
Ya 2 yel 
"Tidak ada sumpah atas orang yang dipaksa.” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni, akan 
tetapi dalam sanadnya terdapat Anbasah. Al Bukhari berkata, 
“Para ulama hadits meninggalkannya (Anbasah),” At-Tirmidzi 


meriwayatkan dari Al Bukhari, “Haditsnya hilang.” Abu Hatim 
berkata, “Dia seorang pemalsu hadits.” 


Sedangkan kakek Anbasah yaitu Anbasah bin Sa'd bin Al 
Ash, dia adalah seorang tabi'in #&igah dan salah seorang tokoh 
masyarakat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas. Ibnu 
Ma'in dan Abu Daud menilainya sebagai seorang periwayat yang 
tsigah. Sedangkan tentang cucunya, dikatakan dalam At-Tangih 
berkenaan dengan hadits, Ssi 154i JE (md “Tidak ada sumpah 
alas orang yang dipaksa”: Hadits ini munkar, bahkan maudhu' 
Dalam sanadnya terdapat beberapa periwayat yang tidak bisa 
dijadikan hujjah. 

Sedangkan tentang riwayat Al Husain bin Idris dari Ibnu Al 
Hayyaj, Ibnu Abi Hatim berkata, “Bagian dari haditsnya telah 
ditulis dan dikirimkan kepadaku. Hadits pertamanya batil, hadits 
keduanya batil, sementara hadits ketiganya kulaporkan kepada Ali 
bin Al Junaid, maka dia berkata, “Aku bersumpah bahwa 
haditsnya ini tidak ada asalnya.” Begitu pula menurutku. Aku tidak 


714 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdrzab 











tahu apakah musibah ini berasal darinya atau dari Khalid bin Al 
Hayyaj. Sekian (Al Mizan). 


Hukum: Hukum asal sahnya sumpah adalah dari Al 
Our'an, Sunnah dan ijma'. Sedangkan dalil dari Al @ur' an adalah 
firman Allah &, 


Ka in 33, Ka BA AT rr sa 


“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia 
menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja,” (Os. Al Maa 'idah (SJ: 89). 


Allah & juga berfirman, 
red 14 Tas .. 22 5 X0 K0 
TT IE US nada dil aga SKS DANG) 
SEN Se 


“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat” (Os. 
Aali Imraan (3): 77). 


Sementara dalil dari Sunnah, yaitu hadits Nabi #& bahwa 
beliau bersabda, 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzazab ||” 715 


N 


AN Ui 09 PN AN Car OY PN AN, 
Ne en en aan Cone 
PT PA WA Ol Uu 3 ON 


“Demi Allah, aku akan memerangi Guraisy, Demi Allah, 
aku akan memerangi @uraisy, Demi Allah, aku akan memerangi 
@uraisy, bila Allah menghendaki” 


Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi banyak 
bersumpah dengan ucapan, “Tidak, demi Dzat yang membolak 
balikkan hati.” 

Kaum muslimin juga sepakat, bahwa sumpah hukumnya 
sah. 


Apabila hal ini telah jelas, maka sumpah hanya sah bila 
dilakukan orang yang baligh, berakal, sukarela (melakukannya atas 


kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan) dan meniatkan 
sumpah (dengan ucapannya). 


Sedangkan anak kecil, orang gila dan orang yang tidur, 
maka sumpahnya tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi &, 


ai 3 8. 9 Aa aa Ie AT sk 
Ae Pb PI GP ali ah 
LDR eh laa SA 3 


- 3 


- 


“Pena diangkat dari tiga (orang): Dari anak kecil sampai dia 


baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai 
dia waras." 


716 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzabah 





Lalu apakah sumpahnya orang mabuk itu sah?. Dalam hal 
ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah 
disebutkan dalam pembahasan thalak. 


Sedangkan sumpahnya orang yang dipaksa, hukumnya 
tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Umamah, bahwa 
Nabi & bersabda, 


No -— » PI Ann or 
con 2S Je ya 
“Tidak ada sumpah atas orang yang dipaksa.” 


Sedangkan sumpah yang tidak diniatkan sumpah, 
hukumnya juga tidak sah. Maksudnya adalah sumpah dengan 
nama Allah yang terlanjur diucapkan lidah tetapi tanpa diniatkan 
sumpah, atau berniat mengucapkan sumpah dengan nama Allah 
untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi lidahnya terlanjur (nyeplos) 
mengucapkan sumpah dengan nama Allah, bahwa dia akan 
melakukan sesuatu tersebut. Dimana hukumnya sama saja baik 
untuk masa lalu maupun masa mendatang. 


Abu Hanifah berkata: Sedangkan sumpah yang tidak 
diniatkan (tidak dimaksudkan) sumpah adalah ucapan seseorang 
“Tidak, demi Allah' dan “Ya, demi Allah”. Disamping itu, kata 
Laghwun dalam bahasa Arab merupakan perkataan yang tidak ada 
maksudnya, dan ini tidak berlaku kecuali untuk apa yang telah 
kami uraikan. Apabila seseorang bersumpah akan melakukan 
sesuatu, lalu dia berkata, “Aku tidak meniatkan itu,” maka harus 
ditinjau dahulu, apabila sumpahnya atas nama Allah, maka 
ucapannya bisa diterima, karena dia lebih mengetahui niatnya. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Kecuali bila dia bersumpah 
untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka sumpahnya ini tidak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 717 


diterima, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Begitu pula 
bila seseorang bersumpah untuk melakukan thalak atau 
memerdekakan budak dan dia mengklaim tidak meniatkan itu, 
ucapannya ini juga tidak diterima, karena itu berkaitan dengan hak 
manusia. Secara zhahir, yang dia niatkan adalah demikian. 
Berbeda dengan sumpah dengan nama Allah, karena 
kebenarannya itu merupakan urusan dirinya dengan Allah dan dia 
lebih mengetahui niatnya tersebut. 


Sedangkan sumpah orang kafir, hukumnya adalah sah, 
karena dia orang mukallaf yang meniatkan sumpah (dengan 
ucapannya) sehingga hukumnya sah, seperti halnya orang Islam. 


Cabang: Pendapat Para Ulama 





Laghwun (perkataan yang tidak dianggap Iperkataan yang 
sia-sia)) adalah setiap perkataan yang diucapkan seseorang dengan 
lidahnya tanpa ada niat tertentu, seperti ucapan “Tidak, demi 
Allah” dan “Ya, demi Allah.” Pendapat ini dinyatakan oleh Aisyah 
dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Pendapat ini juga 
diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas -dalam salah satu dari 
dua pendapatnya-, Asy-Sya'bi, Ikrimah -dalam salah satu dari dua 
pendapatnya-, Urwah, Abu Shalih, Adh-Dhahhak -dalam salah 
satu dari dua pendapatnya-, Abu @ilabah dan Az-Zukri, 
sebagaimana diuraikan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al 
@urthubi, Adhwa' Al Bayan, dan lainnya. 


Sedangkan menurut Imam Malik, laghwun adalah sumpah 
seseorang atas sesuatu yang diyakininya tetapi yang tampak 
peniadaannya. Dia mengatakan bahwa ini adalah arti laghwun 


718 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


yang terbaik pernah didengarnya. Pendapat ini juga diriwayatkan 
dari Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas -dalam salah satu dari dua 
pendapatnya-, Sulaiman bin Yasaar, Sa'id bin Jubair, Mujahid - 
dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Ibrahim An-Nakha'i - 
dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Al Hasan, Zurarah bin 
Abi Aufa, Abu Malik, Atha' Al Khurasani, Bukair bin Abdullah, 
Ikrimah -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Habib bin Abi 
Tsabit, As-Suddi, Makhul, Mugatil, Thawus, @atadah, Ar-Rabi' bin 
Anas, Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah. 


Dalam Adhwa' A/ Bayan dikatakan: Dua pendapat ini 
hampir mendekati, karena arti /aghwun terdapat dalam keduanya. 
Menurut pendapat pertama, bahwa sumpah itu tidak diniatkan 
sama sekali, sementara menurut pendapat kedua, bahwa sumpah 
itu tidak diniatkan kecuali yang hak dan yang benar.” 


Abu Hurairah berkata: Apabila seorang laki-laki bersumpah 
atas sesuatu, dimana dia tidak menduga kecuali sesuatu tersebut, 
tetapi ternyata bukan dia, maka itu adalah /aghwun dan tidak ada 
kafarah di dalamnya. 


Ulama madzhab Hanbali mengatakan: Apabila seseorang 
dengan sumpahnya itu meniatkan sesuatu yang masih multi tafsir, 
maka sumpahnya kembali kepadanya, baik sumpah itu sesuai 
dengan zhahir lafazh atau bertentangan dengannya. 


Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: Niat itu tidak 
dianggap, dimana sebab yang ada itu bertentangan dengan 
lafazhnya, karena pelanggaran sumpah adalah penentangan 
terhadap lafazh yang diniatkan sumpah tersebut. Apabila kita 
menganggapnya sebagai pelanggaran sumpah atas sesuatu yang 
lain, maka kita juga akan menganggapnya sebagai pelanggaran 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 719 


sumpah atas sesuatu yang diniatkan, bukan sesuatu yang 
disumpahkan, karena sekedar niat saja tidak menjadikan sumpah 
itu sah. Maka, begitu pula bila bertentangan dengannya, maka itu 
tidak dianggap pelanggaran sumpah. 


Cabang: Apabila ada orang yang hilang akalnya karena 
mabuk lalu dia bersumpah, maka apakah sumpahnya itu sah?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat 
yang paling shahih adalah, bahwa hukumnya sah sebagai 
pemberatan baginya. Masalah ini telah dibahas dalam pembahasan 
thalak, silahkan baca uraiannya. 


Cabang: Ash-Shan'ani berkata dalam Subulus Salam 
dalam penjelasan tentang hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari secara mauguf dan diriwayatkan oleh Abu Daud secara 


marfu') yaitu tentang firman Allah &, Kl 3 Ah 2 Kg Y 
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) (@s. Al Bagarah (2): 
225), maksudnya adalah, ucapan seorang laki-laki, “Tidak, demi 
Allah” dan “Ya, demi Allah.” 


Ash-Shan'ani menjelaskan, bahwa hadits ini merupakan 
dalil bahwa sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah adalah 
sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, akan tetapi hanya 
sekedar keluar dari lidah tanpa keinginan orang yang 
mengucapkan sumpah tersebut. Penafsiran kata /aghwun seperti 
ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan dikutip oleh Ibnu Al Mundzir 
dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya, juga dikutip 
dari segolongan tabi'in. 


720 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Sedangkan menurut Hadawiyyah dan Hanafiyyah, bahwa 
sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah adalah, 
seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar, tetapi 
ternyata yang terjadi sebaliknya. Sementara menurut Thawus, 
sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah adalah, sumpah 
dalam keadaan marah. 


Kemudian Ash-Shan'ani mengatakan: Penafsiran Aisyah 
lebih tepat, karena dia menyaksikan sendiri turunnya ayat tersebut 
dan dia lebih mengetahui bahasa Arab. 


Masalah: Sedangkan berkenaan dengan perkataan Asy- 
Syirazi, Wa Amma Al Mukrah Fala Yashihhu Yamiinuhu 
“Sedangkan orang yang dipaksa, maka sumpahnya tidak sah.” 
Asy-Syirazi melandaskan pendapat ini berdasarkan hadits Watsilah 
dan Abu Umamah. Kami telah jelaskan, bahwa yang dimaksud 
adalah, sesuatu antara yang diingkari dan yang sesuai kenyataan. 
Namun, argumentasi ini tidak benar. Sedangkan dalil yang sah dan 
benar dan layak dijadikan acuan adalah redaksi, “Disamping itu dia 
adalah ucapan yang ditafsirkan tidak benar sehingga tidak sah, 
sebagaimana bila seseorang dipaksa mengucapkan kata-kata 
kekafiran.” Inilah pendapat yang benar, sebab para ulama sepakat, 
bahwa orang yang dipaksa melakukan kekafiran hingga dirinya 
takut binasa bila dia kafir sementara hatinya tetap tentang dalam 
keimanan maka dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, sang suami 
tidak berpisah dengan istrinya dan tidak dihukumi kafir. 
Demikianlah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan ulama Kufah selain 
Muhammad bin Al Hasan. Karena Muhammad bin Al Hasan 
berkata: Apabila seseorang menampakkan kesyirikan, maka dia 
murtad secara zhahir, sementara antara dia dengan Allah adalah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab || 721 


Islam. Akan tetapi status dirinya yaitu berpisah dengan istrinya dan 
tidak dishalati bila wafat, serta tidak mewariskan harta kepada 
ayahnya bila dia wafat dalam keadaan Islam. 


Al @urthubi berkata: Pendapat ini ditolak oleh Al @ur'an 
dan Sunnah. Allah & berfirman, » KA Sa Ni “kecuali orang 
yang dipaksa kafir”(@s. An-Nahl (16): 106). Allah &juga 
berfirman, 44 J4L 125 Jl Hy “Kecuali karena (siasat) 
memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.” (@s. Aali 


Y, 
na do ae Je 


MS AND dal saj KY IL Bia Sp Tb Allah juga 
berfirman, “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau 
wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan 
tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan 
Allah memaafkannya.”(@s. An-Nisaa' (41: 98-99). 


AI Y 


Imraan (3): 28). Syed yA JA JS aa Har 


rd 


Dalam ayat ini Allah memberi udzur kepada orang-orang 
yang tidak bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepada 
mereka. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari. Apabila 
Allah ##imengampuni kekafiran orang yang dipaksa melakukan 
kekafiran dan tidak menghukumnya, padahal itu adalah pangkal 
syariat, maka para ulama menerapkan hal ini pada seluruh cabang 
syariat. Apabila seseorang dipaksa, maka tidak ada konsekuensi 
hukum yang berlaku. Atas dasar inilah ada hadits yang pn eal 
diriwayatkan dari Nabi &, LAM Lag ON bad Pi Ka &) 


ala “Diangkat (tidak dicatat suatu amalen) dari umatku (karena) 
kelalaian dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan kepada mereka.” 


722 | MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


Al @adhi Ibnu Al Arabi berkata, “Meskipun hadits ini tidak shahih 
sanadnya, akan tetapi artinya benar menurut kesepakatan 1x.ima.” 
Sedangkan menurut Abu Muhammad Abdul Hag, sanadnya 
shahih. Dia berkata, “Hadits ini ditampilkan oleh Abu Bakar Ai 
Ashili dalam A/ Fawa id dan Ibnu Al Mundzir dalam Al Igna'” 


Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Sumpah Orang 
Yang Dipaksa: 


Sumpah orang yang dipaksa tidak berlaku menurut Malik, 
Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan mayoritas ulama. 


Ibnu Al Majisyun berkata: Sama saja, baik dia dipaksa 
bersumpah dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah atau 
dalam hal yang merupakan kemaksiatan kepada-Nya. Ashbagh 
juga sependapat dengan perkataan Ibnu Al Majisyun. 


Mutharrif berkata, bahwa apabila seseorang dipaksa 
bersumpah dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah atau 
bukan perbuatan ketaatan dan bukan pula perbuatan maksiat, 
maka sumpahnya gugur. Sedangkan bila dia dipaksa bersumpah 
dalam perbuatan ketaatan, misalnya seorang pemimpin mengambil 
laki-laki fasik lalu memaksanya agar bersumpah dengan thalak 
bahwa dia tidak akan minum Xhamer atau tidak berkata-kata kotor 
atau tidak curang dalam pekerjaannya, atau juga misalnya seorang 
ayah memaksa anaknya sebagai bentuk pengajaran terhadapnya, 
maka sumpah tersebut berlaku, meskipun orang yang dipaksa 
salah dalam hal yang dibebankan kepadanya. Pendapat ini juga 
dinyatakan oleh Ibnu Habib. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 723 


Abu Hanifah dan para pengikutnya dari kalangan ulama 
Kufah mengatakan: Apabila seseorang bersumpah tidak akan 
melakukan sesuatu lalu dia melakukannya, maka dia telah 
melanggar sumpahnya. Mereka mengatakan: Karena orang yang 
dipaksa bisa menyembunyikan seluruh sumpahnya. Apabila dia 
tidak menyembunyikannya dan niatnya itu tidak hilang untuk 
menyelisihi sesuatu yang dipaksakan kepadanya, maka dia telah 
sengaja melakukan sumpah tersebut. 


Al @adhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, bahwa di antara 
hal yang aneh adalah, para ulama kita -yaitu ulama madzhab 
Maliki- berselisih pendapat tentang pemaksaan melanggar 
sumpah, apakah hukumnya berlaku atau tidak?. Ini adalah 
masalah yang sering dibahas di Irag. Wahai para sahabat kami, 
apa bedanya antara pemaksaan sumpah, bahwa sumpah itu tidak 
berlaku dan juga antara dirinya melanggar sumpah sehingga 
sumpah itu tidak berlaku?. Bertakwalah kepada Allah dan 
gunakanlah kembali akal kalian, dan janganlah kalian tertipu 
dengan riwayat ini, karena dia cacat dalam dirayah-nya. | 


Asy-Syirazi & berkata: Pasal: Sumpah hukumnya 
sah untuk masa lampau dan masa mendatang. Apabila 
seseorang bersumpah sesuai nash dan dia benar, maka 
tidak ada sesuatu pun atasnya, karena Nabi#& 
menjadikan sumpah untuk orang yang dituduh. Dan 
sumpah itu tidak boleh dibebankan padanya kecuali dia 
benar. Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh 
bersumpah atas kebenaran yang seseorang yakini. 


2g 1) MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Muhammad bin Ka'ab Al Gurazhi meriwayatkan, 
bahwa Umar bin Khaththab& berkata ketika dia 
sedang berada di atas mimbar dengan memegang 
tongkat, “Hadirin semua, janganlah sumpah itu 
menghalangi kalian untuk mengambil hak. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya 
tanganku memegang tongkat.” 


Apabila seorang yang bersumpah itu dusta, yaitu 
bersumpah atas sesuatu yang akan terjadi tetapi 
ternyata tidak terjadi, atau bersumpah atas sesuatu 
yang tidak terjadi tetapi ternyata terjadi, maka dia 
berdosa. Inilah yang disebut sumpah palsu. Dalilnya 
adalah, hadits riwayat Asy-Sya'bi dari Abdullah bin 
Amru 2 bahwa dia berkata, A1 Je LI II APA Ja ee 
(BL :JB dg BPN Ju AI ca Ipa 1JW aKug ale 
yak “padi : JB SL 5 - Ju sig Gis :JB “Seorang laki- 
laki Badui mendatangi Nabi & lalu bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?” Nabi 
menjawab, “Menyekutukan Allah (syirik) dia bertanya 
lagi, “Lalu apa lagi?” Nabi menjawab, “Durhaka kepada 
kedua orang tua” dia kemudian bertanya lagi, “Lalu 
apa?” Nabi menjawab, “Sumpah palsu.” Asy-Sya'bi 
ditanya, “Apakah yang dimaksud sumpah palsu?” dia 
menjawab, “Sumpah yang dengannya seseorang 
merampas harta seorang muslim, sedang dia dusta 
dengan sumpahnya itu.” 

Abdullah bin Masud & meriwayatkan, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, "8 43 yi IE He Ha 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 725 


Tan bana Sana Tan been Mo Mane Aek Dame DEA aa SS 

Ulas Klo yah Jay PO GD el Cegah Jo Ji 
“Barangsiapa bersumpah dengan durhaka (secara jahat). 
untuk merampas harta seorang muslim, maka dia akan 
menghadap Allah & sedang Allah Murka kepadanya.” 


Sedangkan bila sumpahnya untuk sesuatu di masa 
mendatang, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila 
sumpahnya atas sesuatu yang mubah, maka dalam hal 
ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Yang lebih utama adalah agar 
tidak melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman 


Allah &, bx-—3 45 Kel | 2x5 3 “Dan janganlah 


kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 
meneguhkannya.” (Os. An-Nahl (16): 91). 


Pendapat Kedua: Yang lebih utama adalah 


. 


melanggarnya, ini berdasarkan firman Allah &, Pe Y 


Gea 


al Jl CL cb “Janganlah kamu haramkan apa-apa 
yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.” (Os. Al 
Maa'idah (5: 87). 


Apabila seseorang bersumpah akan melakukan 
perbuatan yang makruh atau meninggalkan sesuatu 
yang disunahkan, maka yang lebih utama adalah 
melanggarnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ummu 
Salamah «&, bahwa Rasulullah & bersabda, (4£ Mx ya 


Ros 2 .8 2 Pa s1 uc Pa 2: -9 Fo, 2.04 Es 0. 
PA SAN Jak kiai GP HSE Ya NS app SP csi 
“Barangsiapa bersumpah lalu dia melihat hal lain yang 


726 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadudkab 





lebih baik darinya, hendaklah dia membayar kafarah 
untuk sumpahnya (membebaskan sumpahnya), laiu 
melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut.” 


Penjelasan: 


Tentang redaksi, “Karena Nabi & menjadikan sumpah 
untuk orang yang dituduh,” pernyataan ini berdasarkan hadits 
tentang bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang 
yang dituduh. Hadits ini telah di-takhrij dalam pembahasan jual beli 
tentang perselisihan dua orang yang melakukan transaksi jual beli. 


Sedangkan tentang hadits riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu 
Umar, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi 
seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. Sementara tentang 
redaksi, “Aku bertanya,” secara zahir yang bertanya adalah 
Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadits, sementara yang 
menjawab adalah Nabi &. Ada juga kemungkinan, bahwa yang 
bertanya adalah selain Abdullah, lalu Abdullah yang menjawab. 
Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama. 


Syaikh Al Khuli berkata dalam komentarnya terhadap 
Subulus Salam, “Pendapat yang dipilih oleh Al Hafizh dalam A/ 
Fath adalah, bahwa yang bertanya adalah Firas, sementara yang 
ditanya adalah Amir Asy-Sya'bi.” 


Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud, dia diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa 'i dan 
Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud dan Al Asy'ats bin @ais 
dengan redaksi, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 727 


4 o - - 
£ o - - 3 £ a o- 0 — PA NUN Ta 0 - 
US yel Jl Ups @leias yan0 yang SS Ale ya 
Aa » Fa - i A.A i - - 
0D, Oo 3 D9, at 3 0.7.0, JI 0 A4 

“Ulas dala yag Al BI pel Up yA pelan 

“Barangsiapa bersumpah dan dia bersikukuh dengan 
sumpahnya tersebut, yang dengan sumpah tersebut dia merampas 
harta seorang muslim dan dia durhaka di dalamnya, maka dia akan 
menghadap Allah sedang Allah murka kepadanya.” 

Sedangkan hadits Ummu Salamah @&, hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan redaksi yang disebutkan 
oleh Asy-Syirazi. Pengambilan dalil dengan riwayat Ath-Thabarani 
yang dilakukan oleh Asy-Syirazi bisa ditetapkan, karena dalam 
Ash-Shahihain disebutkan sebuah hadits dari Abdurrahman bin 
Samurah bahwa dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


- 0 So. £ 0. - o£ o - TI TAG « 
Uta Wa Una LAB ai Sala II 
z - 

- 0 ES Mn an KOS 2 Sana 

Lisag POS PPA SAI Sel 

“Apabila kamu bersumpah lalu kamu melihat ada hal lain 


yang lebih baik darinya, lakukanlah yang lebih baik tersebut dan 
bayarlah kafarah atas sumpahmu itu.” 


Dalam redaksi riwayat keduanya disebutkan pula dengan 
redaksi,. x£ w gadi Let) Hasi “ Fe “Bayarlah kafarah atas 
sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.” 

Dalam redaksi lainnya juga disebutkan, ca Pa Tale) 


wo, 243 


TP gadi DN ia Fe “Apabila kamu bersumpah, 


728 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadedzab 


bayarlah kafarah atas sumpahmu dan laksanakanlah yang lebih 
baik darinya.” (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud). 


Hadits ini sangat jelas bahwa pembayaran Kafarah itu lebih 
didahulukan. 


Muslim juga meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, 


(Aren inai Ie Sal AA 
An Ra oi, Aren 


“Apabila salah seorang dari kalian bersumpah, lalu dia 
melihat sesuatu yang lebih baik darinya, hendaklah dia membayar 
kafarah atas sumpah tersebut dan melakukan sesuatu yang lebih 
baik darinya.” 

Disebutkan pula dalam hadits riwayat Ahmad, Muslim, An- 
Nasa 'i dan Ibnu Bs dari Adi bin Hatim sa redaksi, 


ani" Aa obati 


“Barangsiapa bersumpah lalu melihat sesuatu yang lain 
yang lebih baik darinya, hendaklah dia melakukan yang lebih baik 
dan membayar kafarah atas sumpahnya.” 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi yang di- 
shahih-kan olehnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi & bersabda, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 729 


Ga 3 EB di Ie Ula 1 
t. Pa 
SE ed Jah alah 0 aa 


“ Barangsiapa bersumpah lahi melihat hal lain yang lebih 
baik darinya, hendaklah dia membayar kafarah atas sumpahnya 
dan melakukan yang lebih baik tersebut.” 


Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan, 52 & sai tis 
dina bima up ai, “Hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan 
membayar kafarah atas sumpahnya.” 


Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa 
Al Asy'ari dari Nabi & bahwa beliau bersabda, 


- 29 tag £ 0. Es o a Io 
NY tea LP La SU asa SAY 
- # 
Pa sie 3 Ro0- 4 EL 1 o£ 
CU er (SIN 
“Tidaklah aku bersumpah lalu aku melihat hal lain yang 


lebih baik darinya kecuali aku akan melakukan yang lebih baik dan 
telah dihalalkan (dengan membayar kafarah).” 


Dalam redaksi lain dari Al Bukhari dan Muslim disebutkan, 
pp sai tas, Pa Una Ds Y “Kecuali aku akan membayar 
kafarah atas Suren: dan melukai yang lebih baik.” 

Diriwayatkan pula oleh keduanya dengan redaksi, TA " 
si BP DJS) YPP cell “Kecuali aku akan melakukan yang 
lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahku.” 


730 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i secara marfu' dari 
Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya disebutkan, Y BY 
ai de le A9 3 Ialah Ip Taka V3 SLS LI ii 
WS PP bi Lu Wb NP ap ala 
“Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah dalam sesuatu yang tidak 
dimiliki, tidak pula dalam kemaksiatan dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan. Barangsiapa bersumpah lalu melihat hal lain yang 
lebih baik darinya, hendaklah dia meninggalkan sumpahnya dan 


melakukan yang lebih baik, karena meninggalkannya itu adalah 
kafarahnya.” 


Al Baihagi juga meriwayatkan hadits ini tetapi dia 
mengatakan, “Hadits ini tidak shahih.” 


Abu Daud berkata: Seluruh hadits-hadits tersebut dari 
Nabi &, yaitu yang redaksinya “Hendaklah dia membayar kafarah 
atas sumpahnya,” kecuali redaksi-redaksi yang tidak perlu dilihat.” 


Al Hafizh berkata dalam A/ Fath, “Para periwayatnya tidak 
bermasalah. Hadits Ummu Salamah dijadikan dalil untuk 
menetapkan bahwa kafarah itu wajib didahulukan atas pelanggaran 
sumpah. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang 
telah kami uraikan yang di dalamnya ada redaksi, “Lakukanlah 
yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarat!” karena huruf wawu 
(dan) tidak menunjukkan pengurutan, akan tetapi hanya sekedar 
penggabungan secara mutiak. Seandainya huruf wawu (dan) berarti 
demikian (pengurutan), maka riwayat-riwayat dengan redaksi 
“Bayarlah katarah atas sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik" 
bertentangan dengannya. Begitu pula riwayat-riwayat yang telah 
disebutkan tadi. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 731 


Ibnu Al Mundzir berkata: Rabi'ah, Al Auza'i, Malik, Al-Laits 
dan seluruh fugaha selain ulama fikih rasionalis berpendapat, 
bahwa Aafarah hukumnya sah sebelum pelanggaran sumpah. 
Hanya saja Asy-Syafi'i mengecualikan puasa. Dia mengatakan, 
“Tidak sah kecuali setelah pelanggaran.” 

Ulama fikih rasionalis mengatakan, “Tidak sah sebelum 
pelanggaran.” 


Sedangkan menurut Imam Malik, ada dua riwayat darinya 
yang berkaitan dengan masalah ini. 


Sedangkan ulama yang sepakat dengan ulama madzhab 
Hanafi adalah Asyhab dari kalangan ulama madzhab Maliki dan 
Daud Azh-Zhahiri. Sedangkan Ibnu Hazm, dia berselisih pendapat 
dengannya. 


Ath-Thahawi berdalil dengan firman Allah 8, 3555 S5 


Sara 


endo 1S | Sa “Yang demikian itu adalah kafarat sumpah- 


sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)” (@s. Al 
Maa'idah (bl: 89). Karena yang dimaksud adalah, “Bila kalian 
bersumpah lalu kalian melanggarnya.” Akan tetapi orang-orang 
yang kontra membantahnya dengan mengatakan, “Apabila kalian 
hendak melanggar sumpah.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Yang lebih utama adalah 
mengatakan, bahwa perkiraan lebih umum darinya. Dan salah satu 
dari dua perkiraan tersebut tidak lebih utama dari yang lainnya. 
Masalah ini akan dikupas lebih lanjut dalam pembahasan tentang 
kafarat. 


732 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Hukum: Sumpah hukumnya sah untuk masa lampau dan 


masa mendatang. 
Sumpah untuk masa lampau itu terbagi menjadi dua jenis: 


Jenis Pertama: Seseorang bersumpah bahwa dia telah 
melakukan sesuatu atau belum melakukannya, dan dia benar 
dalam sumpahnya tersebut, maka dalam kasus ini tidak ada 
kafarah baginya, sebab sumpah itu untuk orang yang dituduh. 
Sumpah ini tidak boleh diberlakukan padanya kecuali bila dia 
merupakan orang yang benar. Diriwayatkan bahwa Umar #& 
berkata di atas mimbar, “Hadirin semua, janganlah sumpah 
menghalangi kalian untuk mengambil hak. Demi Dzat yang jiwaku 
berada di Tangan-Nya, sesungguhnya tanganku memegang 
tongkat.” 


Apabila sumpahnya seseorang di hadapan hakim, maka 
lebih utama adalah dirinya tidak bersumpah. Hal ini berdasarkan 
riwayat yang menyebutkan, bahwa Al Migdad meminjam sejumlah 
harta dari Utsman, lalu keduanya mengadu kepada Umar #. Lalu 
Al Migdad berkata, “Utangku 4000 dirham” Utsman berkata, 
“7000 dirham” Al Migdad berkata, “Bersumpahlah bahwa utangku 
7000 dirham.” Umar berkata, “Aku menyuruhmu berbuat adil.” 
Ternyata Utsman tidak bersumpah. Setelah Al Migdad pergi, 
Utsman berkata, “Demi Allah, aku meminjaminya 7000 dirham.” 
Maka Umar berkata kepadanya, “Mengapa tadi engkau tidak 
bersumpah?” Utsman menjawab, “Aku takut takdir bencana sesuai 
suatu sumpah, lalu dikatakan, bahwa bencana itu datang lantaran 
sumpah tersebut.” 


Jenis Kedua: Seseorang bersumpah atas sesuatu yang telah 
terjadi di masa lampau dengan berdusta. Misalnya dia bersumpah 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 733 


telah melakukan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak melakukannya, 
atau bersumpah tidak melakukan sesuatu tetapi ternyata dia 
melakukannya. Apabila dia lupa ketika bersumpah bahwa dia telah 
melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, apakah dia wajib 
membayar kafarah?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i 
yang akan diuraikan pada tempatnya nanti. 

Sedangkan bila seseorang ingat ketika dirinya bersumpah, 
bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan 
berniat sumpah, maka itu adalah sumpah palsu dan dia berdosa. 
Hal ini berdasarkan riwayat ear dari Ibnu Umar, 


ae Ja 2 JA das si 


SIB CI Gas ng SL Air aU 


Pa 1 2JU IL 


bahwa ada seorang laki-laki Badui mendatangi Nabi & lalu 
bertanya, “Wahai Rasulullah, Apakah dosa-dosa besar itu?” Nabi, 
menjawab, “Menyekutukan Allah (syirik) Dia bertanya lagi, “Lalu 
apa?” Nabi menjawab, “Durhaka kepada kedua orang tua,” Dia 
kemudian bertanya lagi, “Lalu apa?” Nabi menjwab, “Sumpah 
palsu.” 


Asy-Sya'bi ditanya, “Apakah yang dimaksud sumpah 
palsu?” Dia menjawab, “Sumpah yang dengannya seseorang 
merampas harta seorang muslim sedang dia dusta dengan 
sumpahnya itu.” 


734 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Ibnu Mas'ud #, pemah meriwayatkan, bahwa Nabi & 
bersabda, 


IG Lap GR pa A9 ai die Ul ya 
- Ge 


bab le 33 In PNG LGA 


“Barangsiapa bersumpah dengan durhaka (secara jahat) 
untuk merampas harta seorang muslim, maka dia akan 
menghadap Allah & sedang Allah murka kepadanya.” 


Sumpah tersebut dinamakan sumpah palsu (sumpah yang 
membenamkan), karena dia membenamkan pelakunya ke dalam 
Neraka. Bagi orang yang melakukan sumpah palsu wajib 
membayar kafarah. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha, Az-Zuhri 
dan Utsman Al Batti. Sementara menurut Malik, Ats-Tsauri, Al- 
Laits, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishag, dia tidak wajib membayar 
kafarah. | 


Sa'id bin Al Musayyab berkata, “Itu termasuk salah satu 
dari dosa-dosa besar dan lebih besar dari kekafiran.” 


Dalil kami adalah firman Allah &, 


sa R . ?z L 
La AK : T Kala G ALA Sisi Y 
38 Ta “95... fe G- 
PeEA an AI 
“Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 


yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah 
memberi makan.” (@s. Al Maa 'idah (SJ: 89). 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 735 


Ayat ini berlaku umum untuk sumpah berkenaan dengan 
masa lalu dan masa mendatang. Disamping itu, itu merupakan 
sumpah dengan nama Allah atas kesadaran sendiri dan disengaja 
dengan berdusta, sehingga wajib membayar Kkafarah atasnya, 
seperti halnya bila seseorang bersumpah atas sesuatu di masa 
mendatang. 


Sedangkan sumpah berkenaan dengan sesuatu di masa 
mendatang, maka hukumnya juga sah, ini berdasarkan sabda 
Nabi &, 


ai AN 


“Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang-orang 

Apabila hal ini telah jelas, maka sumpah berkaitan dengan 
sesuatu di masa mendatang terbagi menjadi lima bagian: 

Bagian Pertama: Sumpah untuk melakukan ketaatan yang 
bila dilaksanakan merupakan ketaatan tetapi bila dibebaskan 
menjadi kemaksiatan. Misalnya, seseorang bersumpah akan 
menunaikan shalat wajib atau tidak meminum Ahamer atau tidak 
berzina. Disebut demikian, karena sumpah tersebut memotivasi 
pelakunya untuk senantiasa melakukan kewajiban yang bila 
dilanggar menyebabkan pelakunya harus membayar Kkafarah dan 
bila dibebaskan (dengan kafarah) akan menjadi maksiat, karena 
pembebasannya itu adalah dengan tidak mau melakukan 
kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. 


Bagian Kedua: Sumpah untuk melakukan kemaksiatan 
yang bila dilakukan akan menjadi maksiat dan bila dibebaskan 
(dengan kafarah) akan menjadi ketaatan, seperti sumpah untuk 


736 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 


tidak melakukan sesuatu yang wajib dan hanya akan melakukan 
sesuatu yang diharamkan. 


Bagian Ketiga: Sumpah untuk melakukan ketaatan yang 
bila dilakukan akan menjadi ketaatan dan bila dibebaskan (dengan 
sumpah) akan menjadi sesuatu yang makruh. Misalnya, sumpah 
untuk menunaikan shalat sunah, berpuasa sunah dan bersedekah 
sunah. 


Bagian Keempat: Sumpah untuk melakukan sesuatu yang 
makruh, yang bila dilakukan akan menjadi sesuatu yang makruh 
dan bila dibebaskan (dengan kafarah) akan menjadi ketaatan. 
Misalnya, sumpah untuk mengerjakan ibadah sunah, tidak 
berpuasa sunah dan tidak bersedekah sunah. Kami katakan, 
bahwa bila jika itu dilakukan akan, maka perkara tersebut menjadi 
perbuatan yang makruh, dikarenakan pelakunya tidak mau 
mengerjakan kebaikan lantaran takut dilanggar, dimana bila 
sumpah itu dibebaskan, maka akan menjadi sebuah ketaatan. Hal 
ini berdasarkan sabda Nabi #8, 


Upin Tee UaS SIB aa Jp Hal uya 
Masa n 


0-0 Oo, Ae Ro “3 ta Pr 
Laisah GP AN) aya SAN ol 


“Barangsiapa bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu dia 
melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia melakukan 
yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahnya.” 


Apabila dikatakan, “Bagaimana bisa dikatakan bahwa bila 
perkara itu dilakukan akan menjadi perbuatan yang makruh? 
sedang Rasulullah & pernah mendengar laki-laki Badui yang 


menanyakan kepadanya tentang shalat, lalu dia menanyakan lagi, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 737 


“Apakah ada yang lain?,” lalu Nabi menjawab, “Tidak, kecuali 
ibadah sunah,” lalu laki-laki tersebut berkata, “Demi Allah, aku 
tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya,” dan 
ternyata Nabi #& tidak mengingkarinya.” Maka kami katakan, 
“Bisa sumpah laki-laki tersebut ditafsirkan, bahwa tidak akan 
menambah dan menguranginya, maksudnya adalah dalam 
ketaatan yaitu tidak mengurangi (ibadah yang wajib). Oleh karena 
itu, Nabi & tidak mengingkari. Bisa pula ditafsirkan bahwa lidah 
laki-laki tersebut terlanjur mengucapkan sumpah tersebut (nyeplos) 
dan Nabi #& mengetahuinya sehingga beliau tidak mengingkarinya, 
karena dia termasuk sumpah yang tidak disengaja. Bisa pula 
ditafsirkan bahwa Nabi tidak mengingkarinya untuk 
menetapkan, bahwa meninggalkan ibadah sunah itu dibolehkan, 
meskipun sumpah atas hal tersebut makruh. Nabi sendiri 
terkadang melakukan sesuatu yang makruh seperti menoleh dalam 
shalat untuk menjelaskan bahwa hal tersebut dibolehkan. 


Bagian Kelima: Sumpah untuk melakukan hal yang mubah, 
yang bila dilakukan menjadi sesuatu yang mubah. Akan tetapi 
ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang pembebasan 
sumpah tersebut (dengan membayar kafarah). Misalnya, seseorang 
bersumpah “Aku tidak akan masuk rumah ini dan tidak akan 
melewati jalan ini.” Pelaksanaan sumpah tersebut dikatakan 
sebagai hal yang mubah, karena dia boleh tidak memasuki rumah 
dan tidak menempuh jalan tersebut. Lalu apakah pembebasannya 
lebih utama daripada pelaksanaannya?. Dalam hal ini ada dua 
pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami 
ada yang mengatakan, bahwa pelaksanaannya itu lebih utama, ini 
berdasarkan firman Allah &, 


7381| MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








“Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahfmu) 
itu, sesudah meneguhkannya.” (Os. An-Nahl (161: 91). 


Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, 
bahwa pembebasannya itu lebih utama, karena bila pelakunya 
tetap melaksanakan sumpahnya, maka dia akan mencegah dirinya 
melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya. Dan sumpah itu 
tidak dapat merubah hukum sesuatu yang telah disumpahkan. 
Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan makanan 
lunak (enak) dan tidak memakai pakaian yang halus, maka dalam 
hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Ucapan tersebut adalah sumpah yang 
bila disengaja hukumnya makruh dan bila dilaksanakan hukumnya 
makruh. Hal ini berdasarkan firman Allah &, 


(No 2124 Ti AT “4, .. 3 
ia LG ala ADA Kn pa aa 3 


(Sp ? .. 


“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan 
dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya 
dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'” (Os. 
Al A'raaf (71: 32). Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abu 
Hamid. 


Pendapat Kedua: Itu merupakan sumpah yang bila 
disengaja itu merupakan ketaatan dan bila dilakukan merupakan 
ketaatan, karena para ulama Salaf #& biasa meninggalkan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 739 


makanan-makanan yang lunak (enak). Pendapat ini dinyatakan 
oleh Al @adhi Abu Ath-Thayyib. 


Oleh karena itu, Umar & berkata, “Kalau aku mau, aku 
bisa makan enak, akan tetapi Allah ##mencela suatu kaum dengan 
firman-Nya, (- ENG Ga paca Jd KD Xa SI “Kamu telah 


menghabiskan rezekimu yang baik dalam La duniawimu 
(saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.” (Os. Al 
Ahgaaf (46): 20). Yang dimaksud disini adalah makanan yang enak 
dan lezat. Dan yang dimaksud adalah yang pertama, karena dia 
berkata, “Kalau aku mau, aku bisa makan daging panggang, 
anggur kering, sayur mayur dan daging limpa.” Inilah madzhab 
kami. 

Ada pula ulama yang berpendapat, bahwa sengaja 
bersumpah demikian hukumnya makruh dalam kondisi apapun. 
Hal ini berdasarkan firman Allah, 


AI LENGAN, 


“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu 
sebagai penghalang.” (Os. Al Bagarah (21: 224). 


Sedangkan dalil kami adalah, sabda Nabi &, 
z na : - 8 £ Yo 
“Demi Allah, aku pasti akan memerangi Ouraisy.” 


Beliau juga sering bersumpah. Seandainya sumpah itu 
makruh, tentunya beliau tidak akan mengulanginya. Sedangkan 
berkenaan dengan ayat ini, tafsirnya adalah tentang orang yang 


7a0 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








bersumpah akan meninggalkan kebaikan dan ketakwaan, 
sebagaimana firman Allah, 3 is d PESAN YA & Juta id se Y, 


Gl “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 
kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan 
memberi (bantuan) kepada kaum kerabatinya)” 


Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseorang 
bersumpah seperti yang telah kami uraikan di atas lalu dia 
melanggarnya, maka dia wajib membayar kafarah. 

Ada pula golongan yang mengatakan, “Apabila 
pelanggarannya itu merupakan ketaatan, maka dia tidak wajib 
membayar kafarah.” 


Sedangkan dalil kami adalah sabda Nabi &, 


..9 #0. - 20, Et Oi ta aa - Sa Oo 
Iin Le La SIG yana ola al Up 
0 -— Oo #12 Ta Ro 2 ea Pel 
Hg GP ARSY 22 ya SAN ML 
“ Barangsiapa bersumpah lalu dia melihat hal lain yang lebih 


baik darinya, hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan 
membayar kafarah atas sumpahnya.” 


Cabang: Pendapat Para Ulama 


Tentang redaksi, “Sumpah hukumnya sah untuk masa 
lampau dan masa mendatang,” penjelasannya adalah, bahwa 
sumpah untuk masa lampau terbagi menjadi tiga bagian: Sumpah 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 741 


yang benar, untuk sumpah ini tidak ada kafarahnya. Kemudian 
sumpah yang sengaja berdusta di dalamnya: inilah yang disebut 
sumpah palsu. Para ulama berselisih pendapat tentang kafarah-nya 
dan akan diuraikan nanti. Sementara sumpah untuk masa 
mendatang adalah sumpah yang disengaja dalam hati (untuk masa 
mendatang) tetapi dia menyelisihinya. Untuk sumpah ini, 
pelakunya harus membayar Kkafarah (bila melanggarnya). 
Sedangkan bila sumpah tersebut tidak diniatkan dengan sengaja 
dalam hatinya dan tidak diniatkan sumpah, akan tetapi hanya 
sekadar sesuatu yang keluar dari lidahnya, maka ini termasuk 
sumpah yang tidak diniatkan sumpah. Dimana perkataan Aisyah 
menunjukkan hal ini, karena dia mengatakan, “Sumpah yang tidak 
diniatkan sumpah adalah sumpah dalam debat, senda-gurau dan 
main-main.” 

Ats-Tsauri berkata dalam Jami'nya: Sumpah itu ada 
empat, dua sumpah bisa dibebaskan (dengan Kkafaraf). Yaitu 
seseorang mengucapkan “Demi Allah, aku tidak akan melakukan,” 
lalu dia melakukannya: atau mengatakan “Demi Allah, aku akan 
melakukannya,” tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Kemudian 
dua sumpah yang tidak bisa dibebaskan (dengan kafarah): yaitu 
ucapan seseorang “Demi Allah, aku tidak melakukannya,” tetapi 
ternyata dia melakukannya, atau mengatakan, “Demi Allah, aku 
telah melakukannya,” tetapi ternyata dia tidak melakukannya.” 

Aku mengatakan, “Kami menyelisihi pendapat Ats-Tsauri 
dalam masalah ini, meskipun orang-orang yang sepakat dengan 
Ats-Tsauri menyelisihi kami, seperti Ahmad, Malik, Ulama fikih 
rasionalis dan lainnya. Yang demikian ini karena Asy-Sya'bi 
berpendapat sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni 
dalam Sunannya: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz 


7a2 || AI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








menceritakan kepada kami, Khalaf bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, Abtsar menceritakan kepada kami dari Laits, dari 
Hammad, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, dia berkata, 
“Sumpah itu ada empat: Dua sumpah bisa dibebaskan (dengan 
kafarah) dan dua sumpah tidak bisa dibebaskan (dengan kafarah).” 
Lalu dia menyebutkannya. 


Al Marwazi berkata, “Sedangkan tentang dua sumpah 
pertama, para ulama tidak berselisih pendapat dengan Sufyan di 
dalamnya. Sedangkan dua sumpah terakhir, para ulama berselisih 
pendapat di dalamnya. Apabila orang yang bersumpah 
menyatakan, bahwa dia tidak melakukan ini dan itu, yang 
seandainya dia melakukannya dengan benar, maka dia 
menganggap sesuai dengan apa yang disumpahkan dan tidak ada 
kafarah atasnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Sufyan Ats- 
Tsauri, ulama fikih rasionalis, Ahmad dan Abu Ubaid. Asy-Syafi'i 
berkata, “Dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarah.” 
Kemudian dia berkata, “Sebagian Tabi'in berpendapat sesuai 
pendapat Asy-Syafi'i. Akan tetapi aku lebih cenderung dengan 
pendapat Malik dan Ahmad.” Demikianlah yang dikutip oleh Al 
@urthubi dalam Jami” Ahkam Al @ur "an. 


Para ulama berselisih pendapat tentang sumpah dusta, 
apakah dia sah atau tidak?. Menurut madzhab kami itu adalah 
sumpah yang sah, karena sumpah itu dilakukan dengan niat dalam 
hati (disengaja) dengan ucapan yang dibarengi dengan nama Allah, 
dimana dalam sumpah ini ada kafarah-nya. 

Ibnu Al Mundzir berkata, “Malik bin Anas dan para 
pengikutnya dari kalangan ulama Madinah berpendapat, bahwa 
sumpah palsu adalah tipu daya dan kedustaan sehingga hukumnya 
tidak sah dan tidak ada kafarah di dalamnya.” Pendapat ini juga 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 743 


dinyatakan oleh Al Auza'i dan para ulama Syam yang sepakat 
dengannya. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dan penduduk 
Irag. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad, Ishag, Abu Tsaur, 
Ubaid, dan ulama fikih rasionalis dari kalangan ulama Kufah. 


Menurut kami, sumpah palsu adalah sumpah yang 
dilakukan dengan niat dalam hati yang diucapkan dengan 
menyebut nama Allah & dan ada Kafarah di dalamnya (bila 
dilanggar). 


Masalah: Al @urthubi berkata: Hadits-hadits yang 
menyebutkan bahwa sumpah dusta dengan tujuan merampas harta 
haram adalah lebih besar daripada masalah membayar kafarah 
sumpah. Ibnu Al 'Arabi berkata: Ayat ini menjelaskan dua bagian, 
yaitu sumpah yang tidak sah dan sumpah yang sah. Ini diluar 
sumpah-sumpah yang diucapkan manusia secara umum. Oleh 
karena itu, tinggalkanlah yang lainnya, yaitu yang berjumlah 100 
sumpah, karena itu berkaitan dengan kafarah.” 


Al @urthubi berkata: Aku mengatakan, “Al Bukhari 
meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata: 


ae OM Ie DIA Ie 
.-. IE KASI GAN TAU uu Ag 


Pa 


JB era Il Grab JG SSL 5 -JG AL 
Pa db Sisa 


“ 
1 fa 


744 IL 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdrab 














Seorang laki-laki Badui menemui Nabi & lalu bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?” Nabi menjawab, 
“Menyekutukan Allah (syirik) Dia bertanya lagi, “Lalu apa?” Nabi 
menjawab, “Durhaka kepada kedua orang tua.” Dia bertanya lagi, 
“Lalu apa?” Nabi menjawab, “Sumpah palsu.” 

Aku berkata, “Apakah yang dimaksud sumpah palsu?” Asy- 
Sya'bi menjawab, “Sumpah yang dengannya seseorang merampas 
harta seorang muslim sedang dia dusta dengan sumpahnya.” 


Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa 
Rasulullah 24 bersabda, 


Pa MAA 


o - -. at Tar ore “G3 Gr, IT ah 
Tan Oppa an an ah 
Pa A si - 2 - : KA 20 - Aa e 3 t. - y 
Lu23 OLS Of 9 1d Ad amag Uadi OS OP cal 
“Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan 
sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan Neraka untuknya dan 
mengharamkan Surga atasnya.” Maka seorang laki-laki berkata, 


“Meskipun hanya sedikit, wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, 
“Meskipun hanya sebatang kayu Arak.” 


Menurutku (Al Muthi'i): Zhahir madzhab Ahmad 
menyatakan bahwa tidak ada Kkafarah dalam sumpah palsu. A/ 
Ghamus adalah Isim Fa'il karena dia membenamkan pelakunya 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 745 


dalam dosa, karena dia bersumpah dusta dengan sepengetahuan- 
nya. Kalimat Tha nah Ghamus (tusukan yang membenamkan) 
adalah tusukan yang masuk ke dalam sesuatu yang ditusuk 
tersebut, sedangkan kalimat “Perkara yang Ghamus' adalah 
perkara yang berat.” 


Ibnu Gudamah berkata, “Diriwayatkan dari Ahmad bahwa 
dalam sumpah palsu ada kafaratnya.” Pendapat ini juga 
diriwayatkan dari Atha', Az-Zuhri, Al Hakam dan Al Batti. 
Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'. Alasannya 
adalah, karena sumpah tersebut dengan menyebut nama Allah dan 
bertentangan dengan tujuan yang ada, sehingga wajib membayar 
kafarah atasnya, seperti halnya sumpah untuk masa mendatang. 
Kemudian dia berkata, “Sedangkan menurut kami, sumpah itu 
adalah sumpah yang tidak sah sehingga tidak mewajibkan kafarah, 
seperti halnya ucapan yang sia-sia atau sumpah untuk masa 
lampau sehingga mirip dengan ucapan yang sia-sia.” 


Menurutku (Al Muthi'i): “Sesungguhnya wajibnya 
kafarah menurut kami tidak mengurangi masalah kepalsuan 
sumpah tersebut. Bahkan membesar-besarkan sumpah palsu akan 
memberatkan orang yang bersumpah bila dia hendak bertobat. 
Dengan menjelaskan masalah kafarah akan memotivasi seseorang 
untuk bertobat, sementara bila tidak ada kafarah tidak akan 
memotivasinya untuk melakukan demikian. 


Cabang: Tentang redaksi, “Apabila untuk sesuatu yang 
mubah” dst. Penjelasannya adalah, bahwa sesuatu yang mubah itu, 
seperti bersumpah untuk melakukan perbuatan yang mubah atau 


746 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











meninggalkannya, atau bersumpah akan melakukan sesuatu 
dengan benar atau yang menurut dugaan kuat benar, karena 


Allah #berfirman, 


“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)” (@s. Al 
Bagarah (2): 225). 


Apabila sumpahnya untuk melakukan sesuatu yang mubah 
ataupun meninggalkannya, maka ada kafarah di dalamnya bila 
sumpah itu dilanggar. 


Sedangkan tentang redaksi, “Apabila seseorang bersumpah 
atas sesuatu yang makruh,” contohnya adalah bila seseorang 


bersumpah akan meninggalkan sesuatu yang disunahkan. 
Allah & berfirman, 


pekat . Len, 


Pa At ic Ng Al C3 Ka 
& 5 4 oL- 
wu Hm peka 
“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu 
sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 
mengadakan ishlah di antara manusia.” (Os. Al Bagarah (2): 224). 
Telah diriwayatkan kepada kami bahwa Abu Bakar Ash- 
Shiddig #, pernah bersumpah tidak akan memberi nafkah kepada 
Misthah setelah dia menuduh Aisyah macam-macam. Dia 


(Misthah) termasuk orang-orang yang menyebarkan gosip seputar 
Aisyah &. Lalu Allah #smenurunkan ayat, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 7a7 


221 Tara tis 2 si 4 Ad -y, 
Sa di R3 ad AM K4 Jaa JG 
3 si“ 0 Lo, le, £ PE PN pad 
AAN K3 an III RIP 
“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan 
dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) 
akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatinya), orang-orang 
yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan 
hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada.” (Os. An- 
Nuur (24): 22). 


Sumpah tersebut akan menghalangi pelakunya untuk 
melakukan ketaatan, atau akan mendorongnya melakukan 
perbuatan yang makruh sehingga hukumnya menjadi makruh. 


Akan tetapi pendapat tersebut bisa dibantah dengan 
mengatakan bahwa seandainya hal tersebut makruh, maka 
tentunya Nabi akan mengingkari laki-laki badui yang 
menanyakan kepada beliau tentang shalat, “Apakah ada yang 
lain?” Nabi menjawab, “Tidak, kecuali ibadah sunah,” lalu laki-laki 
tersebut berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menambah dan 
tidak akan menguranginya.” Ternyata Nabi & tidak mengingkari- 
nya. Bahkan beliau mengatakan, “Laki-laki itu beruntung kalau dia 
benar.” Untuk argumentasi ini, maka kami jawab, bahwa tidak 
mesti dengan adanya hadits ini, itu berarti dibolehkan bersumpah 
meninggalkan perbuatan-perbuatan sunah, karena sumpah untuk 
meninggalkan perbuatan sunah itu tidak akan membuat pelakunya 
semakin meninggalkannya, dan kalaupun ditinggalkan, maka hal 
tersebut tidak diingkari. Cukuplah hal tersebut menjelaskan, bahwa 
apa yang ditinggalkannya itu adalah ibadah sunah. Disamping itu, 
apabila sumpah mengandung pernyataan akan meninggalkan 


728 11 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








ibadah sunah, maka ibadah wajib tetap dikerjakan dengar: rutin 
dan tidak berkurang, sehingga dari sisi keutamaan hal ini lebih 
utama dari meninggalkan ibadah sunah. Oleh karena itu, 
melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya sehingga 
nantinya juga termasuk perbuatan sunah. Maka mengapa hal ini 
perlu diingkari?. Disamping itu, mengakui sumpah tersebut adalah 
sama dengan menjelaskan hukum yang diperlukan, yaitu 
penjelasan bahwa meninggalkan ibadah sunah pelakunya tidak 
dihukum. Apabila orang yang bersumpah seperti ini diingkari, 
maka akan terjadi kebalikannya dan banyak orang yang akan keliru 
karena menganggap bahwa meninggalkannya itu berdosa sehingga 
tujuannya pun akan hilang. 

Termasuk sumpah yang makruh adalah, sumpah dalam jual 
beli. Diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Muhammad bin 


Ishag dari Sa'id bin Ka'b bin Malik dari Abu @atadah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, 


3 
0G. 0. 36 5 - 0 Lg 
PK Nag GE ap Tale 5, SU 
“Jauhilah bersumpah, karena menafkahkan sekaligus 
menghanguskan,” 


Maksudnya adalah, mengeluarkan barang dagangan 
sekaligus menghapus keberkahannya. 


Asy-Syirazi #8 berkata: Pasal: Seseorang makruh 
(dilarang) untuk bersumpah dengan selain Allah &. 
Apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah 
seperti Nabi, Ka'bah, ayah dan kakek, maka hukumnya 
tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar &, 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 7a9 


bahwa dia berkata: Rasulullah & bersabda, Yi Ww- D6 4 
di AL Y bs “Barangsiapa bersumpah, janganlah dia 
bersumpah kecuali dengan nama Allah &.” 

Diriwayatkan dari Umar &, bahwa dia berkata: 
Rasulullah & pernah mendengarku bersumpah dengan 
nama ayahku, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah & melarang kalian bersumpah dengan ayah 
kalian” Umar berkata, “Demi Allah, aku tidak 
bersumpah dengannya, baik dengan menyebutnya 
maupun mengabarkannya dari orang lain.” 


Apabila seseorang mengatakan, “Apabila aku 
melakukan ini dan itu, maka aku adalah orang Yahudi 
atau orang Nashrani atau aku berlepas diri dari Allah 
atau dari Islam,” maka sumpahnya itu tidak sah. Hal ini 
berdasarkan riwayat Buraidah, bahwa Rasulullah & 
bersabda, 015 :JE A8 BS 0S og Kay Ga ten h la uh 
Kat yi S TA at Gato 0 “Barangsiapa bersumpah 
bahwa dia berlepas diri dari Islam, bila dia berdusta 
maka dia telah mengatakannya, sedangkan bila dia 
benar maka dia tidak akan kembali kepada Islam dalam 
keadaan selamat.” 


Disamping itu, perkara tersebut adalah sumpah 
yang mengada-ada sehingga tidak sah, seperti tidak 
sahnya sumpah dengan makhluk. 


750 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Penjelasan: 


Hadits Ibnu Umar @ diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim 
dan An-Nasa 'i dengan redaksi, 


LA Ah Dg 5 WE 0s 1 
AS Nila Y JS UU Dl Gasa 


“Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia tidak bersumpah 
kecuali dengan Nama Allah.” Orang-orang @uraisy biasa 
bersumpah dengan ayah-ayah mereka. Maka beliau bersabda, 
“Janganlah kalian bersumpah dengan ayah kalian.” 

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu 
Umar dengan redaksi, 


Pb am ii le Ie 0 


Tana” TE Sean dad 2 aan o £ So 
Isi OI Sea lo JW caaU Alba 
L Ih0 HE o Ia Lana Ane na 
AI ND Salon il OS ad LL 
“Bahwa Nabi & pernah mendengar Umar #5 bersumpah 
dengan nama ayahnya. Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. 


Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama 
Allah atau diam.” 


Dalam riwayat lain dari At-Tirmidzi disebutkan, 


| 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 751 





“ Pa Ha an Pete Ta 2g 
Y 1d ASN Y id De) ai «| 


4 P P ro 0 - 2. $ e. 0 To £ 


Ka SS Ia Br Pb Tea ee Ne Saya 
DANG AS Akb AN pg lo oya 1 gia elang dala 


“Bahwa Umar mendengar seorang laki-laki mengatakan, 
“Tidak, demi Tuhan Ka'bah.” Maka dia, “Janganlah engkau 
bersumpah dengan selain Allah, karena aku pernah mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa bersumpah dengan selain 
Allah, maka dia telah kafir atau musyrik” At-Tirmidzi berkata, 


« H ” 


Hadits ini juga dishahihkan oleh Al Hakim. Sedangkan 
tentang redaksi, “Telah kafir atau musyrik” akan dijelaskan nanti. 


Sedangkan hadits Umar, dia diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dalam Pembahasan Sumpah dan Nadar dari Sa'id bin Numair, 
Muslim dari Abu Ath-Thahir, Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal 
dan Ahmad bin Yunus, An-Nasa'i dari Amr bin Utsman, 
Muhammad bin Abdullah bin Yazid dan Sa'id bin Abdurrahman, 
Ibnu Majah dalam Akafarah dari Muhammad bin Yahya bin Abu 
Amr, yaitu bagian dari hadits Ibnu Umar telah kami sebutkan tadi 
tanpa tambahan, “Aku tidak bersumpah baik dengan menyebutnya 
maupun mengabarkannya dari orang lain.” 


Ibnu Al Atsir berkata dalam An-NVihayah, “Sedangkan 
tentang hadits Ibnu Umar, “Aku tidak bersumpah dengannya baik 
dengan menyebutnya maupun mengabarkannya dari orang lain', 
artinya adalah, “Aku tidak bersumpah dengannya dengan 
menyebutnya', berasal dari kalimat 'zakartu If fulanin kadza wa 


352 Il MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








kadza (aku menyebutkan ini dan itu kepada si fulan). Kata zakara 
disini bukanlah berarti ingat setelah lupa.” 


Ibnu Manzhur berkata dalam Lisan A/ Arab: Sedangkan 
berkenaan dengan hadits Ibnu Umar #&, Abu Ubaid berkita, 
“Sedangkan redaksi, “zakiran' adalah bukan berasal dari zikr (ingat) 
setelah lupa. Yang dimaksud adalah berbicara, seperti perkataan 
“zakartu I-fulanin haditsa kadza wa kadza (Aku menyebutkan 
(berbicara) kepada si fulan hadits ini dan hadits itu). Sementara 
redaksi “Wa La Aatsiran, maksudnya adalah memberitahukan dari 
orang lain, bahwa dia bersumpah dengannya, yaitu dengan 
mengatakan: “Aku tidak mengatakan bahwa si fulan mengatakan 
“Demi ayahku, aku tidak akan melakukan ini dan itu', yaitu “Aku 
tidak bersumpah dengannya baik dengan memulai sendiri maupun 
meriwayatkan dari orang lain bahwa dia bersumpah dengannya.” 
Dari ungkapan inilah, maka ada istilah hadits ma sur, yaitu hadits 
yang diberitakan banyak orang dan diriwayatkan oleh sebagian 
mereka kepada sebagian lainnya, yang diriwayatkan dari generasi 
penerus dari generasi pendahulunya. Dikatakan: Atsartu Al Hadits 
Fahuwa Ma tsurun Wa Ana Aatsir. 


Al A'sya berkata: 


PNG gek at PP URUS A3 SA O 


| 


Sesungguhnya apa yang kalian perdebatkan# 


Sangat jelas bagi orang yang mendengarkan dan orang yang 
menyebutnya 


Menurutku (Al Muthi'i): Contoh lainnya adalah firman 
— Allah &, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 753 


YAI 
“(AI @Guran) Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari 
orang-orang dahulu) . (Gs. Al Muddatstsir (741: 24). 


Yaitu seseorang mengambilnya dari orang lain (dan 
seterusnya). 


Contoh lainnya adalah firman Allah &, 


Ae Sp 

“Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), 
Jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (Os. Al Ahgaaf (46): 4). 

Sedangkan hadits Buraidah, itu diriwayatkan oleh Ahmad, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Al Husain bin Wagid dari 
Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Hadits ini dinilai shahih oleh 
An-Nasa 'i. 

Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan Asy-Syirazi kitab-kitab 
Sunan selain Abu Daud juga meriwayatkan dari Tsabit bin Adh- 
Dhahhak bahwa Rasulullah & bersabda, 


IS AYI GE Il oi de UE La 


“ Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam secara 
dusta, maka sumpahnya adalah seperti yang diucapkannya.” 


An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, 


2541| MI Majmu' Syarah Al Muhadzazab 








PASS Yg AL OI ALAN 
Op 


ta 
LX N 
read a 


“Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah 
dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan benar.” 


Hukum: Terdapat hadits-hadits lain selain yang telah kami 
sebutkan berkenaan dengan sumpah dengan selain Allah yang 
“diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi -yang dinilai hasan 
— olehnya- dan Al Hakim -yang di-shahih-kan olehnya- dari Ibnu 
Umar secara marfu' 


Pd AN Pd 
LC. OH oz Li ee. 
. 
“ ” “ 


“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia 
telah kafir.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur ini 
dengan redaksi, apa "is 15 “Maka dia telah kafir atau musyrik” 
Al Baihagi berkata, “Sa'd bin Ubaidah tidak mendengarnya dari 


Ibnu Umar.” 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Syu'bah meriwayatkannya 
dari Manshur darinya, dia berkata, “Ketika aku sedang bersama 
Ibnu Umar.” Al A'masy juga meriwayatkannya dari Sa'id dari 
Abdurrahman As-Sullami dari Ionu Umar.” 


Sedangkan redaksi, “Maka dia telah kafir atau musyrik” ini 
sebagai penegasan dalam larangan. Akan tetapi, ada pula yang 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 755 





menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk mengharamkan sumpah 
dengan selain Allah. 


Masalah: Imam Asy-Syaf'i#, berkata: Barangsiapa 
bersumpah dengan selain Allah, maka itu adalah sumpah yang 
makruh. Ucapan beliau ini ditafsirkan, bahwa apabila seseorang 
bersumpah dengan selain Allah, misalnya bersumpah dengan 
ayahnya atau Nabi #& atau Ka'bah atau salah seorang sahabat, 
maka sumpah tersebut ada tiga bagian: 

Bagian Pertama: Sumpah tersebut diniatkan sumpah, akan 
tetapi pelakunya tidak meyakini apa yang disumpahkan itu berupa 
pengagungan yang hanya layak diberikan kepada Allah &. Hukum 
sumpah ini adalah makruh dan pelakunya tidak kafir. Hal ini 
berdasarkan riwayat Abu Hurairah 485, bahwa Nabi & bersabda, 


AYU Y4 SA Y, SL PAR y 
Ope SY AL YG SY AS 


« Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, ibu- 
ibu kalian dan sekutu-sekutu (berhala-berhala). Janganlah kalian 
bersumpah dengan nama Allah kecuali dengan benar.” 

Diriwayatkan bahwa Nabi & pernah mendapati Umar 
bersumpah dengan ayahnya saat dia sedang pera kafilahnya. 


Maka Nabi ba Lea Jana - Lalai ot Si FI o! 


0 210.40 


melarang Falan Bs dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa 
bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Nama Allah atau 


a56 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








diam.” Umar berkata, “Maka aku pun tidak lagi bersumpah 
dengannya (nama ayahnya) baik dengan menyebutnya maupun 
mengabarkannya dari orang lain.” 

Arti kata “Dzakiran” adalah, Aku menyebutnya dari orang 
lain. Sedangkan arti “Atsiran” adalah, Aku meriwayatkan dari 
orang lain. Dikatakan “Aatsara A/ Hadits,” apabila seseorang 
meriwayatkan hadits. Disamping itu sumpah tersebut akan 
mengesankan penyamaan antara sesuatu yang disumpahkan 
dengan Allah & sehingga hukumnya dilarang. 

Bagian Kedua: Sumpah tersebut diniatkan sebagai sumpah 
yang disengaja dan pelakunya meyakini sesuatu yang disumpahkan 
itu berupa pengagungan, layaknya pengagungan yang berhak 
diberikan kepada Allah &. Orang yang seperti ini divonis kafir, 
berdasarkan riwayat Ibnu Umar #5, bahwa Nabi & bersabda, 


“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia 
telah kafir” Ada pula riwayat lain, B//81 245 “Maka dia telah 
musyrik.” 

Bagian Ketiga: Sumpah tersebut terlanjur diucapkan lidah 
(nyeplos) tanpa disengaja, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan 


dia termasuk sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah. 
Berdasarkan hal ini, maka sabda Nabi & kepada laki-laki badui 


yang berkata, “Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak 
akan menguranginya,” lalu beliau bersabda, Gxxe O! ant ai “Dia 
beruntung (dan ayahnya) jika dia benar” adalah ditafsirkan seperti 
ini. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 757 


Begitu pula sabda Nabi & dalam bagian hadits Abu 
Ma'syar Ad-Darimi, af lu im d aib Y Unf,“Demi ayahmu, 
kalau kamu menusuk pahanya, maka itu cukup bagimu.” 


Apabila dikatakan, “Dalam Al @ur'an terdapat banyak 
sumpah dengan selain Allah,” maka dijawab bahwa Allah memang 
bersumpah dengan ciptaan-Nya yang menunjukkan kekuasaan- 
Nya sebagai pengagungan bagi Dzat-Nya sendiri dan bukan 
pengagungan terhadap makhluk-Nya. 


Apabila hal ini telah jelas, apabila seseorang bersumpah 
dengan nama Nabi atau Ka'bah lalu dia melanggarnya, maka dia 
tidak wajib membayar Kkafarah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik 
dan Abu Hanifah. Sementara menurut Ahmad, apabila seseorang 
bersumpah dengan nama Nabi lalu melanggarnya, maka dia wajib 
membayar Kkafarah. Sedangkan dalil kami adalah bahwa dia 
bersumpah dengan nama makhluk, sehingga bila dilanggar dia 
tidak wajib membayar Aafarah, seperti halnya bila seseorang 
bersumpah dengan Ka'bah. 


Apabila seseorang mengatakan, “Apabila aku melakukan 
ini dan itu, maka aku adalah orang Yahudi atau orang Nasrani 
atau aku berlepas diri dari Allah atau dari Rasul-Nya atau dari 
Islam, atau aku akan menghalalkan darah dan bangkai,” maka ini 
bukan sumpah dan tidak wajib membayar kafarah bila dilanggar. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Al Auza'i dan Al-Laits. 


Sementara menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan 
Ishag, itu merupakan sumpah dan wajib membayar Kafarah bila 
dilanggar. Dalil kami adalah, hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa 
Nabi & bersabda, 


7581| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzob 








US NYI 5S Eli one IE Halo uya 


“Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam secara 
dusta, maka hukumnya seperti yang dikatakannya.” 


Ada pula riwayat lain dengan redaksi, “Kalau dia benar, 
maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat.” 
Dalam hadits ini tidak disebutkan Akafarah. Disamping itu, bila dia 
mengatakan, “Demi Islam,” maka ini bukan sumpah, sebab itu 
mengada-ngada, sehingga hukumnya sama dengan sumpah 
dengan Ka'bah. Oleh karena itu, bila dia bersumpah berlepas diri 
dari Islam, maka tentunya hal ini lebih patut dikatakan bahwa itu 
bukan sumpah. 


Cabang: Pendapat Para Ulama: 


Imam Asy-Syaukani berkata: Rahasia sumpah dengan 
selain Allah adalah, bahwa sumpah dengan sesuatu itu 
menunjukkan pengagungan, sementara pengagungan itu hanya 
untuk Allah semata, sehingga tidak dibolehkan bersumpah kecuali 
dengan nama Allah, dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Inilah yang 
disepakati para ulama. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat 
apakah sumpah dengan selain Allah haram atau makruh?. 
Menurut ulama madzhab Maliki dan Hanbali ada dua pendapat. 
Sedangkan pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, 
bahwa ulama telah sepakat, bahwa tidak boleh bersumpah dengan 
selain Allah, maka maksudnya adalah, bahwa hukumnya makruh. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdkab (| 759 


Karena makruh itu lebih umum dari haram dan juga makruh yang 
murni. Masalah ini telah diuraikan di tempat lainnya. 


Al @urthubi berkata: Sumpah dengan selain Allah, nama- 
nama dan sifat-sifat-Nya tidak sah.” 


Ahmad bin Hanbal berkata: Apabila seseorang bersumpah 
dengan Nabi &, maka sumpahnya sah, karena dia bersumpah 
dengan sesuatu yang sumpah tersebut tidak sempurna kecuali 
dengannya, sehingga wajib membayar Kkafarah bila dilanggar, 
seperti halnya bila seseorang bersumpah dengan nama Allah. Hal 
ini dibantah oleh hadits yang terdapat dalam Ash-Shahihain dan 
kitab-kitab lainnya, dimana hadits ini menurut As-Suyuthi termasuk 
hadits mutawatir, sebagaimana yang diuraikan dalam kitabnya A/ 
Azhar Al Mutanatsirah Fi Ahaadiits Al Mutawatirah. Menurutnya, 
hadits ini memenuhi syarat mutawatir, karena sesuai dengan 
banyak hadits, seperti hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi & 
mendapati Umar bin Al Khaththab #8, bersumpah dengan nama 
ayahnya ketika sedang bersama kafilahnya, lalu beliau memanggil 
mereka seraya bersabda, po “pd “Suk sala oi 1 vr FTI 31 df 
Tema ui al Hani W “Ingatlah, sesungguhnya Allah melarang 
kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa 
bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau 
diam.” 

Hadits ini merupakan pembatasan, bahwa tidak boleh 
bersumpah dengan segala sesuatu selain Allah, nama-nama dan 
sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang telah kami uraikan. Hal ini 
diperkuat dengan hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa 'i dan lainnya 
dari Abu Hurairah #8, bahwa dia berkata, Y SSL Isalsi Y 


760 Il M1 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 








Spot 3g AU Ip adu Yak Y, sL Y) Sae 
“Janganlah kalian bersumpah dengan ayah kalian, ibu kalian dan 
sekutu-sekutu (berhala-berhala), dan janganlah kalian bersumpah 
kecuali dengan nama Allah. Janganlah kalian bersumpah dengan 
nama Allah kecuali dengan benar.” Kemudian dia mengkritik 
orang yang bersumpah dengan mengatakan “Demi Adam, demi 
Ibrahim” bahwa tidak ada kafarah baginya, karena dia bersumpah 
dengan sesuatu yang sumpah tersebut tidak sempurna dengannya. 
Jumhur ulama madzhab Asy-Syafii berpendapat, bahwa 
hukumnya makruh tanzih, sementara menurut Ibnu Hazm 
hukumnya haram. 


Imam Al Haramain berkata: Menurut madzhab kami 
hukumnya makruh. Akan tetapi ulama lainnya menyatakan bahwa 
masalah ini perlu dirinci lagi. Dia mengatakan, “Apabila seseorang 
meyakini sesuatu yang disumpahkan sebagaimana yang dia yakini 
pada Allah #&, maka dengan keyakinan tersebut dia telah kafir.” 


Sedangkan menurut pendapat Hadawiyyah, bersumpah 
dengan selain Allah tidak berdosa selama pelakunya tidak 
menyamakan antara yang disumpahkan dengan Allah & dalam 
pengagungan, atau selama sumpah tersebut tidak mengandung 
kekafiran atau kefasikan. 


Dalam A/ Fath dikatakan: Sedangkan tentang sumpah 
dengan selain Allah dalam Al @ur'an, maka dalam hal ini ada dua 
jawaban, pertama adalah, bahwa di dalamnya ada kalimat yang 
dibuang dengan perkiraan “Demi Tuhan matahari” dan 
sebagainya. Sedangkan kedua, bahwa hal tersebut hanya khusus 
bagi Allah. Apabila Allah hendak mengagungkan sesuatu dari 
makhluk-Nya, maka Dia akan bersumpah dengannya, sementara 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 761 


selain Allah tidak boleh melakukan demikian. Sedangkan 
berkenaan dengan sesuatu yang bertentangan dengannya, seperti 
sabda Nabi & kepada laki-laki badui “Demi ayahnya, dia 
beruntung, kalau dia benar” maka hal ini dijawab dengan 
beberapa jawaban: 


Jawaban Pertama: Para ulama mengkritik kebenaran 
redaksi ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa 
redaksi ini tidak mahfuzh. Ibnu Abdil Barr berkata: Sesungguhnya 
riwayat aslinya adalah “Demi Allah, dia beruntung, kalau dia 
benar,” akan tetapi sebagian periwayat menulisnya dengan redaksi 
yang salah.” 

Jawaban Kedua: Ucapan tersebut biasa diucapkan orang- 
orang Arab tanpa tujuan sumpah. Yang dilarang adalah, bila 
ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah. Demikianlah yang 
dikatakan oleh Al Baihagi. An-Nawawi berkata, “Inilah jawaban 
yang kami suka.” 

Jawaban Ketiga: Ucapan tersebut diucapkan oleh mereka 
untuk pengagungan dan penguatan, dan yang dilarang adalah bila 
niatnya untuk yang pertama (pengagungan). 

Jawaban Keempat: Ucapan tersebut awalnya dibolehkan, 
akan tetapi kemudian pembolehan ini dihapus. Demikianlah yang 
dikatakan oleh Al Mawardi dalam A/ Fawi. 

As-Suhaili berkata: Mayoritas pensyarah berpendapat 
demikian. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Diriwayatkan bahwa Nabi & 


bersumpah dengan nama ayahnya sampai beliau dilarang 
melakukannya.” 


762 11 AI Majmu' Syarah AI Muhadzdzab 





As-Suhaili berkata: Riwayat tersebut tidak sah, karena tidak 
boleh ada dugaan, bahwa Nabi & bersumpah dengan selain Allah. 
Akan tetapi pendapatnya ini dibantah dengan mengatakan, bahwa 
sebelum dilarang ucapan tersebut dibolehkan, lebih-lebih sumpah- 
sumpah dalam Al @ur'an yang seperti ini. 

Al Mundziri berkata: Klaim bahwa pembolehan tersebut 
dihapus adalah lemah, karena hal tersebut bisa digabungkan, dan 
juga karena sejarah tidak menunjukkan demikian. 


Jawaban Kelima: Dalam ucapan tersebut adalah kalimat 
yang dibuang. Perkiraan ucapan tersebut adalah, “Dia beruntung, 
demi Tuhan ayahnya.” Demikianlah yang dikatakan oleh Al 
Baihagi. 

Jawaban Keenam: Ucapan tersebut menunjukkan rasa 
kagum. Demikianlah yang dikatakan oleh As-Suhail. 

Jawaban Ketujuh: Ucapan tersebut hanya khusus untuk 
Nabi &. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena sesuatu yang 
bersifat pengkhususan tidak berdasarkan hal-hal yang bersifat 
asumsi. Seluruh hadits yang ada menjelaskan, bahwa sumpah 
dengan selain Allah tidak sah, karena larangan itu menunjukkan 


rusaknya sesuatu yang dilarang. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Jumhur. 


Ibnu @udamah berkata: Tidak boleh bersumpah dengan 
selain Allah dan sifat-sifat-Nya, misalnya bersumpah dengan nama 
ayah atau Ka'bah atau nama sahabat atau nama imam. 

Asy-Syafi'i berkata: Saya takut itu menjadi maksiat. Sampai 
perkataannya, “Sedangkan sumpah Allah dengan makhluk- 


makhluk-Nya, dia adalah sumpah yang menunjukkan kekuasaan 
dan keagungan-Nya, dan Allah ##boleh bersumpah dengan apa 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 763 


saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya, dimana masalah ini 
tidak bisa digiyaskan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa 
dalam sumpah kalimat “Tuhan makhluk' disembunyikan, sehingga 
dikatakan bahwa sumpah “Demi waktu Dhuha' maksudnya adalah 
“Demi Tuhan waktu Dhuha'.” 


Masalah: Apabila seorang laki-laki mengatakan, bahwa 
dia orang Yahudi atau orang Nashrani, maka menurut Abu 
Hanifah, apabila seseorang mengatakan, “Dia orang Yahudi atau 
orang Nashrani atau orang yang berlepas diri dari Islam atau dari 
Nabi atau dari Al @ur'an, atau mengatakan “Aku menyekutukan 
Allah' atau “Aku kafir kepada Allah”, maka itu adalah sumpah 
yang wajib membayar kafarah bila dilanggar. Akan tetapi, tidak 
wajib membayar KAafarah bila yang diucapkan, “Demi agama 
Yahudi, demi agama Nashrani, demi Nabi, demi Ka'bah' meskipun 
dalam bentuk sumpah.” Sedangkan dalil yang dijadikan acuan 
adalah hadits riwayat Ad-Daraguthni dari Abu Rafi', bahwa 
majikan perempuannya ingin memisahkan dia dengan istrinya 
dengan mengatakan, bahwa dia sehari menjadi Yahudi dan sehari 
menjadi Nashrani, seluruh budaknya menjadi merdeka, seluruh 
hartanya untuk jalan Allah, dia wajib berjalan menuju Baitullah bila 
tidak menceraikan keduanya (Abu Rafi' dan istrinya),” lalu majikan 
perempuan tersebut bertanya Aisyah, Hafshah, Ibnu Umar, Ibnu 
Abbas dan Ummu Salamah. Maka semuanya mengatakan, 
“Apakah kamu ingin menjadi Harut dan Marut?.” Lalu mereka 
menyuruhnya membayar kafarah atas sumpahnya dan menyatukan 
keduanya. 


Ad-Daraguthni juga meriwayatkan dari Abu Rafi, dia 
berkata: Majikan perempuanku berkata, “Sungguh akan 


162 1 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





kupisahkan engkau dengan istrimu: seluruh hartanya untuk pintu 
Ka'bah, dia sehari menjadi wanita Yahudi dan sehari menjadi 
wanita Majusi bila aku tidak memisahkan engkau dengan istrimu.” 
Abu Rafi” berkata, “Lalu aku pergi menemui Ummu Salamah 
kemudian aku berkata, “Sesungguhnya majikan perempuanku 
hendak memisahkanku dengan istriku” Ummu Salamah berkata, 
“Temuilah majikan perempuanmu dan katakan kepadanya, 
“Sesungguhnya hal ini tidak halal bagimu” Abu Rafi" berkata, 
“Maka aku pun pulang untuk menemuinya. Kemudian kudatangi 
Ibnu Umar lalu kuberitahukan kepadanya. Maka Ibnu Umar pergi 
hingga tiba di depan pintu (majikan perempuan), lalu dia bertanya, 
“Apakah disini ada Harut dan Marut?” Perempuan tersebut 
menjawab, “Aku telah memberikan seluruh hartaku untuk pintu 
Ka'bah” Ibnu Umar bertanya, “Lalu dari mana kamu makan?” dia 
menjawab, “Aku sehari menjadi wanita Yahudi, sehari menjadi 
wanita Nashrani dan sehari menjadi wanita Majusi.” Ibnu Umar 
berkata, “Kalau kamu menjadi Yahudi aku akan membunuhmu, 
kalau kamu menjadi Nashrani aku akan membunuhmu, kalau 
kamu menjadi Majusi aku akan membunuhmu” Perempuan 
tersebut kemudian berkata, “Lalu apa perintahmu terhadapku?” 
Ibnu Umar menjawab, “Bayarlah kafarah atas sumpahmu dan 
satukanlah kembali budak laki-lakimu dengan budak 


perempuanmu.” 


Mengingat hal ini telah jelas, maka Ibnu Al Mundzir 
mengatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang 
mengatakan, “Aku kafir kepada Allah bila aku melakukan anu” 
dan sejenisnya, lalu dia melakukannya. Menurut Ibnu Abbas, Abu 
Hurairah, Atha', @atadah, jumhur fugaha dari berbagai negeri, 
tidak ada kafarah atasnya dan dia tidak menjadi kafir, kecuali bila 
dia menyimpannya dalam hati. Sementara menurut Al Auza'i, Ats- 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab || 765 


Tsauri, Al Hanafiyyah, Ahmad dan Ishag, ucapan tersebut 
merupakan sumpah dan dia wajib membayar kafarah.” 


Ibnu Al Mundzir mengatakan lebih lanjut: Pendapat 
pertama lebih benar, karena Nabi & bersabda, cWL Hb ya 
Aa x 38 (aliy“ Barangsiapa bersumpah dengan Latta dan 
Uzza, hendaklah dia mengucapkan “Tidak ada Tuhan selain 
Allah,” tanpa menyebut kafarah di dalamnya. Begitu pula orang 
yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka hukumnya 
seperti yang diucapkannya.” Maksud ucapannya adalah, sebagai 
pemberatan agar manusia tidak gegabah dalam bersumpah 
demikian. 


Ibnu Al @ashshar dari kalangan ulama madzhab Maliki 
mengutip dari ulama Hanafiyyah bahwa mereka berargumentasi 
berkenaan dengan pewajiban Kkafarah, bahwa dalam sumpah 
tersebut ada keengganan untuk berbuat. Termasuk dari ucapannya 
adalah, orang yang bersumpah sebagai pengagungan terhadap 
Islam: apabila dilanggar, maka Kafarah tidak wajib atasnya. Jadi, 
mereka menggugurkan kafarah bila dalam sumpah tersebut ada 
pengagungan terhadap Islam secara tegas. Sedangkan bila 
pengagungan tersebut disebutkan dengan tegas, maka menurut 
mereka wajib membayar kafarah. 


Ibnu Dagig Al lid berkata: Bersumpah dengan sesuatu pada 
hakikatnya adalah, bersumpah dengannya dengan memasukkan 
sebagian huruf gasam padanya, seperti ucapan “Demi Allah'. 
Terkadang ini merupakan penccantungan dengan sesuatu yang 
juga disebut sumpah, seperti ucapan "Barangsiapa bersumpah 
dengan thalak', maksudnya adalah menggantungkan thalak. 
Sumpah juga berkaitan dengan adanya pelanggaran atau 


366 | 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


keengganan melakukannya. Apabila hal ini telah jelas, maka bisa 
jadi yang dimaksud adalah, arti yang pertama, atau arti yang 
kedua, karena ada redaksi “Secara dusta', mengingat dusta itu 
termasuk dalam masalah yang terkadang berlaku konsekuensinya 
dan terkadang tidak berlaku konsekuensinya. Ini berbeda dengan 
perkataan kami “Demi Allah dan sebagainya, karena pengabaran 
dengannya bukanlah tentang masalah luar, akan dia bertujuan 
untuk memulai sumpah. Oleh karena itu, bentuk sumpah disini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaff'i: 


Pendapat Pertama: Sumpah yang berkaitan dengan masa 
mendatang, seperti ucapan seseorang bila melakukan sesuatu 
maka dia menjadi orang Yahudi. 


Pendapat Kedua: Sumpah yang berkaitan dengan masa 
lalu, seperti ucapan seseorang, bahwa bila dia berdusta, maka dia 
menjadi orang Yahudi. 


Hal ini dijadikan landasan orang yang berpendapat, bahwa 
tidak wajib membayar Aafarah berkenaan dengan sumpah, bahkan 
mendustakannya. Sedangkan berkenaan dengan sumpah dalam 
bentuk pertama, yaitu yang berkaitan dengan masa mendatang, 
maka itu tidak berkaitan dengan kafarah menurut ulama madzhab 
Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang dijadikan patokan 
adalah redaksi hadits, “Maka dia seperti yang dikatakannya.” Dia 
mengatakan, “Untuk sumpah bentuk pertama pelakunya tidak 
kafir, kecuali bila diniatkan sebagai pengagungan. Masalah ini 
masih diperselisihkan oleh ulama madzhab Hanafi, karena dia 
adalah pelaksanaan arti sehingga hukumnya seperti orang yang 
mengatakan, “Dia adalah orang Yahudi.” Ada pula yang 
mengatakan, “Apabila pelakunya tidak tahu, bahwa apa yang 
diucapkannya adalah sumpah, maka dia tidak kafir, sedangkan bila 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab || 767 


dia tahu, bahwa dia akan menjadi kafir bila melanggarnya, maka 
dia menjadi kafir disebabkan dia ridha dengan kekufuran yang 
telah dia lakukan.” Selesai dengan ringkas kutipan dari Syarah 
Umdatul Ahkam. 


Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, “Zhahir hadits 
ini menunjukkan bahwa pelakunya divonis kafir, bila dia berdusta.” 
Akan tetapi, masalah ini perlu dikaji lagi, apabila pelakunya 
meyakini pengagungan sesuatu yang disebutkan, maka dia kafir. 
Sedangkan bila yang dia maksud adalah hakikat penggantungan, 
maka harus dilihat terlebih dahulu, apabila yang dimaksud adalah, 
bahwa dia disifati demikian, maka dia kafir, karena keinginan 
menjadi kafir adalah kekafiran, sedangkan bila yang dimaksudnya 
adalah jauh dari itu, maka dia tidak kafir. Lalu apakah hal tersebut 
haram atasnya atau hanya sekedar makruh tanzih? Sedangkan 
yang kedua adalah pendapat yang terkenal, yaitu berkenaan 
dengan redaksi dalam hadits Buraidah. Apabila pelakunya 
berdusta, dimana dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim 
ditambahkan “Secara sengaja” yang menurut Al @adhi Iyadh 
tambahan ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri secara gharib. 
Akan tetapi, tambahan ini bagus yang darinya bisa disimpulkan, 
bahwa apabila seseorang bersumpah dengan sengaja dimana 
hatinya tenang dengan sumpah tersebut tetapi dia mendustakan 
pengagungan sesuatu yang tidak diyakini pengagungannya, maka 
dia tidak kafir. Sedangkan bila dia meyakini, bahwa agama yang 
disumpahkannya dalam sumpahnya adalah benar, maka dia kafir. 
Sementara bila dia mengucapkannya, hanya sekedar mengagung- 
kannya maka ini perlu dirinci lagi. 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Akan tetapi pendapat 
tersebut perlu dikritik dengan mengatakan, bahwa apabila yang 


768 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzai 





dimaksud pengagungan adalah sebelum adanya penghapusan 
hukum, maka pelakunya juga tidak kafir. Dia berkata lebih lanjut, 
“Klaimnya adalah, bahwa Sufyan menyendiri dalam meriwayatkan- 
nya. Kalau yang dimaksud adalah pada riwayat Muslim, maka dia 
telah meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Ayyub dan Sufyan 
dari Khalid Al Hadzdza' -semuanya- dari Abu @ilabah.” 


Sedangkan berkenaan dengan redaksi hadits, “Maka dia 
seperti yang diucapkannya,” Al Hafizh mengatakan dalam A/ Fath, 
“Kemungkinan yang dimaksud adalah ancaman dan berlebih- 
lebihan dalam ancaman, bukan penetapan hukum. Seakan-akan 
dikatakan, “Maka dia berhak mendapatkan hukuman seperti 
hukuman orang yang meyakini sesuatu yang diucapkannya.” Dan 
yang sama dalam hal ini adalah seperti ucapan, “Barangsiapa 
meninggalkan shalat, maka dia kafir,” yaitu berhak mendapatkan 
hukuman orang yang kafir.” 


Ibnu Al Mundzir berkata, “Hukumnya tidak mutlak dalam 
hal penisbatan kekafiran kepadanya. Akan tetapi yang dimaksud 
adalah, bahwa dia berdusta seperti dustanya orang yang 
mengagungkannya.” 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Boleh bersumpah 
dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat- 
Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan 
menggunakan nama-nama Allah, maka sumpahnya sah. 
Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 


Aang ol Sat AN sa test ON 
Nabi & bersabda, dit d33 vj 3U At, sa oyBO Ar, 
s5 Ol dB SB di oj80 “Demi Allah, aku akan 
memerangi Ouraisy, Demi Allah, aku akan memerangi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 769 


@uraisy, Demi Allah, aku akan memerangi Ouraisy,” 
kemudian beliau bersabda, “Bila Allah menghendaki.” 


Apabila seseorang bersumpah dengan mengguna- 
kan kata Ar-Rahman, Tuhan, pencipta makhluk, 
pencipta jiwa, Dzat yang Maha Hidup lagi Maha 
Mengurus Mahluk, Maha Hidup yang tidak mati, Tuhan 
langit dan bumi, yang menguasai hari pembalasan, 
Tuhan semesta alam dan lain sebagainya yang serupa 
dari nama-nama Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya 
dalam nama-nama tersebut, maka sumpahnya sah, 
karena nama-nama tersebut tidak disematkan kepada 
selain Allah dan tidak disifatkan kecuali kepada-Nya, 
sehingga hukumnya sama dengan orang yang 
mengucapkan "Demi Allah. 


Apabila seseorang bersumpah dengan nama Ar- 
Rahim (yang Maha penyayang), Tuhan, yang Maha 
berkuasa, yang Maha menundukkan, raja, yang 
perkasa, sang pencipta, yang memiliki segala 
keagungan, sementara dia niatkan bukan selain Allah, 
maka sumpahnya sah, karena nama-nama tersebut 
hanya disematkan kepada-Nya. Akan tetapi bila yang 
diniatkan adalah selain Allah, maka sumpahnya tidak 
sah, karena terkadang kalimat-kalimat tersebut 
disebutkan dengan kalimat lain seperti “Fulan Rahimul 
@alb? (si fulan yang hatinya penyayang), Rabbud Daar 
(pemilik rumah), @adirun 'Ala Asy-Syai'in (yang 
berkuasa atas sesuatu), @Wahirun Lil Aduwwi (yang 
menundukkan musuh), Khaligun Lil Kadzibi (yang 
menciptakan dusta), Malikun Lil Baladi (yang memiliki 


7701 41 Majmu' Syarah Al Muhadzazab 





suatu negeri), Jabbarun Mutakabbir (Maha Kuasa lagi 
memiliki segala keagungan). Oleh karena itu, hukumnya 
dibolehkan tergantung niatnya. 


Apabila seseorang mengatakan, “Demi yang 
Hidup, yang Wujud, yang Mengetahui, yang memberi 
rasa aman, yang Mulia,” maka sumpahnya tidak sah 
kecuali bila yang diniatkan Allah &: karena nama-nama 
ini bersifat umum, yaitu bisa dipakai untuk Allah dan 
makhluk-Nya dan digunakan untuk semuanya dengan 
satu penggunaan. Oleh karena itu, dia tidak berlaku 
untuk Allah bila tidak diniatkan, seperti bahasa majaz 
dalam thalak (thalak kinayah). 


Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu 
dari sifat-sifat-Nya, maka harus ditinjau terlebih dahulu: 
apabila dia bersumpah dengan keagungan Allah, atau 
kemuliaan-Nya, atau kebesaran-Nya, atau kekekalan- 
Nya, atau Kalam-Nya, maka hukumnya sah, karena 
sifat-sifat ini untuk Dzat dan senantiasa ada pada-Nya, 
dan tidak boleh menyifati-Nya dengan lawan dari sifat- 
sifat tersebut. Jadi, hukumnya seperti bersumpah 
dengan nama Allah. 


Apabila seseorang mengatakan, “Demi Ilmu 
Allah,” tetapi yang diniatkan bukan sesuatu yang 
diketahui, atau mengatakan, “Demi kekuasaan Allah” 
tetapi yang diniatkan bukan sesuatu yang dikuasai, 
maka hukumnya sah, karena ilmu dan gudrah 
(kekuasaan) termasuk sifat Dzat, dimana Allah 
senantiasa memiliki sifat tersebut dan tidak boleh 
disifati dengan lawannya. Jadi, kedua sifat ini sama 


Al Majmu' Syarah Al Muhadedzab ||” 771 


dengan enam sifat-Nya. Apabila yang diniatkan adalah, 
ilmu yang diketahui atau kekuasaan yang dikuasai, 
maka sumpahnya tidak sah, karena terkadang ilmu 
digunakan dalam sesuatu yang diketahui dan kekuasaan 
digunakan dalam sesuatu yang dikuasai. Bukankah bila 
engkau mengatakan, “Ampunilah kami sesuai dengan 
Ilmu-Mu” yang dimaksud sesuatu yang diketahui?, dan 
bukankah bila engkau mengatakan “Lihatlah kekuasaan 
Allah” yang dimaksud adalah sesuatu yang dikuasai?. 
Oleh karena itu semua tergantung niatnya. 


Apabila seseorang mengatakan “Demi hak Allah” 
dan yang dimaksud adalah ibadah-ibadah, maka 
hukumnya tidak sah, karena itu merupakan bersumpah 
dengan makhluk: sedangkan bila yang diniatkan bukan 
ibadah, maka sumpahnya sah, karena “hak' terkadang 
digunakan dalam sesuatu ibadah yang wajib diserahkan 
kepada-Nya dan terkadang digunakan dalam sifat-sifat 
Dzat yang ada pada-Nya. Biasanya kalimat ini 
digabungkan sesuai tradisi sehingga hukumnya sah 
sebagai sumpah meski tanpa diniatkan. 


Pasal: Apabila seseorang mengatakan, “Atasku 
janji Allah, perlindungan dan amanah-Nya,” apabila 
yang dimaksud adalah, janji yang diambil dalam ibadah, 
maka dia bukan sumpah, karena dia merupakan 
sumpah dengan makhluk. Sedangkan bila yang 
dimaksud adalah, hak ibadah kepada-Nya, maka ini 
termasuk sumpah, karena biasa kalimat dengan maksud 
ini digunakan untuk sumpah dan diperberat dengan 
lafazh-nya, seperti kebiasaan bersumpah dengan nama 


772 11 MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Allah dan memberatkan dengan sifat-sifat-Nya, seperti 
orang yang meminta yang bersifat umum dan orang 
yang mendapatkan sesuatu yang merusak. 


Pendapat Kedua: Itu bukanlah sumpah, karena 
terkadang yang dimaksud adalah, ibadah dan terkadang 
yang dimaksud sesuai yang telah kami sebutkan berupa 
hak-Nya. Kalimat tersebut tidak dibarengi kata-kata 
yang berlaku secara umum, akan tetapi itu digunakan 
sebagian orang untuk bersumpah, sementara mayoritas 
mereka tidak mengetahuinya sehingga tidak dianggap 
sumpah. 


Penjelasan: 


Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dari 
Ikrimah darinya. Abu Daud mengatakan, bahwa banyak periwayat 
yang meriwayatkannya secara musnad dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas. Al Baihagi meriwayatkannya secara maushul dan mursal. 
Ibnu Abi Hatim berkata, “Yang lebih tepat adalah bahwa hadits ini 
mursal” Tonu Hibban berkata dalam Adh-Dhu'afa, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Mis'ar dan Syarik, terkadang secara mursa/ dan 
terkadang secara maushul” 


Penjelasan Redaksional: Redaksi “Au Bibarii An- 
Nasamah (atau dengan Pencipta jiwa),” yaitu pencipta manusia. 4! 
Bari' adalah dzat yang menciptakan makhluk tanpa contoh 
sebelumnya. Dalam AAn-Nihayah dikatakan, “Lafazh ini memiliki 
arti khusus yaitu penciptaan binatang yang tidak sama dengan 
makhluk-makhluk lainnya. Apabila lafazh ini digunakan pada selain 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 773 


binatang, maka dikatakan “Allah menciptakan (Bara'a) jiwa dan 
menciptakan langit dan bumi.” 


Nasamah adalah jiwa dan roh. Setiap binatang melata yang 
memiliki ruh adalah nasamah. Kalimat ini juga berlaku untuk 
manusia. Contohnya adalah hadits Ali dengan redaksi, “Demi Dzat 
yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa,” yaitu 
menciptakan sesuatu yang memiliki ruh. Biasanya kalimat ini 
diucapkan beliau bila beliau sungguh-sungguh dengan sumpahnya. 


Sedangkan redaksi, “Khaligun Lil Kadzibi,” maksudnya 
adalah, membuat kedustaan dan kebohongan. Contohnya adalah 


Pe ana 


firman Allah &, Ki Si, “Dan kamu membuat dusta,” (Os. 


TA 


Al Ankabuut (29J: 17). dan juga firman Allah &, IA Nas al 


KG) “Ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang 
diada-adakan.” (Os. Shaad (381: 7). 

Sedangkan kalimat, A/ Khalig (dengan alif lam), dia tidak 
boleh digunakan untuk selain Allah #&. Asal kata Khalaga adalah 
mengukur. Dikatakan “Khalagtu Al Adim Li As-Siga" yaitu 

engukurnya (membuat kulit yang disamak sebagai wadah air). 
Sedangkan kalimat “Khalaga Ar-Rajulu Al Gaula Khalgan', artinya 
adalah membuat kata-kata dusta. Sedangkan yang dimaksud A/ 
Jabbar adalah yang membunuh atas dasar kemarahan. 


Al Khaththabi berkata: A/ Jabbar adalah Dzat yang 
memaksa makhluk sesuai kehendak-Nya berupa perintah dan 
larangan-Nya. Apabila dikatakan: Jabarahu As-Sulthan Wa 
Ajbarahu, artinya adalah, memaksanya. Aku telah melihat 


sebagian tafsir berkenaan dengan firman Allah &, Na SA Las 


7741 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





sea “Dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap 


mereka (Os. Gaaf (50): 45), bahwa kalimat A/ Jabbar berasal dari 
fil tsulatsi (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf) sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Al Farra' dan lainnya.” 


Dia berargumen atas kebenaran pendapat ini, bahwa 
Kalimat Fa'a'a/ hanya berasal dari #'/ tsulatsi, seperti A/ Fattah 
dan A/ 'Allam, dan tidak ada yang berasal dari wazan Afala 
kecuali kalimat Darrak. Apabila kalimat Al Jabbar ditafsirkan 
seperti ini, maka dia adalah salah satu pendapat lain. Yang 
dimaksud disini menurut Asy-Syirazi adalah, bahwa A/ Jabbar 
adalah yang membunuh karena marah, A/ Mutakabbir adalah yang 
memiliki segala keagungan, A/ Kibru adalah keagungan, begitu 
pula A/ Kibriya' Sedangkan A/ Mu'min adalah yang memberi rasa 
aman karena Allah memberi rasa aman kepada hamba-hamba-Nya 
dengan tidak menzhaliminya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al 
Jauhari dalam Ash-Shihah. 


Sedangkan tentang redaksi, “Demi Azhamah Allah, atau 
demi /zzah-Nya, atau demi Kibriya “Nya, atau demi Jala/Nya', 
maka A/ /zzah adalah kekuatan, dari kata Azza yang berarti 


mengalahkan. Contohnya adalah kalimat, «Jl & 633 “Kemudian 


kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga.”(@s. Yaasin|36): 14). 
Sedangkan kalimat Azza Asy-Sya7 adalah berasal dari kalimat 
Dharaba, artinya adalah tidak mampu menghadapi sesuatu. 


Sementara tentang redaksi, “Termasuk salah satu dari sifat- 
sifat Dzat,” yang dimaksud dzat adalah hakikat sesuatu. Dzat 
Ilahiyyah adalah hakikat yang tetap dengan rububiyyah dan 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 775 


uluhiyyah sebagai keyakinan tanpa kaif (menanyakan bagaimana), 
tasybih dan tajsim. 


Hukum: Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Abu 
Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


“ #£ ce. o - 0... SP asa 
“a 
Lem 


“Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barangsiapa yang 
menghapalnya dia akan masuk Surga.” 

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban telah menyebutkan nama- 
nama tersebut. 

Al Hafizh berkata dalam Bulighu! Maram, “Setelah dikaji 
dan diteliti, ternyata yang menampilkan 'nama-nama' tersebut. 
adalah sebagian periwayat.” 

Ash-Shan'ani berkata, “Para Hafizh dari kalangan imam 
hadits sepakat, bahwa pencantumannya merupakan sisipan dari 
sebagian periwayat.” 

Secara zhahir, hadits di atas menunjukkan bahwa Asmaul 
Husna hanya terbatas pada jumlah tersebut berdasarkan pendapat 
yang mengatakan, bahwa yang dipahami adalah sesuai jumlahnya. 
Akan tetapi bisa pula ditafsirkan, bahwa pembatasan jumlah 
tersebut karena melihat redaksi setelahnya, 1-1 J3 Ular Ha 
“Barangsiapa yang menghapalnya, dia akan masuk surga,” dimana 
kalimat ini adalah khabarnya mubtada'. Yang dimaksud adalah, 


776 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











bahwa jumlah 99 memiliki keistimewaan khusus dari nama-nama 
Allah yang lain, yaitu bahwa siapa saja yang menghapalnya akan 
menyebabkannya masuk surga. Pendapat inilah yang dinyatakan 
mayoritas ulama. 


An-Nawawi berkata: Hadits ini tidak membatasi jumlah 
tersebut dan tidak berarti bahwa Allah tidak memiliki nama-nama 
selain 99 Nama. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dan dinilai shahih oleh Ionu Hibban dari jalur Ibnu Mas'ud 
secara marfu' 


PAN Tn . PAT A R3 t £ 
(Hm dg Tata UR pal JSI Utah 


# 


ha me asus sat 


2 


o o “- 
Tas Ca ae BL pl 


“Aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama 
milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan 
dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, 
atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu.” 


Hadits ini menunjukkan, bahwa Allah memiliki nama-nama 
yang tidak diketahui seorang pun dari makhluk-Nya yang 
dirahasiakan dalam ilmu ghaib di sisi-Nya. Hadits ini juga 
menunjukkan, bahwa sebagian hamba-Nya terkadang mengetahui 
sebagian nama-nama-Nya, akan tetapi kemungkinan yang 
dimaksud adalah 99 nama tersebut. Ulama yang berpendapat 
bahwa nama-nama Allah hanya 99 adalah Abu Muhammad Ibnu 
Hazm. Dia berkata, “Telah sah bahwa nama-nama-Nya itu tidak 
lebih dari 99, berdasarkan sabda Nabi &, “100 kecuali satu.” Dia 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 777 


meniadakan kelebihannya dan membatalkannya. Kemudian dia 
berkata, “Hadits-hadits yang menyebut 99 nama tersebut 
mudhtharib dan tidak ada yang shahih. Nama-nama tersebut 
hanya diambil dari Al @ur'an dan hadits shahih.” Lalu dia 
menyebut 84 nama dari Al @ur'an dan As-Sunnah. 


Pensyarah mengomentari perkataan Asy-Syirazi dalam At- 
Talkhish, “Tonu Hazm menyebut 81 nama, akan tetapi menurutku 
yang dihitung Ibnu Hazm 84 nama.” 


Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar, dia mengeluarkan 99 
nama hanya dari Al Gur'an saja dan disebutkan dalam At-Talkhish 
dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan Sayyid Muhammad bin Ibrahim 
dalam Itsar A/ Hag menyatakan, bahwa dia telah menemukan 173 
Nama dalam Al Our 'an. 


Meskipun Asy-Syirazi A/ /tsar mengatakan, bahwa ada 175 
nama, tetapi ketika kami menghitungnya yang kami temukan 
seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Menurut Al Hafizh 
Ibnu Hajar, penyebutan Asmaul Husna yang terkenal adalah 
merupakan riwayat yang mudraj menurut para peneliti dan bukan 
berasal dari Nabi &. Akan tetapi banyak ulama berpendapat, 
bahwa jumlahnya adalah marfu' 


Ibnu Hajar berkata setelah mengutip perkataan para ulama 
berkenaan dengan jumlah nama Allah #dan perselisihan pendapat 
tentangnya, “Riwayat Al Walid bin Muslim dari Syuaib itu 
merupakan riwayat yang jalur-jalur riwayatnya paling bagus yang 
menyebutkan Asmaul Husna secara umum.” Kemudian dia 
menampilkannya sesuai riwayat At-Tirmidzi. Lalu dia menyebut 
perbedaan pendapat berkenaan dengan sebagian redaksinya 
penggantian pada salah satu riwayatnya. Kemudian dia 


778 || AI Majmu' Syarah Al Muhaded.ib 











mengatakan: Ketahuilah bahwa Asmaul Husna terdiri dari empat 
bagian: 


Pertama: Nama yang bentuknya Alam yaitu Allah &. 


Kedua: Nama yang menunjukkan sifat-sifat yang tetap pada 
Dzat-Nya seperti A/ Aliim (Maha Mengetahui), A/ @adiir (Maha 
Kuasa), As-Samii' (Maha Mendengar) dan A/ Bashiir (Maha 
Melihat). 


Ketiga: Nama yang menunjukkan penyandaran sesuatu 
kepada-Nya, seperti A/ Khalig (sang pencipta) dan Ar-Razig (sang 
pemberi rezeki). 


Keempat: Nama yang menunjukkan tidak adanya 
kekurangan pada-Nya, seperti A/ Aliyyu (yang Maha Tinggi) dan A/ 
@udduus (Yang Maha Suci dari segala kekurangan). 


Para ulama berselisih pendapat apakah nama-nama 
tersebut taugifiyyah?, dalam artian bahwa seorang pun tidak boleh 
mengambil nama lain (selain yang telah disebutkan), bahkan tidak 
boleh menyebutkan kecuali sesuai yang ada dalam Al Gur'an dan 
As-Sunnah. 


Fakhruddin Ar-Razi berkata: Pendapat yang terkenal dari 
ulama madzhab kami adalah, bahwa nama-nama tersebut bersifat 
taugifiyyah.” 

Muktazilah dan Karramiyyah berkata, “Apabila akal 
menetapkan bahwa arti suatu lafazh berlaku untuk Allah, maka dia 
bisa disematkan kepada-Nya.” 

Al @adhi Ibnu Al Arabi dan Al Ghazali berkata, “Nama- 
nama Allah adalah taugifiyyah, sementara sifat-sifat-Nya tidak.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 779 


Al Ghazali berkata: Sebagaimana kita tidak boleh menamai 
Nabi dengan nama yang tidak diberikan oleh ayah dan ibunya dan 
tidak dipakai oleh dirinya, maka begitu pula dalam nama-nama 
Allah. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menamai Allah 
dengan nama yang menunjukkan kekurangan, seperti Maahid, 
Zaari' atau Faallg. Meskipun dalam Al @ur'an disebutkan, 
“Fani'mal Maahiduun “Am Nahnuz Zaari'uun', "Faligul Habbi Wan- 
Nawaa. Allah juga tidak boleh dinamai dengan Maakir dan 
Banna, meskipun dalam Al @ur'an disebutkan 'Wamakaruu 
wamakarallaah dan "Wassamaa'a Banainaahaa .” 

Al @usyairi berkata: “Nama-nama Allah diambil secara 
taugifi dari Al @ur' an dan As-Sunnah. Setiap nama yang terdapat 
di dalamnya wajib disebut, sementara yang tidak ada di dalamnya 
tidak boleh disebut meskipun artinya benar.” 


Menurutku (Al Muthi'i): Di antara contoh nama yang 
dikarang oleh kaum awam dan kaum pelajar yang ilmunya masih 
setengah-setengah adalah, kalimat yang aku dengar dari sebagian 
mereka. Ketika terjadi musibah yang menimpa para aktifis 
dakwah, dimana mereka ditahan oleh Abdun Nashir di tepi sungai, 
mereka berteriak mengatakan “Ya Muhawwin (wahai yang 
memudahkan)” Aku mengkritik penggunaan nama tersebut 
meskipun Allah #t mampu memudahkan (meringankan) segala 
musibah dunia dan akhirat bagi kita. Apabila hal ini telah jelas, 
maka sumpah itu sah bila menggunakan nama Allah atau salah 
satu dari nama-nama-Nya. Para ulama sepakat, bahwa 
barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah & dengan 
mengatakan, “Wallahi atau Billahi atau Tallahf lalu dia 
melanggarnya maka dia wajib membayar kafarah. 


7801| 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





Ibnu Al Mundzir berkata, “Malik, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, 
Abu Tsaur dan ulama fikih rasionalis mengatakan, “Barangsiapa 
bersumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah, lalu dia 
melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Sejauh 
yang kami ketahui para ulama tidak berselisih pendapat dalam 
masalah ini jika nama yang digunakan itu merupakan nama Allah 
yang hanya berhak disematkan pada-Nya.” 


Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah dengan nama 
Allah atau salah satu dari nama-nama-Nya lalu dia melanggarnya, 
maka dia wajib membayar kafarat. Nama-nama Allah itu ada 
empat macam, dimana yang sah digunakan untuk bersumpah ada 
tiga macam. Penjelasannya adalah, bahwa sumpah itu adakalanya 
dengan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat- 
sifat-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari 
nama-nama-Nya, maka nama-nama Allah terbagi menjadi tiga 
bagian: 


Bagian Pertama: Nama Allah yang tidak disematkan 
kepada selain Dia, seperti ucapan “Demi Allah, demi Ar-Rahman, 
Demi Dzat yang membolak-balikan hati, demi .A/ /lah, demi 
pencipta makhluk, demi pencipta jiwa, demi Dzat yang Maha 
Hidup yang tidak pernah mati, demi Dzat yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, demi Dzat yang Maha Awal yang sebelumnya tidak 
ada sesuatu, demi Dzat yang Maha Akhir yang setelah-Nya tidak 
ada sesuatu pun, Demi Dzat yang Maha Esa yang tidak satu pun 
yang sama denganNya', dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa. 
Apabila seseorang bersumpah dengan menggunakan nama-nama 
tersebut, lalu dia melanggarnya, maka dia wajib membayar 
kafarah, karena nama-nama tersebut tidak disematkan kepada 
selain Allah, sehingga hanya berlaku untuk-Nya, baik pelakunya 


Al Majmu ' Syarah Al Muhadzdzab | 781 


berniat sumpah atau tidak. Demikianlah pendapat yang dikutip 
para ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, “Itu adalah sumpah 
apabila diniatkan sumpah atau disebutkan secara mutlak.” Apabila 
dia diniatkan bukan sumpah, maka secara hukum tidak benar, lalu 
apakah dia dibenarkan antara dia dengan Allah?. Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syaffi'i. 


Bagian Kedua: Nama-Nama Allah yang bisa berlaku untuk 
Dia dan bisa belaku untuk selain Dia. Hanya saja bila disebutkan 
secara mutlak maka dia berlaku bagi Allah #&. Seperti ucapan, 
“Demi sang pencipta: Demi pemberi rezeki: Demi sang pencipta: 
Demi Tuhan, Demi Dzat yang Maha Penyayang: Demi Dzat yang 
Maha Pengasih: Demi Dzat yang Maha Kuasa: Demi Dzat yang 
Maha Menundukkan: Demi Al Malik: Demi Dzat yang Maha 
Perkasa, Demi Dzat yang memiliki segala keagungan.” 


Apabila seseorang bersumpah salah satu dari nama-nama 
tersebut, apabila yang diniatkan bukan Allah #, maka hukumnya 
tetap sumpah, karena penyebutan nama-nama tersebut secara 
mutlak tidak berlaku kecuali untuk Allah #&. Apabila yang diniatkan 
adalah Allah, maka itu adalah penguatan, sedangkan bila yang 
diniatkan selain Allah, maka sumpahnya tidak sah, karena 
terkadang dia digunakan untuk selain Allah, sehingga semua 
tergantung niat. Ini adalah pendapat Ahmad. Sementara menurut 
ulama madzhab Hanbali, dia adalah sumpah seperti yang pertama 
dalam setiap kondisi. Dikatakan, “Si fulan membuat kedustaan.” 


Ty » 2 
Ini seperti firman Allah #&berfinman S3 S5 AA 3, “Dan kamu 
membuat dusta.” (@s. Al Ankabuut (291: 17). 


Si fulan disebut memberi rezeki kepada si fulan bila dia 
berinfak kepadanya. Ini seperti yang tertera pada firman Allah &, 


782 | MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








K3 Kp erat K5 SAN II Lali 5251613 “Dan 
apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan 
orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.” (@s. An-Nisaa' 
(41: 8. 


Apabila dikatakan, “Fulanun Baari'ul Ashaa” dan “Fulanun 
Rabbu Fulanin,” artinya adalah pemiliknya. Seperti yang ada 
dalam firman Allah &, 3731 Is G3 A5 3 3) 
“Kembalilah kepada tuanmu dan  tanyakanlah kepadanya 
bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai 
tangannya.”(@s. Yuusuf (12): 50). Apabila dikatakan “Fulanun 
Rahimul @albi Wa Ra uful Galbi,” maka berkenaan dengan kalimat 
ini, ada sabda Nabi &, AAA Bei 3 A1 O| “Sesungguhnya 
Allah itu Maha Penyayang dan menyukai kasih sayang.” Dan bisa 
pula dikatakan, “Fulanun @adirun Wa @ahirun Li Al Aduwwi Wa 
Malikun Lil Mali Wa Jabbarun Wa Mutakabbir.” 


Bagian Ketiga: Nama-nama yang digunakan untuk Allah 
dan selain Dia, akan tetapi bila disebut secara mutlak tidak berlaku 
untuk Allah, seperti kalimat “Yang hidup, yang wujud, yang 
mengetahui, yang dimuliakan, yang mulia”. Apabila seseorang 
bersumpah dengan nama-nama tersebut, maka dalam hal ini 
ulama madzhab kami berselisih pendapat. Menurut Syaikh Abu 
Ishag, sumpahnya tidak sah, kecuali bila yang diniatkan adalah 
Allah #: karena nama-nama tersebut bisa berlaku untuk Allah dan 
makhluk-Nya. Semua kalimat tersebut digunakan sama, sehingga 
tidak berlaku untuk Allah bila tidak diniatkan, seperti bahasa majaz 
dalam thalak. Sedangkan menurut Ahmad dan para pengikutnya 
selain Al @adhi Abu Bakar, apabila niatnya adalah sumpah dengan 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 783 


nama Allah, maka hukumnya menjadi sumpah, sedangkan bila 
disebut secara mutlak atau yang diniatkan bukan Allah #&, maka 
itu bukan sumpah. Jadi, berbeda antara sumpah ini dengan 
sumpah sebelumnya ketika disebut secara mutiak. Untuk yang 
pertama adalah sumpah, sementara untuk yang kedua itu 
bukanlah sumpah. 


Apabila diniatkan sumpah dengan nama Allah, menurut 
kami dia bukan sumpah, karena sumpah dianggap sah karena 
sucinya nama yang digunakan. Apabila nama ini bisa digunakan 
siapapun, maka hilanglah kesuciannya. Jadi, hanya sekedar niat 
tidak menjadikan suatu sumpah sah. 


Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh dan 
mayoritas ulama madzhab kami mengatakan: Itu tidak menjadi 
sumpah, baik yang diniatkan adalah Allah &, atau disebut secara 
mutlak (tidak diniatkan), karena sumpah itu hanya sah bila 
menggunakan nama yang diagungkan, sementara nama-nama 
tersebut tidak diagungkan dan tidak disucikan, lantaran bisa 
dipakai sang pencipta dan makhluk. Apabila suatu nama bisa 
digunakan banyak pihak, maka dia tidak lagi disucikan, dan 
sekedar niat tidak menjadikan sumpah sah. 


Begitu pula bila seseorang bersumpah dengan nama Nabi 
dan Al Kalim. Sedangkan bila dia bersumpah dengan salah satu 
sifat-sifat Allah, maka harus ditinjau terlebih dahulu: apabila dia 
bersumpah dengan keagungan Allah, atau kebesaran-Nya, atau 
kemuliaan-Nya, atau keperkasaan-Nya, atau kekekalan-Nya, atau 
Masyiah-Nya, atau kehendak-Nya, atau Kalam-Nya, atau Al 
@ur'an, atau Ilmu-Nya, tetapi yang diniatkan bukan yang 
diketahui, atau dengan kekuasaan-Nya tetapi yang diniatkan bukan 
yang dikuasai, maka sumpahnya sah: karena dia merupakan sifat- 


784 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 





sifat Dzat yang senantiasa ada pada Allah #&, sehingga wajib 
hukumnya bila bersumpah dengan Nama-Nya. Demikianlah yang 
dikutip oleh para ulama Baghdad. Sedangkan menurut Al Mas'udi, 
itu adalah sumpah bila diniatkan sumpah atau disebut secara 
mutlak. Apabila dia tidak diniatkan sumpah antara pelakunya 
dengan Allah #&, apakah hukumnya berlaku?. Dalam hal ini ada 
dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila seseorang 
mengucapkan, “Demi Ilmu” tetapi yang diniatkan adalah sesuatu 
yang diketahui, atau “Demi kekuasaan” tetapi yang diniatkan 
adalah sesuatu yang dikuasai, maka dia bukan sumpah, karena 
sumpah tersebut dengan makhluk. Oleh karena itu, dikatakan, 
“Lihatlah kekuasaan Allah,” yaitu sesuatu yang dikuasai-Nya, dan 
“Ya Allah, ampunilah kami sesuai Ilmu-Mu pada kami,” yaitu yang 
diketahui. Inilah pendapat kami. 


Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya berkata, 
“Apabila seseorang bersumpah dengan ilmu, maka dia bukan 
sumpah. Apabila dia bersumpah dengan Kalamullah, atau dengan 
Al @ur'an, maka dia juga bukan sumpah.” Salah seorang dari 
ulama wmadzhab Hanafi berkata, “Karena Abu Hanifah 
mengatakan bahwa Al @ur'an itu makhluk.” Ada pula yang 
mengatakan, “Dia tidak mengatakan bahwa Al Our'an makhluk, 
akan tetapi karena sumpah dengan menggunakan kalimat tersebut 
tidak umum.” 


Dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Nabi & 
bersabda, G'gbua 22 An NS UT! “A/ Gur'an adalah Kalam 
Allah, bukan makhluk.” Apabila dia bukanlah makhluk, maka dia 


merupakan salah satu dari sifat-sifat Dzat karena keagungan Allah 
dan kemuliaan-Nya.” 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 785 


Asy-Syafi'iss berkata,” Siapa mengatakan bahwa Al 
@ur'an adalah makhluk, maka dia kafir.” 


Sementara tentang redaksi Al Alim, dia adalah salah satu 
dari sifat Dzat, sehingga hukumnya sama seperti orang yang 
bersumpah karena mengagungkan Allah dan kekuasaan-Nya. 
Apabila seseorang mengatakan, “Demi hak Allah”: apabila yang 
diniatkan adalah ibadah, maka itu bukanlah sumpah, karena itu 
merupakan sumpah dengan makhluk. Sedangkan bila yang 
diniatkan adalah sifat Allah, atau secara mutlak, maka itu termasuk 
sumpah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Ulama 
madzhab kami berselisih pendapat tentang alasannya. Di antara 
ulama madzhab kami ada yang mengatakan, “Karena perkara 
tersebut berlaku sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila sumpah 
itu diniatkan, maka ini tidak berlaku lagi sesuai pengertian syariat. 
Sedangkan bila berlaku padanya pengertian salah satu dari dua 
pengertian secara umum, maka itu menjadi suatu sumpah. Abu 
Ja'far Al Istirabadzi berkata, “Hak Allah adalah Al @ur'an.” 
Allah & berfirman, Oi LI pa Pap “Dan sesungguhnya Al 
@ur 'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini,” (Os. Al Haaggah 
(691: 51), maksudnya adalah Al @ur'an. 


Apabila seseorang bersumpah dengan Al @ur'an, maka itu 
benar menjadi sebuah sumpah, baik diniatkan ataupun tidak, atau 
hal ini disebutkan secara mutlak. Maka begitu pula dalam kasus ini, 
hukumnya sama. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih sah. 
Inilah madzhab yang kami anut. Sementara menurut Abu Hanifah, 
itu bukan termasuk sumpah, karena hak Allah adalah taat kepada- 
Nya dan itu adalah makhluk. Dalil kami adalah, bahwa Allah 
memiliki hak-hak baik untuk Dzat-Nya sendiri maupun untuk selain 


786 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 











Dia. Apabila penggunaan secara umum ini dibarengi dalam 
sumpah, maka itu berlaku untuk hak bagi Dzat-Nya sendiri, seperti 
kekekalan, kebesaran dan sifat-sifat lainnya, sehingga hukumnya 
sama saja seperti ucapan “Demi kebesaran Allah'. 


Ath-Thabari berkata dalam A/ Uddah, bahwa apabila 
seseorang bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah yang 
merupakan sifat-sifat perbuatan, maka ini seperti ucapan, “Demi 
ciptaan Allah dan demi rezeki Allah,” dan hukum yang seperti ini 
bukanlah termasuk sumpah. 


Cabang: Sumpah dengan sifat-sifat Allah itu seperti 
sumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sumpah ini : 
terbagi menjadi tiga bagian: 


Bagian Pertama: Sumpah dengan sifat-sifat Dzat 
Ilahiyyah yang tidak ditafsirkan untuk selain Allah, seperti 
“Keperkasaan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan 
Allah, kalam-Nya,” apabila kalimat-kalimat ini digunakan dalam 
sumpah, maka hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh 
Ahmad, ulama fikih rasionalis dan Malik, karena kalimat-kalimat ini 
merupakan sifat-sifat Dzat-Nya yang senantiasa ada pada-Nya. Ada 
juga hadits yang menjelaskan tentang sumpah dengan 


3 
0.z 


sebagiannya, seperti riwayat, yang menyatakan, ts - p gu o 
PE “Sesungguhnya neraka mengatakan, “Cukup-cukup, demi 
keperkasaan-Mu' (HR. Al Bukhari): juga riwayat tentang orang 
yang keluar dari neraka yang mengatakan, pa dat y Or 
“Demi keperkasaanMu, aku tidak meminta selain itu'. Dalam Al 


2. 


@ur'an juga disebutkan, Kg) Sei KAI Obtas “Demi 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 787 


kekuasaan Engkau Aku akan menyesatkan mereka semuanya.” 
(Os. Shaad (38): 82). 


Bagian Kedua: Sifat-sifat Dzat yang bisa diungkapkan 
untuk selain itu sebagai majaz, seperti ilmu Allah dan kekuasaan- 
Nya. Ini merupakan sifat-sifat Dzat yang senantiasa ada pada-Nya. 
Akan tetapi, terkadang dia digunakan untuk sesuatu yang diketahui 
dan dikuasai secara luas, seperti ucapan orang-orang, “Ya Allah, 
ampunilah kami sesuai dengan Ilmu-Mu pada kami.” Juga seperti 
ucapan, “Ya Allah, engkau telah memperlihatkan kepada kami 
kekuasaan-Mu, maka perlihatkanlah kepada kami ampunan-Mu.” 
Juga seperti ucapan, “Lihatlah kekuasaan Allah,” yaitu sesuatu 
yang dikuasai-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan sifat-sifat 
ini dengan disandarkan kepada Allah tanpa diniatkan sesuatu yang 
diketahui atau sesuatu yang dikuasai, maka sumpahnya itu sah. 
Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu 
Hanifah, apabila seseorang mengatakan, “Demi ilmu Allah” maka 
dia tidak menjadi sumpah, karena ada kemungkinan bahwa yang 
dimaksud adalah sesuatu yang diketahui. 


Dalil kami adalah, bahwa ilmu merupakan salah satu dari 
sifat-sifat Allah, sehingga sumpah tersebut menjadi sumpah yang 
sah dan mewajibkan adanya Kkafarah bila dilanggar, seperti 
"Keagungan, keperkasaan, kekuasaan”. Berkenaan dengan 
perkataan mereka tentang kekuasaan, maka pendapat mereka itu 
ditolak, karena mereka telah menerimanya dan kalimat tersebut 
menunjukkan maksudnya. Sedangkan bila sumpah yang diniatkan 
adalah sesuatu yang dikuasai atau sesuatu yang diketahui, maka itu 
bukanlah sumpah. Ini adalah pendapat ulama madzhab Imam 
Ahmad, karena yang diniatkan dengan nama adalah selain sifat 
Allah & dengan adanya kemungkinan redaksi sesuai dengan yang 


288 1 MI Majmu' Syarah Al Muhadedzab 








diniatkan. Jadi, hal ini serupa dengan orang yang berniat sumpah 
dengan sesuatu yang disumpahkan dalam nama-nama yang 
digunakan untuk selain Allah &. 


Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa ucapan tersebut termasuk 
sumpah dengan segala kondisinya dan tidak diterima niat selain 
sifat Allah #&. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah 
berkenaan dengan gudrah (kekuasaan), karena sumpah itu 
ditempatkan pada sifat sehingga tidak diterima selain sumpah, 
seperti bersumpah dengan keagungan. 


Ibnu Gudamah berkata: Menurut Thalhah Al Aaguuli, 
bahwa nama-nama Allah yang menggunakan AlifLam (ma rifah) 
seperti A/ Khalig dan Ar-Razig adalah sumpah dengan segala 
kondisinya, karena dia tidak disematkan kecuali kepada nama 
Allah. Demikian pula dalam masalah ini. 


Bagian Ketiga: Kalimat-kalimat yang bila disebut secara 
mutlak bukan merupakan sifat-sifat Allah &, akan tetapi dia hanya 
menjadi sumpah bila disandarkan kepada-Nya baik dengan lafazh 
atau dengan niat, seperti “Perjanjian, persetujuan, amanah' dan 
lainnya. Kalimat-kalimat ini tidak menjadi sumpah yang bisa 
dihapus (dengan membayar Aafarah) kecuali bila disandarkan atau 
diniatkan. Masalah ini akan kami uraikan nanti. 


Cabang: Apabila seseorang mengatakan, “Demi hak 
Allah,” maka ini harus ditinjau terlebih dahulu: apabila yang 
dimaksud dengan “Hak Allah adalah sifat-sifat yang disematkan 
pada Allah seperti keagungan, kemuliaan, keperkasaan dan 
kekekalan, maka itu termasuk sumpah yang bisa dibebaskan 
dengan kafarah. Sedangkan bila yang dimaksud adalah, sesuatu 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 789 


yang wajib dilakukan terhadap Allah seperti ketaatan dan amalan- 
amalan wajib, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah, karena 
yang dijadikan sumpah adalah makhluk (bukan sifat-Nya). 
Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Malik. Sementara 
menurut Abu Hanifah, bahwa tidak ada Kafarah atas pernyataan 
yang seperti itu, karena hak Allah adalah taat kepada-Nya dan 
menjalankan kewajiban terhadap-Nya, dimana itu bukanlah sifat. 


Argumentasi kami adalah, bahwa Allah memiliki hak-hak 
yang hanya disematkan pada Dzat-Nya, yaitu sifat-sifat Dzaatiyyah 
seperti keperkasaan dan keagungan, dimana secara umum, 
penggunaannya dibarengi dengan kalimat yang biasa digunakan 
dan berlaku sebagai sifat Allah, seperti “Demi kekuasaan Allah'. 
Apabila yang diniatkan adalah makhluk (sesuatu yang sifatnya 
terbaharui), maka hukumnya sama seperti sumpah dengan 
menggunakan kalimat ilmu dan kehendak. Hanya saja penafsiran 
untuk makhluk pada kalimat tadi lebih kuat daripada kemungkinan 
pada kalimat ilmu dan kekuasaan. 


Masalah: Apabila seseorang mengatakan, “Atasku janji 
Allah, jaminan-Nya dan amanah-Nya,” maka hukumnya tidak sah 
kecuali bila diniatkan sumpah dengan sifat-sifat Allah &. 


Ulama madzhab Hanbali mengatakan, bahwa kami tidak 
berselisih pendapat (yaitu sepakat), bahwa sumpah dengan 
amanah Allah merupakan sumpah yang menyebabkan kafarah 
(bila dilanggar)” Dalam hal ini, Abu Hanifah sepakat dengan 
pendapat mereka. Alasannya adalah, karena amanah Allah 
merupakan sifat-Nya, dengan alasan bahwa orang yang ber- 
sumpah dengannya seraya meniatkannya, maka dirinya wajib 


790 II MI Maimu' Syarah Al Muhadzazab 








membayar Aafarat (jika melanggar sumpah itu). Apabila sumpah 
yang seperti ini disebutkan secara mutlak, maka wajib ditafsirkan 
demikian, karena beberapa alasan berikut: 


Alasan Pertama: Apabila ditafsirkan selain demikian, maka 
akan mengarahkan sumpah seorang muslim kepada maksiat atau 
perbuatan yang dibenci, karena itu merupakan bentuk sumpah 
dengan makhluk, sementara secara zhahir kondisi seorang muslim 
adalah bertentangan dengannya. 


Alasan Kedua: Biasanya sumpah itu dengan menggunakan 
sesuatu yang diagungkan dan tidak dengan yang lainnya. Dimana 
sifat Allah itu merupakan hal yang paling agung dan paling mulia. 

Akan tetapi menurut kami, amanah itu tidak sah dijadikan 
sumpah, begitu pula perjanjian dan jaminan. Kecuali bila dia 
diniatkan sumpah dengan sifat Allah, karena amanah itu berlaku 
sesuatu yang wajib, titipan dan hak, dan begitu pula dengan 
perjanjian. 

Allah & berfirman, 


4 ET. pan 3 A0 LL L2A | an. 


Nan Ide SUN — 


Gas Y Kelana Ga Gadis 3 dl 

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk 
memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanat itu oleh manusia.” (Os. Al Ahzaab (33): 72). 


Allah & juga berfirman, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab ||” 701 


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya,” yaitu barang titipan 
dan hak-hak.(Os. An-Nisaa' (4): 58). 


Nabi & bersabda, 
BAE YA BY, UAN bat Si 


“Berikan amanah kepada orang yang memberikan amanah 
. kepadamu dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.” 


Apabila redaksinya masih multi-tafsir, maka sumpah ini 
tidak diarahkan kepada salah satu kemungkinan maknanya kecuali 
dengan niat atau bukti yang mengarah ke sana. Akan tetapi, bila 
tidak diniatkan apa-apa dan disebut secara mutlak, lantas apakah 
sumpahnya itu sah? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih 
Asy-Syafi'i: 


Pendapat Pertama: Sumpahnya sah, karena secara umum 
dan tradisi yang ada biasa digunakan untuk sumpah. Dimana 
memberatkan sumpah dengan mengucapkannya adalah seperti 
orang yang bersumpah dengan nama Allah dan memberatkan 
dengan sifat-sifat-Nya. Kemudian Asy-Syirazi membuat contoh 
orang meminta yang bersifat umum dan orang yang mendapatkan 
sesuatu yang rusak. 


Pendapat Kedua: Meskinun sumpah itu bisa ditafsirkan 
sebagai ibadah dan bisa ditafsirkan sebagai sifat Allah, akan tetapi 
orang-orang secara umum tidak menganggapnya sebagai salah 
satu dari sifat-sifat Allah &, sehingga dia tidak disebut sebagai 


792 11 MI Majmu' Syarah AI Muhadzazab 








sumpah. Ini dalam hal yang berkaitan dengan amanah Allah. 
Sedangkan bila seseorang bersumpah dengan amanah, maka 
sebagaimana dikatakan dalam A/ Mughni. Apabila yang diniatkan 
adalah sumpah dengan amanah Allah, maka dia adalah sumpah 
yang menyebabkan wajibnya membayar kafarah. Sedangkan bila 
sumpah itu disebutkan secara mutlak, maka dalam hal ini ada dua 
riwayat ulama fikih Asy-Syafi'i: 

Pendapat Pertama: Hukumnya menjadi sumpah, berdasar- 
kan alasan-alasan yang telah kami uraikan. 

Pendapat Kedua: Hukumnya bukan termasuk sumpah, 
karena dia tidak disandarkan kepada Allah #&sehingga ditafsirkan 
selain itu. 

Abu Al Khaththab berkata: Begitu pula perjanjian, ke- 
kuasaan, keagungan dan amanah. Apabila yang diniatkan adalah 
sumpah, maka hukumnya menjadi sumpah, sedangkan bila yang 
diniatkan itu bukan sumpah, maka dia bukan sumpah. Kami telah 
menyebut dua riwayat pendapat yang berkenaan dengan amanah, 
dan berdasarkan dengan apa yang dijelaskan para ulama ada dua 
pendapat yang digiyaskan dengannya. 

Akan tetapi, hukumnya makruh bersumpah dengan 


amanah, berdasarkan riwayat Abu Daud dari Buraidah dari 
Nabi &, 


Ma pala BUNU Gal 1 


“Barangsiapa bersumpah dengan amanah, dia bukan 
termasuk golongan kami.” 


Al Majmu'Syarah Al Muhadedzab || 703 


Diriwayatkan dari Ziyad bin Khadir, bahwa seorang laki-laki 
bersumpah di dekatnya dengan amanah, lalu dia menangis terisak- 
isak, kemudian dia bertanya kepadanya, “Apakah sumpah tadi 
makruh?” Ziyad menjawab, “Ya, Umar melarang keras bersumpah 
dengan amanah.” 


Cabang: Ath-Thabari berkata, “Apabila seseorang 
mengatakan, “Sumpahku itu salah', maka itu bukanlah sumpah.” 
Sementara menurut Imam Sahl, ada dua pendapat berkenaan 
dengan ucapan tersebut. Abu Hanifah berkata: Hukumnya adalah 
sumpah sebagai perkara istihsan, akan tetapi berdasarkan giyas, 
hal tersebut tidak berlaku. 


Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa ucapan 
“Sumpahku,” bisa ditafsirkan sebagai kalimat khabariyyah dan bisa 
ditafsirkan sebagai kalimat insya" dan ibtida' sehingga tidak bisa 
ditafsirkan untuk salah satunya. Apabila seseorang mengatakan, 
“Sumpah-sumpah bai'at berlaku bagiku, aku tidak akan melakukan 
ini dan itu,” maka bai'at pada masa Nabi & adalah dengan 
berjabat tangan, kemudian ketika Al Hajjaj menjadi gubernur dia 
menyusunnya menjadi sumpah yang mengandung nama Allah, 
thalak, memerdekakan budak, haji dan sedekah. 


Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apabila seorang laki-laki 
mengatakan, “Sumpah-sumpah bai'at berlaku bagiku,” apabila 
yang diniatkan bukanlah sumpah yang disusun oleh Al Hajjaj, 
maka hukumnya tidak berlaku. Sedangkan bila dia meniatkan 
demikian, apabila dia mengatakan, “Sumpah-sumpah bai'at 
berlaku bagiku dengan thalaknya dan memerdekakan budak,” 
maka dia telah menyebutkannya dengan jelas dan tidak 


794 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


memerlukan niat lagi. Sumpahnga:dengan thalak dan memerdeka- 
kan budak hukumnya sah. Sedangkam bila dia tidak menyebutnya 
dengan jelas dan yang diniatkan adalah sumpah-sumpah bai'at 
yang di dalamnya ada thalak: dan memerdekakan budak, maka 
yang sah hanyalah sumpah dengan thalak dan memerdekakan 
budak, karena sumpah dengannya hukumnya sah dengan bahasa 
majaz yang disertai niat. Sedangkan zahir ucapan Ibnu Ash- 
Shabbagh adalah, bahwa sumpahnya itu tidak sah dengan nama 
Allah, karena sumpah dengan nama Allah tidak sah bila meng- 
gunakan bahasa majaz meskipun diniatkan. 


Asy-Syirazi 8 berkata: Pasal: Apabila seseorang 
mengucapkan, “Billahi (Dengan nama Allah), aku pasti 
akan melakukan anu” dengan menggunakan huruf 
“Ba,” apabila yang dimaksud, “Dengan nama Allah” 
adalah, sesungguhnya aku memohon pertolongan 
kepada Allah, atau Aku percaya kepada Allah dalam 
perbuatan yang disebutkan dalam ucapannya tersebut, 
maka itu bukanlah sumpah, karena yang diniatkannya 
itu bukan sumpah. Hal ini karena ucapan tersebut bisa 
ditafsirkan demikian, sehingga itu bukan sumpah. 
Sedangkan bila dia tidak meniatkan demikian, maka 
hukumnya menjadi sumpah, karena huruf “Ba” adalah 
salah satu huruf gasam, sehingga bila disebut secara 
mutlak, maka ditafsirkan demikian. 


Apabila seseorang mengucapkan, “Tallahi 
(Dengan nama Allah),” maka menurut pendapat yang 
berlaku dalam sumpah dan Ila“ adalah, bahwa 
hukumnya sebagai sumpah. Akan tetapi Al Muzani 


Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab ||” 705 


meriwayatkan dalam Al @Wasamah, bahwa itu bukan 
sumpah. Sedangkan ulama madzhab kami berbeda 
pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama madzhab 
kami mengatakan, bahwa pendapat yang berlaku dalam 
madzhab kami adalah, sebagaimana yang berlaku dalam 
sumpah dan ila" (yaitu sebagai sumpah), karena huruf 
“Ta” adalah huruf gasam. Dalilnya adalah firman 


Allah B0) pke GS 5 KENA IL At “Demi 
Allah, Sesungguhnya Aku akan melakukan tipu daya 
terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi 
meninggalkannya,” (@s. Al Anbiyaa' (21): 57). Juga ada 


firman Allah & lainnya, Ex oks KAA IA AH AG 


(ny rel) “Mereka berkata: "Demi Allah, sesungguh- 


nya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah 
(berdosa).” (@s. Yuusuf (121: 91). 


Jadi, hukumnya sama boleh dia mengucapkan 
“Wallahi” dan “Billahi.” Sedangkan apa yang diriwayat- 
kan oleh Al Muzani adalah suatu kekeliruan. Yang 
dikatakan oleh Al Muzani dalam Al gasamah adalah 
dengan “Ba,” dan alasannya menunjukkan demikian, 
karena dikatakan bahwa sumpah itu adalah doa, 
sementara kalimat, “Tallahi” bukanlah doa. Ada pula 
sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, 
“Apabila ucapan tersebut diucapkan dalam sumpah dan 
Ila', maka itu termasuk sumpah, karena dia berkaitan 
dengan hak, sementara bila sumpah itu diucapkan 


796 || MI Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


dalam gasamah, maka itu tidak termasuk sumpah, 
karena berkaitan dengan harta sehingga tidak menjadi 
sumpah. 


Apabila seseorang mengatakan,  “Aallahi, 
sungguh aku akan melakukan anu,” apabila yang 
diniatkan adalah sumpah, maka dia menjadi sumpah, 
karena terkadang huruf gasam itu dibuang. Oleh karena 
itu, diriwayatkan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud -& 
mengabarkan kepada Nabi &, bahwa dia telah mem- 
bunuh Abu Jahal, Nabi berkata kepadanya, “Aallahi, 
apakah kamu benar-benar telah membunuh-nya?” 
Abdullah menjawab, “Aallahi, aku benar-benar telah 
membunuhnya.” Sedangkan bila tidak diniatkan, maka 
dia tidak menjadi sumpah karena tidak menggunakan 
lafazh sumpah. 


Apabila seseorang mengatakan, “Tidak, Hallahi 
(demi Allah)” dengan diniatkan sumpah, maka itu 
adalah sumpah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat 
yang menyatakan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig # 
yang berkata tentang barang bawaan orang yang 
dibunuh Abu @atadah, “Demi Allah, sesungguhnya 
Rasulullah & tentu tidak akan mengabaikan hak 
seorang pejuang yang berperang membela agama Allah 
dan Rasul-Nya. Insya Allah beliau pasti akan 
memberikan harta itu kepadanya,” Maka Rasulullah & 
bersabda, “Benar.” Sedangkan bila dia tidak meniatkan 
sumpah, maka itu bukanlah sumpah, karena kalimat 
tersebut tidak umum digunakan dalam sumpah, 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzazab ||” 797 


sehingga tidak dianggap sebagai sumpah bila tidak 
diniatkan. 


Apabila seseorang mengatakan, “Wa-Aimullah 
(Demi Allah)” dan yang diniatkan adalah sumpah, maka 
hukumnya menjadi sumpah: karena Nabi & pernah 
bersabda berkenaan dengan Usamah, “ Wa-Aimullah 
(Demi Allah), sesungguhnya engkau pantas menjadi 
pemimpin.” Sedangkan bila tidak diniatkan, maka 
hukumnya bukan sumpah, karena dia tidak dibarengi 
dengan kebiasaan dan niat. 


Penjelasan: 


Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan Ahmad dengan maknanya. Dalam Muntaga Al Akhbar 
disebutkan: Ionu Mas'ud mendapati Abu Jahal dalam keadaan 
sekarat pada napas terakhirnya, lalu dia membunuhnya. Hadits 
yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan periwayat 
lainnya. 


Dalam An-Nail Syarah Al Muntaga disebutkan, bahwa 
hadits Ibnu Mas'ud ini berasal dari riwayat putranya, Abu Ubaidah 
darinya, padahal Aibnu Mas'ud tidak mendengar darinya, 
sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kesempatan. 


Sedangkan redaksi dalam Musnad Ahmad dari riwayat Abu 
Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud adalah, bahwa dia 
mendapati Abu Jahal pada perang Badar dalam keadaan sekarat 
dimana kakinya terkena sabetan pedang dan dia sedang 
menangkis serangan pedang dengan pedangnya, maka dia (Ibnu 
Mas'ud) merebut pedang itu lalu membunuh dengannya, kemudian 


798 | Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Rasulullah & memberinya harta rampasan perang dari barang- 
barang yang dibawa Abu Jahal. 


Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari 
hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata: 


4 


PON A3 al 3 H3, IG 


Ul Up mua UI IG CJ LEG inai 
2 o 2 Te Pa Tp Go. 2 Bee 
Uagin HP A3 OT Ol Siah Unila Rab 


OI MUA Ea aa gps 


JB Ket BU USG ai ala 
PE Fu Pa “5 y g 5. 3 43K 00? 
(elug da Al ole Al Jay Kg AI ya 


Io ec LL La 2x5 . - Tg nb 
oya Galau Bola Yaa UB sala di SAI 
2. 25 - Ta on Pn a 3 & Dans a 


Ad bi of Lai Is aa JB SU 
OA Pn En P Bona G 0. & 0. 
Url Tia Ol Y 1 GA 3 Jai Jt 
Aas Vagina ISS sei si 


4 


dg le KN ia NA 36 


| 


| 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 799 


UP Aa At) JS JB TAB CST 2J ga 
BY NE SUK UEA ja UB AE 
PEN KS AB CSS TI turi 3 


“ 


si gg Sp Sea OM JIN, Cr » ar 


aga 


“Ketika aku sedang berdiri di barisan pada waktu perang 
Badar, aku melihat ke sebelah kananku. Ternyata aku berada di 
antara dua bocah Anshar. Aku berharap seandainya aku berada di 
antara yang lebih kuat dari keduanya. Lalu salah satunya 
mengedipkan matanya kepadaku seraya berkata, “Wahai paman, 
apakah engkau kenal Abu Jahal?” Aku menjawab, “Ya, apa yang 
engkau mau darinya, wahai putra saudaraku? Dia menjawab, “Aku 
diberitahu, bahwa dia suka mencaci maki Rasulullah. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau aku melihatnya, maka 
aku tidak akan berpisah darinya sampai salah seorang dari kami 
meregang nyawa lebih dahulu. Abdurrahman berkata, “Aku pun 
kagum dengan ucapan anak itu'. Lalu bocah yang satunya lagi juga 
mengedipkan matanya kepadaku seraya mengatakan demikian. 
Tak selang berapa lama aku melihat Abu Jahal sedang berada di 
kerumunan massa. Maka aku pun mengatakan kepada keduanya, 
“Tidakkah kalian berdua melihatnya? itulah orang yang kalian 
tanyakan”. Maka keduanya pun langsung melesat dengan 
menghunus pedang menuju ke arah Abu Jahal hingga berhasil 
membunuhnya. Kemudian mereka menemui Rasulullah & dan 





800 | Al Majmu' Syarah Al Muhaazdzab 


1 
| 
| 
h 





memberitahukan kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya, “Siapakah 
di antara kalian berdua yang membunuhnya?” Masing-masing dari 
keduanya menjawab, “Aku'. Maka Rasulullah bertanya lagi, 
“Apakah kalian berdua telah mengusap pedang kalian?” Keduanya 
menjawab, “Belum'. Lalu Rasulullah melihat kedua pedang tersebut 
seraya bersabda, “Kalian berdua telah membunuhnya'. Kemudian 
barang bawaan Abu Jahal diberikan kepada Mu'adz bin Amr bin 
Al Jamuh. Sedangkan dua (bocah) laki-laki tersebut adalah Mu'adz 
bin Amr dan Mu'adz bin Afra'.” 

Dalam /A/ Fath dikatakan setelah disebutkan riwayat Ibnu 
Ishag, bahwa riwayat Ibnu Ishag menggabungkan hadits-hadits 
yang ada, akan tetapi dia bertentangan dengan hadits yang 
terdapat dalam Ash-Shahih dari jalur Abdurrahman bin Auf bahwa 
dia melihat Mu'adz dan Mu'awwidz mengikat Abu Jahal lalu 
membuangnya. Ibnu Ishag mengatakan bahwa Ibnu Afra' adalah 
Mu'awwidz, sementara yang disebut dalam Ash-Shahih adalah 
Mu'adz. Berdasarkan hal ini, maka ada kemungkinan bahwa 
Mu'adz bin Afra' mengikatnya bersama Mw'adz bin Amr 
sebagaimana yang disebutkan dalam Ash-Shahih, lalu setelah itu 
Mu'awwidz memukulnya hingga membuatnya roboh, kemudian 
Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya. Dengan demikian, maka 
seluruh riwayat bisa digabungkan. 


Menyatakan bahwa kedua bocah tersebut telah 
membunuhnya secara zhahir, ini bertentangan dengan hadits Ibnu 
Mas'ud yang menyebutkan, bahwa dia mendapati Abu Jahal di 
detik-detik terakhir hidupnya. Bisa pula ditafsirkan bahwa kedua- 
nya memukul Abu Jahal dengan pedang hingga gerakan Abu Jahal 
seperti orang yang telah disembelih (tidak berdaya), lalu pada 
kondisi tersebut Ibnu Mas'ud menemukannya dan langsung 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 801 











memenggal lehernya. Hanya saja Rasulullah & hanya memberikan 
rampasan rampasan perang kepadanya berupa pedang saja, 
berdasarkan penggabungan antara hadits-hadits yang ada. 

Sedangkan hadits Abu Bakars&, hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
@atadah dengan redaksi: 


Ae Ah Ie Ko Ip SA 

-JG Sp Irama SS Ka C5 Ng 
2 5 EM RA 3 ea 
S9 uya 2 & aa HALL Se 
Ba ea Pa Pn ea An 


0 Lg 


- raya St t SY Ah Aga 


. 


Ta na 3 P2 ABS Gp Gas eka 


HA 
9 30 


sa daki 5 Snp AIA Sa Ju 


. 


td 


# A 


Ae X3 IS ta ea ale At Jo A1 IA, 
ana Hola LA JG Kla AG ab 


302 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 











.. 8 Pn ad a? aa @ £ S - « 2 eg 
ASN UUS JB 3 HI 3 JB 5 cela 


Pe peda sa “5 y, si & ana Pan 
Agnes melo Pkn AAN 


r Or th cah Ape an Kau Ne 


S MJ ca Iu L # Mp3 uas 


2 aa DA GI CI am U Ipa 


“ 


Jas TOP pang 5 NI 53 ca 
2G sita Lan a Pena 

ob| dash Op ag ale Ie WI 
EU GI La sales 258,1 Jlus 


0g 


8 VE Ju IUP al ge 


“Kami pernah berangkat bersama Rasulullah & pada 
perang Hunain. Pada pertempuran babak pertama, pasukan kaum 
muslimin terpukul mundur. Saat itu aku sempat melihat seorang 
tentara kaum musyrikin yang berhasil membekuk seorang pejuang 
muslim hingga dia tidak berdaya sama sekali. Pada saat genting 
seperti itulah, aku segera mengendap-endap dari arah belakang. 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 803 





Akhirnya aku pukul tengkuk tentara kaum musyrikin itu dengan 
pedang hingga menemui ajalnya, dan terbebaslah pejuang muslim 
dari cengkeramannya. Setelah itu aku segera pergi menyusul Umar 
bin Khaththab #,. Begitu bertemu, dia langsung bertanya kepada- 
ku, 'Apa yang terjadi dengan orang tadi? Aku jawab pertanyaan- 
nya dengan nafas yang masih tersengal-sengal, 'Alhamdulillah 
sudah beres semua. Semoga Allah selalu menolong kita semua'. 
Akhirnya kami pulang bersama-sama. Sesampainya di kota 
Madinah, kami melihat Rasulullah 8 sedang duduk-duduk 
bersama para sahabat lainnya. Beberapa saat kemudian saya 
mendengar beliau bersabda, Barangsiapa di antara kalian berhasil 
membunuh seorang musuh, sedangkan dia mempunyai bukti yang 
kuat, maka dia berhak atas harta musuh yang dibunuhnya' 
Mendengar pernyataan Rasulullah itu, saya langsung berdiri, 'Siapa 
yang bersedia memberi kesaksian atas tindakanku di medan 
pertempuran Hunain?' Lalu akupun duduk kembali. Kemudian 
Rasulullah mengulangi kembali sabdanya seperti di atas. Lalu aku 
berdiri dan berkata, 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas 
tindakanku di pertempuran Hunain?' Lalu akupun duduk kembali. 
Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda sama seperti sabda 
sebelumnya, maka aku langsung berdiri seraya berkata, 'Siapa 
yang bersedia memberi kesaksian atas tindakanku di medan 
pertempuran Hunain?' Tiba-tiba Rasulullah berkata, 'Hai Abu 
Watadah, sebenarnya apa Yang telah terjadi pada dirimu?'Lalu aku 
menceritakan kepada beliau tentang kisah yang baru saja aku 
alami. Tanpa diduga sebelumnya, seorang sahabat berdiri seraya 
berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang diceritakan Abu @atadah kepada 
baginda Rasulullah memang benar, dan harta benda milik tentara 
kaum musyrikin yang berhasil dibunuhnya sekarang ada padaku. 
Oleh karena itu, berikanlah harta ini kepada orang yang berhak 


804 || 41 Majmu'Syarah Al Muhadzdzab 





menerimanya'. Mendengar ucapan sahabat tersebut, Abu Bakar 
Ash-Shiddig &. berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah & 
tentu tidak akan mengabaikan hak seorang pejuang yang 
berperang membela agama Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah beliau 
pasti akan memberikan harta itu kepadamu hai Abu @atadah." 
Rasulullah bersabda, 'Benar apa yang diucapkan Abu Bakar, 
berikanlah harta itu kepada Abu @atadah'. Tak lama kemudian 
sahabat tersebut menyerahkan harta itu kepadaku, lalu aku 
menjual baju besi tersebut. Dari penjualan harta tadi, saya dapat 
membeli sebidang kebun yang terletak di daerah Bani Salimah. 
Itulah harta pertama. yang aku peroleh selama memeluk agama 
Islam.” 


Perkataan Asy-Syirazi, “Berdasarkan hadits yang diriwayat- 
kan bahwa Abu Bakar ...... dst” dengan shighat tamridh adalah 
tidak sesuai dengan hadits Murttafag Alaih yang terdapat dalam 
Ash-Shahihain dan lainnya. Sedangkan hadits “Demi Allah ...... 2 
dia disebutkan oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Siyar A Jam An- 
Nubala" dengan redaksi berikut: Ismail bin Ja'far bin Uyainah 
(meriwayatkan) dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu 
Umar mengatakan bahwa Rasulullah & mengangkat Usamah 
sebagai komandan pasukan, akan tetapi sebagian sahabat mencaci 
kepemimpinan atau tidak senang dengan kepemimpinannya. Maka 
Nabi &, “Jika kalian mencaci kepemimpinannya, maka sungguh 
kalian telah mencaci kepemimpinan ayahnya dahulu. Demi Allah, 
sungguh dia sangat layak menjadi pemimpin dan sungguh dia 
termasuk orang yang paling aku cintai dan sungguh anak ini 
adalah orang yang paling aku cintai setelahnya.” 


Dalam redaksi riwayat Ismail disebutkan, “Dan putranya 
adalah orang yang paling aku cintai.” Ibrahim bin Thahman juga 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 805 


meriwayatkan dari Musa bin Ugbah dari Salim dari ayahnya. Lalu 
dia menyebut redaksi yang sama yang di dalamnya disebutkan, 
“Sungguh dia adalah orang yang paling aku cintai.” Salim berkata, 
“Setiap kali aku mendengar ayahku menuturkan hadits ini, dia 
selalu mengatakan, “Demi Allah, kecuali Fathimah.” 


Usamah adalah laki-laki berkulit hitam dan berhidung 
pesek, karena ibunya Barakah Al Habasyiyyah adalah mantan 
budak Rasulullah #@. Muhammad bin Ishag menuturkan sebagai 
berikut: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya bahwa Nabi & menunda bertolak dari Arafah 
karena menunggu Usamah bin Zaid. Ketika datang anak kecil 
berkulit hitam berhidung pesek, orang-orang Yaman berkata, “Kita 
tertahan disini hanya karena anak ini?!.” Urwah berkata, “Oleh 
karena itulah penduduk Yaman menjadi kafir disebabkan hal 
tersebut.” | 


Yazid bin Harun berkata, “Yaitu kemurtadan mereka pada 
masa Abu Bakar.” 


Ketika Umar bin Khaththab &, memberi sejumlah harta 
kepada masyarakat, dia memberi Usamah 5000 dirham, 
sementara Abdullah bin Umar hanya diberi 2000 dirham. Maka 
Ibnu Umar berkata, “Engkau lebih mengutamakan Usamah 
daripada aku, padahal aku telah menyaksikan apa yang tidak dia 
saksikan,” maka Umar berkata, “Usamah lebih dicintai 
Rasulullah & daripada dirimu dan ayahnya lebih dicintainya 
daripada ayahmu.” 


806 || 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


Hukum: Huruf gasam ada tiga: “Ba” yang merupakan 
huruf asli yang bisa masuk pada kalimat yang jelas dan kalimat 
yang disimpan, “Wawu” yang merupakan ganti dari “Ba” yang 
hanya bisa masuk pada kalimat yang tampak dan tidak bisa masuk 
pada kalimat yang disimpan sehingga lebih sering digunakan dan 
merupakan huruf gasam (huruf sumpah) yang paling banyak 
disebutkan dalam Al @ur'an dan As-Sunnah. Huruf “Ba” disebut 
huruf asli karena dia merupakan huruf yang bisa menyambung 
kata kerja yang tidak bisa menjadi ff'il muta 'addi, karena perkiraan 
kalimatnya adalah, “Ugsimu Billah,” sebagaimana yang tertera 
dalam firman Allah &, 


. ai 


KAA, 
“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala 
kesungguhan.” (Os. Al An'aam (7): 109). 


Kemudian huruf “Ta” yang merupakan pengganti dari 
“Wawu,” dia hanya khusus dipakai pada salah satu dari nama- 
nama Allah, yaitu Allah dan tidak menunjukkan yang lain, 
sehingga dikatakan “ Tallahi.” Apabila dikatakan “ Tarrahman” atau 
“Tarrahim,” maka dia bukan sumpah. 


Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari huruf- 
huruf gasam ini pada tempatnya, maka hukumnya menjadi 
sumpah yang sah karena telah diletakkan pada tempatnya. Hal ini 
disebutkan dalam firman Allah & dan perkataan orang-orang 
Arab. Allah #&berfirman, 


Bata LK es IS ak 


Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab | 807 





“Demi Allah, Sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang 
apa yang Telah kamu ada-adakan,” (Os. An-Nahi (16): 56). 


CE TA IG 
“Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu 
atas kami,”(Os. Yuusuf (12): 91). 


LX 4A 2 07 2 Dar 


Huma 35 Ia as 


“Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf.” “Demi 
Allah, sesungguhnya Aku akan melakukan tipu-daya terhadap 
berhala-berhalamu.” (Os. Yuusuf (12): 85). 


Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah 
ini, berdasarkan riwayat Al Muzani dalam A/ gasamah dan riwayat 
Ar-Rabi' dalam A/ Umm. Riwayat Al Muzani menyebutkan, bahwa 
itu bukan termasuk sumpah. Akan tetapi yang benar adalah, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rabi' dalam A/ Umm. 


Apabila seseorang mengatakan, “Yang aku maksud bukan 
sumpah,” maka ucapannya itu tidak diterima, karena dia telah 
menggunakan kalimat yang jelas dalam sumpahnya dan juga 
dibarengi dengan kalimat yang menunjukkannya, maksudnya 
adalah jawaban dengan sumpah tersebut. 


Apabila seseorang mengatakan, “Demi Allah” tetapi yang 
diniatkan adalah memohon pertolongan kepada Allah atau 
menyerahkan diri kepada-Nya maka ucapan tersebut bukan 
sumpah. Sedangkan bila disebut secara mutlak, maka itu 
merupakan sumpah. Sedangkan bila tidak diniatkan sumpah, 
maka ucapan tersebut diambil. 


808 II 41 Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 


4 


